
Ibnu A1 Jazari 



Tuhfah Adz-Dzakirin 


Mutiara 

Ahli Dzildr 

Syarah: Imam Asy-Syaukani 
Tahqiq; 

Abu Sahal Najah 'Iwadh Shiyam 






Hidup ini memang penuh teka-teki, tidak semua rencana 
pasti berhasil dan tidak seinua keinginan akan terealisir, karena 
memang hakikat kehidupan ini bukan milik kita, tetapi milik 
Sang Pencipta. Dengan demikian, dualisme warna kehi¬ 
dupan pun akan dialami oleh manusia, antara kebahagiaan 
dan kesedihan, kesulitan, dan kemudahan, kemiskinan dan 
kesejahteraan. Jika filosofi hidup ini telah kita pahami maka 
senjata penyelamat kehidupan ini terletak pada dzikrullah 
(mengingat Allah). 

Dengan mengingat Allah orangyang kaya tidak akan terlena, 
orang miskin tidak akan merasa sedih, yang dirundung duka 
akan optimis dan yang mendapatkan nikmat menjadi ahli syukur. 
Berdzikir berarti menghidupkan jasad, menenangkan batin, 
menentramkan jiwa, menjernihkan pikiran, rnenajamkan mata 
hali, mendekatkan did pada ilahi, dan akan menempati kedu- 
dukan yang dijanjikan Allah akan dibanggakan di hadapan para 
mal<iikat-Nya. 

Buku ini dapat membantu Anda untuk menjadi ahli dzikir 
yang h.mdal, karena ragam masalah dzikrullah disinggung 
dalam buku ini .secara detail dan lugas, mulai dari hikmah dan 
k(‘ulamaan dzikrullah, talacara berdzikir yang syar'i, lafazh- 
lafazh d/ikir yang soring dibaca Rasulullah dalam aktifitas 
kesetiarian l)e?liau, dan lain-lainya yang berhubungan dengan 
dzikrullah. 

"Karena itu inf>atlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kvpadamu, dan hvrsyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 
mvngingkari (ni'mai)Ku." f(is. Al. Baqarah I2j: 152). 


ISBN 


9 789791 3681 1 7 


Tuhfah Adz-Dzakirin 

Mutiara Ahli Dzikir 


























Daftar Isi 


Pengantar Penerbit. xii 

Pengantar Pentahqiq.1 

Silsilah Periwayatan Pentahqiq atas Kitab Tuhfah Adz-Dzaakiriin.3 

Biografi Singkat Imam Asy-Syaukani.5 

Pengantar Pensyarah..7 

Silsilah Periwayatan Pensyarah (Asy-Syaukani) atas Kitab ‘ Uddah 

AlHishn .11 

Biografi Singkat Ibnu A1 Jazari.12 

Mukaddimah (PengantarIbnuAl Jazari) ..14 

BAB I 

KEUTAMAAN DZIKIR, DO A, DAN SHALAWAT KEPADA 
NABI SAW BESERTATATAKRAMANYA...18 

1.1 KeutamaanDzikir.18 

1.2 KeutamaanDzikir atas Sedekah.25 

1.3 DzikirAdalahAmallbadahTetbaik.27 

1.4 PerumpamaanOrang yang Berdzikirkepada Allah denganOrang 

yang Tidak Berdzikir Bagaikan Orang Hidup dan Orang Mati.33 

1.5 KeutamaanDoa.60 

1.6 KekuatanDoaDalamMenepisQadhadanTakdir..67 

1.7 KeutamaanShalawatkepadaNabiSAW.76 

1.8 AdabDzUdr.103 

1.9 AdabDoa.109 


BAB II 

WAKTU, SAAT TEMPAT MUSTAJAB, ORANG YANG 
MUSTAJAB DO ANYA, DAN MEDIA DOA YANG 
MUSTAJAB.128 

2.1 WaktudanSaatMustajabah.128 

2.2 Tempat-tempatMustajab(Tempat-tempatyangDiberkahi)..143 

Tuhfah Adz-Dzakirin - || vii 
























2.3 Orang-orangyangDoanyaMustajab.148 

2.4 Media Doayang Miistajab.155 

2.5 Nama-nama Allah yang Teragung.164 

2.5.1 Nama-namaAUahTeragunglainnya......165 

2.5.2 KeragamanPendiqjatdalamMendefinisikan 

Nama-nama Teragung.168 

2.5.3 Hadits yang Paling RajihdalamMoidefinisikan Nama-nama 

Allah yang Teragung.169 

2.6 KeutamaanAsma'ul Husna.171 

2.7 Tanda-TandaDoaDikabulkan.192 

BAB III 

DZIKIR DAN DOA SEHARISEMALAM_196 

3.1 DzikirdanDoaPagidanPetang.196 

3.2 DzikirdanDoaSepanjangMalamdanSiang.247 

3.3 DzikirdanDoaSiangHari.251 

3.4 DzikirdanDoaMalamHari.256 

3.5 Dzikir dan Doa Menjelang Tidiir dan Saat Teij ag^ .269 

3.6 TatakramaBennimpi.289 


BABIY 

DZIKIR DAN DOABERSUCI, MASJID, ADZAN DAN 


IQ AMAH, DAN SHALAT RAWATIB_305 

4.1 DoaBersuci. 305 

4.2 DoaberangkatkeMasjid.313 

4.3 DoaAdzan.320 

4.4 DoaShalatWajib.329 

4.4.1 DoaSujudtilawah.357 

4.4.2 Doaantaraduasujud.362 

4.4.3 DoaTasyahhud.364 

4.4.4 ShalawatKepadaNabi SAW.367 

4.5 Dzikir dan Doa setelah Shalat.378 

4.6 Doa Sunah yangDisebutkan dalam Nash.426 

4.6.1 Shalat Sunah Thawaf.433 

4.6.2 Dzikir dan Doa Shalat Sunah Ka’bah.435 

4.6.3 Doa Shalat Istikharah.437 

4.6.4 Doa Shalat Zawaj (Pemikahan).440 

4.6.5 Doa Shalat Tobat.442 

4.6.6 DoaKetikaKehilangan.445 

viii II --- TuhfahAdz-Dzakirin 


































4.6.7 DoaShalatMengJiafalAl Qur'an.446 

4.6.8 DzikirdanDoaShalatDalamKesulitandanKondisi 

Membutuhkan (Hajat).451 

4.6.9 DoaShalatTasbih.458 

4.6.10 Doa Shalat Setelah Tiba dari Peijalanan.464 

BABV 

DOAMAKAN, MINUM, PUASA, ZAKAT, SAFAR, HAJI, 

JIHAD, DAN NIKAH.471 

5.1 Doa Makan, Minum, dan Puasa.471 

5.2 DoaZakat.491 

5.3 DoaSafar(Bepergian).492 

5.4 DoaHaji.519 

5.5 Doa Jihad.541 

5.6 DoaNikah.550 

BAB VI 

DZIKIR DAN DOA KETIKATERJADIMENDUNG, 

PETIR, HUJAN, HILAL, ANGIN KENCANQ DAN 

BULAN PURNAMA.558 

6.1 DzikirdanDoaKetikaTerjadiMaidungdan Hujan.558 

6.2 DzikirdanDoaKetikaTerjadiGemurubdanPetir.563 

6.3 DzikirdanDoaKetikaAnginB«hembus.565 

6.4 DzikirdanDoaKetikaTeijadiGeriiana.570 

BABVH 

DZIKIR DAN DOA YANG BERKAITAN DENGAN 
AKTIVITASPRIBADIDALAMBERBAGAIKONDISI-577 

7.1 Dzikir dan DoaYangBokaitandaigan Dili.577 

7.1.2 Dzikir dan Doa KetikaMasukPasar.582 

7.1.3 Doa KafifaratMajelis.586 

7.2 DzikirdanDoaUntukHarta,PelayandanAnak.590 

7.2.1 Dzikir dan Doa KetikaMelihatSesuatu yang Menarik 

pada diri, harta, dan lain-lain.590 

7.2.2 Dzikir dan Doa KetikaMembeliKendaraanatauPelayan ... 591 

7.2.3 Dzikir dan Doa KetikaDikanmiaiAnak.593 

7.3 Dzikir dan Doa Ketika Melihat Sesuatu yang Menyenangkan 

danUdakMenyenangkan.597 

7.3.1 Doa Bercermin.598 

TuhfahAdz-Dzakirin -- || ix 




























7.3.2 DoaKetikaMelihatBakalBuah. 601 

7.3.3 DoaKetikaMelihatOrangTertawa.602 

7.3.4 Doa ketika Melihat Pakaian Bam.604 

7.3.5 DzildrdanDoaKetikaTeijadiKebakaran.605 

7.3.6 Dzikir dan Doa Ketika Melihat Bencana.606 

7.4 Doa Ketika MendoigarAyamBerkokok dan Lainnya.607 

7.4. lD 2 dkir dan Doa ketika Mendengar Sesuatu yang Tidak 

Disenangi.609 

7.4.2 Dzikir dan Doa ketika MendoigarKabarGembira.612 

7.5. Tata Cara Salam dan Menjawabnya.615 

7.5.1 Cara Menjawab Salam.615 

7.5.2 CaraMenjawab Salam AhlulKitab.618 

7.5.3 CaraMenjawab OrangyangMengungkapkanCintakarena 

Allah.621 

7.5.4 Cara Menjawab Orang yang Mendoakan.622 

7.5.5 CaraMenjawabOrangyangMoianyakanKabar.622 

7.5.6 CaraMenjawab Panggilan.624 

7.5.7 Cara Menjawab Orang yang Menawarkan Kebaikan.625 

7.5.8 CaraMenjawab Orang yangMehmasiUtang.626 

7.5.9 CaraMenjawab Orang yangBobuatBaik.627 

7.5.10 Dzikir danDoaketikaMasuklslam.629 

BABVm 

DZIKIR DAN DOA BERKENAAN DENGAN SEBAB- 
SEBABTERTENTU..631 

8.1 Doa ketika Ditin:^Kesusahan,Kesulitan, dan Kesedihan.631 

8.2 Doa ketika Teikejut.656 

8.3 DoauntukMengusirSyetan.657 

8.4 Doa ketika KakiMati Rasa.672 

8.5 Doa ketika Marah.675 

8.6 Doa bagi Orang yang LancangLidah.676 

8.7 DoajikaDililitUtang.677 

8.8 DoauntukOrang yangTo-kena‘Ain.683 

8.9 Doa untuk Orang yang Kerasukan Jin.686 

8.10 Doa untuk Orang Gila.688 

8.11 Doa untuk Orang yang DigigitBinatangBerbisa.690 

8.12 Doa ketika Terkena Luka Bakar.695 

8.13 Doa Susah Buang Air Kecil atau Sakit Kencing Batu.696 

8.14 Doa untuk Orang yang Terkena Bisulatau Luka.698 

II 


X 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




































8.15 Doa untuk Orang yang Sakit Radang Mata.700 

8 . 16 DoauntukC>rangyangTerserangDemam.701 

8.17DoaketikaMerasakanSakitatauGangguandiBadan.702 

8.18 Doa Menjenguk Orang Sakit.709 

8.19 Doabagi Orang yang akan Meninggal.721 

8.20 Doa ketika Kematian Anak.731 

8.21 Doa ketika Ta’ziyah.733 

8.22 Cara MelaksanaianShalatJenazah.738 

8.23 Doa ketika Memasukkan Mayat ke Kubur.743 

8.24 Doa setelahSelesaiMenguburkanJenazah.744 

8.25 Doa ketika Ziarah Kubur.746 

BAB IX 

KEUTAMAANDZIKIR,ISTIGHFAR,DANALQUR'AN.749 

9.1 KeutamaanDzikir.749 

9.3 Lembaran Catalan.764 

9.4 Keutamaanlsti^ifer.825 

9.5 KeutamaanAlQur‘an, Surah, danAyat-AyatTertentu.855 

9.6 Keutamaan SurahAlFaatihah.862 

9.7 Keutamaan Surah AlBaqarah.868 

9.8 Keutamaan Surah AlBaqarah dan Surah Aali'Imraan.874 

9.9 KeutamaanAyatKursi.876 

9.10 KeutamaaiAkhir Surah AlBaqarah.880 

9.11 Keutamaan Surah A1 An’aam.883 

9.12 Keutamaan SurahAlKahfi..,.884 

9.13 Keutamaan Surah Yaasiin.890 

9.14 Keutamaan Surah A1 Path.892 

9.15 Keutamaan Surah AlMulk. 893 

9.16 Keutamaan Surah Az-Zalzalah.896 

9.17 Keutamaan Surah AlKaafimun.899 

9.18 Keutamaan Surah An-Nashr.900 

9.19 Keutamaan Surah Allkhlaash.901 

9.20 Keutamaan SurahAlFalaq dan An-Naas.904 

BABX 

DOA-DOASHAHIHDARIRASULULLAH SAW YANG 
BERSIFATMUTLAK.913 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



































KATA PENGANTAR PENERBIT 


S egala puj i bagi Allah yang telah monberikan taufik dan inayah-Nya 
sehingga proses peneijanahan dan poigeditan mahakaiyaibnu A1 
J azari ini dq>at diselesaikan. Tak lupa dialawat sota salam sonoga soiantiasa 
tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para 
sahabat, dan orang-orang yang meniti jalan kebenaran. 

Perlu diketahui bahwabuku yangbeijudul TuhfahAdz-Dzakirin ini 
merupakan mahakarya Ibnu A1 Jazari yang membahas tentang masalah dzikir 
dan doa, yang kemudian diuraikan secara mendetail oleh Asy-Asyaukani 
dengan metode penisbatan redaksi dzikir dan doa pada sumbemya yang 
tepercaya sekaligus menjelaskan status hadits dan maknanya. Selain itu, dalam 
proses pengeditan buku ini, ada beberapa hal yang sengaja ditambahkan, 
seperti penambahan kalimat takhrij hadits, makna hadits, dan penomoran, 
dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi buku ini. 

Akhimya, kami memohon kepada Allah SWT semogabuku ini d^at 
bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam mencerdaskan umat. 
Tak lupa kritik dan saran sangat kami harapkan dari pembaca yang budiman, 
karena yang Maha Sempuma hanyalah Allah SWT. Wassalam. 


Penerbit 


xii 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



PENGANTAR PENTAHQIQ 


Segala puji hanya milik Allah SWT. Kepada-Nya Kami memuji, 
memohon pertolongan, dan ampunan. Kami meminta perlindungan 
dari segala keburukan diri dan kejelekan laku kami. Barangsiapa yang 
Allah beri petunjuk, niscaya tidak ada lagi kesesatan baginya. Dan 
barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka lentera petunjuk tidak akan 
meneranginya. 

Aku bersaksi tidak ada Tuhan Selain Allah, tiada sekutu bagi- 
Nya. Akupun bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, 
manusia pilihan yang menjadi kekasih-Nya -Semoga shalawat dan 
keselamatan selalu tercurah untuknya, keluarga, dan umat yang 
senantiasa menapaki jalannya dengan laku kebaikan hingga hari 
kiamat kelak. 







“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan 
menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan 
bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. Dialah yang 
memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan 
untukmu), supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada 
cahaya (yang terang). dan adalah dia Maha Penyayang kepada 
orang-orang yang beriman.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 41-43) 

Sesungguhnya puncak kemuliaan status seorang hamba adalah 
ketika ia tengah berdzikir kepada Allah SWT, larut dalam doa dan 
dzikir yang merupakan warisan Rasulullah SAW. 

Merupakan sebuah kemuliaan dan kehormatan tersendiri ketika 
seseorang asyik berdzikir, karena saat itu ia berada dalam biduk 
kebersamaan di sisi Tuhannya, seperti yang diriwayatkan dalam 
sebuah hadits qudsi; ”Aku bersama hamba-Ku selama ia masih 
mengingat-Ku, dan selama lisannya masih tergerak menyeru-Ku.” 


Tiihfah Adz-Dzakirin 



Barangsiapa berada di sisi Allah SWT, maka sesungguhnya ia berada 
dalam keselamatan dan bemaung dalam pemeliharan serta 
perlindungan-Nya. 

Allah SWT Berfirman, “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku 
niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, 
dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku” (Qs. A1 Baqarah [2]: 
152) Kalangan ahli tafsir menjelaskan, “Ingatlah Aku dengan menaati 
perintah-Ku, niscaya Aku (Allah) akan mengingatmu (hamba) dengan 
kasih sayang-Ku. Dan Ingatlah Aku dengan lantunan doa, niscaya 
Aku akan mengingatmu dengan anugerah pengabulan dan kebaikan.” 


Allah SWT telah menitahkan hamba-Nya untuk memperbanyak 
dzikir. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, '^Laki-laki dan 
perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan 
untuk mereka ampunan dan pahalayang besar.” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 
35) Dalam kitab shahihnya, Imam Muslim membawakan sebuah 
hadits riwayat Abu Hurairah RA. bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda. 




"'Kelompok Al Mufarriduun telah memperoleh keberuntungan”. 
Para sahabat bertanya, ’’Siapa gerangan kelompok Al Mufarriduun, 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, "Mereka adalah laki-laki dan 
perempuan yang selalu berdzikir kepada Allah." 

Ketika Syaikh Ibnu Shalah ditanya mengenai kriteria untuk 
menjadi ahli dzikir, beliau menjawab, ”Jika ia senantiasa membaca 
dzikir-dzikir ma 'tsuraat (warisan nabi SAW) dalam segala situasi dan 
kondisi, baik pagi, petang, siang atau malam.” Dzikir-dzikir yang 
dimaksud terangkum dalam kitab ‘Amal Yaum wa Al Lailah. 

Perlu pensyarah tambahkan, para ulama telah menyusvm 
sejumlah karya mengenai masalah ini, antara lain: 

'Y 'Amal Yaum wa Al-Lailah karya An-Nasa’i. Judul yang sama 
ditulis oleh Ibnu As-Suimi. 


'Y Ad-Du ’aa' karya Ath-Thabrani. 

•<Y Ad-Da ’waat Al Kabiir karya Al Baihaqi. 
'Y Al Adzkaar karya An-Nawawi. 


^ II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


‘Uddah Al Hishn Al Hashiin karya Ibnu Jazari. 

Dari sekian banyak karya tersebut, kitab ‘Uddah Al Hishn Al 
Hashiin termasuk karya yang paling komplit dan paling bermanfaat 
(informatif). Nilai penting kitab ini lebih didukung lagi dengan 
hadimya syarah (penjelasan) kitab yang kini ada di hadapan pembaca, 
beijudul Tuhfah Adz-Dzaakiriin bi ‘Uddah Al Hishn Al Hashiin karya 
Imam Asy-Syaukani. Dalam syarahnya, penulis menambahkan hadits, 
mengomentari sanad, mengurai makna, menjelaskan maksud, dan 
mendeduksi hukum-hukumnya. 

Mengingat kitab ini sangat bermanfaat untuk para pencari Tuhan 
dan kebahagiaan akhirat, maka saya mencoba melakukan anotasi 
terhadap hadits-haditsnya, menisbatkan kutipan-kutipan ayat pada 
mushhaf Al Qur'an, dan kutipan-kutipan hadits dari sumber utamanya. 
Saya juga mencoba memberikan penjelasan terhadap kosa kata hadits 
yang tidak jelas maknanya (gharib al hadits) dan mengomentarinya 
secara proporsional. Semoga Allah melimpahkan taufiq dan 
pertolongan-Nya. 


Silsilah Periwayatan Pentahqiq atas Kitab Tuhfah Adz-Dzaakiriin 

Pentahqiq, Abu Sahal Najah ’Iwadh Shiyam, memperoleh ijazah 
periwayatan kitab Tuhfah Adz-Dzaakiriin bi ‘Uddah Al Hishn Al 
Hashiin karya Imam Asy-Syaukani ini beserta seluruh karya beliau 
dari Syaikh Al Allamah Sayyid Abdullah bin Shadiq Al Ghumari, 
seorang pakar hadits, dan ahli ushul dengan ijazah umum secara lisan 
maupun tertulis berikut seluruh kitab yang tercantum dalam 
bibliografi karangan beliau yang beijudul, Irtisyaaf Ar-Rahiiq. 
Sementara itu, Syaikh Abdullah bin Shadiq memperoleh riwayat kitab 
ini dari Sayyid Ahmad bin Shadiq seorang pakar, mujtahid, dan 
Hafizh (wafat tahun 1380 H). Berikut karya-karya yang dimuat dalam 
kitab Al Mu jam Al Wajiz karya beliau dan dari Al Allamah Sayyid 
Muhammad Muhammad Zubarah (wafat 1381 H). Keduanya 
memperoleh riwayat ini dari Qadhi Husain bin Ah Al Umari Ash- 
Shan’ani (wafat 1361 H), dari Al Hahzh Sayyid Isma’il bin Muhsin 
bin Abdul Karim bin Ahmad Al Kabsi (wafat 1301 H), dari Imam 
Qadhi Muhammad bin Ali Asy-Syaukani wafat 1250 H). 


II 


3 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Akhirul kalam, semoga Allah SWT memberikan nilai tambah 
dengan keberadaan kitab ini dan menjadikannya sebagai amalan yang 
tulus. sesungguhnya Dia adalah Dzat Yang Maha Mendengar, Dekat, 
Lagi Maha Menjawab. Semoga shalawat dan salam senantiasa 
tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, Amiin. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


BIOGRAFI SINGKAT IMAM ASY-SYAUKANI 


Imam Asy-Syaukani bemama lengkap Imzim A1 Hafizh A1 
Qadhi Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukani Ash-Shan’ani. 

Beliau lahir tahun 1173 H di kota Hijrah Syaukan yang termasuk 
wilayah Yaman, dan tumbuh dewasa di Shana’a (sekarang ibu kota 
Yaman) di lingkungan akademis yang sarat dengan keutamaan dan 
keshalihan. Orang tuanya membesarkannya dengan penuh perhatian 
dan perlindungan. Dalam usia dini. Imam Asy-Syaukani telah hafal A1 
Qur'an. Di samping itu, beliau juga hafal kitab Al Azhaar karya Imam 
Mahdi, Mukhtashar Al Faraa'idh karya Al Ushaifuri, Al Mulhah 
karya Al Hariri, Al Kaafiyyah wa Asy-Syaafiyyah karya Ibnu Hajib, 
At-Tahdziib karya At-Taftazani, At-Talkhiish karya Al Qazwaini, dan 
kitab-kitab Mukhtashar lainnya. 

Asy-Syaukani muda belajar fikh di tangan Imam Zaid bin Ali 
bin Husain RA, hingga akhimya menjadi pakar ahli fikih yang 
mengungguli ahli-ahli fikih pada masanya. Ketika mencapai deraj at 
mujtahid, Asy-Syaukani mulai menanggalkan baju taqlid dan 
memakai status mujtahid. 

Dalam hal ini, ia menulis sebuah risalah yang beijudul Al Qaul 
As-Sadiidfi Hukm At-Taqliid. 

Berikutnya, beliau mulai disibukkan dengan aktifitas fatwa, 
mengajar, dan mengurusi peradilan di Shan'aa' sampai meninggal 
tahun 1250 H. 

Al ‘Allamah Shadiq Ahmad Khan berkomentar tentang beliau: 
“Imam Asy-Syaukani menguasai segala pengetahuan. Kalangan yjing 
setuju maupim yang berseberangan dengannya sama-sama 
memberikan aplaus penghargaan terhadapnya. Acungan jempol pun 
ditujukan kepadanya. la memiliki sejumlah karya tubs dalam berbagai 
disiplin yang bermanfaat.” 

Adapun karya tulis Asy-Syaukani yang telah dicetak dan 
menunjukkan keluasan wawasaimya dan kapabilitasnya dalam 
berbagai bidang keilmuan antara lain; 

1. Irsyaad Al Fuhul ilaa Tahqiiq Al Haqq Min 'Ilmi Al Ushuul. 




Ttihfah Adz-Dzakirin 


5 



2. Al Badr Ath-ThaaW bi Mahaasin Man Ba’da Al Qarni As- 
Saabi 

3. Tuhfah Adz-Dzaakiriin bi ‘Uddah Al Hishn Al Hashiin. 

4. AS-Sail Al Jarraar Al Mutadaffiq ‘ala Hadaa 'iq Al Azhaar. 

5. Path Al Qadiir Al Jaami’ Baina Fann Ar-Riwaayah wa Ad- 
Diraayah fi At-Tafsiir. 

6. Al Fawaa 'id Al Majmuu ’ah fi Al Ahaadist Al Maudhuu ’ah. 

7. Nail Al Authaar Syarh Muntaqaa Al Akhbaar. 

8. Durr Ash-Shahaabah fi Manaaqib Al Qaraabah wa Ash- 
Shahaabah. 

9. At-Tuhaffi Mazhaahib As-Salaf. 

10. Adab Ath-Thalb wa Muntaha Al Arab.' 


' Lihat biografinya dalam sumber-sumber pustaka berikut: 

- Al Badr Ath-Thaali ’ karya Asy-Syaukani (11/214-255). 

- At-Taaj Al Mukallal karya Shadiq Hasan Khan (him. 305-317). 

- Nail Al Wathar karya Sayyid Muhammad Zubarah (11/297-302). 

- Al A ’loam karya Az-Zarkali (Vl/297). 

- Mu'jam Al Mu'allifim karya Umar Ridha Kahhalah (Xl/53). 

- Al Imam Asy-Syaukani Wa Manhajuhu Fi Ushuul Al Fiqh karya Dr. Sya’ban 
Muhanunad Isma’il. 

- Mu 'jam Al Mathbuu 'aat karya Saikis, (him. 1160-1161). 


« II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


PENGANTAR PENSYARAH 


^ ^ ^ -si 


Ya Allah Yang Maha Pemurah, limpahkan kemudahan dan 
pertolongan kepada hamba, wahai Penguasa Hari Pembalasan. 
Hanya kepada-Mu Kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami 
memohon pertolongan. 

Segala Fuji bagi Allah SWT yang telah menjadikan dzikir 
sebagai “amunisi” bagi orang-orang yang bertakwa, media untuk 
menggapai kebaikan dunia dan akhirat, juga sebagai perisai pelindung 
bagi orang-orang mukmin menghadapi syetan berikut keburukan yang 
dilontarkan oleh kroni-kroninya yang membangkang dari segala jenis 
makhluk. 

Semoga shalawat kesejahteraan dan salam kedamaian senantiasa 
tercurah kepada manusia terbaik (Muhammad SAW), yang telah 
diberi wahyu, “Da« sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih 
besar” (Qs. A1 'Ankabuut [29]: 45) untuk kemudian menjelaskan 
kepada umat manusia tentang keutamaan dzikir beserta manfaat dan 
faedah penting yang terkandung di dalanmya serta memenuhi 
lembaran-lembaran kitab, yang selanjutnya disebarkan oleh para 
narator di berbagai kawasan dan diamalkan di sepanjang waktu. 
Semoga shalawat dan salam tersebut tercurah pada segenap keluarga 
beliau yang suci serta para sahabat beliau yang berpetunjuk. Amma 
ba ’du, 

Mesti diakui bahwa kitab ‘Uddah Al Hishn Al Hashiin Fi Al 
Adzkaar Al Waaridah ‘an Syayyid Al Mursaliin (karya Ibnu Al Jazari) 
merupakan kitab yang paling banyak manfaatnya (informatif), juga 
yang paling bagus pembuataimya, paling akurat penyuntingannya, dan 
paling sempuma penulisannya. Namun ia masih menyisakan ganjalan 
yang menganggu mata, meski tidak bisa disebut sebagai kekurangan. 
Sisi kekurangan yang dimaksud adalah tidak adanya penjelasan 
kosakata pada beberapa haditsnya dan tidak diperhatikannya masalah 
perujukan hadits pada para perawinya. Hal ini tentu saja berakibat 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



para pembaca tidak mudah menelaah dan mempelajarinya. Karena 
penjeliisan mengenai status shahih, has an, atau dha’if suatu hadits 
yang ditetapkan melalui proses penelitian dari segi taijih dan 
penimbangan dari segi jarh serta ta’diil, merupakan tujuan utama 
disiplin ilmu riwayat yang tidak lagi menyisakan target lain di 
belakangnya, sekaligus bendera tuntutan yang mesti diusung pertama 
kali sebelum melangkah pada proses penafsiran maupun dirayah yang 
berhubungan dengan hadits. Jika tidak ada kepastian status suatu 
hadits {manquul), apakah ia shahih, hasan, atau dha 'if, maka proses 
aktivasinya pun menjadi melemah dan mengendur. Sebab statusnya 
belum pasti dan masih gamang antara disetujui atau ditolak. Selain itu, 
ia juga tidak memuat penegasan yang bisa menjadi pembeda antara 
mengikuti sunnah (ittiba’) dan bid’ah. 

Sejauh pengamatan pensyarah, sampai sekarang (hingga era 
Asy-Syaukani-peneij.) belum ada seorangun dari kalangan ahli 
ma’rifah (cerdik-cendikia) yang mensyarah kitab ini ( ‘Uddah Al Hishn 
Al Hashiin fi Al Adzkaar Al Waaridah ‘an Syayyid Al Mursaliin) 
dengan syarah (penjelasan) yang bisa melegakan hati ulil albab serta 
memberikan kejelasan antara isi dan kemasan. Belum pemah 
pensyarah mendengar ada orang yang mengupas sisi-sisi faedah hadits 
yang terkandung dalam kitab ini (dengan pendekatan ilmu riwayat di 
atas), padahal ia merupakan target dan obyek utama. 

Penjelasan hadits dari segi semantik dan linguistik Arab 
memang mengandimg manfaat yang cukup berguna bagj penuntut 
ilmu, namun kesenjangan nilai manfaat antara pendekatan riwayat 
dengan pendekatan semantik/linguistik sungguh amat menganga, bak 
jarak antara ujung timur bumi dan ujimg baratnya. Sebab, jika status 
shahih, hasan, atau dha ’if suatu hadits sudah jelas dan definitif, maka 
tercapailah target utama yang menjadi poros edar segala orbit 
lingkaran dan menjadi fokus kekuatan tiang-tiang penyangga 
jembatan. 

Inilah alasan yang mendorong dan memompa semangat penulis 
untuk menguaraikan lebih menditail kitab ini dan mengarungi 
samudera lepas (yang bergelombang besar nan tinggi), sembari 
memohon pertolongan kepada Allah SWT dan memasrahkan segala 
urusan kepada-Nya, diiringi harapan semoga Dia berkenan 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



memberikan manfaat lewat kitab syarah ini kepada hamba-hamba-Nya 
yang saleh serta menjadikannya sebagai deposito yang terus-menerus 
bisa dipetik manfaatnya setelah berpulang ke hadirat Tuhan sekalian 
alam. 

Insya Allah, dengan adanya penjelasan hadits beserta takhrijnya 
yang telah menguras energi pensyarah dalam melakukan investigasi 
dan penelitian, Anda bisa menemukan manfaat berharga dan kalung- 
kalimg permata yang tidak didapati oleh orang-orang yang telah 
mencoba mensyarah kitab ini (sebelumnya), meskipun sekian lama 
telah menyelami palung-palung kedalamannya. 

Perlu diketahui, hadits-hadits dalam kitab ini (‘Uddah Al Hishn 
Al Hashiin Fi Al Adzkaar Al Waaridah ‘An Syayyid Al Mursaliin) 
yang bisa dilacak sumbemya dalam salah satu kitab Shahih Al 
Bukhari, Shahih Muslim atau kedua-duanya tentu saja sudah tidak 
diragukan lagi validitasnya oleh setiap orang. Sebab kedua kitab 
shahih ini telah memutus urat polemis dan diterima bulat-bulat oleh 
seluruh golongan umat Islam sebagai bentuk konsensus bersama 
(ijmak). Dan konsensus ini merupakan tingkatan hierarkis yang lebih 
tinggi daripada deraj at penshahihan yang dilakukan oleh segenap 
kalangan ahli ma’quul (rasionalis) dan manquul (tekstualis). Sebab 
Imam Al Bukhari dan Muslim telah menghimpun di dalam kitab 
keduanya kelompok hadits-hadits shahih yang diakui keabsahan 
matan dan sanadnya (perawi hadits) oleh kalangan ahli yang berkutat 
dalam proses pentashhihan setelah generasi keduanya, misalnya para 
penulis kitab Al Mustakhraj dan Al Mustadrak serta kalangan lain 
yang berinisiatif menghimpun hadits-hadits shahih tersendiri dalam 
sebuah kitab. 

Terkait dengan hadits-hadits dalam kitab ini yang tidak terlacak 
dalam kedua kitab Shahih atau salah satunya, pensyarah telah 
bempaya untuk menelusuri dan memeriksa dengan teliti sampai 
menemukan titik terang yang bisa dijadikan patokan untuk 
mendha’ifkan atau menguatkannya. Dalam kondisi tertentu, jika 
memang mendesak, barulah pensyarah mencukupkan diri dengan 
keterangan penshahihan yang telah disematkan oleh imam. 

Catalan. Dalam pengantamya atas kitab Al Jaami ’ Al Kabiir, 
As-Suyuthi menyebutkan bahwa pemjukan hadits-hadits yang ada di 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


9 



dalam kitab tersebut pada Shahih Al Bukhari dan Muslim, Shahih Ibnu 
Hibban, Mustadrak Al Hakim dan Mukhtarah Dhiya’ sudah cukup 
menjadi informasi atas kesahihan hadits-hadits tersebut, kecuali 
hadits-hadits yang mendapat komentar (berbeda) dalam Al Mustadrak. 
Dalam hal ini, As-Suyuthi memberikan catatan atas badits tersebut. 
Kemudian ia (As-Suyuthi) mengatakan, bahwa perujukan hadits- 
hadits pada Kitab Muwaththa' Imam Malik, Shahih Ibnu Khuzaimah, 
Shahih Abu ‘Awanah, Shahih Ibnu As-Sakan, Muntaqa Ibnu Jarud, 
dan kitab-kitab Mustakhraj juga sudah cukup menjadi informasi valid 
untuk mengetahui keshahihan hadits tersebut. Setelah itu, As-Suyuthi 
mengatakan bahwa hadits-hadits yang ada di dalam Musnad Ahmad 
maqbul (bisa diterima), sebab hadits dha’if yang tercantum di 
dalamnya mendekati hasan. Selanjutnya, As-Suyuthi mengungkapkan 
bahwa hadits yang dirujukkan sumbemya pada Al ‘Uqaili dalam Adh- 
Dhu’afa', Ibnu ‘Adi dalam Al Kamil, juga Al Khathib, Ibnu ‘Asakir, 
Al Hakim At-Tirmidzi dalam Nawaadir Al Ushuul, Al Hakim dalam 
Tarikh-nyz., Ibnu Jarud dalam Tarikh-nysL, Ad-Dailami dalam Musnad 
Al Firdaus, semuanya dha ‘if, dan perujukan pada seluruh kitab-kitab 
ini atau sebagiannya sudah cukup menjadi informasi penjelas atas 
kedha’ifan hadits tersebut. 

Dalam proses verifikasi hadits dalam kitab 'Uddah Al Hishn ini, 
pensyarah (Asy-Syaukani) tidak mengikuti/menuruti catatan As- 
Suyuthi ini. Akan tetapi, pensyarah berusaha semaksimal mungkin 
untuk menulusuri jalur sanad kitab-kitab yang perujukan (penisbatan) 
suatu hadits dinyatakan oleh As-Suyuthi sebagai penanda keshahihan 
atau kedha’ifannya —sebagaimana bisa pembaca lihat nanti— kecuali 
dalam kasus perujukan pada kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim. 

Di samping upaya verifikasi keshahihan atau ketidak-shahihan 
hadits-hadits di dalam kitab ini, pensyarah juga berusaha merangkum 
dan memberikan informasi berharga dengan menyebutkan lafazh- 
lafazh (kosakata) hadits jika memang ada kosakata yang sulit 
dipahami, sembari meriwayatkan hadits-hadits yang senada dengan 
hadits dalam kitab ‘Uddah Al Hishn sebagaimana yang bisa Anda lihat 
nanti. 


10 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Silsilah Periwayatan Pensyarah (Asy-Syaukani) atas Kitab 
^Uddah Al Hishn 

Berikut ini pensyarah paparkan silsilah periwayatan pensyarah 
atas kitab ini hingga penulisnya, Imam Al Jazari. 

Pensyarah meriwayatkan kitab ini dari beberapa jalur, salah 
satunya dari guru kami As-Sayyid Al Imam Abdul Qadir bin Ahmad 
bin Abdul Qadir Al Kawakibani, dari gurunya Sayyid Sulaiman bin 
Yahya Al Ahdal, dari Sayyid Yahya bin Umar Al Ahdal, dari Al 
Hafizh Yusuf bin Muhammad Al Baththah Al Ahdal, dari Sayyid Ath- 
Thahir bin Husain Al Ahdal, dari Hafizh Abdurrahman bin Ali Ad- 
Daiba’, dari Al Hafizh Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Asy- 
Syaraji, dari penulisnya, Al Jazari. 

Asy-Syaraji meriwayatkan kitab {‘Uddah Al Hishn) ini dari 
penulisnya langsimg bersama-sama dengan sejumlah ulama Yaman 
dan lainnya, antara lain: Al Faqih Isma’il bin Muhammad bin Ahmad 
bin Mubarak, Abdullah bin Amru bin Ja’man, Isma’il bin Ibrahim bin 
Bakr, dan Abdurrahman bin Abdul Karim bin Ziyad. 

Pensyarah juga meriwayatkan kitab ini dari mereka-mereka yang 
disebut terakhir melalui jalur sanad yang telah pensyarah sebutkan 
dari Ad-Daiba’ dari penulis (Al-Jazari). Pendek kata, status perawi 
kitab ini secara keseluruhan adalah tokoh-tokoh yang tsiqah, tsabat, 
dan bukan majhul (dikenal luas bukan perawi yang tidak jelas 
identitasnya). 

Selanjutnya, pensyarah memberi judul syarah kitab yang penuh 
berkah ini dengan label ''Tuhfah Adz-Dzaakiriin bi 'Uddah Al Hishn 
Al Hashiin, sembari memohon kepada Allah SWT, semoga kitab 
syarah ini bermanfaat dan menjadi deposito kebaikan pensyarah yang 
terus-menerus mengalir pahalanya kepada pensyarah setelah ajal 
menjemput hingga hari kiamat, Amiin. 


II n 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BIOGRAFI SINGKATIBNU AL JAZARI* 


Penulis kitab ini bemama lengkap Muhammad bin Muhammad 
bin Muhammad bin Ali bin Yusuf A1 Jazari. la lahir di Damaskus 
tahun 751 H. Selama hidup ia melanglang buana ke Mesir, Syiraz, dan 
A1 Haramain (Makkah dan Madinah). Ia berguru pada ulama-ulama 
Damaskus, negeri kelahirannya, dan ulama-ulama kawasan lain yang 
ia singgahi dalam pengembaraannya. Ibnu A1 Jazari menguasai 
berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu A1 Qur'an. Dia bahkan pakar 
ulumul Qur'an satu-satunya (semasa hidupnya) dan banyak orang 
yang berguru ulumul Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya darinya. 

Karya tubs Ibnu A1 Jazari antara lain: An-Nasyr Fi Al Qiraa 'ah 
Al ‘Asyr dan At-Taudhiih Fi Syarh Al Mashaabiih. Adapun karya tulis 
yang menjadi cikal bakal kitab ini {‘Uddah Al Hishn Al Hashiin) 
adalah kitab Al Hishn Al Hashiin yang kemudian dia sunting dan 
ringkas menjadi kitab ‘Uddah Al Hishn Al Hashiin. Ibnu Al Jazari 
juga memiliki sejumlah karya tulis lainnya yang beijudul ‘Miftaah Al 
Hishn, di samping deretan karya-karya laiimya. 

Pensyarah (Asy-Syaukani) telah memaparkan panjang lebar 
biografi Ibnu Al Jazari dalam kitab sejarah yang beijudul Al Badru 
Ath-Thaali ’ bi Mahaasini Man ba ’da Al Qami As-Saabi 

Ibnu Al Jazari banyak melanglang buana ke berbagai kawasan 
dan pemah menjadi tamu istimewa raja-raja besar, diantaranya yang 
tercatat dalam biografi Ibnu Al Jazari dalam kitab sejarah tersebut 
adalah Sultan Ibrahim bin Timur Lenk, raja Mongolia, yang 
diisyaratkannya dengan ujaran: 

Raja penguasa dunia 
Roman mukanya tampan, 

Agung dan mulia. 


' Lihat biografi lengkap Al Jazari dalam Al Badr Ath-Thaali’ (11/257), Ghaayah 
An-Nihaayah karya Al Jazari (11/247), dan Adh-Dhau' Al-Laami’ karya As- 
Sakhawi (IX/255). 

II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Selain itu, Ibnu A1 Jazari pemah menjadi tamu kehormatan 
penguasa Yaman Raja A1 Manshur pada tahun 828 H dan sempat 
mengaji Shahih Muslim di hadapannya. Ibnu A1 Jazari juga 
menyelenggarakan pengajian hadits di kota Zubaid, tepatnya di 
Masjid A1 Asya’irah, dimana sejumlah besar ulama Yaman ikut dalam 
pengajian ini. 

Pada tahun 829 H Ibnu A1 Jazari bertolak ke Kairo, kemudian 
melanjutkan pengembaraannya ke Syiraz hingga wafat di sana tahun 
838 H. 

Kisah-kisah lain megenai riwayat hidup Ibnu A1 Jazari terpapar 
lengkap dalam kitab pensyarah yang baru saja disebutkan {Al Badr 
Ath-Thaali ’). 

Penulis {Ibnu Al Jazari) mengawali pembahasan kitab ini 
dengan sebuah khuthbah (pengantar) dan pemaparan sistematika 
pembahasan yang tidak perlu pensyarah uraikan, karena kosakata dan 
maknanya sudah sedemikian jelas. Toh tidak ada gunanya 
menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, sebab hal itu hanya merupakan 
bentuk tautologi dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak 
perlu. 

Pensyarah sengaja memaparkan khutbah Ibnu Al Jazari atas 
kitabnya agar manfaat yang diperoleh lebih sempuma, motivasi dan 
latar belakang di balik penulisan kitab ini dipahami dengan baik. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


13 



MUKADDIMAH 

(Pengantar Ibnu A1 Jazari) 




Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dzikir sebagai 
perisai pertahanan yang kokoh. Semoga shalawat kesejahteraan dan 
salam kedamaian senantiasa tercnrah kepada Muhammad SAW nabi 
yang ummi dan dapat dipercaya, beserta segenap keluarganya yang 
suci, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sampai hari kiamat 
kelak. Amma ba 'du, 

Mengingat kitab Al Hishn Al Hashiin min Kalaam Sayyid Al 
Mursaliin termasuk kategori kitab yang belum pemah ada karya 
sejenis yang ditulis oleh kalangan pensyarah terdahulu 
{mutaqaddimiin), dan terkini (muta'akhkhiriin), karena banyak 
memuat unsur peringkasan yang lugas, penyuntingan yang paten, 
pentashhihan yang solid, dan kode-kode definitif yang menandai 
sumber rujukan, penulis pun terdorong untuk membuat ringkasan 
dalam lembaran-lembaran kitab ini dari kitab pertama, setelah sekian 
tahun dan bulan, diminta oleh orang yang selama ini menemani 
keterasingan dan meringankan beban penulis, sehingga sudah menjadi 
kewajiban penulis untuk memberikan kompensasi yang setimpal 
kepadanya. Y 2 uig bisa penulis lakukan untuk membalas budinya hanya 
baru sebatas mendoakan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan 
pertolongan dan kesehatan kepadanya. 

(Dialah) Raja penguasa dunia 
Yang begitu tampan roman mukanya, 
agung nan mulia selamanya 
(Dia) sosokpemuda 

yang belum pemah kami dengar sebelumnya 
Ada yang sepertinya 

Mohonlah kepada Allah untuk mengekalkannya 


14 II 


- TuhfahAdz-Dzakirin 


bagi kita dan menyokongnya 

Dalam kitab ini, penulis memberikan kode-kode tertentu untuk 
setiap kitab yang menjadi rujukan hadits-hadits:^ Shahiih Al Bukhari 

(^), Shahih Muslim (f), Sunan Abu Baud (a), Sunan At-Tirmidzi (o), 
Sunan An-Nasa 'i (^), Sunan Ibnu Majah Al Qazwaini (J), Kutub Al 
Arba ’ah [Empat Kitab Sunan^] (4^), Kutub As-Sittah [Kitab Shahih Al 
Bukhari dan Muslim plus Empat Kitab Sunan] (^), Al Muwaththa' Al 
Malik (d>), Shahih Ibnu Khuzaimah (4^), Shahih Ibnu Hibban 
Shahih Ibnu ‘Awanah (j^), Mustadrak Al Hakim ‘ala Ash-Shahihain 
(cr^)> Musnad Ahmad (5), Musnad Abu Ya ’la Al Mushili Musnad 
Ad-Darimi Musnad Al Bazzar (j), Musnad Ath-Thabrani Al 
Kabir (Je>), Al Mu ’jam Al Ausath karya Ath-Thabrani (^r^), Al Mu ’jam 
Ash-Shaghiir karya Ath-Thabrani (^), Ad-Du’aa' karya Ath- 
Thabrani Ad-Du’aa' karya Ibnu Mardawaih (y), Sunan Ad- 

Daruquthni (Jai), As-Sunan Al Kubraa karya Al Baihaqi Ad- 
Du ’aa' karya Al Baihaqi {Ji), Mushannaf Ibnu Abu Syaibah 
dan ‘Amal Yaum wa Al-Lailah karya Ibnu As-Siumi (tf). Sementara 
untuk menandai status mauqufhdAxXs, pangarang menggunakan kode 
(JS/. 


^ * Dalam praktek peneijemahanya, karena faktor teknis dan Iain-lain, peneijemah 
tidak menggunakan kode ini, melainkan menggantinya dengan (HR. nama pemilik 
kitab). 

^ ♦ Keempat kitab Sunan yang dimaksud adalah Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu 
Daud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. 

* Sebagai bentuk kehati-hatian, jika memang hadits yang dikutip hadits mauquf, 
maka sebelum kode tersebut pentahqiq memberi tanda (>•) di depannya, untuk 
menandai bahwa status hadits tersebut mauqirf. Namun hal ini cukup jarang, yakni 
hanya untuk hadits yang tidak muttashil, dan diperselisihkan status sanadnya, 
begitu juga dengan matannya. Dan kode ini sesuai dengan apa yang bakal 
diriwayatkan oleh penulis (Ibnu Al Jazari). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


I 




Kitab ini terdiri dari 10 bab, yang setiap babnya berhubungan 
dengan jenis (dzikir) dan sebab (sarana). 

Bab satu membahas keutamaan dzikir, doa, dan shalawat kepada 
Nabi SAW, sekaligus menguraikan tatakrama masing-masing 
pembahasan. 

Bab dua membahas waktu-waktu mustajabah beserta kondisi dan 
tempat-tempatnya, kemudian orang-orang yang doanya terkabulkan, 
bagaimana doa dikabulkan; nama Allah SWT yang agung, asma'ul 
husna, dan tanda-tanda dikabulkannya doa. 

Bab tiga membahas doa-doa yang dipanjatkan dalam sehari 
semalam. 

Bab empat membahas dzikir dan doa yang berkaitan dengan 
kesucian, masjid, adzan, shalat wajib, dan shalat sunnah. 

Bab lima membahas dzikir dan doa yang berkaitan dengan 
makan, minum, puasa, shalat, zakat, bepergian, haji, jihad, dan 
pemikahan. 

Bab enam membahas dzikir dan doa ketika teijadi (mendung), 
petir, hujan, angin, hilal, dan bulan. 

Bab tujuh membahas dzikir dan doa yang berkaitan dengan 
kondisi manusia dari berbagai macam aspek dan keadaan. 

Bab delapan membahas dzikir dan doa yang berkaitan dengan 
rintangan dalam kehidupan, hingga kematian. 

Bab sembilan membahas keutamaan wirid tanpa batasan waktu 
tertentu, istighfar yang bisa mengh^us dosa, keutamaan A1 Qur'an 
serta beberapa surah dan ayatnya. 

Bab sepuluh membahas doa-doa shahih yang bersumber dari 
Rasulullah SAW secara mutlak tanpa batasan. Bab ini memuat nilai 
kegunaan yang cukup besar dan cukup ringkas dengan merangkum 
khabar yang shahih, yang belum pemah ditemui sebelumnya. Di 
dalamnya terangkum dzikir Nabawi, hadits mushthafawi, kebaikan 
dumawi dan ukhiawi. Seandainya ditulis dengan tinta emas, niscaya 
itu sangat pantas, bahkan jika ditulis dengan hitamnya mata, ia masih 
tetap pantas. Sudah selayaknya jika setiap hadits di dalamnya diberi 
keterangan shahih dan terbukti kebenaraimya. 


16 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


Akhirul kalam, penulis memohon kepada Allah SWT semoga 
dengan media kitab ini, Dia berkenan memberikan manfaat pada 
kekasih-Nya (Ahlullaah), mengaruniakan kemurahan-Nya pada kita 
semua, menolong setiap orang yang dizhalimi, menganugerahkan 
rezeki pada orang-orang papa, mengobati orang-orang yang patah hati, 
menentramkan orang-orang yang dicekam ketakutan, menghibur 
orang-orang yang dilanda kesusahan, dan mengembalikan segala yang 
terampas. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


I 



BAB I 


KEUTAMAAN DZIKIR, DOA, DAN SHALAWAT 
KEPADA NABI » BESERTA TATAKRAMANYA 


1.1 Keutamaan Dzildr 


lil <*>» JjLP Ul aWI Jli Jl# — ^ 

•(r-c> ^ 


1 , Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, “^4^ 
menuruti sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku senantiasa 
bersama-Nya jika ia berdzikir kepada-Ku. Jika dia berdzikir kepada- 
Ku di dalam hatinya (kesendiriannya), Aku akan menyebutnya dalam 
hati-Ku (kesendirian-Ku). Dan jika dia berdzikir kepada-Ku dalam 
keramaian, Aku akan menyebut-Nya dalam keramaian yang lebih baik 
darinya” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim. Hadits ini 
sebenamya merupakan penggalan dari riwayat Abu Hurairah RA. 
Redaksi selanjutnya adalah sebagai berikut. 


jJlj{ Ojj tVpU Iptji OJj ilptjj <01 ^1 0^ 

• 43j>i 


“Jika dia mendekati-Ku satu jengkal, maka Aku akan 
mendekatinya satu hasta. Jika dia mendekati-Ku satu hasta, maka Aku 
akan mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangi-Ku sambil 


* Shahih Al Bukhari (7405), dan Shahih Muslim (2675). 


18 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




berjalan, maka Aku akan mendatanginya sambil berjalan cepat." 
Riwayat Abu Hiu-airah RA ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 
Sedangkan Ahmad meriwayatkannya dalam kitab Al Musnad dari 
riwayat Anas RA. 


Sementara itu, Ibnu Syahin meriwayatkannya dalam At-Targhiib 
fi Adz-Dzikr dari Ibnu Abbas RA dengan redaksi, “(Hai) anak Adam, 
jika kau berdzikir kepada-Ku dalam kesendirianmu, maka Aku akan 
menyebutmu dalam kesendirian-Ku. Jika kau berdzikir dalam 
keramaian (berjamaah), maka Aku akan menyebutmu dalam 
keramaian yang lebih utama dan lebih mulia darinya. Jika kau 
mendekati-Ku satu jengkal, maka Aku akan mendekatimu satu hasta. 
Jika kau mendekati-Ku satu hasta, maka Aku akan mendekatimu satu 
depa. Dan jika kau berjalan menuju-Ku, maka Aku akan berjalan 
cepat menuju-Mu.” Dalam urutan perawi riwayat ini terdapat perawi 
bemama Ma’mar bin Za'idah yang dinyatakan oleh Al Uqaili sebagai 
perawi yang tidak bisa diikuti periwayatan haditsnya. 


Bersama-sama dengan Ahmad, Abu Daud Ath-Thayalisi 
meriwayatkan hadits ini dari hadits Anas dengan redaksi, 

. • .o' •* ••* ^* ^ 1 ^ ^ t * * h . ^ ^ » • « 

\i\j AiA C-J.jiiS jit U| dPijd Sjfit ^ 

^ X XXX XXX X 


• T.. • ^ 




Alt 


“Jika hamba-Ku mendekati-Ku satu jengkal, maka Aku akan 
mendekatinya satu hasta. Jika dia mendekati-Ku satu hasta, maka Aku 
akan mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangi-Ku sambil 
berjalan, maka Aku akan mendatanginya sambil berjalan cepat.” 
Selain itu, mereka juga meriwayatkannya dari Qatadah. 


Dengan jalur periwayatan yang sama, Al Bukhari meriwayatkan 
hadits tersebut dari Qatadah dari Anas, Juga dari At-Taimi dari Anas 
RA. 

Sedangkan Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Dzarr RA 
dengan redaksi, 

.xf*xx ,#,xJ* » P^Cx.^.x, t X #«x*xx ,^,X, P# » ' #Cx»xx 

tptjj V ji* ^ o Ju 

X X X X XX X X 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


19 



“Barangsiapa yang mendekati-Ku satu jengkal, maka Aku akan 
mendekatinya satu hasta. Barangsiapa yang mendekati-Ku satu hasta, 
maka Aku akan mendekatinya satu depa. Barangsiapa mendatangi-Ku 
sambil berjalan, maka Aku akan mendatanginya sambil berjalan 
cepat." 

Versi lain diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari hadits Abu 
Hurairah RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, 

.oIia I w ^ ^^i lil ^ 1>1 

"'Sesungguhnya Allah berfirman: Aku bersama hamba-Ku ketika 
Dia berdzikir kepada-Ku dan ketika kedua bibirnya bergerak 
menyebut-Ku.” 


Makna hadits 

Lafazh ^ ait d *'Aku menurut sangkaan hamba-Ku 

terhadap-Ku" mengandung anjuran dari Allah SWT kq)ada hamba- 
hamba-Nya untuk memperbaiki prasangka mereka terhadap Allah 
SWT, sebab Dia akan memperlakukan mereka sesuai dengan cara 
pandang mereka terhadap-Nya. Barangsiapa yang berprasangka baik 
terhadap Allah SWT, maka Dia akan mengalirinya dengan untaian 
kebaikan, menganugerahinya dengan karunia kemurahan-Nya, 
menebarinya dengan karamah dan anugerah-Nya. Barangsiapa yang 
tidak berprasangka demikian terhad^ Allah SWT, maka Allah pun 
tidak akan bersikap demikian terhadapnya. Inilah makna keberadaan 
Allah SWT sesuai dengan sangkaan hamba-Nya. 

Oleh karena itu, sebaiknya seorang hamba senantiasa 
berprasangka baik terhadap Tuhannya dalam segala kondisi yang 
dialaminya. Untuk merealisasikan hal ini, bisa dengan menelaah dalil- 
dalil yang menunjukkan kemahaluasaan rahmat (kasih sayang) Allah 
SWT, antara lain: 

a. Hadits Abu Hurairah RA dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim, 
ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda, “Setelah menetapkan 
urusan seluruh makhluk, Allah menetapkan Keputusan yang 
disimpan-Nya di atas Arsy-Nya: Sesungguhnya rahmat-Ku 
mendahului murka-Ku.” 


20 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


b. Hadits Abu Hurairah RA juga yang diriwayatkan dalam Kitab 
Shahih Al Bukhari dan Muslim, ia mengatakan: Rasulullah SAW 
bersabda, ""Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat yang 
diturunkan-Nya satu saja di antara jin, manusia, hewan, dan 
serangga. Dan dengan satu rahmat tersebut mereka menjadi 
saling mengasihi dan menyayangi antar mereka, bahkan rahmat 
tersebut membuat seekor binatang buas mengasihi anaknya. 
Sedangkan sembilan puluh sembilan rahmat (sisanya) ditunda 
(penurunannya) oleh Allah untuk diberikan bagi hamba-hamba- 
Nya pada Hari Kiamat." 

c. Hadits Umar bin Al Khaththab dalam Shahih Al Bukhari dan 
Muslim, ia berkata; Serombongan tawanan dihadapkan pada 
Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba salah seorang wanita (yang 
dalam keadaan siap menyusui) di antara tawanan tersebut 
mencari-cari (bayinya). Temyata di dalam rombongan tawanan 
tersebut ada seorang ba)d. Wanita itu pun lantas meraih bayi 
tersebut dan menempelkannya di dadanya, lalu menyusuinya. 
(Melihat adegan tersebut) Rasulullah SAW berkata kepada kami, 
''Menurut kalian, apakah (wanita) ini (tega) melemparkan 
anaknya ke dalam api?” Kami jawab, ‘Tidak. Dia tidak 
mungkin tega melemparkannya (ke dalam api).” Beliau 
menukas, "Allah lebih menyayangi hamba-hamba-Nya 
dibanding (kasih sayang wanita ini) pada anaknya.” 

d. Hal senada diriwayatkan oleh Abu Daud dari seorang sahabat. la 
bercerita: Ketika kami tengah berada di tempat Nabi SAW, 
sekonyong-konyong muncul seorang laki-laki beijubah sambil 
tangannya menggenggam sesuatu yang dibundelkan di bajimya. 
la berkata, “Wahai Rasulullah, tadi aku lewat di semak belukar 
dari balik semak (aku dengar) suara anak burung. Segera saja 
aku meraihnya, lalu meletakkaimya di jubahku. Tiba-tiba induk 
mereka muncul dan terbang berputar-putar mengitari kepala ku. 
Maka, aku pun memmjukkan anak-anak bunmg tersebut di 
hadapaimya, lalu aku menangkap mereka semua dan aku 
membimgkusnya dengan jubahku, sehingga mereka semua 
sekarang bersamaku. Rasulullah SAW bersabda, "Letakkan 
(lepaskan) mereka." Aku pun segera meletakkan (melepaskan) 
mereka, namxm induk anak burung tersebut enggan terbang dan 


II « 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tetap ingin bersama anak-anaknya. Rasulullah SAW pun 
bersabda, “Apakah kalian heran dengan kasih sayang induk 
tuning tersebut dengan anak-anaknya? Demi Dzat yang 
mengutusku dengan kebenaran, sungguh Allah lebih pengasih 
terhadap hamba-hamba-Nya daripada (kasih sayang) induk 
buntng terhadap anak-anaknya. Kembalikan burung-burung itu 
dan letakkan di tempat semula saat kamu mengambil mereka 
bersama ibu mereka ." 


Hadits-hadits shahih yang redaksinya menyebutkan orang yang 
berdzikir dengan lafazh iii ‘^! ill H (tiada tuhan yang patut disembah 

melainkan Allah) masih banyak dan hanya bisa dipaparkan dalam 
tulisan. Namun semuanya sudah cukup terwakili oleh informasi yang 
diberitakan oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya bahwa “rahmat-Ku 
meliputi segala sesuatu." (Qs. A1 A’raaf [7]: 156) dan bahwasanya 
“Z)ia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang." (Qs. A1 An’aam 
[6]: 12) Ini adalah janji Allah SWT dan Dia tidak pemah mengingkari 
janji-Nya terhadap makhluk-Nya, apalagi terhadap hamba-hamba 
yang tekun beribadah. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. 


Doa Umar bin Abdul Aziz 

Doa yang dilantunkan Khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz 
terdengar begitu indah. Dalam doanya ia berucap. 


^ o ^ e ^ 




“Wahai Dzat yang rahmat-N)^ meliputi segala sesuatu, hamba 
adalah sesuatu, maka berikanlah rahmat-Mu pada hamba, wahai Yang 
Maha Pengasih di antara yang pengasih.” 

Dalam bahasa yang berbeda, pensyarah berdoa: 


22 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Wahai Dzat yang telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang 
terhadap hamba-hamba-Nya, sesunggubnya bamba termasuk bamba- 
bamba-Mu, maka kasibilab bamba, wabai Dzat Yang Maba Pengasib 
di antara yang pengasib.” 

Lafazb ^ ’‘‘‘dan Aku senantiasa bersama-Nya jika ia 

berdzikir kepada-Ku” memuat pemyataan babwa Allab SWT 
senantiasa bersama bamba-bamba-Nya saat mereka berdzikir kepada- 
Nya. Wujud kebersamaan ini adalab Allab SWT memandang si bamba 
(memperbatikannya) dengan (sinaran) rabmat-Nya, memberikannya 
taufiq dan bimbingan-Nya. 

Jika ada yang mengatakan, (tanpa berdzikir pun) Allab telab 
bersama para bamba sebagaimana firman Allab SWT, “Dan Dia 
bersama kamu di mana saja kamu berada." (Qs. A1 Hadiid [57]: 4) 
serta firman “Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang 
kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama 
mereka di manapun mereka berada." (Qs. A1 Mujaadilah [58]: 7), maka 
pemyataan ini bisa pensyarah jawab babwa kebersamaan yang 
dimaksud adalab kebersamaan yang bersifat umum (ma ’iyyah 
‘aammah), dan kebersamaan demikian tetap menimbulkan 
konsekuensi tambaban perbatian dan limpaban anugerab serta 
karunia-Nya. (Sementara yang dimaksud kebersamaaan dalam badits 
adalab kebersamaan yang bersifat kbusus atau disebut dengan istilab 
ma‘iyyah khaashshah). Model kebersamaan kbusus ini bisa dijumpai 
dalam A1 Qur'an, misalnya pemyataan Allab SWT babwa Dia 
bersama orang-orang yzing sabar, Dia bersama orang-orang yang 
bertakwa, dan pemyataan-pemyataan lainnya dalam A1 Qur'an 
maupun sunnab yang menunjukkan kebersamaan kbusus ini. Sebingga 
tidak ada kontradiksi antara penetapaan kebersamaan kbusus dan 
penetapan kebersamaan umum. Dalam konteks ini bisa dikatakan 
babwa penyebutan kbusus setelah umum memmjukkan babwa 
kebersamaan kbusus mengandung kelebiban dibanding kebersamaan 
umum yang menjadi konsekuensi dzikir yang dilakukan seseorang 
secara kbusus setelab bersama-sama masuk dalam lingkup umum. 


II w 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh “Jika dia berdzikir 

kepada-Ku dalam hatinya (kesendiriannya), Aku akan menyebutnya 
dalam hati-Ku (kesendirian-Ku)” memiliki dua pengertian: Pertama, 
jika seorang hamba berdzikir menyebut-Nya dalam hati, tanpa 
diucapkan dengan lisan (atau disebut dengan istilah dzikir dalam 
haiildzikr qalbi), maka Dia akan memberinya pahala yang tidak 
diketahui oleh hamba-hamba-Nya yang lain dan Dia akan memberinya 
anugerah yang tidak diperlihatkan kepada selain hamba yang 
berdzikir. Kedua, yang dimaksud dzikir di sini adalah dzikir verbal 
(dengan lisan) secara lirih (atau dengan sembimyi-sembunyi), tanp a 
dikeraskan suaranya (dan terang-terangan). Jika seorang hamba 
berdzikir dengan cara demikian (dzikr israari), maka Allah SWT akan 
memberinya pahala tersembunyi yang tidak bisa diketahui oleh 
siapapun. Dan hal ini lebih terindikasikan dalam pengertian kedua ini. 


Lafazh il» ^ ^ iijj “Dan Jika dia berdzikir 


kepada-Ku dalam keramaian, Aku akan menyebutnya dalam 
keramaian yang lebih baik darinya” menunjukkan bahwa dzikir bisa 
dilakukan secara lantang dan terang-terangan di tengah orang banyak 
sebagai lawan kata dari dzikir dengan lisan secara lirih, bukan lawan 
kata dzikir qalbi (dzikir dalam hati). Sebab dzikir dalam hati bukanlah 
sekedar kebalikan dari dzikir lantang {dzikr Jahri\ melainkan 
kebalikan dari dzikir lisan secara umum, baik yang dengan suara lirih 
maupim dengan suara lantang. 


Selanjutnya, lafazh ii* ^ ^ menyebut-Nya 

dalam keramaian yang lebih baik darinya” berarti Allah SWT akan 
memperlihatkan pahala dzikir tersebut di had^an para malaikat^ atau 
menyebutnya di had^an mereka sehingga semakin menaikkan status 
kehormatan dan posisi pelaku dzikir. Dalam hal ini, tidak ada ■«mlahn ya 
kedua kondisi tersebut digabungkan. 


Perlu dicatat bahwa firman Allah SWT, “Aku akan menyebutnya 
dalam hati-Ku” mengandimg unsur homonimi {musyaakalah^ 
sebagaimana kasus serupa dalam firman Allah SWT, “Engkau 


* * Hubungan antara kata yang sama lafal dan ejaannya namun berbeda maknanya 
karena berasal dari sumber yang berlainan. 


24 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


mengetahui apa yang ada pada diriku dan Aku tidak mengetahui apa 
yang ada pada diri Engkau.” (Qs. A1 Maa'idah [5]: 116) Masalah ini 
telah dikaji mendalam oleh kalangan ahli bahasa (linguistik). Namun, 
hal ini disebut penyerupaan (musyaakalah) jika kata “nafs” dimaknai 
secara mutlak pada konteks Allah SWT, sedangkan jika ia dimaknai 
sebagai Dzat, maka ia tidak disebut penyerupaan {musyaakalah). 

Di samping banyak dalil hadits yang menjelaskan keutamaan 
dzikir, anjuran xmtuk berdzikir, dan kebesaran pahalanya, hal serupa 
juga diriwayatkan dalam A1 Qur'an, antara lain dalam firman Allah 
SWT, 

a. ‘'’Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar.” (Qs. A1 
Ankabuut [29]: 45) Maksudnya pahala dzikir lebih besar di 
banding amal-amal saleh lainnya. 

b. '^Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu. " 
(Qs. A1 Baqarah [2]: 152) 

c. ""Dan ingatlah (berdzikirlah kepada) Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung.” (Qs. A1 Jumu'ah [62]: 10) 

d. ""Ingatlah (berdzikirlah), hanya dengan (berdzikir) mengingati 
Allah-lah hati menjadi tenteram." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 28) 

e. '"Laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir (menyebut dan 
mengingat nama serta keagungan) Allah, Allah telah menyediakan 
untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (Qs. A1 Ahzaab 
[33]: 35) 

f. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berkaitan dengan 
masalah ini. 

1.2 Keutamaan Dzikir atas Sedekah 




II 


Tvhfah Adz-Dzakirin 



2. “Tidak ada sedekah yang lebih utama daripada dzikir kepada 
Allah." (HR. Ath-Thabrani)’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Mu jam 
Ausath, dari hadits Ibnu Abbas RA. Begitu juga diriwayatkan dalam 
Al Jaami’ Ash-Shaghiir karya As-Suyuthi. Sementara A1 Mundziri 
menyebut hadits ini di dalam At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr 
dengan menisbatkannya pada Ath-Thabrani dari hadits Abu Musa dan 
dia menilai hadits tersebut hasan. Menurut Al Haitsami (penulis 
Majma ’ Az-Zawaa ’id), para perawi dalam hadits Ibnu Abbas tsiqah. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil (yang menjelaskan) bahwa dzikir 
(menyebut/mengingat nama dan keagungan) Allah SWT lebih 
memiliki nilai keistimewaan dari semua jenis sedekah, sebab kata 
"sedekah" dalam hadits di atas berbentuk nakirah {indefinite) dalam 
konteks kalimat negatif, sehingga konotasi makna yang dimunculkan 
adalah sedekah yang bersifat umum. Akibatnya, tidak ada satupun 
jenis sedekah yang lebih utama daripada aktivitas dzikir kepada Allah 
SWT. Jika nilai sedekah tidak sejajar, maka sedekah lainnya pun 
berstatus di bawah dzikir. Sementara dzikir bisa jadi memiliki nilai 
pahala yang sama atau lebih utama, dan tidak pemah lebih rendah 
daripada sedekah. 


Tanggapan ulama terhadap hadits ini dan jawabannya 

Ketika menanggapi hadits ini, ada ulama yang mengatakan 
bahwa manfaat yang diperoleh dari sedekah maal (materi) bisa 
dirasakan oleh orang lain, sementara dzikir hanya dirasakan 
manfaatnya oleh diri pribadi si pedzikir, dan sesuatu yang memiliki 
manfaat lebih luas lebih utama daripada sesuatu yang manfaatn ya 
terbatas. 


’ Diriwayatkan juga oleh Ath-Thalwani dalam Ad-Du'aa' (1873). Lihat Majma’ 
Az-Zawaa'id (X/74), Al-Targhib karya Al Mundziri (11/231), dan Al Jaami’ Ash- 
Shaghiir karya As-Suyudii (V/451). 

26 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Menjawab tanggapan pendapat tersebut, A1 Hulaimi mengatakan 
bahwa yang dimaksud dzikir di sini bukan sekedar dzikir lisan 
(verbal), tetapi juga meliputi dzikir lisan sekaligus dzikir hati, dan 
dzikir dengan hati lebih afdhal, karena ia lebih efektif membentengi 
pelakimya dari kelalaian menjalankan ketaatan (ibadah) sekaligus 
menjauhkan dirinya dari segala perbuatan maksiat dan dosa. 

Jawaban senada disampaikan pula oleh A1 Baihaqi dalam kitab 
Syu ’ab Al limaan, yang kemudian dinukil dan lebih dipertegas lagi 
oleh An-Nawawi, bahwa dzikir lisan (verbal) dengan melibatkan hati 
lebih afdhal daripada sekedar dzikir dalam hati. Alasannya, 
pengaktifan kedua organ tubuh (lisan dan hati) dalam aktivitas yang 
diridhai Allah SWT lebih utama daripada pengaktifan satu organ saja, 
kemudian pengaktifan tiga organ tubuh lebih utama danpada 
pengaktifan dua organ tubuh, dan begitu seterusnya. Keterangan lebih 
lengkap mengenai masalah ini akan dibeberkan dalam uraian hadits 
berikutnya dan insya Allah kami akan menyebutkan apa saja yang 
paatut dijadikan patokan dan sandaran. 


U Dzikir Adalah Amal Ibadah Terbaik 


• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

;Jl5 c4JJl ll^li j j*_^Lp1 I 

tC-> ll) 4jil 


3. “Maukah kamu aku beritahukan sebaik-baik amal perbuatan 
sekaligus yang paling suci di mata Tuhan dan paling tinggi dalam 
(mengangkat) derajat serta yang lebih baik bagi kalian daripada 
menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik pula bagi kalian 
daripada berhadap-hadapan dengan musuh kemudian kalian menebas 
leher mereka dan mereka juga menebas leher kalian?” Para sahabat 


Tuhfah Adz-Dzakirm 


II ^ 



menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, ""Dzikir (kepada) 
Allah." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan A1 Hakim).* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan A1 
Hakim. Hadits yang sama diriwayatkan oleh Malik dalam Al 
Muwaththa', Ibnu Majah (dalam As-Sunan), Ath-Thabrani dalam Al 
Mu jam Al Kabiir, Al Baihaqi dalam Syu’ab Al limaan, dan Ibnu 
Syahin dalam At-Targhiib fi Adz-Dzikr. Semuanya bersumber dari 
hadits Abu Ad-Darda' yang bersambung pada Rasulullah SAW, dan 
hanya Malik saja yang me-mauquf-kannya dalam Al Muwaththa'. 
Hadits ini lebih lanjut dinyatakan shahih oleh Al Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dan lainnya. 

Selain dari hadits Abu Ad-Darda', Ahmad juga meriwayatkan 
hadits ini dari hadits Mu’adz. Terkait dengan hal ini, Al Manawi 
berkomentar bahwa status sanad hadits Ahmad yang berasal (dari 
riwayat Mu’adz) jayyid namun di dalamnya ada jalur yang terputus, 
sementara sanad hadits riwayat Ahmad yang berasal dari riwayat Abu 
Ad-Darda' status sanadnya hasan. 

Hal senada ditegaskan juga oleh Al Haitsami. la mengatakan, 
“Sanad hadits (riwayat Ahmad) dari riwayat Mu’adz status sanadnya 
hasan, sementara dalam riwayat Mu’adz, perawi-perawinya shahih, 
namun Ziyad bin Ziyad, budak pembantu Ibnu Abbas’ tidak pemah 
beijumpa dengan Mu’adz.’’ 


* Musnad Ahmad (5/195), Sunan At-Tirmidzi (3377), Mustadrak Al Hakim ‘Ala 
Ash-Shahiihain (1/496). Al Hakim berkomentar: status sanad hadits ini shahih dan 
tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari maupun Muslim, dan komentar tersebut 
disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits yang sama juga diriwayatkan dalam Al 
Muwaththa ’ (1/211). 

’ Demikian yang tertulis dalam sejumlah cetakan. Yang tepat adalah Ibnu lyasy, 
tsiqah. Lihat At-Taqriib (2076), dan Tahdziib Al Kamaal (IX/465). 




28 


Tuhfah Adz-Dzakhrin 




Makna hadits 

Lafazh ;^Up! pH “Sebaik-baik amal perbuatan kalian" 

memuat dalil bahwa dzikir adalah sebaik-baik amal perbuatan 
manusia secara umum, sebagaimana ditunjukkan oleh penyertaan 
{idhaafah) lafal JUii (dalam bentuk plural) pada kata ganti (dhamir) 

Begitu juga penyertaan lafal (yang lebih suci) dan (yang 
lebih tinggi) pada kata ganti orang ketiga tunggal untuk jenis 
perempuan: l*. Ini semua menegaskan bahwa di mata Allah SWT 

dzikir lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan para 
hamba (baca: manusia), juga yang paling besar berkahnya serta paling 
tinggi deraj atnya. 

Di samping itu, hadits ini juga mengandung anjuran berdzikir, 
sebab aktivitas dzikir masuk dalam semua lini amal perbuatan yang 
dilakukan oleh hamba manapun. 

Lafazh tPiJt (iUlj j* ^ p-j ''lebih baik bagi kalian 

daripada menginfakkan emas dan perak” Dalam redaksi lain 
diungkapkan dengan lafazh Pj Sementara 

dalam redaksi lain diungkapkan dengan menggabungkan kata 

Penyambungan (peng-'athaf-an) mata uang pada emas dan perak 
merupakan bentuk penyambungan kata yang bersifat khusus pada kata 
yang bersifat umum. ?eng-'athaf-an Lafazh “menginfakkan emas dan 
perak” pada lafazh sebelumnya mengenai keumuman amal perbuatan, 
sementara infak sendiri termasuk amal perbuatan yang 
mengindikasikan adanya amal utama yang melebihi seluruh amal 
perbuatan, (yakni dzikir). Begitu juga dengan kasus peng-‘athaf-an 
kata yang bersifat khusus pada (kata) yang bersifat umum, dan 
seterusnya. 

Lafazh jiui' Ot ja Pj "lebih baik pula bagi kalian 

daripada berhadap-hadapan dengan musuh” Penggalan kalimat ini 
juga termasuk jenis peng-'athaf-m sesuatu yang bersifat khusus pada 


I 29 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



sesuatu yang bersifat umum, sebab jihad tetmasuk amal perbuatan 
yang mulia, dan tingkatannya relatif tinggi di atas rata-rata amal. 

Penyebutan kedua amal di atas secara khusus (infak dan jihad 
melawan musuh) setelah menyebutkan secara umum seluruh amal, 
semakin mempertegas pesan yang disampaikan pertama: “Maukah 
kalian aku beritahukan sebaik-baik amal perbuatan?” kemudian diikuti 
dengan penyebutan keutamaan dzikir atas seluruh amal. Hal ini juga 
menunjukkan adanya gaya bahasa hiperbola yang digunakan untuk 
menyerukan keutamaan dzikir di atas yang lain, sekaligus membangun 
persepsi bahwa yang dimaksud dengan amal-amal perbuatan (yang 
berada di bawah level dzikir) di sini adalah amal-amal yang berada di 
puncak keutamaan dan memiliki ketinggian derajat, yakni jihad 
menghadapi musuh secara frontal dan mensedekahkan jenis harta 
yang sangat digandrungi manusia, yakni emas dan perak. 


Sanggahan Ulama Terhadap Pendapat yang Mengatakan bahwa 
Ibadah Dzikir Lebih Utama dari Jihad 

Jika sebelumnya ada yang mempermasalahkan pengistimewaan 
dzikir atas sedekah, kini ada lagi ulama yang menyatakan 
ketidaksetujuannya terhadap pengistimeaan dzikir atas jihad kendati 
banyak dalil shahih yang menyatakan bahwa dzikir merupakan 
sebaik-baik amal perbuatan. 

Menurut penyanggah, sebagian kalangan ahli ilmu telah 
mencoba menggabungkan hadits-hadits yang menyatakan 
keistimewaan beberapa amal atas amal yang lain dengan hadits-hadits 
yang menunjukkan pengutamaan beberapa amal atas amal yang 
diutamakan. Mereka pun menyimpulkan bahwa suatu amal dianggap 
lebih utama dari yang lain tergantung pada individu dan kondisi, 
(tidak secara mutlak berdasarkan amal itu sendiri-peneij.) Barangsiapa 
yang mampu beijihad dan memiliki pengaruh kuat di dalamnya, maka 
amal terbaiknya adalah jihad. Sementara bagi orang yang banyak 
harta, amal terbaiknya adalah sedekah. Sedangkan bagi orang yang 
tidak memiliki kedua kategori (tersebut), maka amal terbaiknya adalah 
dzikir, shalat, d<in sejenisnya. 

Sanggahan ini bisa dimentahkan dengan kelugasan pemyataan 
Rasulullah SAW dalam menyebut keutamaan dzikir atas jihad itu 

30 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sendiri (tanpa mempertimbangkan pelaku dan kondisinya) dalam 
hadits ini dan hadits-hadits lainnya. Misalnya, hadits riwayat Abu 
Sa’id A1 Khudri RA yang diriwayatkan oleh At-Tinnidzi, bahwasanya 
Rasulullah SAW pemah ditanya, “Siapa gerangan manusia yang 
paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat?” Beliau 
menjawab, “Orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah” Aku 
(Abu Sa’id A1 Khudri) bertanya, “(Apakah mereka lebih utama) 
dibanding orang yang berperang di jalan Allah?” Beliau menjawab, 
“Seandainya dia menebaskan pedangnya (berperang dengan) orang- 
orang kafir dan kaum musyrikin hingga pedangnya patah dan ia (atau 
pedangnya) berlumuran darah sekalipun, maka orang-orang yang 
banyak berdzikir kepada Allah tetap lebih utama derajatnya daripada 
dia.” Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tinnidzi beikomentar 
bahwa ini adalah hadits gharib. 

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amru 
(bin A1 ‘Ash) secara marfii’. Dalam riwayat itu disd>utkan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada sesuatu yang lebih mampu 
menyelamatkan (seseorang) dari siksa neraka daripada dzikir 
(kepada) Allah.” Para sahabat bertanya, ‘Tidak juga jihad di jalan 
Allah?” Beliau menjawab, “MesM ia berperang dengan menggunakan 
pedangnya hingga patah sekalipun.” Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Ad-Dunya dan A1 Baihaqi dari jalur Sa’id bin Sinan. Dan 
akan dijelaskan sebentar lagi hadits ‘‘Aecna/i jika ia berperang 
menebaskan pedangnya hingga pedang tersebut patah.” 


Adapun hadits yang menunjukkan keutamaan dzikir atas 
sedekah (sebagai obyek, tanpa mempertimbangkan pelaku dan 
kondisi) antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, At- 
Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan status yang dinyatakan At-Tinnidzi 
sebagai hadits hasan, dari riwayat Tsauban. la mengatakan, “Ketika 
turun ayat: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peralC' (Qs. 
At-Taubah [9]: 34), kami tengah bersama-sama Rasulullah SAW 
dalam salah satu peijalanan beliau. Seorang sahabat berkata, ‘Telah 
turun wahyu mengenai emas dan perak. Seandainya kami tahu harta 
apakah yang paling baik, niscaya kami akan menyimpannya.” Beliau 
menjawab. 


ijip 4^11! OCJ iLsai^ 


II M 


Tuhfah Adz-Dzakirm 



"Harta yang paling baik adalah lisan yang senantiasa berdzikir, 
hati yang senantiasa bersyukur, dan istri beriman yang membantunya 
dalam menjalankan keimanannya.” 

Selain itu, ada pula hadits lain yang menceritakan mengenai 
seorang pria yang membagi-bagikan uang yang dimilikinya, 
sementara yang lain sibuk berdzikir kepada Allah.’” 


Sementara hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan dzikir 
dibanding jihad, sedekah, dan amalan-amalan lainnya adalah hadits 
yang yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Mu’adz 
RA dari Rasulullah SAW, bahwasanya suatu ketika seorang sahabat 
bertanya kepada beliau, “Siapa gerangan mujahid (pejuang) yang 
paling besar pahalanya?” Beliau menjawab, “Yang paling banyak 
berdzikir kepada Allah. ” la bertanya lagi, “Lalu siapa gerangan orang 
saleh yang paling besar pahalanya?” Beliau menjawab, “Yang paling 
banyak berdzikir kepada Allah. ” Kemudian sahabat tersebut 
menanyakan ihwal shalat, zakat, haji, dan sedekah, dan di sini 
Rasulullah SAW tetap memberikan satu jawaban: “Yang paling 
banyak berdzikir kepada Allah. ” Suatu ketika Abu Bakar RA berkata 
pada Umar, “Hai Abu Hafsh, orang-orang yang gemar berdzikir telah 
pergi membawa segala kebaikan.” Rasulullah SAW kemudian 
menimpali, “Benar.” 


Jika orang yang menyatakan keberatan atas (pendapat yang) 
mengatakan bahwa terkadang hadits yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dan At Bazzar dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah 
SAW bersabda. 


^ iiai; Of juiu Of jail jp 

.Ai /i 


‘‘'’Barangsiapa di antara kalian yang masih kepayahan untuk 
menundukkan malam, masih terlalu kikir untuk menginfakkan harta 
kekayaan, juga takut berjihad melawan musuh, maka hendaklah ia 
memperbanyak dzikir kepada Allah,'' cukup memadai untuk 
menyatukan hal tersebut, maka bisa pensyarah jawab, bahwa 
pengertian hadits ini adalah orang yang belum mampu melakukan 


10 , 


Lihat hadits nomor 7 dalam buku ini. 


32 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



aktivitas ibadah yang disebutkan di atas dianjurkan untuk 
memperbanyak dzikir, dan tidak ada penegasan di dalam hadits 
tersebut bahwa aktivitas ibadah itu lebih utama daripada dzikir. 
Bahkan, dalam rangkaian sanad hadits terakhir ini terdapat perawi 
Abu Yahya A1 Qattat, yang dinilai dha ’i/" 


1.4 Penimpamaan Orang yang Berdzikir kepada Allah dengan 
Orang yang Tidak Berdzikir Bagaikan Orang Hidup dan Orang 
Mati 




■(r ‘c) 


4. “Penimpamaan orang yang berdzikir kepada Tuhannya 
dengan orang yang tidak berdzikir kepada Tuhannya bagaikan orang 
hidup dan orang mati” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)’^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Musa RA. Redaksi yang disebutkan penulis di atas adalah redaksi A1 
Bukhari yang terdapat dalam kitab Ad-Da ’awaat, sementara Muslim 
mencantumkannya di dalam kitab Ash-Shalah dengan redaksi, 


4^ -i* '/ji Jii 


“Penimpamaan rumah yang digunakan untuk berdzikir kepada 
Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk berdzikir kepada 
Allah bagaikan orang hidup dan orang mati.” 


” Lihat At-Taqriib (8444). 

Shahih A! Bukhari (6407) dan Shahih Muslim (779). 


I 33 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 


Perumpamaan ini mengandung sanjungan dan fadhilah bagi 
pelaku dzikir. Di samping itu, dzikir yang dipraktekkan dalam 
kehidupan jasmani dan rohani menyebabkan si pelaku memperoleh 
pancaran cahaya dan aliran pahala yang senantiasa mengucur 
kepadanya. Sementara orang yang melalaikan dzikir, meskipun ia 
memiliki kehidupan jasadi, namun kehidupannya tidak bemilai, 
bahkan tidak ada bedanya dengan orang-orang mati yang tidak 
mendapat anugerah layaknya anugerah yang diterima oleh orang- 
orang hidup yang disibukkan dengan laku ketaatan kepada Allah 
SWT. 

Perumpamaan yang dijelaskan dalam hadits di atas juga bisa kita 
temui dalam firman Allah SWT, apakah orang yang sudah mati 
kemudian dia kami hidupkan." (HR. A1 An’aam [6]: 122) Dalam ayat 
mi, Allah SWT mengumpamakan orang kafir dengan kematian 
sedangkan orang beriman dengan kehidupan. 




•(f) iuSLJl cJjj j 


5. ^'Tidaklah sekelompok orang duduk sambil berdzikir Allah 
kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat, dilimpahi rahmat, 
dianugerahi ketentraman, dan disebut oleh Allah di hadapan malaikat 
yang ada di sisi-Nya.” (HR. Muslim)'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah 
RA dan sekaligus Abu Sa’id RA. 

Kedua hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Baud Ath- 
Thayalisi, Ahmad, Abdu bin Humaid, Abu Ya’la A1 Mushili, Ibnu 
Hibban, dan Ibnu Abu Syaibah. Sementara Ibnu Syahin 


Shahiih Muslim (2700). 


34 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



meriwayatkannya dalam At-Targhiib fi Adz-Dzikr sembari 
menyatakannya sebagai hadits hasan shahih dengan redaksi, 


Saip jiJ i3it ilCJt 


‘‘''Tidak duduk sekelompok orang membentuk majelis untuk 
berdzikir kepada Allah kecuali mereka akan diselubungi oleh 
malaikat, dilimpahi rahmat, dianugerahi ketentraman, dan disebut 
oleh Allah di hadapan orang-orangyang ada di sisi-Nya." 


Hadits dari kedua sahabat tersebut juga diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dalam bab Ad-Da’awat dengan redaksi, OjjTij oi# U 


dan seterusnya. 


Dalam konteks pembahasan ini, ada beberapa hadits yang 
memiliki pengertian yang sama. Di antaranya hadits riwayat Ahmad 
dalam Al Musnad, Abu Ya’la A1 Mushili, Ath-Thabrani dalam Al 
Mu‘jam Al Ausath, Adh-Dhiya' dalam Al Mukhtarah. Kesemuannya 
bersumber dari hadits Anas RA dengan redaksi. 




"Tidak duduk sekelompok orang sambil berdzikir (menyebut dan 
mengingat nama/keagungan) Allah, kecuali ada seorang juru panggil 
yang memanggil-manggil mereka dari langit, “Berdirilah, kalian 
telah diampuni!” 


Hadits lainnya diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam AI 
Mu jam Al Kabiir, Al Baihaqi dalam Syu’ab Al limaan, Adh-Dhiya' 
dalam Al Mukhtarah dari Sahl bin Hanzhaliyyah, dengan redaksi, 


J'A f [jr^ 


cJJj 4 


"Tidaklah sekelompok orang duduk sambil berdzikir kepada 
Allah SWT. kemudian mereka berdiri kecuali kepada mereka 
dikatakan: bangkitlah karena dosa-dosa kalian telah diampuni dan 
kesalahan-kesalahan kalian diubah menjadi kebaikan' 


I 35 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh AI Baihaqi dari hadits 
Abdullah bin Mughaffal RA. Begitu juga Al Bukhari dan Muslim 
meriwayatkan dalam kedua kitab Shahih mereka dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah dan 
malaikat-Nya berputar-putar di jalan-jalan sembari mencari-cari ahli 
dzikir. Jika mereka temukan sekelompok orang yang berdzikir Allah 
SWT mereka pun berseru: ini kebutuhan kalian, sambutlah! 
Kemudian mereka menyelubungkan sayapnya pada ahli dzikir hingga 
menutupi langit...” 

Hadits berikutnya diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Anas RA. 
Sementara Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkannya 
dari Mu’awiyyah RA, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW 
keluar menemui sekerumunan sahabat yang sedang berkumpul 
melingkar. Beliau lantas bertanya, "Apa yang membuat kalian berada 
di majelis bersama-sama? ” Mereka menjawab, “Kami duduk sembari 
berdzikir dan memuji Allah atas perkenan-Nya membimbing kami 
pada Islam dan atas anugerah yang telah dikaruniakan-Nya pada 
kami. Beliau menukas, “Demi Allah, apakah yang mendorong kalian 
duduk bersama memang demikian?” Mereka menjawab, “Demi Allah, 
kami tidak duduk bersama kecuali untuk itu.” Beliau pun bersabda, 
Sungguh aku tidak meninggalkan tuduhan pada kalian. Hanya saja, 
tadi Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Allah SWT 
telah menyanjung kalian di hadapan para malaikat. ’’ Dan masih 
banyak lagi hadits senada yang berkaitan dengan masalah ini. 

Makna hadits 

Lafazh SiCSUlt “mereka akan diselubungi oleh malaikat” 
maksudnya malaikat memperhatikan dan berputar-putar di atas 
mereka. Sementara lafazh “dilimpahi rahmat” berarti 

mereka menutupi mereka seperti menyelimutkan kain pada seseorang. 

Sedangkan yang dimaksud di sini adalah ketentraman dan 
ketenangan. Namun ada juga yang mengartikannya sebagai rahmat, 
yakni dengan meng-‘atAa/-kannya pada lafazh “dilimpahi 

rahmat”. 


36 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh oaip jp A* “disebut oleh Allah di h€idapan 


orang-orang yang ada di sisi-Nyd" maksudnya Allah SAVT menyebut 
mereka di hadapan para malaikat sebagaimana yang telah kami 
jelaskan sebelnmnya. 


Simpul kata, hadits ini memuat anjuran untuk mengadakan 
perkumpulan dzikir. Keempat keistimewaan yang ditawaikan dalam 
hadits ini, dq>at menggugah hasrat dan keinginan oiang-oiang yang 
berminat, sekaligus menguatkan tekad orang-orang saleh untuk 
senantiasa berdzikir kepada Tuhan semesta alam. 


4J»1 ^ aJ ^ST C. — 


9 ^ * 


01 fili C^l JLl. J ^l^Jl Nj rjli j;;- ^ Sf} 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

.(-Is <.ul^ 


6. “Tidak ada amalan yang dikerjakan seorang anak Adam yang 
lebih bisa menyelamatkannya dari siksa Allah daripada dzikir kepada 
Allah." Para sahabat bertanya, ‘Tidak juga jihad di jalan Allah?” 
Beliau menjawab, ‘Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuab jika ia 
berperang dengan menggunakan pedangnya sampai pedang tersebut 
terputus (patah).” Beliau menyatakan ini sebanyak tiga kaU. (HR. Ibnu 
Abu Syaibah dan Ath-Thabrani)*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dan Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannaf-nya. dari hadits 
Mu’adz RA. Hadits dengan sumber yang sama diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnad-nydi dan Ath-Thabrani pula dalam Al Mu jam 
Al Ausath. 


Al Mu jam Al Kabiir kaiya Ath-Thabtani (XX/168), Mushanmrf Ibnu Abu 
Syaibah (X/300). Lihat juga At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr karya Al 
Mundziri (11/229), dan Majma' Az-Zawaa'idVaiya Al Hahsami (X/74). 


II 37 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sementara itu, setelah menisbatkannya pada Ath-Thabrani dalam 
Al Mu jam Ash-Shaghir dan Al Mu jam Al Ausath, A1 Mundziri 
berkomentar: Para perawi keduanya shahih.” Al Mundziri sendiri 
meriwayatkan hadits ini dari Jabir dengan redaksi yang sama. 

Dengan demikian, nampak jelas bahwa redaksi ini adalah 
gabungan dua (redaksi) hadits, bukan satu hadits. Terkait dengan 
hadits Mu’adz, Al Haitsami mengatakan bahwa para perawinya 
shahih. Begitu juga para perawi dalam riwayat Ath-Thabrani dari 
Jabir. 

Simpul kata, hadits ini merupakan dalil yang menjalaskan bahwa 
dzikir merupakan amalan yang paling afdhal, dan masalah ini telah 
kami bahas sebelumnya. 


.(J») 


^ ^ ^ 


7. ''Jikalau ada seorang la/d-laki yang membagi-bagikan dirham 
(uang) yang ada dalam pangkuannya. sementara yang lain hanya 
berdzikir kepada Allah, maka orang yang berdzikir kepada Allah lebih 
baikr (HR. Ath-Thabrani)*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir, dari Abu Musa RA. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Ausath dan Ibnu Syahin dalam At- 
Targhiib fi Adz-Dzikr, namun dalam sanadnya terdapat perawi Jabir 
bin Al Waazi’ yang dinyatakan oleh An-Nasa'i munkar Al hadits. 
Namim nyatanya Muslim pemah meriwayatkan hadits tersebut dari 
perawi ini, sehingga tidak ada alasan untuk mencela (tidak 
menshahihkan) hadits tersebut. 


Lihat Majma’ Az-Zawaa'id (X/74), At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr 
(11/231), Faidh Al Qadiir Syarah Al Jaami’ Ash-Shaghiir karya Al Manawi 
(V/309). 

38 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Sementara itu, dalam At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr, A1 
Mundziri menyatakan sanadnya hasan. Sedangkan A1 Haitsami 
mengatakan bahwa perawinya tsiqah. Namun A1 Manawi 
mengatakan, sebagian ulama hadits hanya menshahihkan status 
mauquf-nydL. 

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (dalam 
Mushannaf-nyn) dan Abdullah bin Ahmad dalam Zawaa'id Az-Zuhd 
dari Abu Barzah A1 Aslami RA. 


Makna hadits 

Lafazh “Uang (dirham) yang ada dalam 

pangkuan” jika diartikan secara terpisah kata atau menurut 

satu pendapat berarti ujimg baju. Ada juga yang beipendapat bahwa ia 
berarti ujung segala sesuatu. Sementara penulis Al Qamus mengatakan 
bahwa artinya adalah pangkuan manusia. Pend^at terakhir ini 
nampaknya lebih cocok untuk konteks hadits di atas. 

Simpul kata, Hadits ini merupakan dalil yang menjalaskan 
bahwa dzikir lebih baik daripada sedekah, dan masalah ini telah 
dibicarakan sebelumnya secara panjang lebar. 


• 


8. “Jika kalian (kebetulan) lewat di kebun-kebun surga, maka 
nikmatilah.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu kebim- 
kebun surga?” Beliau menjawab, “Halaqah-halaqah dzikir. ” (HR. At- 
Tirmidzi)’^ 


Sunan At-Tirmidzi (3501), Musnad Ahmad (3/150). Lihat juga Faidh Al Qadiir 
karya Al Manawi (1/442). 


1 39 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari hadits Anas RA. 
Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nydi, 
dan A1 Baihaqi dalam Syu ‘ab Al limaan. 

At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini berstatus hasan 
gharib. Sementara Al Manawi mengatakan, hadits-hadits yang lain 
menguatkan hadits tersebut (sehingga status hadits itu) menjadi hadits 
shahih. 


Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam AI 
Mu jam Al Kabiir dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 






“Jika kalian (kebetulan) lewat di kebun-kebun surga, maka 
nikmatilah." Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu kebun- 
kebun surga?” Beliau menjawab, '^'^Majelis-majelis pengajian.” Namun 
dalam sanadnya terdapat satu perawi majhuul (yang tidak diketahui 
identitasnya). 


At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah RA 
dengan status yang dinyatakannya ghariib dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 


ill 'i'j tin Ji^\j tilt lij 


“Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka nikmatilah. ” 
Para sahabat bertanya, ‘‘Wahai Rasulullah, apa itu kebun-kebun 
surga?” Beliau menjawab, "Masjid-masjid. ” Ada yang bertanya lagi, 
‘‘Apa yang dimaksud dengan kenikmatan (merumput)?” Beliau 
menjawab, '^Subhaanallah, alhamdulillaah, laa ilaaha illallaah, dan 
Allaahu akbar.” 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya, 
Abu YaTa, Ath-Thabrani, Al Bazzar, Al Hakim dalam Al Mustadrak 
disertai dengan pemyataan bahwa sanad hadits itu shahih, dan oleh Al 
Baihaqi dari hadits Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW keluar menemui kami dan bersabda. 


40 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



Jri ^ (j^jjj tjopli ^iJi iJtS ?4^» ^Uj :tjJ\5 tii^l j^Uj 

tSoIp At iJjii cilT ^al^ At oIp 4^^ of iJji AtST ji (»^lAjf tjjTij At 

^ tijls- A^t Jju At OU 


“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memiliki 
brigade-brigade malaikat yang turun dan berdiri di atas majelis- 
majelis dzikir di bumi, maka singgahlah kalian di kebun-kebun 
surga. ” Para sahabat bertanya, “Dimana gerangan kebun-kebun surga 
itu?” Beliau menjawab, "Majelis-majelis dzikir. Berdzikirlah kalian 
siang dan malam dan camkanlah oleh kalian: Barangsiapa yang ingin 
mengetahui kedudukannya di sisi Allah maka hendaklah ia melihat 
bagaimana kedudukan Allah di sisinya. Sesungguhnya Allah 
menempatkan hamba-Nya di sisi-Nya sebagaimana ia menempatkan 
Allah di sisinya. ’’ A1 Mundziri berkomentar bahwa badits ini berstatus 
hasan. 


Tidak ada pertentangan antara badits-badits di atas. Karena 
kebun-kebun surga yang dimaksud bisa diungkapkan dalam bentuk 
balaqab dzikir, majelis pengajian, maupun masjid dan bal itu sab-sab 
saja. 

Sedangkan redaksi badits yang dimuat didalam riwayat Abu 
Hurairab RA dalam bentuk pertanyaan ?^t Uj :J3 “Apa yang 

dimaksud dengjin kenikmatan itu?” dan seterusnya menunjukkan 
babwa bacaan dzikir subhaanallah, alhamdulillaah, laa ilaaha 
illallaah, dan Allaahu akbar memiliki keistimewaan tersendiri dari 
bacaan-bacaan dzikir yang lain. Di samping itu, ia tidak bertentangan 
dengan makna yang ditunjukkan oleb ungkapan Nabi SAW majelis- 
majelis dzikir secara umum, babkan tidak juga bertentangan dengan 
makna yang ditunjukkan dalam badits lain yang redaksinya majelis- 
majelis pengajian. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


I 



Makna hadits 

lafazh '^! “Jika kalian melewati kebun-kebun 

surga Kata adalah bentuk jamak dari ^jj yang mana menurut 

bahasa berarti tempat yang digunakan untuk menghimpun beragam 
tanaman. Dalam hadits di atas, Nabi SAW menyamakan majelis- 
majelis dzikir dengan kebun, sementara dzikir, beliau samakan dengan 
menikmati kondisi kebun yang subur (laiknya temak yang merumput 
di kebun yang hijau). 

Lafazh jTiJi “Halaqah-halaqah dzikir” kata adalah 
bentuk jamak dari seperti itulah yang tertulis dalam beberapa 
kamus bahasa Arab. A1 Jauhari mengungkapkan, jiU- adalah bentuk 

1*X X 

jamak dari yang berarti kelompok orang yang duduk melingkar, 
seperti lingkaran pintu dan lainnya. 

Simpul kata, kelompok umat Islam yang mengisi waktunya 
dengan berdzikir kepada Allah SWT melalui bacaan dzikir apapun 
dan mempelajari ilmu yang bermanfaat, yakni A1 Qur'an dan hadits 
serta segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan kedua hal tersebut 
layaknya orang yang sedang bersenang-senang dan menikmati sajian 
di kebun-kebun surga. 


^ OjLaix OUa;^l <0)1 ^jj lilj <0)1 

o' 0 x- X- 


<d ,vx M <ti5 


9. "Tidak ada seorang anak Adam (manusia) pun kecuali 
hatinya memiliki dua rumah, yang satu dihuni oleh malaikat 
sementara yang lain dihuni oleh syetan. Jika ia berdzikir kepada 
Allah, maka syetan akan tertutupi (dan keluar dari huniannya), 
sementara jika ia tidak berdzikir kepada Allah, maka syetan akan 


42 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menancapkan moncongnya di hatinya dan menggodanya. ” (HR. Ibnu 
Abu Syaibah).’’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam 
Mushannaf-nya, dari hadits Abdullah bin S 3 ^iq dan para perawi 
hadits ini shahih. Hadits semakna juga diriwayatkan oleh A1 Bukhari 
secara mu’allaq dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


^ lit fiT J[p Olk^i 


“Syetan bersemayam di hati anak Adam. Jika ia berdzikir, maka 
syetan akan tertutupi (dan keluar), sementara jika ia lalai (tidak 
berdzikir). maka ia akan menggodanya. ” 


Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya, Abu 
Ya’la, dan A1 Baihaqi dari hadits Anas RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 


j^l OJj 4>l «ula[^ ^^0 OUa^l 01 


“Sesungguhnya syetan meletakkan kendalinya di atas hati anak 
Adam (manusia). Jika ia berdzikir kepada Allah, maka syetan akan 
tertutupi (dan keluar). sementara jika ia lalai. maka ia akan melahap 
hatinya. ” 


Makna hadits 

Kata berarti terlambat, tertutupi, dan keluar dari tempat 
yang dihuninya, yakni hati manusia. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannqf-nya 
(XIII/369) dari Ibnu Abbas sebagaimana penjelasan pensyarah (Asy-Syaukani). la 
juga diriwayatkan dengan status mu’allaq oleh Al Bukhari dalam kitab Shahih- 
nya (VlII/471), dan oleh Abu Ya’la dalam Musnad-nya (4302) dari Anas secara 
marfli’, dengan sanad dha’if. Lihat Majma' Az-Zawaa'id (VII/149) dan Fath Al 
Bari (VIII/742). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


I 


Kata fljlil* berarti mulut (moncong, atau paruh), persis seperti 

paruh burung yang mematuk biji-bijian di sana sini dengan cepat dan 
tangkas. 


^iiaj aMI ^jj Jjti jvJ _s<s> (j- * ~ ^ • 

. . » '' ® ^ ^ ✓ 

-•*' 1 :: ^ ^ '•t • ^'l^ r. 

<t*b «L«b 0 y*^^ 45!t>- AJ C—lO j (*^ )l 

^ ^ ^ ^ '’ 

.(J^) 5^3 (bb) 


10. '"''Barangsiapa yang shalat Shubuh (Fajar) secara berjamaah 
kemudian duduk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, 
dilanjutkan dengan shalat dua rakaat, maka ia memperoleh pahala 
seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. 
Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah." (HR. At- 
Tirmidzi, dan Ath-Thabrani).'^ 


Takhrij h adits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabrani, dari 
hadits Anas RA, dengan status yang dinyatakan At-Tirmidzi hasan 
ghariib. 


Redaksi hadits yang dinisbatkan penulis pada Ath-Thabrani 
berasal dari hadits Abu Umamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, 


.0A;^ ^\t cbUbi 


'‘‘^Barangsiapa yang shalat Shubuh dengan berjamaah kemudian 
ia duduk berdzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian ia 
berdiri dan shalat dua rakaat, maka ia pulang dengan membawa 
pahala haji dan umrah." 


'* Sunan At-Tirmidzi (586), Al Mu jam Al Kabiir karya Ath-Thabrani (VIII/174). 
Lihat At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr karya Al Manawi (1/165). 


44 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




A1 Mundziri menyatakan bahwa sanadnya jayyid dan Ibnu Jarir 
menilai hadits ini shahih. Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnad-nya. dan A1 Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan 
dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


<Qp cJL> cd 

‘^1 . d ' >1 : 4 p 


"Barangsiapa yang shalat Fajar (Shubuh) dengan berjamaah, 
kemudian duduk di tempat shalatnya sembari berdzikir kepada Allah, 
maka malaikat akan bershalawat kepadanya (mendoakanya), dan 
shalawat (doa) mereka kepadanya adalah: Ya Allah, kasihilah dial 
Barangsiapa yang duduk menanti shalat. maka malaikat akan 
bershalawat kepadanya. dan shalawat mereka kepadanya adalah: Ya 
Allah, ampunilah dial Ya Allah, kasihilah dial ” 


Makna hadits 

Pengulangan kata “sempuma, sempuma, sempuma” dalam 
hadits tersebut mengandung makna penegasan tersendiri untuk 
menghilangkan sangkaan bahwa yang beliau maksudkan bukanlah 
haji dan lunrah yang dilaksanakan secara sempuma (sesuai dengan 
syarat mkunnya). Tetapi pengulangan kata tersebut kembali pada haji 
sekaligus umrah, seolah-olah beliau mengatakan: Seperti pahala haji 
yang (dilaksanakan secara) sempuma, sempuma, sempuma, dan 
(pahala) umrah (yang dilaksanakan secara) sempuma, sempuma, 
sempuma. Selain itu, jumlah pahala sebesar itu dapat diperoleh 
dengan cara melaksanakan shalat Subuh secara berjamaah, kemudian 
duduk berdzikir hingga terbit matahari, dilanjutkan dengan shalat 
(Dhuha) dua rakaat setelah terbit matahari. 


.(j) ^ ^ 


11. “Orang yang senantiasa berdzikir kepada Allah di tengah 
komunitas orang-orang yang melalaikan dzikir sama seperti orang 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


I 



yang sabar di tengah komunitas orang-orang yang lari dari perang.” 
(HR. A1 Bazzar).'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dalam Musnad-nya, dari 
Ibnu Mas’ud RA. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani 
dalam Al Mu jam Al Kabiir dan Al Mu jam Al Ausath, dengan status 
perawi hadits tsiqah (seperti yang disebutkan) dalam Al Mu jam Al 
Ausath. 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam 
Hilyah Al Auliya' dan Al Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


ioLtj ^ ^ c4^l 

^ ^ ojIma* ^ <311 


"Orang yang berdzikir kepada Allah di tengah komunitas 
orang-orang yang lalai berdzikir sama seperti orang yang (tetap) 
berperang di tengah orang-orang yang lari meninggalkan perang. 
Orang-orang yang berdzikir kepada Allah di tengah komunitas orang- 
orang yang lalai berdzikir laksana lampu di rumah yang gelap gulita. 
Orang-orang yang berdzikir kepada Allah di tengah komunitas orang- 
orang yang lalai berdzikir sama seperti pohon hijau di tengah-tengah 
pepohonan yang layu dan kering. Orang-orang yang berdzikir kepada 
Allah di tengah komunitas orang-orang yang lalai berdzikir 
mengetahui posisi tinggalnya di surga. Orang-orang yang berdzikir 
kepada Allah di tengah komunitas orang-orang yang lalai berdzikir 
diampuni dosanya oleh Allah sebanyak orang yang fashih berbahasa 
Arab dan yang tidak bisa berbahasa Arab. ” 


’’ Kasyf Al Astaar ‘an Zawaa 'id Al Bazzar (3060), dan Al Mu 'jam Al Kabiir Ath- 
Thabrani, dengan perawi tsiqah. Lihat Majma’ Az-Zawaa'id{XliO). 


46 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Namun di Halam sanad hadits ini terdapat nama Imran bin 
Muslim A1 Qashir“ yang dinyatakan A1 Bukhari sebagai perawi 
munkar Al hadits. A1 Hafizh A1 Iraqi juga menyatakan bahwa 
sanadnya dha ’if, dan barang^cali beliau menyatakan demikian setelah 
mengetahui bahwa di dalam rangkaian sanadnya ada nama perawi 
tersebut (Imran bin Muslim Al (^bir). 

Makna hadits 

Hadits ini mengandung pengertian bahwa orang yang berdzilar 
di tengah komunitas masyarakat yang tidak mengenal atau melalaikan 
Hyikir sama sepeiti orang yang tetap berperang dengan orang-orang 
kafir setelah ditinggal lari oleh kawan-kawannya. Hal ini tentunya 
merupakan keutamaan dan kehormatan yang amat muha. 


*^1 4^ j 1 yiJj LJb«c> IJL?? ^ ^ Y 

0 ft j jp - CjIS" 

•(Sr 


(O 


12. ^Tidak ada sekelompok orang yang duduk dalam sebuah 
majelis kemudian membubarkan diri tanpa berdzikir kepada Allah di 
dalamnya kecuali mereka seolah-olah membubarkan diri karena ada 
bangkai keledai dan kelak hal itu akan menjadi penyesalan bagi 


^ Pendapat ini masih sebatas asumsi pensyarah. Sebeltminya Al Manawi telah 
menyatakan dalam Faidh Al Qadiir (IU/3S9), bahwa Imran bin Muslim Al Qashir 
termasuk perawi yang shahih (tidak moniliki cacat riwayat). Adz-Dzahabi juga 
mfOTgaiakan Halam Al Miizaan (6313) bahwa ia adalah perawi tsiqah. Sementara 
Halam At-Toqriib, Al Hafizh (Adz-Dzahabi) menyatakan ia shaduq wa rubbamaa 
yahummu (bisa dipercaya dan teikadang ia hanya menduga). Yang tepat adalah 
'Imran bin Muslim, dari Abdullah bin Dinar dan Yahya bin Sulaim. Moigenai 
perawi ini, Al Bukhari memberikan komentar Munkar Al Hadits. Lihat Mizan Al 
rtidaal (6311). Hadits ini Juga diriwayatkan ol^ Ibnu Ara^ dalam jm'u 
Ahadiits Ibnu 'Arirfah (4S) dari jahir Imran bin Muslim dan Al Baihaqi dalam Asy- 
Syu'ab (1/334) 


II « 


Tuhfah Adz-Dzakirm 



mereka di hari kiamat.” (HR. A1 Hakim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan 
Ibnu Hibban).^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Mustadrak-nydi, 
Abu Daud, At-Tirmidzi, serta Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah 
RA. Hadits Abu Hurairah RA ini juga diriwayatkan oleh Ahmad 
dalam Musnad-nya, Ibnu As-Suimi dalam 'Antal Yaum wa Al-Lailah, 
dan A1 Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan. 

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan, sementara Al Hakim 
menilainya shahih menurut syarat Muslim. Sedangkan An-Nawawi 
mengatakan dalam Al Adzkaar An-Nawaawiyyah dan Riyaadh Ash- 
Shaalihiin bahwa sanadnya shahih. 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At- 
Tirmidzi dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, 

0^ i'y lyLuu Jiij ^ f ^ 

t.\it oij 


“Tidaklah sekelompok orang duduk di suatu majelis tanpa 
berdzikir kepada Allah dan tanpa bershalawat pada Nabi mereka 
kecuali hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di mana jika 
berkehendak, Allah bisa menyiksa mereka, dan jika berkehendak, Dia 
bisa mengampuni mereka." 

Terkait dengan riwayat ini, At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 
Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Ad-Dunya, Al 
Baihaqi, Ahmad dengan sanad shahih, An-Nasa'i, Ibnu Hibban yang 
menurutnya hadits ini shahih, serta Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir, dari hadits Abu Umamah. 

Sementara itu, bersama-sama dengan Al Baihaqi, Ath-Thabrani 
juga meriwayatkan dalam Al Mu jam Al Kabiir dan Al Mu jam Al 
Ausath, dari hadits Abdullah bin Mughaffal RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 


Mustadrak Al Hakim (1/491), Sunan Abu Daud (3380), Sunan At-Tirmidzi 
(4855), dan Shahiih Ibnu Hibban (590). 


48 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





“Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul dalam suatu 
majelis perkumpulan kemudian berpisah tanpa berdzikir kepada Allah 
kecuali majelis tersebut akan menjadi penyesalan kelak di hari 
kiamat.” Terkait dengan riwayat ini, A1 Mundziri mengatakan bahwa 
perawi-perawi dalam sanad Ath-Thabrani muhtajjun bihim (bisa 
dijadikan hujjah) bagi kesahihan hadits tersebut. 


Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad 
dalam Musnad-nyo. dari hadits Ibnu Umar RA dengan redaksi. 


ajij St ^ U 


“Tidak ada sekelompok orang yang duduk dalam sebuah majelis 
tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya kecuali mereka akan 
mendapatinya sebagai sebuah penyesalan kelak di hari Idamat.” 


Makna hadits 


Lafazh 'Jt- SlJ ''‘kecuali mereka seolah-olah 

membubarkan diri karena ada bangkai keledaC' Dalam ungki^an ini, 
Rasulullah SAW menyamakan orang yang bubar dari sebuah 
pembicareian atau pertemuan tanpa disertai dzikir dengan bangkai 
keledai yang berbau busuk. Penyerupaan ini tentunya mengandung 
nada ketidaksukaan atas peniadaan dzikir kepada Allah dalam suatu 
majelis pertemuan, sekaligus memuat peringatan kepada siapapun 
agar tidak duduk dan terlibat di dalam sebuah pertemuan, serta 
berusaha menghindarinya, sebagaimana halnya ia menjauhkan diri bau 
yang tidak sedap dari bangkai keledai. Karena pada um umnya, seti^ 
orang yang berakal sehat tidak mungkin mau duduk dan 
menghabiskan waktu di sekitar bangkai. 


# # ^ ^ ^ 

Lafazh SiCSJt OVTj “kelak hal itu akan menjadi 


penyesalan bagi mereka di hari kiamat” Maksudnya, mereka akan 
menyesal karena telah melalaikan dzikir kepada Allah SWT. Dan hal 
itu teijadi setelah mereka melihat dengan nyata pahala orang-orang 


II *9 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


yang menyemarakkan majelis-majelis pertemuan dengan dzikir 
kepada Allah SWT dalam masa penantian hisab. 


Oleh karena itu, orang yang menghadiri majelis pertemuan tanpa 
dzikir sebaiknya mengisinya dengan dzikir sesedikit apapun dan 
menutup pertemuan tersebut dengan doa kaffaratul majlis yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam hadits 
A'isyah RA yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan A1 Hakim, 
bahwasanya jika hendak berdiri dari suatu majelis, Rasulullah SAW 
selalu berdoa. 


vIAjJ : Ji ^j Jui (dJUj <—cJ? "ill ijj Si Of 1^1 

J ii'P. uj iiiS: j\5 ^ u '•i’J 


"(Mahasuci Engkau, ya Allah dengan segala puji-Mu. Aku 
bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut disembah melainkan Engkau. 
Aku memohon ampun kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu).” 
Seorang sahabat tiba-tiba berkata, “Anda mengucapkan sesuatu (doa) 
yang belum pemah Anda ucapkan sebelumnya.” Beliau menjawab, 
“Itu adalah (doa) penghapus bagi segala dosa yang terjadi di dalam 
majelis. ” 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Abu Ad- 
Dunya, A1 Baihaqi dari hadits A'isyah dan Abu Hurairah RA. 

Hadits dengan makna yang sama diriwayatkan pula oleh Abu 
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dan A1 
Hakim. Sedangkan At-Tirmidzi menilainya shahih dari hadits Abu 
Hurairah RA. 


Sementara itu, Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari Abu 
Barzah A1 Aslami RA. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan Ath- 
Thabrani dengan para perawi yang sama-sama shahih, serta oleh A1 
Hakim yang menyatakan bahwa hadits tersebut shahih menurut syarat 
Muslim. 


Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, dan A1 
Hakim yang menilai hadits itu shahih, dari hadits Rafi’ bin Khudaij 
RA. Selain itu, Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam 
Shahih-nya dari hadits Abdullah bin Amru bin A1 ‘Ash RA. 


50 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Hadits terakhir (mengenai kaffaratul majelis) ini akan disebutkan 
oleh penulis dalam bab tujuh. 


•(cT^) ^ 


13. '^Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah mereka 
yang mengamati matahari, bulan, bintang, dan bayangan-bayangan 
untuk mengingat Allah SWT." (HR. A1 Hakim).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak, dari 
hadits Ibnu Abu Aufa' RA. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al 
Hakim dan ditegaskan lagi oleh Adz-Dzahabi dalam komentamya 
terhadap kitab Al Mustadrak. 

Hadits Ibnu Abu Aufa' ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dalam Al Mu jam Al Kabiir dan Ibnu Syahin. Al Haitsami mengatakan 
bahwa perawi-perawi Ath-Thabrani Muwatstsaq. Sementara Ibnu 
Syahin berkomentar bahwa hadits tersebut ghariib shahih. 


Makna hadits 

Lafazh "Orang-orang yang mengamati 

matahari...” berarti dengan menggunakan media alam tersebut 
(matahari, bulan, bintang, dan bayangan), mereka mengidentifikasi 
dan menandai awal waktu (misalnya waktu-waktu shalat) untuk tujuan 
berdzikir kepada Allah SWT yang biasanya mereka lakukan pada 
waktu-waktu tertentu. Contohnya: mengamati terbit, tergelincir, dan 
terbenamnya matahari untuk menandai waktu makruh untuk 
melaksanakan shalat, menandai masuknya waktu zhuhur, dan 
menandai waktu makruh shalat pada saat dan setelah waktu tersebut. 


“ Mustadrak Al Hakim (1/51), dan Ad-Du'aa' karya Ath-Thabrani (1876). Lihat 
juga Majma'Az-Zawaa'id (1/327). 


I 51 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Atau mengamati bulan untuk mengetahui waktu malam bagi orang 
yang ingin bertahajjud dan dzikir malam. Begitu halnya dengan 
mengamati bintang-bintang dan bayangan. Penentuan waktu shalat 
Zhuhur dan shalat Ashar misalnya menurut sejumlah hadits shahih 
dilakukan dengan melihat ukuran bayangan benda. Semua ini 
merupakan manifestasi dzikir kepada Allah SWT. Maka dari itu, 
Allah SWT berfirman, "Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain)." 
(Qs. A1 ‘Ankabuut [29]: 45) 


X 0 ^ ^ ^ A 

.(J») 1.^ 


14. "Ahli surga tidak menyesali diri kecuali atas waktu yang 
mereka lewatkan tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya." (HR. 
Ath-Thabrani).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dari hadits Mu’adz RA. Al Haitsami mengatakan bahwa para 
perawi hadits ini tsiqah, namun status guru Ath-Thabrani, Muhammad 
bin Ibrahim Ash-Shuri masih diperselisihkan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu 'ab Al 
limaan. Al Mundziri mengatakan dalam At-Targhiib wa At-Tarhiib fi 
Adz-Dzikr bahwasanya Al Baihaqi meriwayatkannya dengan beberapa 
sanad: salah satunya berstatus jayyid. 


Makna hadits 


Lafazh Ji' "Ahli surga tidak menyesali diri.” Jika 


ahli surga memperhatikan pahala yang telah dipersiapkan Allah bagi 


Majma' Az~Zawaa'id (X/73,74), Syu’ab Al limaan karya Al Baihaqi (1/316), 
dan At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr karya Al Mundziri (11/231). 


52 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



hamba-hamba-Nya yang berdzikir, maka hati orang-orang yang 
meninggalkannya pun bergumam penuh penyesalan. Di samping itu, 
rasa penyesalan yang muncul akibat meninggalkan dzikir 
membuktikan betapa besamya nilai dzikir dan pahalanya di sisi Allah 
SWT. 




15. “Perbanyaklah dzikir kepada Allah SWT sampai mereka 
mengatai (kalian) oranggila” (HR. Ibnu Hibban)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya^ 
dari hadits Abu Sa’id A1 Khudri RA. 

Hadits dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh Ahmad 
dalam Musnad-nya, Abu YaTa A1 Mushili dalam Musnad-nya, Ath- 
Thabrani dalam Al Mu’Jam Al Kabiir, dan A1 Hakim dalam A1 
Mustadrak yang menilai bahwa sanad hadits ini shahih. Setelah 
menisbatkan hadits ini pada Ahmad dan Abu YaTa, Al Haitsami 
mengatakan bahwa di dalam rangkaian sanadnya terdapat perawi 
bemama Darraj” yang dinilai dha ’if oleh banyak kalangan, sementara 
perawi-perawi lainnya yang disebutkan dalam Musnad Ahmad 
dikategorikan tsiqah. Terakhir, Al Hafizh Ibnu Hajar menilai hadits 
ini hasan dalam kitab Amaalii. 


Shahih Ibnu Hibban (817), Musnad Ahmad (3/71), dan Mustadrak Al Hakim 
(1/499). Lihat Majma'Az-Zawaa'idQU15, 76). 

Perlu pentahqiq tegaskan, bahwa Darraj hanya dinilai dha'if oleh sekelompok 
kalangan, sementara yang lain tetap menyatakannya tsiqah. Antara lain Ibnu 
Ma’in dan Ibnu Hibban. Lihat Tahdziib At-Tahdziib (III/208). Sementara itu, Al 
Hafizh mengatakan dalam At-Taqriib (1824) bahwa ia perawi shaduq (yang 
jujur), namun hadits yang diriwayatkannya dari Abu Al Haitsam dha’if, sementara 
riwayat hadits yang sedang kita bahas sekarang ini berasal dari Abu Al Haitsam 
dari Abu Sa’id Al Khudri. 


I 53 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Lafazh ' jJ jflj “sampai mereka mengatai (kalian) orang 

gila” Dalam riwayat lain diredaksikan, 

.iiy,9!LA dJjj JUj 4Ut Oj^' 


“Perbanyaklah dzikir kepada Allah sampai kamu dikatai gila.” 
Yang dimaksud dengan “mereka” di sini adalah orang-orang munafik, 
berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Az-Zuhd, 
Adh-Dhiya' dalam Al Mukhtarah, dan A1 Baihaqi dalam Syu’ab Al 
limaan, dari hadits Abu Al Jauza' secara mursal dari Rasulullah 
SAW, 


(*^! ^Sjh 4tti 


"'''Perbanyaklah dzikir kepada Allah hingga orang-orang munafik 
mengatai kalian sok pamer." Namun hal ini tidak berarti bahwa 
hadits ini hanya mencakup orang-orang munafik saja, akan tetapi 
sebaiknya kata ganti mereka di sini ditafsirkan lebih luas lagi, 
misalnya mencakup orang-orang yang lalai berdzikir maupun orang- 
orang yang tidak memiliki minat berdzikir. Dan orang-orang munafik 
merupakan daftar urutan pertama orang-orang tersebut. 


Simpul kata, hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan 
berdzikir secara lantang (boleh dilakukan), dan masalah ini telah 
dijelaskan pada pembicaraan mengenai hadits "'‘Dan jika dia berdzikir 
kepada-Ku dalam keramaian, Aku akan menyebut-Nya dalam 
keramaian yang lebih baik darinya" 


Bisa jadi, alasan penudingan orang-orang yang suka berdzikir 
sebagai orang gila dikarenakan mereka selalu terlihat sibuk berdzikir 
dan berkomat-kamit, hingga terkadang disertai gigilan badan lantaran 
takut terhadap Dzat yang diagungkan, yakni Allah SWT. Sehingga 
ketika orang-orang melihatnya, mereka pun menyangkanya keracunan 
dan mengalami sedikit kegilaan. Seringkali teijadi, orang yang tidak 
mengisi waktunya dengan ketaatan dan sibuk dengan kemaksiatan 
menunjukkan sikap sinis terhadap pelaku ketaatan bahkan 
mencemooh mereka. Sebab itu telah menjadi watak yang tertanam di 
dalam hatinya. Karena itu, ia pun masuk dalam daftar para pecundang. 


54 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ada sejumlah hadits yang menganjurkan agar dzikir dilakukan 
dengan suara lirih, namun tidak sedikit juga ada yang menganjurkan 
dzikir dilakukan dengan suara lantang. Jalan tengah untuk 
menyelesaikan kedua hal tersebut adalah bahwa masing-masing 
anjuran tersebut disesuaikan dengan kondisi dan pribadi si pedzikir. 
Dzikir yang dilakukan dengan suara lantang bisa dianggap lebih baik 
jika memang dijamin bebas dari riya' dan bemilai efektif untuk 
mengingatkan orang-orang yang lalai berdzikir serta mendorong 
mereka untuk mengikuti jejaknya. Sebaliknya, dzikir yang dilakukan 
dengan suara lirih jauh lebih baik jika memang kondisi yang 
disebutkan di atas tidak terpenuhi. 


^ ^ 0*^/ ~ ^ 

^ 'jJji ON j jJj aiTji 01 > yi L^i 

of yi of J\ sic, ^ 2iii oj;;rjb 

' ^ ^ y ^ f 

.(i) 4*jjl 


16. “Sungguh duduk bersama sekelompok orang yang berdzikir 
kepada Allah sejak shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih aku 
sukai daripada membebaskan empat (budak) Bani Isma 'il. Dan 
sungguh duduk bersama sekelompok orang yang berdzikir kepada 
Allah sejak shalat Ashar hingga terbenam matahari lebih aku sukai 
daripada membebaskan empat (budak Bani Isma’il)." (HR. Abu 
Daud).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas RA. A1 Iraqi 
mengatakan bahwa sanadnya hasan. Dalam hal ini, As-Suyuthi juga 
menilai sanad hadits ini hasan. Sementara A1 Haitsami mengatakan 


“ Sunan Abu Daud {3667). Lihat Takhrij Al Iraqi Li Al Ihya' (1/32), dan At Jaami’ 
Ash-Shaghiir li As-Suyuthi (V/255). 


1 55 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


bahwa di dalam sanadnya^’ terdapat perawi yang bemama Muhtasib 
Abu Amid yang dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban namun dinilai 
dha ’if oleh ulama hadits lainnya, sedangkan perawi lainnya tsiqah. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al 
Ma ’rifah, Al Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan, dan Adh-Dhiya dalam 
Al Mukhtarah. 


Makna hadits 

Lafazh “Hingga terbit mataharf' Dalam redaksi 

lain, ditambahkan, ‘^Kemudian shalat dua rakaat 

(Dhuha)." 

* j 

Lafazh “Empaf' menurut Al Baidhawi, angka empat disebut 

di sini karena ada empat rangkaian ibaddah yang sangat diutamakan: 
Pertama, dzikir kepada Allah SWT. Kedua, Duduk untuk berdzikir. 
Ketiga, Berkumpul untuk berdzikir. Keempat, Keberlangsungan 
aktivitas dzikir hingga terbit dan tenggelam matahari. Sementara 
penyebutan Bani Isma’il secara khusus didasarkan pada kemuliaan 
dan status mereka dibanding bani-bani lainnya, ditambah kedekatan 
(nasab) mereka dengan Nabi SAW serta perhatian lebih beliau kepada 
mereka. 


Lafazh 3i<j' O' '‘''lebih aku sukai daripada 

membebaskan empat" Penyebutan keempat anak (turun) Isma’il 
ditiadakan karena pertimbangan penghematan kata, mengingat kata itu 
sudah disebutkan pada lafazh sebelumnya. Sementara dalam riwayat 
lain, kata iiol diganti dengan, aJj O} “Empat budak dari 

Bani Isma ’il.” 


Simpul kata, hadits ini mengandung bukti argumentatif atas 
keutamaan dzikir yang dilakukan pada waktu pagi dan petang secara 
beijamaah. Selain itu, Allah SWT telah menetapkan bahwa siapapun 


Yakni sanad Abu Ya’la (3392). Lihat Majma'Az-Zawaa'id (X/105). 

Demikian yang tertulis dalam naskah asli, namun yang tepat adalah Muhtasib 
Abu 'A'idz. 


56 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




yang membebaskan satu budak, maka Dia akan membebaskan setiap 
organ tubuhnya dari sengatan api neraka. 


oy' (_5* ^ j>- j dJJi jL* tAiil ^^ :c^L<Ji5" 

^ ^ y ^ ^ y’y'^y' 

N :di ajir f4i. ^ JkJ>- 

" " ^y’^y' X y. 

. (s—^ ^^ jj>tj 


17. “Sesungguhnya Allah memerintahkan (Nabi) Yahya putra 
Zakariya untuk memberi instruksi berupa lima kalimat pada bani 
Israil, salah satunya adalah dzikir kepada Allah. Sesungguhnya 
perumpamaan dzikir sama seperti seorang laki-laki yang dikejar- 
kejar oleh musuh dengan cepat sampai akhirnya ia menemukan 
benteng yang kokoh, sehingga ia terselamatkan dari mereka. Begitu 
juga seorang hamba, ia tidak bisa menyelamatkan diri dari syetan 
kecuali dengan dzikir kepada Allah." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
hadits A1 Harits bin A1 Harits A1 Asy’ari RA. Hadits dengan makna 
yang sama diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam Musnad-nyzi, A1 
Bukhari dalam At-Tarikh, An-Nasa'i (dalam As-Sunan), A1 Hakim 
dalam Al Mustadrak. Selain itu, hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu 
Hibban dalam kitab Shahih-nya, juga Ibnu Khuzaimah dalam kitab 
Shahih-nya, serta Al Hakim dalam Al Mustadrak. 

Redaksi hadits tersebut merupakan penggalan dari hadits yang 
redaksinya, dan redaksi lengkapnya sebagai berikut: 

"Sesungguhnya Allah memerintahkan pada Nabi Yahya putra 
Nabi Zakariya lima kalimat (perintah) yang harus diamalkannya dan 


Sunan At-Tirmidzi (2863), Shahih Ibnu Hibban (6233), dan Mustadrak Al 
Hakim {VWl, 118). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


57 




hams dia perintahkan pada Bani Israil untuk diamalkan. Namun 
karena ia agak lamban dalam menyampaikannya, maka Allah pun 
mewahyukan pada Nabi Isa agar menyampaikannya. Nabi Isa pun 
bergegas datang menemui Nabi Yahya dan berkata kepadanya, Anda 
telah diperintahkan dengan lima perintah yang hams Anda jalankan. 
Sekarang, Anda atau aku yang menyampaikannya?! la menjawab, 
Wahai Ruh Allah, aku khawatir jika kau mendahuluiku, aku akan 
disiksa atau dibenamkan." Nabi Yahya putra Nabi Zakariya pun 
mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hingga masjid penuh 
sesak dan mereka duduk di teras-teras masjid. Yahya kemudian 
bertahmid memuji Allah, lalu berkata, “Sesungguhnya Allah 
memerintahkanku dengan lima perintah yang hams aku jalankan dan 
hams aku perintahkan pada kalian untuk kalian amalkan. (1) 
Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan apapun. 
Sesungguhnya pemmpamaan orang yang menyekutukan Allah sama 
seperti seorang laki-laki yang membeli seorang budak dari pemiliknya 
asli dengan emas atau uang, kemudian dia menempatkannya di 
sebuah mmah, lalu dia berkata kepadanya: Bekerjalah dan laporkan 
pekerjaanmu kepadaku. Namun budak itu malah bekerja dan melapor 
pada orang lain yang bukan majikannya. Siapakah di antara kalian 
yang ingin budaknya bertindak demikian. Allah telah menciptakan 
kalian dan memberi kalian rezeki, maka sembahlah Dia dan jangan 
sekutukan Dia dengan apapun. (2) Aku perintahkan kalian untuk 
menjalankan shalat, dan jika kalian sedang melaksanakan shalat, 
maka jangan menoleh kemana-mana. Sesungguhnya Allah SWT 
menghadapkan Wajah-Nya pada hamba-Nya selama ia tidak menoleh. 
(3) Aku perintahkan kalian untuk menjalankan puasa. Pemmpamaan 
hal tersebut (puasa) sama seperti seorang laki-laki yang memiliki satu 
paket minyak misik di tengah-tengah jamaah, dan semua orang bisa 
mencium aroma wangi minyak misik tersebut. (Ketahuilah) 
sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih wangi menumt Allah 
daripada aroma wangi minyak misik. (4) Aku perintahkan kalian 
untuk bersedekah. Pemmpamaan hal tersebut (sedekah) sama seperti 
seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh kemudian mereka 
mengikat kedua tangannya ke lehemya, lalu mereka membawanya (ke 
muka umum) untuk dipenggal lehernya, lalu ia berkata pada mereka: 
Adakah sesuatu yang bisa aku tebus untuk pembebasan diriku pada 


58 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kalian? la pun menebus dirinya dari mereka dengan seluruh hartanya 
hingga (akhimya) ia betas. (5) Aku perintahkan kalian untuk 
berdzikir kepada Allah SWT. Sesungguhnya perumpamaan hal 
tersebut (dzikir) sama seperti seorang laki-laki yang dikejar-kejar 
oleh musuh dengan cepat sampai akhimya ia menemukan benteng 
yang kokoh, sehingga ia terselamatkan dari mereka. Begitu juga 
seorang hamba. Sesungguhnya ia terlindung dari syetan ketika ia 
tengah berdzikir kepada Allah. Selanjutnya, aku perintahkan kalian 
dengan lima hal yang diperintahkan Allah kepadaku: Jamaah 
(menjaga persatuan dan kesatuan), tunduk (menyimak perintah), 
patuh (menjalankan perintah), hijrah, dan jihad di jalan Allah. 
Sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah meski 
hanya sejengkal saja, maka ia telah melepaskan jubah Islam dari 
lehernya kecuali jika ia kembali (ke dalam barisan jamaah). 
Barangsiapa yang melestarikan tradisi/seruan Jahiliyah, maka ia 
termasuk tumpukan batubara neraka Jahanam, meskipun ia puasa, 
shalat, dan mengaku muslim. Karena itu, berdoalah dengan seruan 
Allah yang telah menyebut kalian orang-orang muslim dan mukmin 
sebagai hamba Allah.” 

Makna hadits 

Kata “dengan cepat” Dalam beberapa naskah tertulis Ip ^ 
namun kata lebih sesuai dengan redaksi hadits yang kami tulis di 
atas. 

Lafazh j—^ *3j “Sampai akhimya ia 

menemukan benteng yang kokoh” Barangkali penulis (Ibnu A1 Jazari) 
mendapat inspirasi dari sini untuk menamai kitab yang menjadi asal- 
muasal kitab ini dengan judul “Al Hishn Al Hashiin”. 

Simpul kata, hadits ini merupakan dalil yang menjalaskan bahwa 
dzikir bisa melindungi pengamalnya dari syetan layaknya benteng 
kokoh yang bisa menjadi tempat berlindung yang aman dari musuh. 
Dengan bahasa lain, orang yang berdzikir aman dari godaan dan tipu 
daya syetan. Hamba yang selamat dari syetan yang teikutuk, maka ia 


II S’ 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



telah terbebas dari dua ancaman yang paling berbahaya: syetan dan 
nafsu. 


1.5 Keutamaan Doa 


aI j5 ^ jvJ laSl^l jA s-Ip-jJI 4iJl ijj^j Jl — 9 — ^A 

[... a;Si> 'Jjjt 01 ‘fkS Jli}] 

.(AP t,_/ay» 


18. "Doa adalah ibadah." Kemudian beliau membaca firman 
Allah SWT: “Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, 
niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang 
yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahannam dalam keadaan hina dina". (Qs. A1 Mu'min [40]: 60) (HR. 
Ibnu Hibban, Ibnu Abu Syaibah, dan keempat penulis kitab As- 
Sunan)^° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih- 
nya, Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannaf-nyti, dan keempat penulis 
kitab As-Sunan, dari hadits An-Nu’man bin Basyir RA. Hadits ini 
dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan A1 Hakim. 

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Anas 
RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

“Doa adalah otak (inti) ibadah” 


Shahih Ibnu Hibban (890), Sunan Abu Daud (1479), Sunan At-Tirmidzi (3372), 
Sunan Al Kubra An-Nasa'i (11464), Sunan Ibnu Majah (2818), dan Mushannaf 
Ibnu Abu Syaibah (X/200). 


60 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Lafazh ji *.\paJi “Doa adalah ibadah” Dipandang dari 

aspek defenisi musnad dan musnah ilaih (Idhafah), ungkapan ini 
adalah sifat yang memiliki konotasi makna pembatasan. Sedangkan 
dari aspek dhamiir munfashil (kata ganti tunggal), hal ini 
menimbulkan konotasi makna bahwa doa adalah jenis ibadah 
tertinggi, termulia, dan terhormat. Karena itu, Rasulullah SAW dalam 
riwayat lain bersabda, 

“Doa adalah otak (inti) ibadah." 

Sedangkan ayat yang dikutip Nabi SAW setelahnya juga 
memberikan pengertian bahwa doa termasuk ibadah, sebab Allah 
SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya 
kemudian dilanjutkan dengan penegasan, “Sesungguhnya orang-orang 
yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahannam dalam keadaan hina dina" 

Dari keterangan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa doa 
adalah ibadah, dan orang yang enggan berdoa kepada Allah SWT 
termasuk orang yang sombong. Karena tidak ada lagj sikap yang lebih 
buruk daripada kesombongan manusia imtuk bermunajat kepada 
Tuhan semesta alam yang telah menciptakannya, memberinya rezeki, 
dan menciptakannya dari ketiadaan, serta yang menciptakan alam 
semesta secara keseluruhan sekaligus memberinya rezeki, 
menghidupkan dan mematikan, memberinya pahala dan siksa. Dengan 
demikian, tidak diragukan lagi bahwa keengganan manusia berdoa 
kepada sang Pencipta merupakan salah satu bentuk perilaku tidak 
waras dan kufur nikmat. 









L-i; 





•(o^) 


61 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



19. “Barangsiapa di antara kalian yang telah dibukakan pintu 
untuk berdoa, maka telah dibukakan pintu-pintu pengabulan 
baginya.” (HR. Ibnu Abu Syaibah)^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam 
Mushanaf-nya dari hadits Ibnu Umar RA. Hadits dari sumber yang 
sama diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan AI 
Hakim. Sedangkan sanad hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim. 


Sementara itu, setelah menisbatkannya pada At-Tirmidzi dan Al 
Hakim, Al Mundziri mengungkapkan dalam At-Targhiib wa At- 
Tarhiib ji Adz-Dzikr bahwa keduanya meriwayatkannya dari jalur 
Abdurahman bin Abu Bakar Al Mulaiki, dan ia mempakan perawi 
dzahib al hadits (dha’if)^^, dari Musa bin Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu 
TJmar. Menurut At-Tirmidzi, hadits yang diriwayatkannya ini 
berstatus gharib. Redaksi hadits mereka (At-Tirmidzi dan Al Hakim) 
adalah, 


0^ ’ij* 4^) tfS-i ii C>#«3 ^ 

.bull jt^: 


“Barangsiapa di antara kalian yang telah dibukakan baginya 
pintu doa, berarti pintu-pintu rahmat telah dibukakan baginya, dan 
tidak ada suatu permintaan yang lebih disukai Allah dari permintaan 
seorang hamba akan kesehatan." 


Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dengan redaksi, 


i) ^ 


“Barangsiapa di antara kalian dibukakan pintu doa baginya. 
maka telah dibukakan pintu-pintu surga baginya” 


Mushannqf Ibnu Abu Syaibah (X/200), Sunan At-Tirmidzi (3548), Mustadrak Al 
Hakim (1/498). AI Hafidii Adz-Dzahabi berkomentar bahwa di dalam sanadnya 
terdapat nama Al Mulaiki yang divonis dha 'if. 

Lihat Al Miizaan kaiya Adz-Dzah£d}i (4825) dan At-Targhiib wa At-Tarhiib Ji 
Adz-Dzikr karya Al Mundziri. 


62 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Makna hadits 

Lafazh OU iJ ^ “Barangsiapa di antara kalian 

yang telah dibukakan pintu baginya untuk berdoa” Barangkali yang 
dimaksud dari ungkapan di atas adalah bahwa orang yang diberi 
kesempatan oleh Allah SWT nntuk mengajukan doa dengan penuh 
khusyuk (tenang), khudhu’ (tundiik), tadharru’ (memelas), dan 
tadzallul (menistakan diri), maka kondisi ini bisa menjadi sebab 
(sarana) terkabulnya doa. Karena itu, sebagai jawaban kalimat 
tersebut, Nabi SAW bersabda, iJ "maka pintu-pintu 

ijabah (keterkabulan) dibukakan untuknya. ” Begitu juga jawaban 
beliau dalam riwayat kedua iJ "maka pintu-pintu 

rahmat telah dibukakan untuknya", dengan dibukanya pintu-pintu 
rahmat sudah cukup membuktikan dikabulkannya doa. Begitu pula 
sabda beliau dalam riwayat ketiga, 3^' "maka pintu- 

pintu surga dibukakan untuknya", sebab jika seorang hamba 
merasakan ada dorongan kuat untuk berdoa dan bermxmajat, tentunya 
ia akan semakin banyak berdoa, sehingga dengan karunia dan rahmat 
Allah SWT, doa yang dipanjatkan dikabulkan. 




20. “Tidak ada yang mampu menepis qadha ' kecuali doa dan 
tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebajikan." (HR. At- 
Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
hadits Salman RA. Selain itu, hadits ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban 
sebagai hadits shahih. Hal senada juga dinyatakan oleh A1 Hakim. 


Sunan At-Tirmidzi (2193), Shahiih Ibnu Hibban (872) dan Mustadrak Al Hakim 
(1/493). Sedangkan Adz-Dzahabi menilai hadits ini shahih dari riwayat Tsauban. 

II 63 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Sementara At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan ghariib dan 
tidak menilainya shahih, dengan pertimbangan di dalam sanad hadits 
tersebut terdapat perawi Abu Maudud A1 Bashri yang bemama asli 
Fidhdhah dan dinyatakan dha ’if oleh Abu Hatim.^'* 


Hadits Salman ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
Al Mu ’jam Al Kabiir dim Adh-Dhiya' dalam Al Mukhtarah. 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah 
dalam Mushannaf-nydi, Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir, Al 
Hakim dalam Al Mustadrak, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya daii 
hadits Tsauban dengan redaksi. 


*51! jAiJi ijj Si 



“Tidak ada yang mampu menepis qadha kecuali doa dan tidak 
ada yang bisa menambah umur kecuali kebajikan. Dan sesungguhnya 
rezeki seseorang bisa tertahan akibat dosa yang dilakukannya.” 


Makna hadits 

Lafazh *51! tCaiJi iji “Tidak ada yang mampu menepis 

qadha kecuali doa" Sabda ini memberikan pengertian bahwa Allah 
SWT bisa saja menolak qadha’ yang telah ditetapkan-Nya atas 
seorang hamba berkat doa yang dipanjatkannya. Hadits yang berkaitan 
dengan hal ini cukup banyak, dan lebih diperkuat lagi dengan firman 
Allah SWT, “Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan 
menetapkan (apa yang dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat 
Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh)." (Qs. Ar-Ra’d [13]: 39) Permasalahan 
ini cukup memunculkan polemik lantaran adanya perbedaan dalil di 
dalam Al Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kami telah menyusun 
risalah tersendiri seputar masalah tersebut. 

t * * * ' 

Lafazh yi ^ “ Tidak ada yang mampu 

menambah umur kecuali kebajikan" Sabda ini memberikan pengertian 
bahwa kebajikan yang dilakukan secara tulus bisa memanjangkan 

Lihat Al Jarh Wa At-Ta ’diil karya Abu Hatim (VII/93). 


64 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



umur. Di samping itu, silaturrahim juga bisa menambah umur 
sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Shahih. Menurut satu 
pendapat, penambahan yang dimaksud di sini adalah penambahan 
umur dalam arti denotatif (sebenamya, bukan kiasan). Namun ada 
juga pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah berkah 
umur. Dari kedua pendapat tersebut, yang paling kuat adalah pendapat 
pertama, didasarkan pada firman Allah SWT, “Dan sekali-kali tidak 
dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula 
dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh 
mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah 
mudah." (Qs. Faathir [35]: 11) Begitu pula dalam ayat lain, Allah 
SWT berfirman, ‘‘Sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan 
ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang dia sendirilah 
mengetahuinya)." (Qs. A1 An’aam [6]: 2) 

Pembahasan mengenai masalah ini telah kami bahas dalam 
risalah yang telah disebutkan sebelumnya.^^ 


J O'' o # I''*' 1*^ ^ . 


21. “Tidak ada gunanya berhati-hati pada takdir, namun doa 
bisa memberi manfaat dari hal-hal yang telah turun dan belum turun. 
Sesungguhnya cobaan pasti turun, kemudian dihadang oleh doa, dan 
keduanya terus saling bergulat hingga hari kiamat” (HR. A1 Hakim 
dan A1 Bazzar)^® 


” Risalah ini telah diterbitkan dengan Judul “TanbUh At Afaadhil 'ala Ma Warada 
Fi Ziyaadah Al 'Umr wa Nuqshaanihi min Ad-Dalaa'iF [Pengingat bagi Orang- 
orang Terhormat atas Dalil-dalil mengenai Pertambahan Usia dM 
Pengurangannya] oleh Dar An-Nahdhah Al Arabiyyah, cetakan tahun 1395 H. 
Perlu pentahqiq tambahkan bahwa As-Suyuthi juga memiliki risalah serupa 
berjudul “’Ifaadah Al Khair bi Nashshihi fi Ziyaadah Al 'Umr wa Naqshihr 
[Informasi Kebaikan lengkap dengan Nashnya mengenai Pertambahan dan 
Pengurangan Umur], dicetak oleh Dar Al Wafa' Saudi. 

Mustadrak Al Hakim (1/493), Musnad Al Bazzar (3136), Kasyf Al Astaar. Lihat 
Majma' Az-Zawaa 'id (X/146). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


65 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak dan 
A1 Bazzar dalam Musnad-nya. dari Aisyah RA. Hadits yang semakna 
juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Ausath, dan 
Al Khathib. 

Selain itu, sanad hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim. 
Namun Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar dalam At-Talkhis berkomentar 
bahwa salah satu perawi dalam sanad hadits tersebut, yakni Zakariya 
bin Manzhur merupakan perawi yang menurut konsensus bersama 
kalangan ahli hadits dinyatakan dha’if. Adz-Dzahabi mengatakan 
dalam kitab Al Mizan bahwa Ibnu Ma’in menilainya dha’if. Dalam 
kesempatan lain, Abu Zur’ah menyatakannya wahn. Sementara Al 
Bukhari menvonisnya munkar al hadits. Terakhir, Ibnu Jauzi 
menyatakan hadits ini tidak shahih. 

Lebih lanjut, Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaa'id, 
mengatakan bahwa di samping Al Bazzar dan Ath-Thabrani, hadits 
dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu 
YaTa. Para perawi dalam sanad Ahmad dan Abu Ya’la, dan salah satu 
sanad Al Bazzar tergolong para perawi yang shahih, kecuali Ali bin 
Ali Ar-Rifa’i yang berstatus tsiqah. 

Makna hadits 

Lafazh yi jji- Si '’’’Tidak ada gunanya berhati-hati pada 

takdir” Sabda Nabi SAW ini memberikan pengertian bahwa sikap 
hati-hati atau waspada terhadap takdir yang telah tertulis tidak 
berguna bagi pelakunya. Tetapi yang bermanfaat dalam menolak 
takdir adalah doa. Karena itu, beliau kemudian menimpalinya dengan 
sabda, "’namun doa bisa memberi manfaat dari hal-hal yang telah 
turun dan belum turun”. Dan hal ini lebih ditegaskan lagi dengan 
sabda berikutnya: "Sesungguhnya bala ' pasti turun, namun doa akan 
menahannya, dan keduanya terus saling bergulat hingga hari 
kiamat." 


66 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



1.6 Kekuatan Doa Dalam Menepis Qadha dan Takdir. 

Doa merupakan bagian dari skenario takdir Allah SWT. 
Terkadang Allah SWT menetapkan sebuah qadha’ atas hamba-Nya 
dengan sarat, di mana jika si hamba tidak berdoa kepada-Nya, maka 
qadha' itu akan menimpanya, sementara jika ia berdoa, maka qadha' 
tersebut bisa dihindarkan darinya. 

Pembahasan lebih detail mengenai hal ini bisa dirujuk pada 
penjelasan yang kami kemukakan pada hadits sebelumnya dan dalam 
risalah yang telah kami jelaskan. 


-T X 


22. '^‘‘Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada 
doa.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
A'isyah RA. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad 
dalam Al Musnad, A1 Bukhari dalam At-Tarikh, At-Tirmidzi, Ibnu 
Majah, dan Al Hakim dalam Al Mustadrak. Menurut Al Hakim, hadits 
ini merupakan hadits shahih, dan hal ini diamini oleh Adz-Dzahabi. 
Pemyataan yang sama dilontarkan oleh Ibnu Hibban. Sementara At- 
Tirmidzi menilai hadits tersebut hasan gharib. la tidak 
menyatakannya shahih karena di dalam sanadnya terd^at perawi 
bemama Imran Al Qaththan yang dianggap dha ’if oleh An-Nasa'i dan 
Abu Daud, serta dicap cacat oleh Ahmad. Sedangkan Ibnu Qaththan 
mengatakan bahwa para perawinya tsiqah, kecuali 'Imran yang masih 
diperselisihkan status keperawiannya. 


Sunan At-Tirmidzi (3370), Shahih Ibnu Hibban (870), dan Mustadrak Al Hakim 
(1/490). Mereka meriwayatkannya dari Abu Hurairah RA, bukan dari A'isyah RA. 
sebagaimana penjelasan pensyarah. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


I ^“7 



Makna hadits 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sabda “Tidak ada 
sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa” menunjukkan 
kemahakuasaan Allah SWT dan kelemahan orang yang berdoa. 
Namun yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa doa 
merupakan sesuatu yang paling mulia menurut Allah SWT mengingat 
statusnya sebagai ibadah, bahkan otak (inti) ibadah. Sebab ibadah 
adalah tujuan utama penciptaan makhluk sebagaimana dinyatakan 
Allah SWT dalam firmem-Nya, “Dan Aku tidak menciptakan jin dan 
manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Qs. Adz- 
Dzaariyaat [51]: 56) 

Ath-Thayyibi lebih lanjut mengatakan bahwa tidak ada 
pertentangan antara hadits ini dengan firman Allah SWT, 
“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa di antara kamu." (Qs. A1 Hujuraat 
[49]: 39) Sebab sesuatu yang mulia pada dasamya bisa dilabeli mulia, 
sebagaimana firman Allah SWT, “Dan kami hamparkan bumi itu dan 
kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami 
tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah (mulia) 
dipandang mata." (Qs. Qaaf [50]: 7) 





:ii\ jlJ j;j ^ -Yr 

.(^) ^ 


23. “Barangsiapa yang tidak mau meminta pada Allah, maka 
Dia akan murka kepada-Nya. Barangsiapa yang tidak mau berdoa 
kepada Allah, maka Dia akan murka kepada-Nya" (HR. At-Tirmidzi, 
dan Ibnu Abu Syaibah)^® 


Sunan At-Tirmidzi (3373), Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (X/200), dan 
Mustadrak Al Hakim (1/491). 


68 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij shadits 

Hadits dengan redaksi pertama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 
sementara redaksi kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah. 
Keduanya sama-sama berasal dari Abu Hurairah RA. Selain itu, A1 
Hakim juga meriwayatkan kedua hadits ini dalam Al Mustadrak, 
dengan komentar bahwa kedua riwayat tersebut shahih. Dan 
pemberian status shahih pada salah satu riwayat berarti juga menilai 
riwayat yang lainnya shahih, sebab keduanya semakna, dan sama- 
sama berasal dari satu sahabat (Abu Hurairah RA). 


Makna hadits 

Kedua riwayat yang disebutkan di atas memberikan pengertian 
kepada kita bahwa doa seorang hamba pada Tuhannya merupakan 
salah satu kewajiban yang terpenting dan utama, sebab menghindari 
perbuatan yang dapat memancing murka Allah SWT sudah barang 
tentu hukumnya wajib, termasuk dalam hal ini perintah-perintah Al 
Qur'an. Misalnya firman Allah SWT, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya 
akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahannam dalam keadaan hina dina” (Qs. Al Mu'min [40]: 60) dan 
firman Allah SWT, "Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 
karunia-Nya.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 32) 

Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya tentang, firman 
Allah SWT, "Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri 
dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan 
hina dind” memberikan indikasi bahwa keengganan untuk berdoa 
pada Tuhan adalah salah satu bentuk kesombongan diri, sedangkan 
menjauhi perbuatan tersebut merupakan sebuah kewajiban tersendiri. 
Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan firman Allah SWT, "Atau 
siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan.” 
(Qs. An-Naml [27]: 62) Ayat ini sebenamya merupakan sindiran serta 
kecaman bagi orang yang tidak mau berdoa. Dalam ayat lain Allah 
SWT berfirman, "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 


II <» 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kepada-Ku.” (Qs. A1 Baqarah [2]: 186) Ayat ini secara gamblang 
menjelaskan bahwa Allah SWT berada sangat dekat dengan hamba- 
Nya kemudian dilanjutkan dengan janji pengabulan Allah SWT 
kepada hamba, sehingga semua alasan yang mendorong manusia 
enggan berdoa menjadi mentah. 



24. “Janganlah kalian merasa lemah untuk berdoa. 
sesungguhnya tidak ada seorangpun yang binasa bersama doa." (HR. 
Ibnu Hibban)^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih- 
nya dari Anas RA. Hadits dari sumber yang sama juga diriwayatkan 
oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak dan Adh-Dhiya' dalam Al 
Mukhtarah. Ketiga imam di atas sama-sama menyatakan hadits 
tersebut shahih. Misalnya, Ibnu Hibban memasukkan hadits ini dalam 
kitab Shahih-nysi, sementara Al Hakim menyatakan bahwa sanadnya 
shahih dalam Al Mustadrak, dan Adh-Dhiya' memasukkan hadits ini 
shahih dalam kitab Al Mukhtarah. 

Jika memang demikian halnya, maka komentar Adz-Dzahabi 
terhadap penilaian Al Hakim tentang hadits ini menjadi tidak berarti, 
sebab Adz-Dzahabi hanya mengatakan bahwa di dalam sanadnya 
terdapat perawi Umar bin Muhammad Al Aslami'*® yang tidak 


Shahih Ibnu Hibban (871) dan Mustadrak Al Hakim (1/494). 

Umar bin Muhammad Al Aslami bemama lain Ibnu Shuhban. la meriwayatkan 
hadits ini dari Tsabit, dan darinya pula Mu’alla bin Asad meriwayatkan. la adalah 
perawi yang dinilai dha’if jiddan (sangat lemah), bahkan Ahmad tidak 
menganggapnya sama sekali, begitu juga Ibnu Ma’in. Sementara itu Al Bukhari 
menilainya perawi yang munkar al hadits, sedang Ad-Daruquthni menilainya 
matruk al hadits. Lihat Miizaan Al I'tidaal karya Adz-Dzahabi (6149). 

Di dalam Mustadrak Al Hakim, perawi ini tertulis bemama Amm bin Muhammad 
Al Aslami (dengan tambahan waw), sehingga Adz-Dzahabi nama itu menjadi 
rancu dtm menyatakan bahwa ia tidtik mengenalnya. 


70 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dikenalnya. Meskipun dalam kasus ini, Adz-Dzahabi tidak mengenal 
perawi ini tidak berarti ulama badits lainnya tidak mengenal identitas 
perawi ini. 

Memang, dalam Miizaan Al I’tidaal sembari mengutip pendapat 
Abu Hatim, Adz-Dzababi mengatakan babwa ia adalab perawi 
majhuul (tidak diketabui identitasnya), akibatnya status ini 
mengurangi tingkat kesbabiban seorang perawi dan riwayatnya. Dan 
karena itu pula, Ibnu Hajar mengatakan dalam Lisaan Al Miizaan 
babwa Al Hakim telab bersikap gegabab dalam penilaian shahih-nya.. 
Namun, tidak perlu Anda ragukan babwa penilaian shahih Ibnu 
Hibban dan Dbiya' sudab cukup, sebingga tidak perlu dukungan 
penilaian shahih dari yang lain. Seandainya di dalam kedua sanad itu 
terdapat nama perawi yang dinyatakan majhuul (tidak dikenal 
identitasnya) ini, tentu mereka tidak akan menilai shahih badits yang 
diriwayatkan dari perawi tersebut. Jadi, mereka jelas mengenalnya dan 
mengetabui per$is kesbabiban badits yang diriwayatkannya. Apalagi 
orang yang mengetabui suatu bujjab atau alasan lebib bisa 
memberikan penilaian dari orang yang tidak mengetabui. Selain itu, 
keduanya termasuk ulama badits yang tidak pemab ditudub gampang 
dan mudab dalam membeirkan penilaian shahih. 


Makna hadits 

Lafazb tVfrJdt ^ Si '*Janganlah kalian merasa lemah untuk 

berdoa” mengandimg larangan agar manusia tidak merasa lemab 
untuk berdoa kepada Tubannya. Sebab efek buruknya kembali pada 
dirinya sendiri. Selanjutnya, sabda ini bertambab indab dengan 
pengemukakan alasan yang melatarbelakangi larangan ini, 
"‘Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang binasa bersama doa." 
Sabda ini sesunggubnya merupakan nilai plus yang dapat 


Sementara Ibnu Hibban menisbatkan hadits ini pada Zaid bin Abdullah bin Umar 
bin Al Khaththab, dan karenanya ia pun menilai hadits ini shahih, sebab ia 
tergolong perawi yang tsiqah dan termasuk perawi Shahih Al Bukhari dan 
Muslim. Ia pun tidak meriwayatkan hadits ini dari Tsabi, dan Mu’alla bin Asad 
juga tidak meriwayatkan darinya. Lihat Tahdziib Al Kamal (4303). Bisa jadi nama 
ini menjadi tidak jelas atau rancu bagi ulama hadits, dan yang benar ia adalah 
Umar bin Muhanunad Al Aslami Ibnu Shuhban. Wallaahu a ’lam. 


I *71 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




menggetarkan hati setiap pencari kebajikan dan memotivasi setiap 
orang yang mengetahui maknanya, apalagi jika disertai dengan 
penjelasan hadits sebelumnya, bahwa doa bisa menepis Qadha' dan 
menolak Takdir. 


J JjlJL^l JUP 4J c— (1)1 0j-Ai 

.(o) f.LpjJl 


25. “Barangsiapa yang ingin agar (doanya) dikabulkan oleh 
Allah ketika ditimpa susah dan bencana maka hendaklah ia 
memperbanyak doa semasa sehat." (HR. At-Tirmidzi)'*' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah 
RA. Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar bahwa 
hadits ini ghariib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam 
Al Mustadrak disertai dengan komentar bahwa sanadnya shahih, dan 
penilaian shahih tersebut diakui oleh Adz-Dzahabi. 

Selain itu, Al Hakim meriwayatkan hadits yang semakna dalam 
Al Mustadrak dari Salman RA dan menurut penilaiannya, sanad hadits 
tersebut shahih. 


Makna hadits 

Lafazh adalah bentuk jamak dari kata yang berarti 
kedukaan dan kesusahan yang dialami diri. 

Lafazh ^ "Maka hendaklah ia 

memperbanyak doa semasa sehat” Maksudnya memperbanyak doa 
sewaktu dalam kondisi sehat, sejahtera, bebas dari bahaya, dan aman 
dari bencana. Al Halabi**^ mengatakan, bahwa yang dimaksud dalam 


Sunan At-Tirmidzi (3382). Lihat juga Mustadrak Al Hakim (1/544). Al Hakim 
menilai hadits ini shahih dan penilaian shahih ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
Demikian yang tertulis dalam teks asli, yang tepat adalah Al Halimi. 


72 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




sewaktu sehat adalah doa syi/a"*^ (kesembuhan) dan kesyukuran 
sebagai ungkapan pengakuan akan anugerah yang telah diberikan, 
sembari memohon taufiq, pertolongan, sokongan, dan ampunan atas 
segala kekurangan yang teijadi. Sebab segiat apapun seorang hamba, 
ia tetap tidak akan mampu mengenal'” hak-hak Allah yang ada pada 
dirinya secara sempuma. Karena itu, orang yang enggan berdoa dalam 
masa-masa makmur, maka ia tidak memperoleh pertolongan saat 
ditimpa kesusahan dan termasuk orang-orang yang digambarkan Allah 
SWT dalam firman-Nya, ‘‘’’Maka apabila mereka naik kapal mereka 
mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; 
maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba 
mereka (kembali) mempersekutukan (Allah):' (Qs. A1 'Ankabuut [29]: 
65) Lebih tepatnya lagi, ia termasuk orang-orang yang disindir dalam 
firman Allah SWT, ''Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, 
dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali 
kepada-Nya; Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya 
kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa 
(kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu." (Qs. Az- 
Zumar [39]: 8) Juga, seperti yang digambarkan dalam firman Allah 
SWT, "Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia 
berpaling dan menjauhkan diri; tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, 
Maka ia banyak berdoa." (Qs. Fushshilat [41]: 51) dan firman Allah 
SWT, "Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada kami 
dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami 
hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya 
yang sesat), seolah-olah dia tidak pemah berdoa kepada kami untuk 
(menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya." (Qs. Yuunus [10]' 
12 ) 


1*^ li ^ ^ ^ \ ^ t ^ » t 

jjjj -XI 


Demikian yang tertulis dalam teks asli, yang tepat adalah doa tsana' (pujian). 
Lihat Al Minhaaj ji Syu 'ab Al limaan (1/531). 

** Di dalam Syu’ab Al limaan tertulis “memenuhi” (dan ini tampaknya yang lebih 
tepat). 


II 73 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



26. “Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama, serta 
cahaya langit dan bumi.” (HR. A1 Hakim)**^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak dari 
hadits Abu Hurairah RA, disertai komentar bahwa sanad hadits ini 
shahih. Hadits dengan redaksi yang sama diriwayatkan oleh Abu 
Ya’la dari hadits Ali RA. Selain itu, Abu Ya’la juga meriwayatkannya 
dari hadits Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 




“Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa 
menyelamatkan kalian dari musuh dan melancarkan aliran rezeki 
kalian? Berdoalah kepada Allah siang dan malam, (karena) 
sesungguhnya doa adalah senjata orang mukmin." 


Makna hadits 

Lafazh "doa adalah senjata orang mukmin" 

sabda ini mengandung unsur penyerupaan doa dengan senjata yang 
dijadikan oleh pemiliknya sebagai alat berperang melawan musuh. 
Seolah-olah dengan doa ini, orang yang berdoa tengah berperang 
melawan musibah yang silih berganti menderanya serta konsekuensi 
buruk yang dikhawatirkaimya. 

Sedangkan penyebutan doa sebagai tiang agama dan cahaya 
langit dan bumi mengandung unsur penghormatan yang tak temilai 
harganya. Jadi, orang lemah adalah orang yang tidak bisa 
menggunakan senjata ini. la juga tidak bisa bersandar pada tiang ini 
bahkan ia tidak bisa memanfaatkan cahaya yang menyinari langit dan 
bumi. 


Mustadrak Al Hakim (1/492). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim dan 
hal ini diamini oleh Adz-Dzahabi. 


74 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Cii IoIjI liUaPl *^1 a]L-^ jJ aM >—^ li -\V 

cl) aJ liOt Wj aJ L^I?tt*j il)l 


27. '"Tidak ada seorang muslim pun yang menengadahkan wajah 
memohon kepada Allah kecuali Dia akan memberinya apa yang dia 
minta, entah dengan menyegerakan pemberian tersebut kepadanya 
ataupun menyimpannya dulu untuknya.'” (HR. Ahmad dan A1 
Hakim)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam AI Musnad dan A1 
Hakim dalam Al Mustadrak dari hadits Abu Hurairah RA. A1 
Mundziri, dalam At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr mengatakan 
bahwa Ahmad meriwayatkan hadits ini dengan sanad Laa ba 'sa bihi 
(tidak bermasalah). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dalam kitab Al Adab Al Mufrad. Sedangkan Ahmad, Al Bazzar, dan 
Abu Ya’la juga meriwayatkan dalil-dalil pendukung yang semakin 
memantapkan makna hadits ini. Menurut Al Mundziri, mereka 
meriwayatkannya dengan sanad jayyid (baik). 


Selain itu, Al Hakim meriwayatkan hadits yang semakna dengan 
sanad yang dinyatakannya shahih, dari Abu Sa’id Al Khudri RA, 
bahwasanya Nabi SAW bersabda. 


^ xx x^x X XX ^x ^xx 

frjlji jA iip Oi liij iJ cjt \ijj iSj^a Ot Ul 

.1^ 


“Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah 
dengan doa yang tidak mengandung dosa di dalamnya maupun 
pemutusan silaturahim kecuali Allah akan menganugerahinya salah 
satu dari tiga hal: Menyegerakan pengabulan doanya, atau 


Musnad Ahmad (2/448) dan Mustadrak Al Hakim (1/497). Hadits ini dinyatakan 
shahih oleh Al Hakim dan hal ini juga disetujui oleh Adz-Dzhabi. Lihat juga At- 
Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr kaiya Al Mundziri (1/271). 


II 75 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


menyimpannya sebagai tabungannya kelak di akhirat, atau 
menjauhkannya dari hal burukyang sebanding dengannya.” 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Abu Baud, At- 
Tirmidzi (disertai dengan penilaian hasan), Ibnu Majah, Ibnu Hibban 
dalam Shahih-nya, dan oleh A1 Hakim yang disertai penilaian shahih 
menurut syarat A1 Bukhari dan Muslim, dari Salman RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda. 


t ^ UbJji os OjOj 4J5 jij li! ^ 


4)1 01 


""Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Pemurah. Jika 
seseorang menengadahkan tangan kepada-Nya, maka Dia main 
(segan) untuk mengembalikannya dengan tangan kosong.” 


Hadits serupa juga diriwayatkan oleh A1 Hakim dari Anas RA 
dengan sanad yang menurut penilaiannya shahih, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda. 


^ ^ O’ o’ ^ o' " * 


'^'Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Pemurah. Dia 
malu pada hamba-Nya jika dia menengadahkan tangannya kepada- 
Nya kemudian Dia tidak menberinya karunia kebaikan apa-apa.” 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa doa (permohonan) seorang 
muslim tidak akan ditelantarkan dan diabaikan. Bahkan Allah SWT 
pasti akan mengabulkan permintaan hambanya, baik dengan cara 
memberikan permintaan itu di dimia maupxm menundanya sebagai 
simpanan karunia dari-Nya di akhirat. 


1.7 Keutamaan Shalawat kepada Nabi SAW 


' or o' ^ o' y " 

co ti) jiU aIssJi I o\j gJp - 015^ 'yj 

✓ o' O' ✓ o' O' O’ 


76 I 


Tiihfah Adz-Dzakirin 


28. "'Tidaklah sekelompok orang duduk dalam sebuah majelis 
pertemuan tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya dan tanpa 
bershalawat pada Nabi kecuali hal itu akan menjadi penyesalan atas 
mereka kelak dipada Hari Kiamat, meskipun mereka masuk surga 
karena pahala” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu 
Hibban, dari hadits Abu Hurairah RA. Hadits dari sumber hadits yang 
sama juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang dinyatakan 
shahih oleh A1 Mundziri. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh A1 Hakim yang menilainya 
shahih menurut syarat Muslim. Pemyataan yang sama dilontarkan 
oleh Ibnu Hibban sewaktu memasukkan hadits ini dalam kitab Shahih- 


nya. 

Abu Daud dan At-Tirmidzi lebih lanjut meriwayatkan hadits 
serupa yang juga dari hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, 
dengan disertai keterangan bahwa hadits tersebut hasan dari Nabi 
SAW. Beliau bersabda. 


frti ij OlT 4» At tj^!b U 

y yyy • ,• 


‘"Tidaklah sekelompok orang duduk dalam sebuah majelis 
pertemuan tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya dan tanpa 
bershalawat kepada Nabi kecuali hal itu akan menjadi penyesalan 
atas mereka kelak pada Hari Kiamat. Jika berkehendak, maka Dia 
menyiksa mereka dan jika berkehendak, Dia mengampuni mereka.” 
Dalam hadits lain, At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dengan redaksi 
yang berbeda dari hadits Abu Sa’id RA, dan ia menyatakan bahwa 
hadits tersebut hasan. 


Sunan Abu Daud (4856), Sunan At-Tirmidzi (3380), dan Shahih Ibnu Hibban 
(853). 


1 77 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa majelis pertemuan yang tidak 
disertai dengan dzikir kepada Allah SWT maupun shalawat kepada 
Rasulullah SAW kelak akan menjadi penyesalan tersendiri atas 
pelakunya di Hari Kiamat karena kehilangan peluang pahala yang 
melimpah. Meskipun berkat anugerah Allah SWT, mereka 
diperkenankan masuk surga karena pahala amal perbuatan. Mereka 
juga tidak akan mendapat tambahan peningkatan deraj at dan limpahan 
pahala. Sebenamya, inilah yang menjadi bakal menjadi penyesalan 
mereka di hari kiamat, yakni kehilangan peluang pahala lantaran 
melalaikan dzikir dan shalawat. 

Tentang masalah ini, kami telah memaparkan beberapa hadits 
dalam pembahasan mengenai keutamaan doa. 




29. ''Manusia yang paling berhak terhadapku pada Hari Kiamat 
adalah mereka yang paling banyak bershalawat padaku." (HR. Abu 
Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu 
Hibban dari hadits Ibnu Mas’ud RA. Setelah meriwayatkannya, At- 
Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan gharib, 
sementara Ibnu Hibban menilainya shahih, dan penshahihan ini tidak 
bertentangan dengan keberadaan Musa bin Ya’qub Az-Zam’i'*^ di 

dalam sanadnya, sebab ia dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma’in dan Abu 
Daud. Selain itu, ia juga tidak terpengaruh dengan pemyataan An- 


Sunan At-Tirmidzi (484), Shahih Ibnu Hibban (911). Di antara para penulis 
kutubussittah, hanya At-Tirmidzi saja yang meriwayatkan hadits ini dengan 
redaksi tersebut. 

Lihat Al Miizaan karya Adz-Dzahabi (8945). 


78 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Nasa'i yang menvonis Musa bin Ya’qub Az-Zam’i sebagai perawi 
yang tidak kuat hafalannya. 


Makna hadits 

Lafazh jt "‘Manusia yang paling berhak 

terhadapku pada hari kiamat" berarti orang yang paling berhak 
memperoleh syafaatku dan paling layak berada dekat denganku pada 
Hari Kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku 
selama di dunia. Sebab orang yang memperbanyak shalawat pada 
Nabi SAW berarti telah bertawasul meminta syafaatnya dengan 
wasilah (media) yang efektif, dan melakukan pendekatan dengan cara 
yang diridhai. Kalaupun tidak memperoleh hal tersebut, minimal ia 
akan memperoleh sepuluh kali lipat anugerah shalawat Allah sebagai 
imbalan bagi tiap satu shalawat yang dihaturkannya pada Rasulullah 
SAW, serta kompensasi dari Allah SWT. Hal ini cukup menjadi 
jaminan kebahagiaan yang terbesar.^® 


cO) jUj ouIp -r 


30. ''Orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di 
hadapannya dia tidak bershalawat kepadaku." (HR. At-Tirmidzi dan 
Ibnu Hibban)^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
hadits A1 Husain bin Ali bin Abu Thalib RA. Setelah meriwayatkan 
hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini hasan shahih 
gharib, sementara Ibnu Hibban menilai hadits ini shahih. 

Hadits dari sumber yang sama (A1 Husain bin Ali bin Abu 
Thalib RA) juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad, An- 
Nasa'i, dan Al Hakim dalam Al Mustadrak yang kemudian menilai 


Dalam teks lain tertulis “pahala yang terbesar.” 

’’ Sunan At-Tirmidzi (3546) dan Shahih Ibnu Hibban (909). 


I 79 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




hadits ini shahih dan pemyataannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
A1 Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdullah bin Ali bin A1 
Husain bin Ali, dari ayahnya, dari A1 Husain. Hadits yang semakna 
juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam As-Sunan dari Ali bin Abu 
Thalib RA, disertai komentar bahwa hadits ini hasan shahih gharib. 


Makna hadits 


Lafazh ^ jjj Siifr ''Orang bakhil adalah 


orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dia tidak 
bershalawat kepadaku" Penggunaan musnad ilaih (subyek, dalam hal 
ini orang bakhil) menimbulkan konotasi makna terbatas sehingga kata 
tersebut dimaknai sebagai orang yang benar-benar sempuma dalam 
kebakhilannya, sebab dalam konteks ini, ia kikir mengeluarkan 
sesuatu yang tidak bakal mengurangi hartanya sedikitpxm, bahkan 
tanpa biaya dan modal sama sekali, padahal pahala dan imbalan yang 
ditawarkan sangat besar dan berlimpah. A1 Fakihani mengatakan, “Ini 
merupakan tingkat kebakhilan dan kekikiran terburuk yang tidak 
menyisakan kekikiran lagi di belakangnya kecuali kekikiran untuk 
mengucapkan kalimat syahadat.” 


Simpul kata, hadits ini menjelaskan kewajiban bershalawat 
kepada Nabi SAW ketika namanya disebut. 


• oUip ^i j ooi j*.P j —' 


31. "Naif nian lah-laki yang namaku disebut di hadapannya 
namun dia tidak bershalawat kepadaku." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
hadits A1 Husain bin Ali bin Abu Thalib RA. Setelah meriwayatkan 
hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini hasan ghariib. 


Sunan At-Tirmidzi (3546) dan Shahih Ibnu Hibban (909). 


80 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Sementara A1 Hakim yang juga turut meriwayatkan hadits ini 
menyatakannya sebagai hadits shahih. Ibnu Hajar mengatakan, bahwa 
hadits ini memiliki sejumlah hadits pendukimg (syawaahid, yang bisa 
menguatkan dan menaikkan statusnya). 

Redaksi yang disebutkan penulis hanya baru sebagiannya saja. 
Adapun lanjutan redaksi hadits tersebut adalah sebagai berikut: 

oljjl flJLP 

.iJ 'ji&i ^'1 ‘fi 

“Naif nian laki-laki yang kedua orangtuanya hidup menua di 
sampingnya namun mereka tidak membuatnya masuk surga. Naif nian 
laki-laki yang masuk bulan Ramadhan kemudian bulan tersebut usai 
sementara dosanya belum diampuni." 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh A1 Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawaa'i^^ dari hadits Ibnu Mas’ud, ‘Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas, 
Abdullah bin A1 Harits, Jabir bin Samurah, Anas, Ka’ab bin Ujrah, 
Malik bin A1 Huwairits, dan Abu Hurairah RA. 


aJIp JiS'i 


Makna hadits 

Lafazh Jsrj CaJI secara literlek, kalimat ini berarti hidungnya 

lengket oleh debu. Kalimat ini adalah kiasan untuk menggambarkan 
kenaifan dan kenistaan. Ibnu A1 A’rabi mengungkapkannya dengan 
(dengan memberikan harakat fathah pada huruf ghain). Maknanya 

adalah kehinaan atau kenistaan. Penyebutan kata (laki-laki) di sini 

bersifat thardi. Artinya, dalam hal ini kedudukan perempuan sama 
dengan laki-laki. 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang 
kewajiban bershalawat pada Nabi SAW ketika nama beliau disebut, 
sebab Nabi SAW tidak akan mendoakan orang meninggalkan 
shalawat tertimpa kehinaan dan kenistaan jika hal itu bukan sebuah 
kewajiban. 


Majma'Az-Zawaa'id(X/\M, 165). 


II « 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh ^ Ath-Thayyibi mengatakan bahwa huruf fa' 

pada lafazh ini bersifat eliminitif Artinya, sangat jauh dari jangkauan 
orang yang berakal sehat jika ia mampu memperoleh laba besar hanya 
dengan mengucapkan beberapa patah kalimat, namun malah tidak 
memanfaatkannya dengan baik, sehingga ia layak dinistakan oleh 
Allah SWT. 

Ada juga yang mengatakan, bahwa huruf fa' tersebut bermakna 
akibat, yakni kecaman terhadap orang yang enggan bershalawat ketika 
nama Nabi SAW disebut. 




32. “Barangsiapa yang namaku disebut di hadapannya, maka 
hendaklah ia bershalawat kepadaku." (HR. An-Nasa'i dan Ath- 
Thabrani)^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ath-Thabrani dalam 
Al Mu’jam Al Ausath, dari Anas RA. Hadits dari sumber yang sama 
juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir dan 
Ibnu As-Sunni. 


Redaksi hadits tersebut hanya satu penggalan saja, dan redaksi 
selanjutnya adalah 




“Sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali, 
maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali (lipat)." 

An-Nawawi mengatakan dalam Al Adzkaar bahwa sanad hadits 
ini Jayyid.^^ Sementara Al Haitsami mengatakan, para perawinya 

tsigah. 


^ Amal Al Yaum wa Al-Lailah karya An-Nasa'i (61), dan Al Mujam Al Ausath 
karya Ath-Thabrani. Lihat Juga Majma' Az-Zawaa'id (X/163). 

** Syarh Al Adzkaar karya Ibnu ‘Allan (111/321). 

82 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang 
kewajiban bershalawat kepada Nabi SAW ketika nama beliau disebut. 
Di samping dua hadits yang telah disebut sebelumnya, hadits ini juga 
dikuatkan dengan sejumlah hadits pendukung, antara lain: 


a 


Hadits yang diriwayatkan Ibnu As-Sunni dalam ‘'Amal Al Yaum 
wa Al-Lailah dari Jabir RA, dengan redaksi: 





'"Barangsiapa yang ketika namaku disebut di hadapannya 
bershalawat kepadaku, maka ia benar-benar telah celaka.” 
Namun sanad hadits versi Ibnu As-Sunni ini dinilai dha ’if oleh 
An-Nawawi dalam kitab Al Adzkaar. 


b 


c 


Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam 
Al Kabiir, dari Al Husain bin Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


.aly'i ^ ^ SiLP 


"Barangsiapa yang ketika namaku disebut di hadapannya dia 
alpa bershalawat kepadaku, maka ia telah alpa Jalan ke surga." 
Al Haitsami mengatakan, di dalam sanad hadits ini terdapat 
(perawi bemama) Bisyr bin Muhammad Al Kindi atau Basyir. 
Jika benar bemama Bisyr, maka ia telah dinilai dha ’if oleh Ibnu 
Al Mubarak, Ibnu Ma’in, Ad-Damquthni, dan lain-lain, 
sementara jika benar bemama Basyir, maka aku tidak pemah 
menjumpai ada ulama yang menyebutnya. Al Qasthalani dengan 
tegas menyatakan bahwa hadits ini ma ’lul. 


Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabrani 
dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


Ij* 5!>Call 


''Barangsiapa yang lupa bershalawat kepadaku, maka ia telah 
lupa jalan ke surga." Di dalam sanad hadits ini terdapat perawi 
bemama Jubarah bin Al Mughallis, dan ia masih diperdebatkan 
status keperawiannya. 


I 83 


Tiihfah Adz-Dzakirin 




33. “Barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka 
Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. Muslim)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA. 
Selain Muslim, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban. 


Hadits ini memiliki beberapa redaksi, di antaranya redaksi yang 
tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi; 



'^‘^Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu shalawat saja, 
maka Allah akan menulis (menetapkan) sepuluh kebaikan baginya 
(sebagai pahala satu shalawat tersebut). ” 


Sedangkan dalam redaksi Ahmad dan An-Nasa'i: 


”Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu shalawat, maka 
Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh shalawat, sembari 
menghapus sepuluh dosa keburukannya, dan menaikkannya sepuluh 
derajat.” 

Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam 
kitab Shahih-nydL, A1 Hakim dalam Al Mustadrak yang menilai bahwa 
sanad hadits ini shahih dan penilaiannya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. Mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Anas RA. 

Sementara itu, Ahmad dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits 
serupa dari Abdurrahman bin 'Auf, bahwasanya Jibril berkata pada 
Nabi SAW, 


Shahih Muslim (408), Sunan Abu Daud (1530), Sunan At-Tirmidzi (415), Sunan 
An-Nasa'i (111/50), dan Shahih Ibnu Hibban (906). 


84 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


oJb idp i*L jij ci:> ijdp Jb» ji ;j>: j^rj > ai oi ^5 

.<0^ 


“Maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu, 
sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Barangsiapa yang bershalawat 
kepadamu, maka Aku (Allah) akan bershalawat kepadanya, dan 
barangsiapa yang menyampaikan salam kedamaian kepadamu, maka 
Aku akan memberikan salam kedamaian kepadanya.” A1 Hakim 
menyatakan bahwa sanad hadits yang diriwayatkannya ini shahih. 


Hadits dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh Ibnu 
Abu Ad-Dunya dan Abu YaTa dengan redaksi, 








”Barangsiapa di antara umatku yang bershalawat kepadaku, 
maka Allah akan menetapkan (menulis) baginya sepuluh kebaikan 
(sebagai pahalanya) dan Dia pun akan menghapus sepuluh dosa 
keburukan darinya.” 


Bagitu pula hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ath- 
Thabrani, dan A1 Bazzar dari Abu Burdah bin Dinar, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


X # X O' " 

, o'*. J#o0 XXX o»# ^ ^ * ‘'^•^0' i o’ 


"Barangsiapa di antara umatku yang bershalawat kepadaku 
dengan shalawat yang benar-benar ikhlas dari hatinya, maka Allah 
akan bershalawat kepadanya sepuluh shalawat, sembari 
mengangkatnya sepuluh derajat, menetapkan sepuluh pahala 
kebaikan untuknya, dan menghapus sepuluh dosa keburukan 
darinya.” 

Hadits serupa diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ashim dari A1 Barra' 
bin Azib RA dengan tambahan redaksi, 

.olSj Jop il 


"Dan hal itu baginya setara dengan membebaskan sepuluh 
budak.” 


I 85 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lebih lanjut, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Abdullah bin Amru RA dengan redaksi, 




“Sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu 
kali shalawat, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali.” 


Ahmad dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Thalhah A1 
Anshari RA, ia bercerita; Suatu ban Rasulullah SAW menyambut pagi 
dengan hati suka cita yang terpancar pada wajah beliau yang terlihat 
berbinar-binar. Para sahabat pim bertanya, “Wahai Rasulullah, pagi ini 
Anda telihat begitu ceria dan wajah Anda berbinar-binar.” Beliau 
menjawab, “Benar. Tadi ada seorang utusan Tuhanku (Jibril) yang 
datang menemuiku dan berkata. 


^ 'Ps- 4^ 4)1 1%^ kilslii JA JA 

0 0 ' " ' ' 


'Barangsiapa di antara umatmu yang bershalawat kepadamu, 
maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali shalawat, Dia 
juga akan menghapus sepuluh dosa keburukan darinya, dan 
menaikkan derajatnya sepuluh kali lipat.” 


Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Anas RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


fly idp Jlai *ll«i jA Js’ U tjirj ^ *<3 

4;iP ci:> fii sofl-o 


"Jibril baru saja datang menemuiku, mewakili Tuhannya, dan ia 
berkata: Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang 
bershalawat kepadaku sekali saja kecuali Aku akan bershalawat 
kepadanya bersama malaikat-Ku sebanyak sepuluh kali. ” 

Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir dari Abu Umamah RA. Dan 
masih banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang masalah 
ini. Sebagiannya akan disebut penulis dalam pembasahan berikutnya, 
insya Allah. 


86 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


ill ^ : jLSi (iJL* —T* t 


£ ^ ^ 'S 

t'i \ <, 




Jl^I d^ii- jU^ ^J '^7^ C-X^ *^1 t>* '^' dl^ ^J^ 

(j^r^ tfj») 'yi 


34. '^Seorang malaikat datang menemuiku dan berkata, 'Hai 
Muhammad, sesungguhnya Allah bertitah: Apakah tidak 
menyenangkanmu jika tidak ada seorangpun dari umatmu yang 
bershalawat kepadamu kecuali Aku akan bershalawat kepadanya 
sepuluh kali lipat, dan tidak ada seorangpun dari umatmu yang 
menghaturkan salam kepadamu kecuali Aku akan menganugerahkan 
salam kedamaian kepadanya sebanyak sepuluh kali lipat.” (HR. An- 
Nasa'i dan Ibnu Hibban)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Abu Thalhah A1 Anshari RA. Hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam Al Musnad dengan redaksi 
seperti di atas, hanya saja ada tambahan Nabi SAW menjawab, 
”Tentu.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Hibban. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa salam sama 
seperti shalawat. Sebagaimana Allah SWT bershalawat kepada orang 
yang bershalawat pada Rasulullah SAW sebanyak sepuluh kali lipat, 
Dia pun memberikan salam kepada orang yang menyampaikan salam 
pada Rasul-Nya sepuluh kali lipat pula. 




^ “T< 


Sunan An-Nasa'i (111/51), dan Shahih Ibnu Hibban (915). 


I 87 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



35. “Sesungguhnya Allah memiliki malaikat pelanglang buana 
yang bertugas menyampaikan salam dari umatku kepadaku.” (HR. 
An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Ibnu Mas’ud RA. Selziin dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, A1 Hakim 
juga menyatakan bahwa hadits ini shahih, dan penilaian ini disetujui 
oleh Adz-Dzahabi. A1 Haitsami juga mengatakan bahwa para perawi 
yang tergabung dalam rangkaian sanadnya adalah perawi-perawi 
shahih. 


Hadits dengan makna yang sama pula diriwayatkan oleh Ahmad 
dalam Al Musnad, dan Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir 
dengan sanad hasan, dari Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib RA, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. 




“Bershalawatlah kepadaku di manapun kalian berada, 
sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku." 

Sementara dalam Al Mu’jam Al Ausath, Ath-Thabrani 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Anas RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 




"Barangsiapa yang bershalawat kepadaku, maka shalawatnya 
akan sampai kepadaku dan aku akan membalas shalawatnya. Selain 
itu, akan dituliskan (ditetapkan) pula baginya sepuluh pahala 
kebaikan.” 


Makna hadits 

Pembatasan makna pada salam di dalam hadits ini tidak 
menafikan penyampaian shalawat pada beliau, sebab status keduanya 
setara, sebagaimana ditimjukkan oleh dua hadits terakhir di atas. 


** Sunan An-Nasa'i (III/43), dan Shahih Ibnu Hibban (914) 


88 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


Hadits ini mengandung anjuran untuk memperbanyak shalawat 
kepada Rasulullah SAW, sebab jika shalawat yang dihaturkan kepada 
beliau memang benar-benar sampai, maka hal itu akan menjadi 
dorongan tersendiri baginya. 


OJjl Aii' -Sj |*-1—J 


-rt 

.(i) 


36. '‘‘‘Tidak ada seorangpun yang membaca salam kepadaku 
kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku bisa 
menjawab salamnya.” (HR. Abu Daud)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah 
RA. An-Nawawi mengatakan dalam Al Adzkaar bahwa sanad hadits 
ini shahih, begitu juga yang dinyatakannya dalam Riyaadh Ash- 
Shaalihiin.^ Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Ibnu Hajar yang 
mengatakan bahwa perawi-perawi hadits ini tsiqah. 


Ahmad meriwayatkan hadits ini di dalam Al Musnad dari 
sumber yang sama: Abu Hurairah RA. Sementara Al Bazzar, Abu 
Syaikh, dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Ammar bin Yasir RA, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


*j|j ^ oiLpU A#' <^! 

.viOp lu IJLa 


“Sesungguhnya Allah menugaskan seorang malaikat di dalam 
kuburku. Dia membekalinya dengan (kemampuan) mendengar seluruh 
makhluk. Sehingga tidak ada seorang pun yang bershalawat kepadaku 
hingga hari kiamat kecuali malaikat tersebut akan melapor kepadaku 
lengkap dengan nama orang tersebut beserta nama ayahnya: Ini 


’’ Sunan Abu Daud (2041), dan Musnad Ahmad (2/527). 
“ Riyaadh Ash-Shaalihiin (him. 435). 


I 89 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Fulan bin Fulan. Dia bershalawat pada Anda!” dalam redaksi Abu 
Asy-Syaikh ditambahkan, 


•^0 


'\..Maka Allah SWT pun bershalawat atas orang tersebut 
dengan perbandingan setiap satu shalawat dibalas sepuluh kali lipat." 
Hadits serupa diriwayatkan pula Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir. 


Ibnu Hajar mengatakan bahwa mereka semua meriwayatkan 
hadits tersebut dari Nu’aim bin Dhamdham, dan di sini teijadi 
perdebatan mengenai status Imran Al Himyari sebagai perawi yang 
tidak dikenal. 


Makna hadits 

Lafazh "il! “Kecuali Allah akan mengembalikan 

ruhku kepadaku" Redaksi versi Ahmad berbunyi: *i! 

'^kecuali Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam diriku”. Al 
Qasthalani mengatakan, versi (Ahmad) ini lebih halus dan lebih laik. 
Sebab kedua kata transitif memiliki perbedaan yang halus. Radda 'ala 
berkonotasi negatif untuk penghinaan, sementara radda ilaa bermakna 
positif untuk penghormatan. 


Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
pengembalian nyawa adalah pemberian kuasa bicara, sebab Nabi 
SAW tetap hidup di dalam kubur beliau dan ruh (nyawa) beliau tidak 
pemah meninggalkan (jasad) beliau, sebagaimana informasi 
disebutkan dalam hadits shahih. 




"Sesungguhnya para nabi hidup di dalam kubur mereka.''’ 
Demikian kata Ibnu Al Mulaqqin dan lainnya. Sementara Ibnu Hajar 
mengatakan, yang paling bagus adalah menakwilkan pengembalian 
ruh tersebut dengan kepemilikan pikiran {hushuul al fikr), seperti yang 
dikatakan dalam sebuah khabar: ^ Sedangkan Ath-Thayyibi 

berpendapat, maknanya adalah ruh suci beliau dihadirkan di hadirat 


90 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Ilahi, lalu jika ada salam dari salah seorang dari umatnya, Allah SWT 
mengembalikan ruh beliau pada status tersebut untuk menjawab salam 
orang yang menyalaminya. Dan masih banyak lagi pendapat dalam 
masalah ini.^’ Apa yang kami sebutkan ini adalah yang paling bagus. 

Lebih lanjut, penyebutan salam secara khusus dalam hadits ini 
sebagaimana yang telah kami kemukakan pada hadits sebelumnya, 
tidak berarti bahwa shalawat tidak demikian adanya. Hal ini juga 
ditunjukkan oleh hadits Ammar yang telah kami sebutkan di atas. 




.00 ^ 0 . 


37. '"Sesungguhnya aku tadi bertemu Jibril lalu dia memberikan 
kabar gembira kepadaku. la menyatakan, Tuhanmu berfirman: 
'Barangsiapa yang bershalawat kepadamu, maka Aku akan 
bershalawat kepadanya, dan barangsiapa yang menghaturkan salam 
kepadamu, maka Aku akan memberi salam ’ (Mendengar hal tersebut) 
aku pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah." 
(HR. Ahmad dan A1 Hakim)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad dan A1 
Hakim dalam Al Mustadrak dari Abdurrahman bin Auf RA. Al Hakim 
menyatakan bahwa hadits ini shahih. 


Adapun redaksi lengkap hadits ini adalah sebagai berikut: 
i .oil Jll 
U ; JliS tililj ^1 ji C-is*- 

S|f Jl5 ^^CJI 4^ Jij?’!' ciJ iili :Jli li ill 


Lihat Hayaat Al Anbiyaa' kaiya Al Baihaqi dengan tahqiq kami (Abu Sahl 
Najah 'Iwaii Shiyam), him. 30-32, dan Inbaa' Al Adzkiyaa' bi Hayaat Al 
Anbiyaa' karya As-Suyuthi, him. 53-65 (Cetakan Maktabah Al Iman). 

“ Musnad Ahmad (1/191), dan Mustadrak Al Hakim (1/550). 


I 91 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




J * * 


cjx. iOp ^ cA;iP c:^ ijop iu j^i: 

.1^3^ oIb;tli <uip 


Aku pemah mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau keluar 
(rumah) hingga akhimya masuk ke sebuah kebun kurma. Di sana 
beliau bersujud lama hingga aku takut atau khawatir kalau-kalau Allah 
SWT telah mewafatkan beliau atau mencabut nyawa beliau. Aku 
kemudian bergegas melihat dan beliau temyata mengangkat 
kepalanya. Beliau pun bertanya, ‘''Ada apa denganmu, 
Abdurrahman?" Aku pun menceritakan hal tersebut pada beliau. 
Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku tadi bertemu Jibril lalu dia 
memberikan kabar gembira kepadaku. la berkata, Tuhanmu 
berfirman: ‘Barangsiapa yang bershalawat kepadamu, maka Aku 
akan bershalawat kepadanya, dan barangsiapa yang menghaturkan 
salam kepadamu, maka Aku akan memberi salam ’ (Mendengar hal 
tersebut) aku pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada 
Allah." A1 Haitsami mengatakan, di dalam sanad hadits ini terdapat 
perawi yang tidak aku kenal. 

Telah kami kemukakan di muka sejumlah hadits yang secara 
lugas menyatakan bahwa Allah SWT bershalawat kepada orang yang 
bershalawat pada Rasulullah SAW dengan perbandingan pahala 1:10 
shalawat. 


4ll jjlp ^ —TA 

^ ^ ^ 

^ 

‘a-) 


38. "Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, maka Allah 
akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Sepuluh dosanya pun 
dihapus dan dia diangkat sepuluh derajat. Dan dicatatlah baginya 


92 I 


Tvhfah Adz-Dzakirin 


sepuluh pahala kebaikan." (HR. An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ath- 
Thabrani)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ath- 
Thabrani dari Anas RA. Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh 
Ahmad dalam Al Musnad, A1 Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad, dan 
A1 Hakim dalam Al Mustadrak. Al Hakim menyatakan bahwa hadits 
ini shahih, dan penilaian shahih ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu 
Hibban juga memasukkannya sebagai hadits shahih dalam kitab 
Shahih-nya. Ibnu Hajar pun menyatakan bahwa para perawinya 
tsiqah. Sejumlah hadits yang memiliki pengertian senada dalam 
masalah ini juga telah kami kemukakan sebelumnya. 


Makna hadits 

Yang dimaksud shalawat dari Allah SWT adalah rahmat untuk 
hamba-Nya. Dengan kata lain, Dia akan mengasihi mereka dengan 
untaian rahmat demi rahmat hingga mencapai jumlah (bilangan) 
tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan shalawat Allah adalah sambutan Allah SWT atas hamba yang 
bershalawat kepada Nabi SAW dengan penuh kasih sayang dan 
penarikan mereka dari kondisi kegelapan ke level kehormatan dan 
cahaya sebagaimana firman Allah SWT, “Dialah yang memberi 
rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan 
untukmu), supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada 
cahaya (yang terang)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 43) 


,(l) 


“ Sunan An-Nasa'i (III/50), Shahih Ibnu Hibban (904). Lihat Majma' Az- 
Zawaa'id{XI\62). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


93 



39. “Barangsiapa yang bershalawat kepada Nabi SAW satu kali 
shalawat, maka Allah dan malaikat-Nya akan bershalawat kepadanya 
tujuh puluh kali shalawat." (HR. Ahmad)^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad- 
nya dari Abdullah bin Amru RA. Mengutip pendapat A1 Mundziri 
dalam At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr, Ahmad meriwayatkan 
hadits ini dengan sanad hasan, dan hal senada juga dinyatakan oleh A1 
Haitsami. 

Adapun sambungan lengkap hadits di atas adalah: 

"Maka, hendaklah seorang hamba mengucapkannya sedikit atau 
banyak." 


Makna hadits 

Jika ditilik sekilas, terlihat ada kontradiksi antara hadits ini 
dengan hadits-hadits sebelumnya yang menyatakan bahwa satu 
shalawat dibalas dengan sepuluh Namun keduanya bisa 
dikompromikan dengan penjelasan bahwa Nabi SAW mengetahui 
pahala ini sedikit demi sedikit, dan setiap beliau mengetahui sesuatu, 
beliau langsung mengatakannya. Ketika beliau diberitahu bahwa 
pahala orang yang bershalawat kepadanya adalah sepuluh kali lipat, 
maka beliau pun langsimg memberitahukannya, sebagaimana terekam 
dalam hadits pertama dan yang semakna. Kemudian ketika beliau 
mengetahui bahwa pahalanya adalah tujuh puluh kali lipat 
sebagaimana informasi hadits ini, maka beliau pim juga langsung 
memberitahukannya. 


Musnad Ahmad (2/172). Lihat juga At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr 
karya A1 Mundziri (11/279), Majma' Az-Zawaa'id karya A1 Haitsami (X/160). 
Perlu pentahqiq jeiaskan bahwa ini adalah hadits mauqufi namun ia memiliki 
kemungkinan untuk dimarfii’kan, sebab hadits seperti ini tidak mungkin dipahami 
dengan ijtihad atau pendapat rasio. 


94 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 


cupl Oi 0^ ^ -1 • 

^ S^ !*-^' • 

^ ✓ 
JLpnj* JLj4v^ '■i^l ^J^ C— J./? 1J«-^ 


a, ,0 C iif*^ ^ • -^ ti l'•.f'' 

a:lj bfclj <Ujj3j ^j^J-fcJl c^l^i ^^'jj'j 


40. '^Barangsiapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang 
genap/sempurna, maka ketika bershalawat pada kami, hendaklah ia 
berseru, menghaturkan shalawat pada Ahlul Bait (Keluarga Nabi 
SAW): Ya Allah, anugerahkanlah shalawat pada Muhammad Nabi 
yang ummi beserta isteri-isteri beliau ibunda kaum mukminin, dan 
keturunannya, sebagaimana Engkau anugerahkan shalawat 
(kesejahteraan) kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” (HR. 
Muslim dan Abu Daud).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Abu 
Hurairah RA. Hadits dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh 
A1 Baihaqi. 


Makna hadits 

Hadits ini mengandung anjuran untuk bershalawat kepada Nabi 
SAW dengan bacaan tersebut. Sebenamya pangkal hadits ini telah 
diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim, serta kitab-kitab 
hadits rujukan lainnya, namim tanpa lafazh: ''Barangsiapa yang ingin 
ditimbang dengan timbangan yang genap/sempuma.” Sementara 
hadits dengan redaksi seperti di atas hanya diriwayatkan oleh Muslim 
dan Abu Daud. 


“ Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud secara gharib dalam Sunan~ny& 
(982), dan tidak ada seoran^un penulis kutubussittah yang meriwayatkan hadits 
dengan redaksi demikian. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


I 




JLn^S JjtLjl Ajjjl L5^ c/* 

.(Js cj) 4 J C-^J ^Jj iijJLP 


41. “Barangsiapa yang bershalawat pada Muhamamd kemudian 
berdoa: Ya Allah, tempatkanlah dia di tempat tinggal yang dekat di 
sisi-Mu pada hari kiamat, maka ia pasti memperoleh syafaatku.” (HR. 
A1 Bazzar dan Ath-Thabrani).^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dan Ath-Thabrani dalam 
Al Mu jam Al Kabiir dari Ruwaifi’ bin Tsabit A1 Anshari. Ath- 
Thabrani juga meriwayatkannya dari sumber yang sama dalam Al 
Mu jam Al Austah. Sedangkan Al Mundziri mengatakan dalam At- 
Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr bahwa sebagian sanad mereka 
hasan. 


Makna hadits 

Hadits ini menggabungkan antara shalawat pada Rasulullah 
SAW dan doa untnk beliau agar ditempatkan di tempat yang terdekat 
dengan Allah SWT kelak di hari kiamat, dan barangsiapa yang 
melakukan hal tersebut, maka ia berhak dan mendapat prioritas utama 
untuk menerima syafaat Muhammad. 




42. Seorang pria berkata pada Rasulullah SAW, “Wahai 
Rasulullah, aku haturkan segenap shalatku kepadamu" Beliau 


** Musnad Al Bazzar (3157), Kasyf Al Astaar, Al Mu jam Al Kabiir karya Ath- 
Thabrani (V/14). Al Haitsami mengatakan dalam Majma’ Az-Zawaa'id (X/163) 
bahwa sanad mereka hasan, seteleih menisbatkan hadits ini pada At Bazzar dan 
Ath-Thabrani. Perlu pentahqiq tambiihkan, bahwa hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dalam Al Musnad (4/18) dari Ruwaifi’. 


96 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menjawab, “Kalau begitu, keinginanmu tercukupi dan dosamu 
terampuni. ’’ (HR. At-Tirmidzi, A1 Hakim, dan Ibnu Hibban)^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ath- 
Thabrani. Sementara versi lain menyebutkan At-Tirmidzi dan A1 
Hakim; namun kedua versi hadits tersebut bersumber dari hadits Ubay 
bin Ka’ab RA. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini berstatus 
hasan shahih. Sementara A1 Hakim menyatakan hadits ini shahih. 
Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan juga oleh Ahmad. 

Adapun redaksi lengkap hadits ini adalah sebagai berikut: 
Perawi bercerita, ketika seperempat malam berlalu, Rasulullah SAW 
berseru, ^'Wahai sekalian manusia, ingatlah Allah! ingatlah Allah! 
Tiupan sangkakala pertama (kematian) telah datang, diikuti tiupan 
sangkakala kedua (kebangkitan kembali). Telah datang kematian 
beserta apa yang ada di dalamnya. Telah datang kematian beserta 
apa yang ada di dalamnya." Ubay bin Ka’ab berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku ingin banyak-banyak bershalawat kepada Anda. Lalu 
berapa banyak shalat yang sebaiknya aku harturkan pada Anda.” 
Beliau menjawab, "Terserah kamu." Aku bilang, “Seperempat.” 
Beliau menukas, "Terserah kamu. Tapi jika kamu tambah, maka akan 
lebih baik lagi." Aku bilang lagi, “Setengah.” Beliau menukas, 
“Terserah kamu. Tapi jika kamu tambah. maka akan lebih baik lagi." 
Akhimya aku bilang, “Aku haturkan segenap shalawat pada Anda.” 
Beliau menjawab, 

0^1 

"Kalau begitu, keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. ” 

Dalam riwayat lain versi Ahmad diredaksikan: Seorang pria 
datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
menurut Anda, bagaimana jika aku haturkan segenap shalatku pada 
Anda?” Beliau menjawab. 


Sunan At-Tirmidzi (2457), Mustadrak At Hakim (11/421), Al Mu jam Al Kabiir 
karya Ath-Thabrani (lV/42), dan Musnad Ahmad (5/136). Pentahqiq tidak 
menemukan hadits ini pada An-Nasa'i maupun Ibnu Hibban. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


97 


‘Vifaa demikian halnya, maka Allah akan mencukupimu dari 
perkara yang diinginkan olehmu, balk yang menyangkut urusan dunia 
maupun urusan akhirat." A1 Mundziri berkomentar bahwa sanad ini 
jayyid. 


Ath-Thabrani juga meriwayatkan dengan sanad hasan dari 
Muhammad bin Yahya bin Hibban dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwasanya seorang pria berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku 
boleh menghaturkan sepertiga shalatku kepadamu.” Beliau menjawab, 
“Boleh saja, jika kamu mau." la menimpal, “Bagaimana jika dua 
pertiga?” Beliau menjawab, “Boleh saja, Jika kamu mau.” la berkata 
lagi, “Bagaimana jika seluruh shalatku?” Rasulullah SAW bersabda. 




“Jika demikian halnya, maka Allah akan mencukupimu dari 
perkara yang menjadi keinginanmu, baik yang menyangkut urusan 
dunia maupun urusan akhirat.” 


M akna hadits 


^ s * 

Lafazh ^ “aku haturkan segenap shalatku 

kepadamu” Yang dimaksud shalat di sini adalah doa, termasuk di 
dalamnya shalawat kepada Rasulullah SAW, bukan shalat dalam 
artian ritual yang memiliki bacaan dzikir dan rukun. 


Lafazh yiy ClIIa 'ij “Kalau begitu, keinginanmu 


tercukupi dan dosamu terampuni” Kedua anugerah ini merupakan 
gabimgan kebaikan dunia dan akhirat. Sebab barangsiapa yang telah 
dicukupi Allah dari segala keinginannya, maka ia praktis selamat dari 
cobaan dunia dan bencana. Sebab setiap cobaan jelas mempengaruhi 
pikiran, meski sekecil apapun. Dan barangsiapa yang dosanya 
diampuni Allah SWT, maka ia selamat dari cobaan dan bencana 
akhirat, sebab tidak ada yang dapat menimbulkan bencana di akhirat 
kelak bagi seorang hamba kecuali dosa-dosa yang dilakukannya. 


98 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


’ ✓ ✓ X ✓ ✓ 

.(^ c^) 


43. “Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jum’at, 
sesungguhnya shalat (doa) kalian diperlihatkan kepadaku.” (HR. Abu 
Daud dan Ibnu Hibban)^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari 
Aus bin Aus RA. Selain itu, hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam Al Musnad, A1 Hakim dalam Al 
Mustadrak, menyatakan bahwa hadits tersebut shahih bersama Ibnu 
Hibban. 


Adapun redaksi lengkap hadits tersebut adalah sebagai berikut: 
Rasulullah SAW bersabda, 

‘fjA '^1 

:ja ? c 4 >: *^3 ‘-^3 ^ 

scJrt ?> J^3 > 


“Seutama-utama hari kalian adalah hari Jum’at. Pada hari 
tersebut Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga tiupan 
sangkakala kedua dibunyikan, dan pada hari itu pula kejutan (paska 
kebangkitan) terjadi. Maka, perbanyaklah shalawat kepadaku pada 
hari tersebut, sesungguhnya shalat (doa) kalian diperlihatkan 
kepadaku.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana doa 
kami diperlihatkan pada Anda sementara Anda telah hancur dimakan 
tanah?” Beliau menjawab, ''Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan 
bumi memakan jasadpara nabi SA W.” 


** Sunan Abu Daud (1047), Shahih Ibnu Hibban (910), dan Mustadrak Al Hakim 
(1/278). Perlu penulis tambahkan, hadits ini juga diriwayatkan dalam Sunan An- 
Nasa'i (111/93), dan Sunan Ibnu Majah (1636). 


1 99 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh A1 
Baihaqi dengan sanad hasan dari Abu Umamah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 




“Perbanyaklah shalawat kepadaku pada setiap hari Jum ’at, 
sesungguhnya shalat (doa) umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari 
Jum’at. Barangsiapa yang paling banyak shalawatnya kepadaku, 
maka dialah yang paling dekat posisinya denganku.” 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa shalawat yang diucapkan setiap 
hari Jum’at kepada Rasulullah SAW dipajang di hadapan beliau. Di 
samping itu, sebelumnya kami sebutkan hadits: “Tidak ada 
seorangpun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah akan 
mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku bisa menjawab 
salamnya" serta hadits, ''Sesungguhnya Allah memiliki malaikat 
pelanglang buana yang bertugas menyampaikan salam dari umatku 
kepadaku.” 

Pendek kata, semua shalawat dan salam yang dihaturkan kepada 
Rasulullah SAW sampai kepada beliau, baik yang dilakukan pada hari 
Jum’at maupun hari-hari biasa. Bisa saja shalawat dan salam yang 
dihadapkan kepada beliau merupakan nilai tambah tersendiri dan tidak 
sekedar penyampaian dan pelaporan biasa. Dan hal itu menjadi salah 
satu keistimewaan shalawat kepada Nabi SAW di hari Jum’at. 


^11 -a 




100 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



44. “Tidak ada seorangpun yang bershalawat kepadaku pada 
hari Jum’at kecuali shalawatnya diperlihatkan kepadaku." (HR. A1 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim, dari Abu Ad-Darda'. 
Hadits dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dengan sanad jayyid, dengan redaksi sebagai berikut: Diriwayatkan 
dari Abu Ad-Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


Attl 01 ;Jd iiij :cji5 ;J'* ^ 




"Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jum ’at, 
sesungguhnya ia adalah hari yang disaksikan oleh para malaikat. 
Sehingga seseorang tidak bershalawat kepadaku kecuali shalat 
(doanya) akan ditunjukkan di hadapanku hingga ia selesai 
bershalawat." Abu Darda' berkata: Aku tanya, “Meskipun setelah 
mati?” Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi 
memakan jasad para nabi."^^ 


Makna hadits 

Telah dikemukakan sebelumnya hadits yang menunjukkan 
bahwasanya para nabi tetap hidup di dalam kubur mereka dengan 
hadits yang menegaskan bahwa Allah SWT mengembalikan ruh 
kepada beliau ketika ada yang memberi salam pada beliau dan ketika 
ada yang bershalawat hingga beliau bisa membalasnya. 


^ Mustadrak Al Hakim (11/421). dari hadits Abu Mas’ud A1 Anshari RA dengan 
sanad yang dinyatakannya shahih namun dinilai dha'if oleh Adz-Dzahabi. 
Sementara Ibnu Majah (1637) meriwayatkannya dari Abu Ad-Darda’ secara 
maqthu'. Lihat Zawaa'id Al Bushairi (1/545). Hadits ini memiliki sejumlah hadits 
pendukung {syawaahid) yang shahih, di antaranya hadits nomor 43 sebelumnya. 

™ Sunan Ibnu Majah (1637). 


I 101 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




45. “Setiap doa tertahan sampai dibacakanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad' (HR. Ath-Thabrani).’’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Ausath dari Ali RA. Al Mundziri mengatakan bahwa hadits ini 
mauquf (hadits yang periwayatannya hanya sampai pada level 
sahabat) dan para perawinya tsiqah. Sebagian kalangan, lanjut Al 
Mundziri, menilai hadits ini marfu (hadits yang rentetan 
periwayatannya berakhir pada Nabi SAW), namun yang lebih tepat 
adalah mauquf. Hal ini lebih dipertegas oleh Al Haitsami yang 
mengatakan bahwa para perawi hadits ini tsiqah. 


Hadits dari sumber yang sama (Ali RA) diriwayatkan oleh Al 
Baihaqi dalam Syu'ab Al limaan. Sementara Ad-Dailami 
meriwayatkannya dalam Musnad Al Firdaus dari Anas RA, dengan 
redaksi: 


0 ‘'A ^ * 

Up 4»I ^ tP 


“Setiap doa tertahan sampai dibacakan shalawat pada Nabi 
SAW” Di dalam sanad riwayat Ad-Dailami ini terdapat nama perawi 
Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Daimui yang dinyatakan oleh Adz- 
Dzahabi dalam Adh-Dhu ’afaa' sebagai munkar al hadiits. At-Tirmidzi 
juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Qurrah Al Asadi dari Sa’id bin 
Al Musayyab dari Umar bin Al Khaththab RA secara mauquf, dengan 
redaksi: 


4ttt viJl^ (Jip ^ jmj Si ^ fripoji ot 


’’ Lihat Majma' Az-Zawaa'id (X/282). Hadits riwayat Umar RA dalam Sunan At- 
Tirmidzi (486) berstatus mauquuf sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah. 


102 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Sesungguhnya doa tertahan di antara langit dan bumi tanpa 
bisa naik sedikitpun sampai kau bershalawat pada Nabimu.” 

Status mauquf suatu hadits dalam kondisi seperti ini tetap 
dianggap marfu sebab tidak ada ruang yang tersisa untuk berijtihad. 
Hadits ini lebih diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Hasan, Ibnu Khuzaimah 
dan Ibnu Hibban —^keduanya menyatakannya sebagai hadits 
shahih—, dari Fudhalah bin 'Ubaid, ia berkata, Ketika Rasulullah 
SAW tengah duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang pria kemudian 
langsung shalat dan berdoa: “Ya Allah, ampunilah dan kasihilah 
hamba.” Rasulullah SAW berseru, ""Hai laki-laki, kamu terlalu 
tergesa-gesa. Jika kau shalat, lalu duduk, maka bacalah tahmid (puji- 
pujian) kepada Allah seperlunya, lalu bershalawatlah kepadaku, 
kemudian baru berdoalah." Setelah itu, datang laki-laki lain. la 
memuji Allah dan bershalawat pada Nabi SAW (tanpa 
melanjutkannya dengan doa). Nabi SAW pun berkata kepadanya, 
“Berdoalah, niscaya kau dikabulkan." 


1.8 Adab Dzikir 

Penulis menuturkan bahwa dzikir memiliki adab dan tatakrama 
yang sebaiknya dijaga, diantaranya: 

1. Tempat yang digunakan untuk berdzikir harus bersih dan sepi. 
sedangkan 

2. Menjaga kebersihan mulut dan bersiwak jika bau mulut 
mengalami perubahan. 

3. Menghadap kiblat. 

4. Merenimgkan dan memahami makna apa yang diucapkan. Jika 
tidak mengerti, maka ia sebaiknya mencari tahu hal tersebut. 

5. Berdzikir dengan bacaan dzikir yang telah ditetapkan oleh syara. 

6. Dzikir tidak dianggap kecuali jika si pedzikir melafalkaimya 
dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri. 

7. Dzikir yang paling afdhal adalah (membaca) A1 Qur'an kecuali 
jika dalam kondisi-kondisi yang telah disyariatkan lainnya. 


II 1»3 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



8. Membiasakan diri membaca dzikir-dzikir ma'tsuuraat (yang 
berasal dari Rasulullah SAW) tiap pagi dan sore hari serta dalam 
berbagai kondisi. Orang yang melakukan rutinitas demikianlah 
yang bisa disebut sebagai orang yang suka berdzikir baik pria 
maupun wanita. 

9. Jika seseorang memiliki wirid khusus kemudian lupa 
mengamalkannya, maka ia sebaiknya menggantinya (di waktu 
lain) jika memang memungkinkan, guna melatih diri agar 
terbiasa mengamalkannya secara konsisten 


Penjelasan: 

1. Tempat yang digunakan untuk berdzikir hams bersih dan sepi. 

Perlu dijelaskan bahwa saiah satu alasan penerapan adab ini 
dalam dzikir adalah karena dzikir dzikir mempakan ibadah kepada 
Allah SWT Dan menjaga kebersihan dan kesucian secara umum 
sangat dianjurkan, begitu juga perintah menjauhi najis. Misalnya 
firman Allah SWT, '"Dan pakaianmu bersihkanlah; dan perbuatan 
dosa tinggalkanlahy (Qs. A1 Muddatstsir [74]: 4-5) 

Tidak diragukan lagi bahwa duduk sembari membaca doa di 
tempat yang najis bertentangan dengan adab berdzikir, sebagaimana 
halnya shalat yang menuntut kebersihan tempat yang digunakan. Nabi 
SAW seperti yang disebutkan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim, 
serta kitab-kitab hadits mjukan lainnya mengatakan siksa kubur paling 
banyak dialami oleh orang yang tidak membersihkan diri dari kencing. 
Walhasil, menjaga kesucian diri dari najis secara umirni mempakan 
sesuatu yang dianjurkan, dan doa atau berdzikir masuk dalam prioritas 
utama dalam hal ini, meskipun tidak ada dalil khusus (spesifik) yang 
menyatakannya. 

Terkait dengan kondisi tempat dzikir hams jauh dari keramaian, 
bisa dijelaskan bahwa tempat yang sepi relatif lebih kondusif untuk 
mewujudkan kehadiran hati dalam dzikir. la juga relatif jauh dari riya, 
pamer dan lebih membantu proses perenungan makna doa atau dzikir 
yang dilantunkan. Di samping itu, tidak diragukan lagi bahwa kondisi 
ini lebih sempuma (optimal) daripada kondisi sebaliknya. 


104 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



2. Menjaga kebersihan mulut dan bersiwak jika bau mulut 
mengalami pembahan. 

Perlu dijelaskan bahwa salah satu alasan penerapan adab dalam 
dzikir adalah karena dzikir merupakan ibadah lisan. Sehingga 
kebersihan mulut pada waktu tersebut merupakan sebuah adab 
(kesantunan) yang baik. Karena itu, Nabi SAW sangat menganjurkan 
bersiwak atau menggosok gigi sebelum shalat dalam hadits yang 
diriwayatkan secara mutawatir. Alasannya adalah demi menjaga 
kebersihan tempat yang menjadi media dzikir dalam shalat. Dalam 
sebuah hadits shahih disebutkan bahwa ketika seorang sahabat 
mengucapkan salam pada Nabi SAW, beliau tidak langsung 
menjawab salamnya, melainkan segera bertayammum dengan debu 
dinding, bam kemudian menjawab salamnya.’^ Jika memang hal ini 
beliau lakukan hanya untuk menjawab salam (sebagai bagian dari 
dzikir karena di dalamnya terkandung nama Allah), maka proses 
membersihkan diri untuk berdzikir kepada Allah SWT tentu lebih 
utama dan lebih dihmtut. 

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Ibnu Abbas RA, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, 

JIp /if hit*/ 

“Ahu tidak suka berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan 
suci." Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. 


3. Menghadap kiblat. 

Salah satu alasan adab ini sangat dianjurkan dalam dzikir adalah 
karena kiblat mempakan arah posisi shalat yang disyariatkan Allah 
SWT, dan ia mempakan arah yang dituju ketika menghadap Allah 
SWT. Karena alasan demikian, muncullah larangan untuk meludah ke 
arah kiblat, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadits shahih. 
Masalah menghadap kiblat insya Allah akan dibahas lebih detail lagi 
dalam bab selanjutnya, setelah bab ini. 


^ Shahih Al Bukhari (337), dan Shahih Muslim (369) dan Ibnu Abbas RA. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


105 



4. Merenungkan makna apa yang diucapkan. Jika tidak mengerti, 

maka ia sebaiknya mencari tabu hal tersebut. 

Tidak diragukan lagi bahwa perenungan makna bacaan dzikir 
akan lebih menyempumakan dzikir, karena dengan begitu si pedzikir 
berada pada posisi mukhaatib (subyek atau pembicara) dan munaajii 
(pelantun doa). Namun, meskipun pahala hal ini lebih sempuma, ia 
tetap tidak menafikan ketetapan janji mengenai pahala dzikir bagi 
orang yang melakukannya (secara biasa, tanpa merenungkan 
maknanya). Sebab janji pemberian pahala dzikir bersifat umum, dan 
tidak dibatasi dengan keharusan melakukan perenungan makna bacaan 
dzikir. 


5. Berdzikir dengan bacaan dzikir yang telah ditetapkan oleh Syara. 

Pertimbangan aspek pelafalan dalam berdzikir dijelaskan dalam 
sejumlah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan secara lugas 
bahwa barangsiapa yang mengucapkan begini, maka ia berhak 
memperoleh pahala sekian. Sehingga pahala tersebut pun tidak 
diperoleh kecuali jika memenuhi kriteria pengucapan, dan hal itu tidak 
teijadi kecuali dengan pelafalan secara verbal. 


6. Dzikir tidak dianggap kecuali jika si pedzikir melafalkannya 
dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri. 

Terkait dengan persyaratan dzikir yang diucapkan hams 
terdengar oleh diri si pedzikir, sepanjang penelusuran pensyarah, tidak 
ada dalil satupun yang menjelaskan hal tersebut, sebab kriteria 
pengucapan sudah terpenuhi dengan sekedar pelafalan secara verbal, 
yakni dengan menggerakkan bibir, meskipun tidak didengar oleh si 
pedzikir sendiri. 

Jadi, syarat bacaan dzikir hams terdengar oleh diri si pedzikir ini 
perlu ditinjau ulang jika memjuk pada hadits yang disebutkan dalam 
Shahih Al Bukhari dan Muslim seperti yang dikemukakan pada awal- 
awal kitab ini: 




106 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'’’"Jika Dia berdzikir menyebut-Ku dalam hatinya, maka Aku akan 
berdzikir menyebutnya dalam hati-Ku.” 

Sebab, dzikir hati (dzikr qalbi) saja sudah cukup memberikan 
imbalan pahala, apalagi dengan dzikir lisan yang telah memenuhi 
kriteria pengucapan secara verbal. Sudah barang tentu dzikir lisan 
lebih berpahala. 

Walhasil, pensyaratan pelafalan dzikir dengan suara keras 
hingga terdengar oleh diri sediri tidak beralasan dengan 
mempertimbangkan aspek pahala maupun aspek kesempumaannya, 
bahkan terkadang perenungan lafal dzikir yang tak terdengar oleh diri 
si pedzikir justru lebih sempuma. 

7. Dzikir yang paling afdhal adalah (membaca) A1 Qur'an kecuali 

jika ada bacaan dzikir lain yang disyariatkan. 

Ukuran pahala dzikir telah digariskan oleh Allah SWT. Dalam 
hal ini Rasulullah SAW telah memberikan keterangan lugas mengenai 
pahala yang bakal diperoleh oleh pelaku dzikir. Begitu pula dalam hal 
membaca A1 Qur'an secara umum, ataupun dalam membaca surat- 
surat tertentu serta ayat-ayat khusus, sebagaimana yang telah 
diketahui. 

Status keistimewaan satu dzikir atas dzikir yang lain bisa dilihat 
dari nilai pahala yang diperoleh. Semakin besar nilai pahalanya, maka 
semakin baik nilai dzikir tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa A1 
Qur'an merupakan dzikir yang paling istimewa, dan ia merupakan 
perkataan yang paling mulia secara mutlak. Apalah nilai perkataan 
manusia jika dibandingkan dengan perkataan Tuhan Pencipta 
kekuatan dan takdir yang memiliki nama-nama yang Maha Suci dan 
tingkat yang Maha Tinggi, serta tiada tuhan yang patut disembah 
selain Dia. 

Terkait dengan pemyataan penulis: “kecuali dalam kondisi- 
kondisi yang disyariatkan lainnya”, perlu pensyarah klarifikasi bahwa 
hal itu berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu dimana ada larangan 
khusus dari Nabi SAW (bersifat kondisional) perihal membaca A1 
Qur'an. Misalnya, sewaktu ruku’ dan sujud, sebagaimana yang 


1 107 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih, bahwasanya Nabi SAW 
bersabda. 




‘‘‘‘Sesungguhnya aku dilarang membaca Al Qur'an saat ruku’ 

» 73 

dan sujud." 


Begitu juga halnya dengan bacaan-bacaan dzikir pada waktu- 
waktu tertentu dan setelah shalat yang telah diinformasikan oleh Nabi 
SAW dalam berbagai hadits shahih. Dalam kondisi ini, kita 
seyogianya menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan dzikir yang telah 
diatur dan dicontohkan oleh Nabi SAW, sebab petunjuk dan arahan 
beliau mengenai hal ini menunjukkan bahwa bacaan dzikir tersebut 
lebih afdhal daripada bacaan dzikir yang lain. 


8. Membiasakan diri membaca dzikir ma'tsuuraat (yang berasal 
dari Rasulullah SAW) tiap pagi dan sore hari serta dalam 
berbagai kondisi. Orang yang melakukan rutinitas seperti itu 
disebut sebagai ahli dzikir baik dari kalangan pria maupun 
wanita. 

Tidak diragukan lagi bahwa label sebagai “kelompok pria dan 
wanita yang banyak berdzikir” lebih tepat dan lebih sempuma 
disematkan pada orang yang senantiasa mengamalkan dzikir tersebut, 
dibanding pada orang yang banyak berdzikir namim tidak konsisten. 

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa A'isyah RA 
berkata, bahwasanya Nabi SAW banyak berdzikir kepada Allah dalam 
setiap waktu.^'* Diriwayatkan pula bahwasanya Nabi SAW bersabda, 

.iij it JUj aip JUp^i 

Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah (amal) 
yang dikerjakan secara kontinu (terus-menerus).” 


Shahih Muslim (497), dari Ibnu Abbas. 
Shahih Muslim (373). 


108 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



9. Jika seseorang memiliki wind khusus kemudian lupa 
mengamalkaimya, maka ia sebaiknya menggantinya (di waktu 
lain) jika memang memungkinkan, guna melatih diri agar 
terbiasa mengamalkannya secara konsisten. 

Begitulah seharusnya yang dilakukan agar ia layak menyandang 
label sebagai hamba yang selalu berdzikir. Seperti itulah yang 
dicontohkan oleh para sahabat. Jika mereka lupa membaca dzikir- 
dzikir khusus yang biasa mereka wiridkan pada waktu-waktu tertentu, 
maka mereka selalu menggantinya di waktu yang lain. 

Dalam sebuah hadits shahih dari Umar bin A1 Khaththab RA, ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

.^1 > Uilr 

'"'Barangsiapa yang tertidur di malam hari hingga terlewat 
membaca hizibnya atau sesuatu darinya, kemudian ia membacanya 
pada waktu antara shalat Fajar (Subuh) dan shalat Zhuhur, maka 
Allah menetapkan (pahala) baginya sebagaimana (pahala) ketika ia 
membacanya di malam hari.'' 


a 




1.9 Adab Doa 

Doa sangat dianjurkan bagi setiap orang yang hendak melakukan 
aktivitas dan doa memiliki adab atau etika tertentu, diantaranya: 

1. Menghindari makanan, minuman, dan pakaian yang diperoleh 
secara haram. 

2. Ikhlas kepada Allah SWT. 

3. Melakukan amal saleh 

4. Berwudhu. 

5. Menghadap kiblat. 

6. Shalat. 

7. Berlutut. 

8. Memuji Allah SWT. 


I 109 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


9. Bershalawat kepada Nabi SAW di awal dan akhir doa. 

10. Merentangkan tangan dan mengangkatnya setinggi kedua bahu, 
sembari membukanya. 

11. Dilakukan dengan penuh kesopanan, kehusyukan, ketenangan, 
dan kerendahan hati. 

12. Memohon kepada Allah SWT dengan memanfaatkan media 
Asma'ul husna dan doa-doa ma'tsnrat. 

13. Bertawassul kepada Allah SWT melalui nabi-nabi dan orang- 
orang shalih. 

14. Bersuara lirih 

15. Mengakui dosa. 

16. Mendoakan diri sendiri terlebih dahulu. 

17. Tidak mengkhususkan doa untuk diri sendiri jika menjadi 
pemimpin doa. 

18. Memohon dengan sungguh-sungguh, serins, dan gigih. 

19. Menghadirkan hati dan membaguskan permohonannya. 

20. Mengulang-ulangi doa dan merengek-rengek di dalam doa. 

21. Tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa, pemutusan 
silaturahim, sesuatu yang telah final, sesuatu yang mustahil, 
serta untuk kesusahan. 

22. Memohon seluruh hajat kebutuhannya. 

23. Mengucapkan amin, baik pemimpin doa maupun pendengamya. 

24. Mengusap wajah dengan kedua tangannya seusai berdoa. 

25. Tidak terburu-buru atau berucap dengan nada putus asa: Hamba 
telah berdoa dan berdoa namim tak kunjung dikabulkan. 


Penjelasan: 

Perlu diketahui bahwa dalam kitab Al Hishn Al Hashiin ini, 
penulis menyebutkan adab doa sesuai dengan yang terpapar di sini, 
sembari memberikan kode penanda bagi perawi-perawi yang 
meriwayatkannya. Namxm kami tidak merasa cukup dengan hal 
tersebut dan melakukan penelusuran terhadap dalil-dalilnya 


110 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sebagaimana yang bisa Anda lihat di sini. Jarang sekali kami 
mengisyaratkan kode-kode penanda takhrij yang diberikan penulis, 
sebab setelah kami lakukan penelusuran lebih jauh, temyata kode 
penanda takhrij tersebut tidak valid. Barangkali hal itu disebabkan 
oleh banyaknya tangan pentranskip awal kitab ini. 


1. Menghindari makanan, minuman, dan pakaian yang haram. 

Salah satu alasan yang bisa kami kemukakan terkait dengan adab 
ini adalah karena doa tidak akan dikabulkan selama seseorang masih 
berlumuran maksiat, kecuali jika Allah SWT berkenan memberikan 
karunia pada hamba-Nya, dan Dialah pemilik karunia yang besar. 

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, 
"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang 
yang bertakwa.” (Qs. A1 Maa'idah [5]: 27) Juga sabda Rasulullah 
SAW dalam hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Muslim 
dan lainnya. Dalam hadits itu, Nabi SAW bercerita bahwa suatu ketika 
seorang pria yang sedang melakukan peijalanan jauh dengan rambut 
acak-acakan dan badan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke 
langit, (sembari memohon): Ya, Tuhan! Ya, Tuhan! Namun apa yang 
dimakannya haram, yang dipakainya haram, dan diberi makan 
(dibesarkan) dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana doanya 
dikabulkan?”’^ Di sini Rasulullah SAW menyebut musafir secara 

khusus, karena memang ada wacana bahwa doa seorang musafir pasti 
dikabulkan. Jika pakaian yang haram saja bisa menghalangi 
keterkabulan doa, maka hal-hal haram lainnya pun tentu lebih 
menghalangi. 

2. Ikhlas kepada Allah SWT. 

Bisa pensyarah katakan, bahwa adab ini merupakan adab utama 
sebagai prasyarat terkabulnya doa, sebab ikhlas merupakan poros 
utama terkabulnya sebuah doa. Allah SWT berfirman, '’"Maka 
sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya." (Qs. 
Ghaafir [40]: 14) Barangsiapa yang berdoa kepada Tuhannya tanpa 


’’ Shahih Muslim (1015). 


I 111 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



keikhlasan, maka doanya layak tidak dikabulkan, kecuali jika Allah 
SWT berkenan memberikan karunia kepadanya, dan Dialah pemilik 
kamnia yang besar. Dan A1 Hakim dalam Al Mustadrak telah 
meriwayatkan hadits yang berkaitan dengan masalah ini. 

3. Melakukan amal shalih 

Melakukan amal saleh sebelum berdoa bisa menjadi sarana 
sebuah doa dikabulkan. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh hadits 
mengenai perintah Rasulullah SAW untuk bershalawat kepadanya. 
Juga, didukung oleh hadits mengenai cerita Nabi SAW ihwal tiga pria 
yang teijebak di dalam goa dan mulut goa tersebut tertutup oleh batu 
besar secara tiba-tiba, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahiih 
Al Bukhari-Muslim’*, dan lainnya. Menurut cerita Nabi SAW dalam 

hadits tersebut, masing-masing pria bertawassul dengan amal terbaik 
yang pemah mereka lakukan karena Allah SWT, sehingga Allah SWT 
pun berkenan mengabulkan doa mereka dan terangkatlah batu besar 
yang menutupi pintu goa mereka. Cerita yang keluar dari mulut Nabi 
SAW ini merupakan sunnah (tradisi baik yang mesti diteladani) bagi 
umat beliau. 


4. Berwudhu 


Alasan yang mendasari amalan ini dianjurkan adalah hadits yang 
telah kami paparkan pada bab sebelumnya, bahwasanya beliau 
bersabda, 

cJb 


/ 


“Aku tidak suka berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan 
suci.” Dan doa termasuk bagian dari dzikir. 

Berwudhu sebelum doa ditunjukkan oleh hadits yang 
diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir dari hadits 
Abu Ad-Darda', ia berkata: Aku pemah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda. 


Shahih Al Bukhari (5974), dan Shahih Muslim (2743), dari hadits Ibnu Umar 
RA. 

U2 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


ji aJUjuu 4ib;cu^ AJjP^ cJo ^\ 4jj IPOJ j ftJ Os.j^j U>^ 


•«y-> 


“Barangsiapa yang bermidhu, lalu membaguskan wudhunya, 
kemudian shalat dua rakaat, lantas berdoa kepada Tuhannya, maka 
doanya pasti terkabulkan, cepat atau lambat." 

Hadits yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Abu Musa 
A1 Asy’ari RA, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW meminta 
air, lalu beliau berwudhu, kemudian mengangkat kedua tangan beliau 
dan berdoa, 

.4ttl Jl^ jifi\ »4i3l 


‘Ta Allah, ampunilah Ubaid bin ‘Amir". 


Hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim, 
dengan redaksi cerita yang cukup panjang. 


Hal itu didukung juga oleh hadits yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan Al Hakim dalam Al Mustadrak, dari Nabi SAW, 
bahwasanya beliau bersabda, 


^ ‘J fST ^ aJ-i Ji ■; > ii Ji as-tt- ii cJB- 

.jJL-j ^ yI Jit ilit > Ui JUj k 


“Barangsiapa yang memiliki hajat kepada Allah SWT atau pada 
seseorang dari anak turun Adam (manusia), maka hendaklah ia 
berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian shalat dua 
rakaat, lalu hendaklah ia bertahmid memuji Allah sebagaimana 
mestinya dan hendaklah dia bershalawat pada Nabi SA W” 


5. Menghadap kiblat 

Menghadap kiblat adalah penghulu majelis. Alasannya, kiblat 
adalah arah di mana para penyembah Allah menghadap, juga orang- 
orang yang berdoa kepada-Nya serta orang-orang yang mendekatkan 
diri kepada-Nya. 

Secara umum, ada sejumlah riwayat yang menganjurkan 
menghadap kiblat ketika berdoa, misalnya hadits yang diriwayatkan 


II 113 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




oleh Ath-Thabrani dengan sanad hasan dari Abu Hurairab RA, ia 
berkata: Rasulullab SAW bersabda. 




“Sesungguhnya segala sesuatu memiliki penghulu, dan penghulu 
majelis adalah menghadap kiblat." 

Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkannya dalam Al 
Mu jam Al Ausath dari Ibnu Abbas RA. 

Hadits lainnya diriwayatkan oleb Al Bukbari, babwasanya Nabi 
SAW mengbadap kiblat ketika bendak berdoa memobon bujan.^’ 


Nabi SAW memang selalu mengbadap kiblat sewaktu berdoa 
dalam berbagai kesempatan, di antaranya sewaktu perang Badar, 
sebagaimana yang diriwayatkan oleb Muslim dan lainnya. 


6. Sbalat 

Dalil atas bal tersebut adalah hadits yang barn saja kami 
paparkan di atas: 

“Dan hendaklah ia shalat dua rakaat” serta hadits-hadits 
lainnya. 


7. Berlutut 

Perlu pensyarah jelaskan bahwa tidak ada satu dalil mengenai 
posisi ini yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum (hujrjah). Dan 
hadits yang menunjukkan bal tersebut di antaranya hadits riwayat Abu 
‘Awanah. 


8. Memuji Allah SWT 

Hal ini dijelaskan dalam hadits yang barusan kami sebutkan: 

'J ^ -Sn > 


^ Shahih Al Bukhari (1028) dari hadits Abu Zaid Al Anshari RA 


114 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Z,a/M hendaklah ia bertahmid memuji Allah sebagaimana 
mestinya dan hendaklah dia bershalawat pada Nabi SA W”. 


9. Bershalawat pada Nabi SAW di awal dan akhir doa 

Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang telah kami sebutkan di 
muka dengan redaksi: 

.•Um J\ JUm J 5 

* ' * * 

“Setiap doa tertahan sampai dibacakanlah shalawat atas 

Muhammad dan keluarga Muhammad'^^ 


Juga, hadits yang kami sebutkan barusan (masih dalam bahasan 
ini): bershalawatlah kepadaku", dan “dan hendaklah dia 

bershalawat pada Nabi SA W”. 


10. Merentangkan tangan dan mengangkatnya setinggi kedua bahu 
sembari membukanya 


Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang menceritakan bahwa Nabi 
SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangan, yang jumlahnya kira- 
kira 30 hadits dalam beragam doa, antara lain: 


a. 


b. 


Hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi (yang menilainya hasan), 
Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban, dan A1 
Hakim dalam Al Mustadrak —disertai komentar bahwa hadits 
ini shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim— dari Salman 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


1 oi lit ^ aiiii ji 


“Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Pemurah. Jika 
seseorang menengadahkan tangan kepada-Nya, maka Dia malu 
untuk mengembalikannya dengan tangan kosong.” 


Hadits riwayat Al Hakim dengan sanad yang menumtnya 
shahih, dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dia 
malu pada hamba-Nya jika dia menengadahkan tangannya 


* Lihat hadits nomor 45 pada bab satu. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


115 



c. 


kepada-Nya kemudian Dia tidak meletakkan (memberikan) 
karunia kebaikan apa-apa di tangannya." 

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Malik bin Yasar RA, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


r/ci '^3 in jUit lii 


kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah 
kepada-Nya dengan bagian dalam telapak tangan kalian, dan 
jangan memohon kepada-Nya dengan bagian luarnya.” 


11. Berdoa dengan penuh kesopanan, kehusyukan, ketenangan, dan 
kerendahan hati. 


Menurut hemat kami, sikap seperti ini sangat pantas ditunjukkan 
ketika berdoa, sebab obyek yang dimintai adalah Tuhan semesta alam, 
pencipta seluruh makhluk dan pemberi rezeki. Di samping sikap 
seperti itu menjamin doa yang dipanjatkan terkabul, juga karena sikap 
khusyu’ dan merendahkan hati di hadapan Allah dapat menimbulkan 
rasa kasihan sehingga la berkenan mengabulkan doanya. 

Banyak sekali nash yang secara umum menganjurkan sikap doa 
seperti ini. Di antaranya, firman Allah SWT: “Berdoalah kepada 
Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut." (Qs. A1 
A'raaf [7]: 55) Sementara itu, hadits yang menjelaskan tentang sikap 
santun dalam berdoa diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, 
kemudian hadits yang menjelaskan sikap khusyuk diriwayatkan oleh 
Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mushannaf sedangkan hadits yang 
menjelaskan sikap rendah hati dalam berdoa diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi. 


Hadits yang diriwayatkan Muslim berasal dari Ali RA dengan 
redaksi: 


df 


“Aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan aku 
mengakui segala dosaku.”^^ 


” Shahih Muslim (771). 

116 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah 
adalah riwayat Muslim bin Yasar, ia berkata, 


.ij ii\ 'iiyJ CJk dUi ls'4 jis 


“Jika kamu berada di hadapan seorang raja untuk suatu 
keperluan yang kau minta, maka ia pasti akan senang jika engkau 
bersikap khusyu ’ (merendah) kepadanya.” 

Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadits tentang sikap 
merendahkan hati bisa dijumpai pada hadits-hadits mengenai istisqa' 
(permohonan hujan) dalam kitabnya. 


12. Memohon kepada Allah SWT dengan memanfaatkan media 
asma 'ul husna dan doa-doa ma 'tsurat 


Berdoa dengan menggunakan media asma 'ul husna (nama-nama 
Allah yang baik) ditegaskan dalam firman Allah SWT, “Hanya milik 
Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut asmaa-ul husna itu." (Qs. A1 A'raaf [7]: 180) Sementara 
hadits yang menjelaskan hal ini bisa dilihat misalnya hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi (dengan status hasan), Ibnu 
Majah, Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban, dan A1 Hakim 
(dengan komentar bahwa hadits tersebut shahih menurut syarat A1 
Bukhari dan Muslim), dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, 
bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang pria berdoa: 


1^3 p ^jS\ j:^\ cJi fil ill At cJt ibl Jl 'dkJ J\ j^JUt 

tit} ^ Jji tij j^jJt i«t cJt:,. oil :JUi 1) ^ 

.L»lsr' 


“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan kesaksian bahwa 
sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau Yang Maha Tunggal dan menjadi tempat 
bersandar, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada 
seorangpun yang menyamai-Nya.” Beliau pun bersabda, ""Kamu telah 
meminta kepada Allah dengan nama yang mana jika digunakan untuk 
meminta, niscaya Dia akan memberi dan jika digunakan untuk 
berdoa, niscaya Dia akan mengabulkan.” 


I 117 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Hadits dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh At- 
Tirmidzi dengan status yang dinyatakannya hasan, dari Mu’adz bin 
Jabal RA, ia berkata, Nabi SAW mendengar seorang pria berkata 
(dalam doanya): 




Wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.” Beliau 
pun bersabda, “Doamupasti terkabul, mintalah!” 

Dan masih banyak hadits yang berkaitan dengan hal ini dimana 
akan kami kemukakan selanjutnya. 


13. Berdoa kepada Allah SWT bertawassul (menggunakan media) 
nabi-nabi dan orang-orang saleh 


Terkait dengan menggunakan media para nabi dalam berdoa, At- 
Tirmidzi meriwayatkan hadits yang menurut penilaiannya shahih 
gharib, bersama-sama dengan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu 
Khuzaimah dalam Shahih-nyz, dan A1 Hakim dengan pemyataannya 
bahwa hadits tersebut shahih menurut syarat A1 Bukhari dan Muslim 
(penilaian ini kemudian disetujui oleh Adz-Dzahabi). Mereka sama- 
sama meriwayatkannya dari hadits Utsman bin Hanif RA, bahwasanya 
ada seorang pria tunanetra datang menemui Nabi SAW lalu berkata. 


ji : Jvii : Jv5 Jt’ ^ O' *ii' 

y iiTU Ji :j'5 

^ X X ^ " 


“Wahai Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar berkenan 
menyembuhkan penglihatanku.” Beliau bertanya, "Haruskah aku 
mendoakanmu?” la menjawab, “Wahai Rasulullah, sungguh aku amat 
menderita dengan hi langn ya penglihatanku.” Beliau pim bersabda, 
“Pergi dan ambil wudhu, kemudian shalat dua rakaat, lalu berdiri 
dan ucapkanlah: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dan mengajukan 


118 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


permohonon kepada-Mu dengan lantaran Muhammad Nabi 
rahmat. 


Redaksi lengkap hadits ini akan dipaparkan utuh di dalam kitab 
ini, tepatnya dalam pembahasan mengenai shalat hajat. 

Adapun bertawassul dengan mediasi orang-orang saleh, di 
antaranya bisa kita lihat dalam hadits yang diriwayatkan dalam 
Shahiih Al Bukhari bahwasanya para sahabat pemah memohon hujan 
dengan mediasi Al Abbas RA, paman Rasulullah SAW. Ketika itu 
Umar RA berdoa; 




Ya Allah, kami bertawassul kepada-Mu dengan lantaran paman 
nabi kami.”*' 


14. Bersuara lirih. 


Adab doa ini didasarkan pada hadits. 


“Lembutlah pada diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa 
pada Dzat yang tuli maupun ghaib. ” Hadits ini diriwayatkan dalam 
Shahih Al Bukhari dan Muslim, serta kitab hadits lainnya, dari Abu 
Musa Al Asy’ari RA. 


15. Mengakui dosa. 


Hal ini merujuk pada hadits Ali RA yang diriwayatkan oleh 
Muslim. Dalam hadits tersebut, Ali RA mengungkapkan pengakuan 
dosanya. 




“Aku telah menzalimi diriku dan aku mengaku berdosa, maka 
ampunilah segenap dosa-dosaku.” 


Sunan At-Tirmidzi (3578), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah karya karya An-Nasa'i 
(663, 664, 665), Sunan Ibnu Majah (1385), dan MustadrakAl Hakim (1/313, 519). 
Shahih Al Bukhari (1010) dari Anas RA. 


I 119 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



16. Mendoakan diri sendiri terlebih dahulu 

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits-hadits yang 
menjelaskan bahwa Nabi SAW biasanya mulai dari dirinya sendiri 
ketika berdoa. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dengan status yang menurutnya shahih gharib dari Ibnu Umar RA, ia 
berkata, 

^ '/'i bi 

“Jika Rasulullah SA W menyebut seseorang, lain mendoakannya, 

9982 

maka beliau selalu memulai dari diri beliau sendiri.” 


17. 


Tidak mengkhususkan doa untuk diri sendiri jika menjadi 
pemimpin doa 


Hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi: 

oii Jii (1)^ fttpilu iLJi^ j f ji ^ 


'^Hendaklah seseorang tidak menjadi imam (shalat atau doa) 
suatu kaum (sekelompok orang), kemudian ia mengkhususkan doa 
hanya untuk dirinya sendiri tanpa mereka. Jika memang ia 
melakukannya, maka ia telah mengkhianati mereka.” Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan status yang menurut 
penilaiannya hasan, juga oleh imam hadits lainnya.*^ 


18. Memohon dengan sungguh-sungguh, serius, dan gigih. 


Dalil yang menjelaskan adab ini adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh A1 Bukhari dan laiimya dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


01 CUA OJ -Syi ^ *i! 

.4) Sij u Jjtij iji ^ 


Sunan At-Tirmidzi (3385). 

“ Sunan At-Tirmidzi (35T) dari Tsauban RA dan Sunan Abu Daud (91) dari Abu 
Hurairah RA. 


120 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



''Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka janganlah ia 
berkata: Ya Allah, ampunilah hamba jika Engkau berkenan, kasihilah 
hamba jika Engkau berkenan, dan berilah hamba rezeki jika Engkau 
berkenan. Dan hendaklah dia bersungguh-sungguh meminta-Nya, 
sesungguhnya Dia melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada 
yang kuasa memaksa-Nya.”^ 


Dalam riwayat Muslim diredaksikan; 

.elLpi Si 


“Akan tetapi, hendaklah dia bersungguh-sungguh dan 
membesarkan hasrat(nya), sesungguhnya 'semakin banyak Allah 
SWT diminta, la pasti mengabulkan." 


19. Menghadirkan hati dan berharap yang baik. 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dari Abdullah 
bin Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 

. Jiv^ ^ Si 


“//a/i adalah wadah, dan ada hati yang lebih besar daya 
tampungannya dibanding yang lain. Jika kalian memohon kepada 
Allah, maka memohonlah kepada-Nya dengan keyakinan terkabulkan. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba 

oc 

yang keluar dari hati yang lalaV 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim 
dari Abu Hurairah RA. A1 Hakim menyatakan bahwa sanad hadits ini 
mustaqiim al isnad. Dalam rangkain sanad hadits versi A1 Hakim, 
Shalih Al Murri meriwayatkannya sendirian. la adalah salah seorang 
ahli zuhud Bashrah yang menurut Al Mundziri, tidak diragukan lagi 
kezuhudannya. Namun Abu Daud dan An-Nasa'i menilainya sebagai 
perawi matruuk al hadits. 


Shahih Al Bukhari (6338), dan Shahiih Muslim (2679). 

** Musnad Ahmad (2/177), Sunan At-Tirmidzi (3479), Mustadrak Al Hakim 
(1/493). Hadits riwayat Ahmad ini dinyatakan hasan oleh Al Haitsami dalam 
Majma' Az-Zawaa'id (X/148). 


I 121 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




20. Mengulang-ulangi doa dan merengek-rengek di dalam doa. 

Hal ini ditetapkan dalam sebuah hadits yang menyatakan 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka 
merengek-rengek dalam berdoa.** 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al Kamil dan 
A1 Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan, dari A'isyah RA. 

Muslim juga meriwayatkan di dalam kitab Shahih-nya (dari Ibnu 
Mas’ud RA) bahwasanya 

a// \l\ blS" 

“Jika Rasulullah SAW berdoa, maka beliau mengulangi- 
ulanginya tiga kali.”*^ 


21. Tidak berdoa untuk sesuatu yang mengandung dosa, pemutusan 
silaturahim keputusan yang telahfinal, sesuatu yang mustahil, 
dan untuk kesusahan. 


Larangan ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Muslim dan imam hadits lainnya dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


ji (»iu jju oIaI] 


“(Doa) seorang hamba akan dikabulkan selama dia tidak 
berdoa untuk sesuatu yang mengandung dosa atau pemutusan 
silaturrahim.' 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, 
Abu Ya’la dengan sanad yang menurut penilaian Al Mundziri jayyid, 
dari Abu Sa’id Al Khudri RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda. 


** Shahih Muslim (1794). 
Shahih Muslim {2135). 


122 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



C>| ^ ellapt *i'j C* 

y ^ y ]f * y y y y ^ y ^ y y 

fi-j-8 <UP uf UJj tO<u lij^Ji Ot UJj (4 jjP^ 4 I Ji;uu Oi 


‘‘‘'Tidak berdoa seorang muslim dengan doa yang tidak 
mengandung unsur doa di dalamnya maupun pemutusan hubungan 
silaturahim kecual Allah akan memberinya salah satu di antara tiga 
hal: Menyegerakan (pengabulan) doanya, atau menyimpannya 
sebagai tabungannya di akhirat, atau menjauhkannya dari 
marabahaya (hal buruk) yang sebanding dengannya” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh A1 Hakim dengan sanad yang menurut penilaiannya 
shahih. 


Jika seseorang berdoa meminta sesuatu yang sudah final 
(ditentukan), maka doanya jelas tidak bermanfaat. Diriwayatkan oleh 
Muslim dan An-Nasa'i dari Ummu Habibah RA (istri Rasulullah 
SAW) ketika terdengar oleh Nabi SAW, ia mendoakan beliau, 
ayahnya (Abu Sufyan), dan saudara laki-lakinya (Mu’awiyah) agar 
diberikan panjang umur bersama mereka. Mendengamya berdoa 
seperti itu, Nabi SAW bersabda, 

Iti 4)ki Jituij ^ 

“Allah tidak akan menyegerakan sesuatu yang telah ditentukan 
ajal waktunya.”^^ 


22. Meminta sesuatu yang mustahil 

Doa yang mustahil direaliasasikan merupakan tindakan yang 
melampaui batas dalam berdoa. Dan tindakan seperti itu telah dilarang 
dalam A1 Qur'an. Allah SWT berfirman, “Berdoalah kepada 
Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas.” (Qs. A1 A'raaf [7]: 55) 


** Shahih Muslim (2663) dengan redaksi: “Z)/a tidak akan menyegerakan sesuatu 
sebelum masuk wakturtya." 


I 123 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Ketika berbicara tentang ayat “Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas" A1 Bukhari 
meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas RA menafsirkaiuiya dengan sikap 
melampaui batas dalam doa dan lainnya. 


Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu 
Hibban dalam kitab Shahih-nyz, dari Abdurrahman bin Mughaffal 
RA, bahwasanya ia pemah mendengar anaknya berdoa: “Ya Allah, 
aku memohon istana putih di sebelah kanan surga jika aku nanti 
masuk surga.” Mendengar itu, la pim langsung berseru, “Anakku, 
mintalah surga pada Allah dan mohon perlindungan dari neraka. 
Karena aku pemah mendengar Rasulullah SAW bersabda. 




Z\ 


"'Kelak akan muncul di tengah-tengah umatku sekelompok orang 
yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa." 


Selain itu, kita tidak boleh membatasi lingkup doa yang sifatnya 
luas, karena ketika Rasulullah SAW mendengar seorang pria badui 
berdoa: 




“Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad, dan jangan Kau 
kasihi seorangpun bersama (selain) kami.” Beliau pun menegumya, 
“Kau telah membatasi sesuatu yang luas."'^ Hadits ini diriwayatkan 
dalam kitab Shahiih Al Bukhari dari Abu Hurairah RA. 


23. Memohon seluruh haj at kebutuhan 


Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda. 






Sunan Abu Daud (1480), Sunan Ibnu Majah (2864), dan Shahiih Ibnu Hibban 
(6764). 

Shahih Al Bukhari (6010) dari Abu Hurairah RA. 


124 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



“Hendaklah salah seorang kalian memohon segala 
kebutuhannya pada Tuhannya hingga tali sepatu sekalipun jika ia 
terputus."^^ Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. 


24. Mengucapkan amin, baik pemimpin doa maupun pendengamya 

Amin berarti permohonan agar doa yang dipanjat dikabulkan 
Allah SWT. la juga merupakan penegasan dan pengulangan atas doa 
yang dipanjatkan. Hal ini diperkuat dengan sebuah riwayat dalam 
kitab Shahih Al Bukhari. Begitu pula Abu Daud meriwayatkan hadits 
dari Nabi SAW, bahwasanya ketika beliau mendengar seorang pria 
berdoa, lalu beliau pun bersabda, 

• T ' ' ' 

O' 

"la wajib menutupnya dengan amin. ” 

Al Hakim juga meriwayatkan hadits dengan status sanad yang 
menurut penilaiannya shahih dari Ummu Salamah RA, bahwasanya 
Nabi SAW selalu membaca amin dalam doa beliau.” 


Diriwayatkan lagi oleh Al Hakim dengan status sanad yang 
menurut penilaiannya shahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 


.^1 


*!il! Com lluaM iplli ^ 


"Tidak berkumpul sekelompok orang, lalu mereka saling 
mendoakan (mengamini) kecuali Allah akan mengabulkan (doa) 
mereka. ” 


25. Mengusap wajah dengan kedua tangannya seusai berdoa 

Mengusap wajah dengan kedua tangan selesai berdoa. Abu Daud 
juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA hadits yang sama namun 
dengan tambahan redaksi: 

"Kemudian jika kalian telah selesai (berdoa), maka usaplah ke 
wajah kalian.”^^ 


Sunan At-Tirmidzi (3607). 



II 125 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sedangkan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin A1 
Khaththab RA, ia berkata. 


% * % ^ ^ ^ m ^ ^ * t !• 1 i"* • 


‘ViAa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau dalam 
berdoa, maka beliau tidak menurunkannya sampai beliau 
mengusapkan keduanya ke wajah beliau." 

Terkait dengan membuka kedua tangan, Ibnu Mardawaih telah 
meriwayatkan hadits yang menegaskan hal tersebut dari Nabi SAW. 


Landasan dalil yang menegaskan hal ini adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Malik bin Yasar RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


,•. 1-0 #,♦ » J>* X •*•«! ** tt* * • t tt* <1 ^4 * 




‘‘‘‘Jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah 
kepada-Nya dengan bagian dalam telapak tangan kalian, dan jangan 
memohon kepada-Nya dengan bagian luamya. Kemudian jika kalian 
telah selesai (berdoa), usaplah wajah kalian." 

Hadits yang semakna dari sumber yang sama diriwayatkan juga 
oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan A1 Hakim. 
Sementara hadits lairmya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 
Hakim dari Umar RA. 


26. Tidak terburu-buru menilai atau berucap dengan nada putus asa: 
Hamba telah berdoa dan berdoa namrm tak kunjung terkabulkan 


Landasan dalil yang menjelaskan hal ini adalah hadits yang 
diriwayatkan deilam Shahiih A1 Bukhari dan Muslim, serta kitab-kitab 
hadits lairmya dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda. 


• • ^ ^ * IX * V-Ooo I**" Lt ^ ,.o .o* J 


Sunan Abu Daud (1485) dan Sunan At-Tirmidzi (3383). Ibnu Hajar menilai 
hadits ini hasan dalam Buluugh Al Maraam mengingat banyaknya hadits 
pendukung yang menguatkannya. 


126 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak 
terburu-buru. (Yakni) ia mengatakan: Aku telah berdoa namun tak 
kunjung dikabulkan."^^ 

Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan Ahmad dan 
Abu Ya’la dengan perawi yang shahih dari Anas RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, 


li ^ xiii ji>: ^ 



‘‘Seorang hamba senantiasa berada dalam kebaikan selama ia 
tidak terburu-buru dalam berdoa." Para sahabat kemudian bertanya, 
“Apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam doa?” Beliau 
menjawab, "(Jika) ia berkata: aku telah berdoa kepada Allah namun 
doaku tak kunjung dikabulkan. ” 

Hadits ini cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan sikap 
terburu-buru dalam doa, yakni ucapan (pesimistik dan putus asa) 
seseorang yang berdoa: Aku telah berdoa namun doaku tak kimjung 
dikabulkan. Perlu dicamkan di sini bahwa permohonan ansich seorang 
hamba kepada Allah SWT agar menyegerakan pengabulan doanya 
tidak selalu berkonotasi terburu-buru, sebab dalam sebuah hadits 
menyebutkan bahwa Nabi SAW dalam salah satu doa istisqa' 
(permintaan hujan) mengatakan, ‘‘...segera dan jangan tunda-tunda." 

Dalam hal ini, akan lebih baik jika penulis menggunakan 
redaksi: Tidak terburu-buru dengan mengatakan: “Aku telah berdoa 
namun tak kunjung dikabulkan”, sebab redaksi saat ini “Tidak 
terburu-buru atau berucap dengan nada putus asa: Hamba telah berdoa 
dan berdoa namun tak kunjung terkabulkan” mengandung ambiguitas 
dan ketidak-jelasan.^** 


Ojpi Jji : Jl4 ill ^ 


” Shahih Al Bukhari (6340) dan Shahih Muslim (2735). 

Lafazh yang digunakan dalam kitab Al Hishn Al Hashiin adalah: "Tidak terburu- 
buru dalam berdoa dengan anggapan bahwa doanya lambat dikabulkan atau 
dengan ungkapan: aku telah berdoa, namun Allah SWT tak kunjung mengabulkan 
doaku ." (HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ad-Damquthni) 


I 127 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


BAB II 


WAKTU, SAAT TEMPAT MUSTAJAB, ORANG 
YANG MUSTAJAB DOANYA, DAN MEDIA DOA 
YANG MUSTAJAB 

2.1 Waktu dan Saat Mustajabah 

Waktu dan saat doa dikabulkan adalah sebagai berikut: 

1. Lailatul Qadar 

2. Hari Arafah 

3. Bulan Ramadhan 

4. Malam Jum’at, siang hari Jum’at, dan saat shalat Jum’at -yakni 
rentang waktu antara duduknya Imam hingga selesainya shalat; 
namun yang lebih mendekati adalah saat pembacaan A1 Fatihah 
hingga amin 

5. Pertengahan malam 

6. Separuh malam yang kedua, sqpertiga awal dan sepertiga 
akhimya 

7. Saat sahur 

8. Ketika adzan dikumandangkan 

9. Rentang waktu antara adzan dan iqamat 

10. Jeda waktu antara lafazh hai’alatain bagi penjawab adzan. 

11. Saat iqamat 

12. Saat berbaris (perang) di jalan Allah 

13. Saat perang berkecamuk 

14. Setelah shalat wajib 

15. Saat sujud 

16. Saat membaca A1 Qur'an, terutama saat khataman, saat imam 
membaca Wa la adh-dhaalliin. 

17. Saat mimun air zamzam. 

128 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


18. Saat ayam berkokok 

19. Saat kaum muslimin berkumpul 

20. Saat pagelaran majelis-majelis dzikir 

21. Saat menutup mata mayit 

22. Saat menjelang ajal. 

23. Saat turun huj an 

24. Saat matahari lengser dari posisi tengah pada hari Rabu. 


Penjelasan: 

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab pertama, pada bab 
kedua ini penulis juga memberikan kode-kode tertentu untuk 
menandai sumber rujukan. Namun sebagaimana pertimbangan yang 
telah kami kemukakan sebelnmnya, kami pun tidak terpaku pada 
sumber-sumber rujukan yang ada, akan tetapi pensyarah berusaha 
melakukan penelusuran dan pelacakan langsung ke sumbemya. 


1. Lailatul Qadar 


A1 Qur'an telah menyatakan kemuliaan malam ini dalam firman 
Allah SWT, “Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu 
turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya 
untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan 
sampai terbit fajar." (Qs. A1 Qadr [97]: 2-5) Kemuliaan malam 
lailatul Qadar menyebabkan doa yang dipanjatkan setiap hamba pada 
saat itu dikabulkan. Karena itu, Nabi SAW memerintahkan dan 
mendorong para sahabat sedemikian rupa untuk mencari malam ini (di 
antara malam-malam bulan Ramadhan). Mereka pun berulang kali 
menanyakan tentang malam tersebut dan gigih melakoninya. 
Diriwayatkan oleh Ahmad (dalam Al Musnad) dan Ath-Thabrani 
dalam Al Mu jam Al Kabiir, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit RA, (Nabi 
SAW bersabda,) 




I 129 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Barangsiapa yang menjalani malam kemuliaan tersebut 
dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala, maka 
diampunilah dosa yang telah lalu dan yang akan datang." Hadits 
yang semakna diriwayatkan juga dalam Shahiih Al Bukhari, Shahiih 
Muslim, dan kitab-kitab hadits rujukan lainnya. 


Selain itu, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al Hakim 
juga meriwayatkan hadits yang menunjukkan bahwa doa pada malam 
lailatul Qadar mustajab. Mereka meriwayatkannya dari Aisyah RA, 
bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya. 


aIJ ^ 


“Ucapkanlah pada malam kemuliaan (lailatul Qadar): Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai maaf maka 
maajkanlah hamba." 

Banyak sekali bacaan wirid malam Lailatul Qadar. Jumlahnya 
melebihi 40 bacaan. Kami telah memaparkan semuanya ketika 
menjelaskan secara mendalam kitab Al Muntaqaa'^^ disertai dengan 

dalil-dalilnya, dan tak lupa kami menguatkan pendapat yang memiliki 
argumentasi dalil yang kuat. Jadi, silakan merujuk kitab tersebut {Nail 
Al Authaar). 


2. Hari Arafah 

Ada sejumlah hadits yang menjelaskan keutamaan dan 
kemuliaan hari Arafah, hingga puasa pada hari ini pun konon bisa 
menghapus dosa dua tahun, di samping keutamaan lainnya yang sudah 
makruf. Karena keutamaan hari yang mulia ini, menyebabkan doa 
yang dipanjatkan oleh setiap orang terkabulkan. 

Salah satu hadits yang menunjukkan kemustajaban doa pada hari 
Arafah adalah hadits diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang menurut 
penilaiannya hadits tersebut hasan. la meriwayatkan hadits ini dari 
Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW 
bersabda. 


Yakni Nail Al Authaar (IV/304-307). Asy-Syaukani menegaskan bahwa malam 
Lailatul Qadar turun pada malam-malam ganjil sepuluh hari Ramadhan yang 
terakhir. 


130 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


.4*frV'JUl jg 

“Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. 


3. Bulan Ramadhan 


Keutamaan dan kemuliaan bulan ini telah banyak diriwayatkan 
dalam hadits-hadits yang dimuat dalam kitab-kitab hadits rujukan 
utama dan kitab-kitab yang terkenal lainnya. Salah satunya adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi (disertai dengan 
penilaiannya bahwa hadits tersebut hasan), juga Ibnu Majah, Ibnu 
Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya. dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


cjilP .>1: M jTj V 


'"Ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: Orang puasa 
saat ia berbuka, -dalam versi lain diredaksikan: hingga ia berbuka, 

9 97 

pemimpin yang add, dan doa orang yang dizhalimi.” 

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh A1 Baihaqi dari 
Abdullah bin Amr bin A1 ‘Ash RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, 

.i'J St 0 Jai xs- OJ 

"Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tak 
tertolakpada saat berbuka.” 


4. Malam Jum’at, hari Jum’at, saat shalat Jum’at 

Banyak dalil yang mengemukakan keutamaan dan kemuliaan 
hari Jum’at dibanding hari-hari lainnya, begitu juga malamnya. 
Sejumlah hadits yang diriwayatkan secara mutawatir yxga menyatakan 
bahwa di dalam hari jum’at terdapat saat (momen) mustajabah di 


^ Sunan At-Tirmidzi (3585). 

” Sunan At-Tirmidzi (3598), Sunan Ibnu Majah (1752), Shahih Ibnu Hibban 
(3428), dan Shahih Ibnu Khuzaimah (1901). 


I 131 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mana tidak ada seorang hamba pun yang berdoa memohon sesuatu 
kepada Allah SWT bertepatan dengan saat tersebut, kecuali Allah 
akan memberikan apa yang dimintanya. 

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam 
mendefinisikan kapan tepatnya saat mustajabah di hari Jum’at hingga 
lebih dari 40 pendapat. Kami telah memaparkan pendapat-pendapat 
tersebut dalam uraian dan penjelasan yang mendalam terhadap kitab 
Al Muntaqa^^ beserta dalil-dalilnya, dan tak lupa menguatkan 

pendapat yang menurut kami memiliki argumentasi dalil yang kuat. 
Jadi, silakan mjuk kitab tersebut (Nail Al Authaar). 


Berkenaan dengan keutamaan hari ini, At-Tirmidzi dan Al 
Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang menjelaskan bahwa doa 
yang dipanjatkan pada malam Jum’at mustajab. Dan hadits ini 
menurut penilaian At-Tirmidzi hasan namun Al Hakim menilainya 
shahih, dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada 
AliRA, 


apLi) aJL! ^ il)} 


“Sesungguhrtya pada malam Jum ’at terdapat saat di mana doa 

00 

pada waktu tersebut pasti dikabulkan." 


Sementara itu, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, 
dan Al Hakim meriwayatkan hadits yang menjelaskan bahwa doa 
yang dipanjatkan pada hari Jumat mustajab, tanpa melihat saat yang 
telah dinyatakan oleh hadits-hadits yang diriwayatkan seeara 
mutawatir sebagai momen mustajab untuk berdoa. 


Yakni Nail Al Authaar (IV/272-280). Asy-Syaukani menguatkan pendapat yang 
menyatakan bahwa saat mustajabah pada hari Jum’at adalah detik-detik terakhir 
hari Jum’at. 

” Sunan At-Tirmidzi (3570). Hadits ini adalah penggalan hadits dari doa hifzh. Al 
Bukhari (953) dan Muslim (852) meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah RA, 
dengan redaksi: "Doa pada hari Jum ’at mustajab." 

II 


132 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




5. Pertengahan malam • 

Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi 
disertai dengan pemyataannya bahwa hadits tersebut hasan, dari Abu 
Umamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pemah ditanya. 


jtij JJJl frlpjjl ^s^ ^ Js* 


“Wahai Rasulullah, doa bagaimana yang paling didengar?” 

100 

Beliau menjawab, "(Doa) di tengah malam dan sehabis shalat." 


6. Separuh malam kedua, sepertiga awal dan sepertiga akhir malam 

Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dengan status hadits yang menurut penilaiarmya hasan dari 
Amru bin Abasah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, 

XitJi u 

. jki liPiUt iiij J 




"Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah di 
waktu pertengahan malam yang terakhir. Jika kamu bisa menjadi 
salah seorang yang berdzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka 
lakukanlah." 


Hadits lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab 
Shahih-nya, A1 Bukhari dan Muslim, dan imam-imam hadits lainnya, 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


’j. dJb' j). gojt .C- J\ p jr Gj j>: 

.lij ca^pS 


"Setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia pada waktu sisa 
sepertiga malam yang terakhir, lalu berjirman: Manakah orang yang 
berdoa kepada-Ku kemudian Aku kabulkan (doanya)? Manakah 
orang yang meminta kepada-Ku kemudian Aku beri (permintaannya)? 
Manakah orang yang memohon ampun kepada-Ku kemudian Aku 
ampuni (dosanya)?”^^^ 


Sunan At-Tirmidzi (3499). 

‘®' Shahih Al Bukhari (1145) dan Shahih Muslim (758). 


1 133 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sedangkan dalam riwayat Muslim, disebutkan dengan redaksi: 
^'Sesungguhnya Allah memberi kesempatan hingga ketika sepertiga 
malam pertama habis, Dia pun turun ke langit dunia dan berseru: 
Akulah Maharaja, Akulah Maharaja. Manakah orang yang berdoa 
kepada-Ku...." 

Muslim juga meriwayatkan hadits dari Jabir RA, ia berkata, Aku 
pemah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

.oliapi 

'''Sesungguhnya di malam hari terdapat saat di mana seorang 
muslim tidak berdoa kepada Allah, memohon kebaikan urusan dunia 
dan akhirat kecuali Dia pasti akan mengabulkannya." Dan hal 
tersebut berlaku setiap malam. 


fil \fj^\ jyi [y. iait jL; H 


7. Saat sahur 

Perlu pensyarah katakan bahwa ini adalah penggalan waktu dari 
sepertiga malam yang terakhir. Telah dipaparkan sebelumnya, dalam 
kitab Shahiih Al Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadits rujukan 
lainnya, hadits yang menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan pada 
saat tersebut mustajab. 


8. Ketika adzan dikumandangkan 


Landasan dalil yang menyatakan bahwa saat adzan 
dikumandangkan adalah waktu mustajab, hadits yang diriwayatkan 
oleh Malik dalam Al Muwaththa' dan Abu Daud (dalam As-Sunan) 
dari Sahal bin Sa’ad RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


.UoM JLPj JUP ^ 


“Ada dua (doa) yang tak tertolak: Doa ketika panggilan (adzan), 

1 (Y) 

dan ketika pertempuran berkecamuk antara satu sama lain." 


Al Muwaththa' (1/70), Sunan Abu Daud (2540), dan Shahih Ibnu Hibban 
(1720). 

134 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, disebutkan dengan 
tambahan redaksi: “Dan di bawah hujan." Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan A1 Hakim, dan hadits ini menurut 
penilaian keduanya shahih. 


9. Rentang waktu antara adzan dan iqamat. 

Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, 
dan At-Tirmidzi yang menurut penilaiannya status hadits tersebut 
hasan, dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 






“Tidak akan tertolak doa (yang dipanjatkan) antara adzan dan 
iqamat."^^^ Ada yang bertanya, “Apa yang hams diucapkan, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Mintalah afiat (kesejahteraan) di 
dunia dan akhirat. ” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah 
dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nyai. 


10. Jeda waktu antara lafazh adzan hai'alah bagi penjawab adzan 
yang sedang dimndung kesusahan 

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penjawab adzan 
adalah orang yang menim ucapan seperti yang diucapkan muadzin, 
sehingga ia nampak seperti orang yang menjawab muadzin. 
Sedangkan yang dimaksud dengan ‘‘sedang kesusahan” adalah orang 
yang ditimpa kesusahan. 

Landasan dalil yang menegaskan hal tersebut adalah hadits yang 
diriwayatkan A1 Hakim dengan status yang menumt penilaiannya 
shahih dari Abu Umamah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Ketika muadzin mengumandangkan azan, dibukalah pintu-pintu 
langit dan dikabulkanlah doa. Barangsiapa yang tertimpa kesusahan 
maupun kemalangan, maka hendaklah ia mencari kesempatan 


Sunan Abu Daud (521), Sunan At-Tirmidzi (3594), dan Shahih Ibnu Hibban 
(1696). 


I 135 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




bersama muadzin. Jika ia serukan takbir (Allahu Akbar), hendaklah ia 
bertakbir. Jika ia serukan syahadat, hendaklah ia bersyahadat. Jika ia 
berseru: Hayya ‘ala ash-shalaah, hendaklah ia ucapkan: Hayya ‘ala 
ash-shalaah. Jika ia berseru: Hayya ‘ala al falaah, hendaklah ia 
ucapkan hayya ‘ala al falaah. Kemudian hendaklah ia berdoa: Ya 
Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna lagi benar ini, yang 
terkabulkan karenanya doa (seruan) kebenaran dan kalimat takwa, 
hidupkanlah kami di atasnya dan matikanlah kami di atasnya. 
Jadikanlah kami termasuk pemilik terbaiknya selama hidup dan mati. 
Setelah itu hendaklah ia memohon hajatnya kepada Allah.”^^ Akan 

tetapi dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama 'Ufair bin 
Mi’dan yang dinyatakan oleh Al Mundziri sebagai perawi waahin. 

Bisa Anda lihat dengan jelas bahwa doa yang termuat dalam 
hadits ini dinyatakan secara lugas diucapkan setelah lafazh 
Hai'alatain, sehingga ujaran penulis (Ibnu Al Jazari) “antara lafazh 
hai'alatain” tidak tepat. 


11. Saatiqamat 


Barangkali pertimbangan saat iqamat adalah waktu mustajab, 
karena iqamat merupakan panggilan untuk shalat laiknya adzan, 
sehingga ia pun masuk dalam lingkup panggilan shalat secara mutlak. 
Sedangkan hadits yang menjelaskan keistimewaan iqamat ini adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir RA, bahwasanya 
Nabi SAW bersabda, 




“Ketika iqamat shalat dikumandangkan, maka dibukalah pintu- 
pintu langit dan dikabulkanlah doa.” Namun dalam sanad hadits ini 
terdapat perawi bemama Ibnu Lahi'ah. 

Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Al 
Hakim dengan status hadits yang menurut penilaiannya shahih dari 
Sahal bin Sa’ad RA, dengan redaksi: “Ada dua waktu di mana orang 


Mustadrak Al Hakim (1/546). Al Hakim menyatakannya sebagai hadits shahih, 
namun Adz-Dzahabi mengajukan komentar keberatan, karena menurutnya di 
dalam sanadnya terdapat perawi bemama 'Ufair yang dinilainya waahin jiddan. 


136 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




yang berdoa tak tertolak doanya: Ketika iqamat shalat 
dikumandangkan dan ketika dalam barisan (perangfi sabilillah). ” 

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban, disebutkan dengan 
redaksi: “Saat menghadiri shalat (iqamat). ” Bisa dijelaskan bahwa 
ketiga versi redaksi hadits (Ahmad, A1 Hakim, dan Ibnu Hibban) yang 
menyebut iqamat sebagai waktu mustajabah bermakna sama. 


12. Saat berbaris (perang) di jalan Allah 

Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik 
dalam Al Muwaththa' dari Abu Hurairah RA, 

5^ 5>i- ;ij>5 Jij U4J OlrfC- 


“Ada dua saat dimana pintu-pintu langit dibuka untuknya dan 
sedikit sekali orang berdoa yang ditolak doanya: Saat panggilan shalat 
dan berbaris (perang) di jalan Allah.” 

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani 
diriwayatkan secara ma/fu 


13. Saat perang berkecamuk 

Hal ini merujuk pada hadits Sahal bin Sa’ad yang telah 
disinggung di muka dengan redaksi: "\..dan ketika pertempuran 
berkecamuk antara satu sama lain.” 


14. Setelah shalat wajib 

Banyak hadits yang menganjurkan melakukan dzikir (wirid) 
sehabis shalat fardhu dengan janji: Orang yang berdzikir pada saat itu 
diampuni dosanya, memperoleh syafaat, berada dalam jaminan 
perlindungan Allah SWT hingga shalat berikutnya, dan seandainya 
dosanya seperti buih di lautan maka dosa tersebut akan dihapus 
semuanya, serta masih banyak lagi janji yang lain. Semua ini jelas 


Sepanjang penelusuran pentahqiq, hadits ini diriwayatkan dalam Al 
Muwaththa' (1170) dari Sahl bin Sa’ad As-Sa’idi dengan status mauquf. 


I 137 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




menunjukkan keistimewaan waktu ini dan doa yang dipanjatkan pada 
saat itu dikabulkan. 


Hadits yang secara spesifik menjelaskan hal ini adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa waktu setelah shalat wajib 
termasuk waktu mustajabah dimana doa yang dipanjatkan pada saat 
itu terkabulkan. Riwayat tersebut berasal dari Abu Umamah RA, ia 
berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pemah ditanya, 


oSCaJi yij jiji frlpojt U 


“Wahai Rasulullah, doa bagaimana yang paling didengar?” 
Beliau menjawab, '‘'(Doa) di tengah malam dan sehabis shalat.” 
Menurut penilaian At-Tirmidzi, status hadits ini hasan. 


15. Saat sujud 

Hal ini ditegaskan dalam hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi 
SAW beliau bersabda. 


"Momen terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah 
ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa (di dalamnya).”^^^ Hadits 
ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. 


16. Saat membaca A1 Qur'an, terutama saat khataman 


Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dengan status yang menurut penilaiannya hasan^^^ dari 'Imran bin 

Hushain, bahwasanya suatu ketika ia lewat di hadapan seorang qari ’ 
yang sedang membaca (A1 Qur'an), kemudian ia memohon, lantas 
mengucapkan istirja’. la berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda. 




Shahih Muslim (482). 

Sunan At-Tirmidzi (2917). Hadits ini menurut penilaian At-Tirmidzi hasan, 
namun sanadnya tidak demikian. 


138 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




“Barangsiapa yang membaca Al Qur'an, hendaklah ia memohon 
kepada Allah dengan (wasilah) Al Qur'an, sesungguhnya akan datang 
kelompok-kelompok orang (kaum) yang membaca Al Qur'an namun 
mereka memohon kepada manusia (dengan media Al Qur'an)." 

Adapun hadits yang menunjukkan anjuran berdoa ketika 
khataman Al Qur'an adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dan Ibnu Abu Syaibah dari Mujahid, 

cJ^ k)T^1 ^s:f- 13} 

“Ketika Al Qur'an dikhatami, maka akan turunlah rahmat.” 


17. Saat imam membaca wa la adh-dhaalliin 

Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang tercantum dalam shahih 
muslim dan kitab-kitab hadits rujukan lainnya dengan redaksi: 

.4Al Slj '^1 

'''‘Jika imam membaca ghair al maghdhuubi ‘alaihim wa laa adh- 
dhaalliin. maka ucapkanlah: Amin, niscaya Allah akan mencintai 
kalian." 


Disebutkan juga dalam kitab Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim 
dan kitab-kitab hadits rujukan lainnya dari Abu Hurairah RA, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. 


.4J3 [y U ^ ^ 4^ 


“Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, 

sesungguhnya barangsiapa yang aminnya bertepatan dengan amin 

108 

malaikat, maka diampunilah dosanyayang telah lalu.” 


Ucapan amin dalam Al Muwaththa' diredaksikan: 
“Allaahummaghfirlii. amzVi!” (Ya Allah, ampunilah hamba, amin!). 


Shahih Al Al Bukhari (780), dan Shahih Muslim (410). 


I 139 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



18. Saat minum air zamzam 


Hal ini merujuk pada keterangan hadits yang diriwayatkan oleh 
Ad-Daruquthni dan A1 Hakim dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


(<011 iiXjcXi isj (<011 ii Jcjjit ii\ tii l^jii 

oij ■/^\^\ i\yj (<011 i iiiUg isjyit j|j 

.<011 ^^iPl (IJLwuMt <l »jii 


''Air zamzam sesuai dengan tujuan diminumnya. Jika kau 
meminumnya untuk mencari kesembuhan, maka Allah akan 
menyembuhkanmu. Jika kau meminumnya untuk mengenyangkan 
dirimu, maka Allah akan mengenyangkanmu. Jika kau meminumnya 
untuk menghilangkan dahagamu, maka Allah akan 
menghilangkannya. Ia adalah injakan Jibril dan minuman Isma’il.” 
A1 Hakim menambahkan: “Jika kau meminumnya untuk memohon 
perlindungan, maka Allah akan melindungimu. ” la juga mengatakan; 
Jika minum air zamzam, Ibnu Abbas RA selalu berdoa: 


• JS* JA t^Xit'j (VJLkIj lijjj 


Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, 
rezeki yang lapang, dan kesembuhan dari segala penyakit.”'”^ 


Setelah meriwayatkan hadits ini, A1 Hakim mengatakan bahwa 
sanad hadits ini shahih seandainya tidak ada perawi bemama A1 Jarud 
di dalamnya, yakni Muhammad bin Habib. A1 Mimdziri menyatakan 
bahwa hadits ini salim dari A1 Jarud, dan ia merupakan perawi 
shaduq. Hal senada dinyatakan oleh A1 Khathib A1 Baghdadi dan 
lainnya. Namun orang yang meriwayatkan hadits darinya, yakni 
Muhammad bin Hisyam A1 Mirwazi tidak saya kenal. 

Sementara itu, Ad-Daruquthni meriwayatkan doa Ibnu Abbas 
RA secara terpisah, dari riwayat Hafash bin Umar A1 Adani. 


Sunan Ad-Daruquthni (11/289), dan Mustadrak Al Hakim (1/473). Ini adalah 
hadits yang dinyatakan hasan oleh Ai Hafizh Ibnu Hajar AI Asqalani, bahkan ia 
mengalokasikan satu juz tersendiri daiam kitabnya untuk membahas masalah ini. 
Kitab yang dimaksud diterbitkan dengan tahqiq Prof. Al Kailani Muhanunad 
Khalifah. 


140 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




19. Saat ayam berkokok 


Hal ini merujuk pada keterangan hadits yang tercantum dalam 
Shahiih Al Bukhari. Shahih Muslim dan kitab-kitab hadits rujukan 
lainnya, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


tilj cAljai At SSmOJI 'il 

.tltia^ Ab 


“Jika kalian dengar kokokan ayam. maka mintalah karunia dari 
Allah, sesungguhnya ia (ayam yang berkokok) telah melihat seorang 
malaikat. Sedangkan jika kalian dengar ringkikan keledai. maka 
mintalah perlindungan kepada Allah (ucapkan a ’udzubillahi min asy- 
syaithaan ar-rajiim). sebab ia telah melihat syetan."^ 


20. Saat kaum muslimin berkumpul dan saat pagelaran majelis- 
majelis dzikir 

Yang dimaksud dengan berkumpulnya kaum muslimin adalah 
berkumpul dalam majelis dzikir, dan banyak sekali hadits shahih yang 
menyinggung hal tersebut, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh 
Muslim dan imam hadits lainnya dari Abu Hurairah RA dan Abu 
Sa’id RA, bahwasanya mereka berdua pemah menyaksikan Rasulullah 
SAW bersabda. 


’^1 At y) iAi: ^ 

4»l (lAjS ij 


"Tidak duduk sekelompok orang sembari berdzikir kepada Allah 
kecuali mereka akan dinaungi malaikat. diguyur rahmat. dianugerahi 
rasa tentram. dan disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di 
sisi-Nya.” 

Disebutkan juga dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim dengan 
redaksi hadits yang panjang, salah satu penggalannya: '"Sesungguhnya 
Allah bertitah pada Malaikat-malaikat-Nya. Saksikanlah oleh kalian, 
sesungguhnya Aku telah mengampuni (dosa) mereka. Seorang 
malaikat di antara malaikat-malaikat tersebut melapor: Di tengah- 


Shahih Al Bukhari (3303), dan Shahih Muslim (2729). 



Tuhfah Adz-Dzakirin 


141 



tengah mereka ada si Fulan yang tidak termasuk peserta di dalamnya, 
akan tetapi ia datang untuk suatu keperluan. Allah menjawab, 
“Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara lantaran mereka 
orangyang duduk menemani mereka .”^'' 

Disebutkan pula dalam Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim dan 
kitab-kitab hadits rujukan lainnya dari Hafshah binti Sirin yang 
memberitakan tentemg keikutsertaan kaum wanita dalam shalat pada 
Hari Raya, dimana dalam salah satu penggalan redaksinya disebutkan, 
“Dan hendaklah mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum 
muslimin.” Ini merupakan dalil bahwa perkumpulan-perkumpulan 
kaum muslimin di segala tempat merupakan doa. 

21. Saat mengatupkan mata mayit 

Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim 
dan penulis kitab-kitab As-Sunan dari Ummu Salamah RA, ia berkata, 
suatu keitka Rasulullah SAW masuk menghampiri (mayat) Abu 
Salamah yang saat itu tengah terbelalak matanya. Beliau kemudian 
mengatupkaimya dan bersabda, *'Sesungguhnya ketika ruh dicabut, 
maka mata akan mengikutinya.” Tiba-tiba salah seorang anggota 
keluarga Abu Salamah membuat keributan. Rasulullah SAW lalu 
bersabda, '^Jangan berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan semata. 
Sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian katakan.” 
Kemudian beliau berdoa, “Fa Allah, ampunilah Abu Salamah, 
tinggikanlah derajatnya di antara kalangan yang telah tiada, 
berikanlah pengganti dirinya di tengah orang-orang yang 
ditinggalkan, ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam. 
Lapangkanlah kuburnya dan berilah diapenerangan di dalamnya."^^^ 


22. Saat ajal menjelang 

Redaksi ini hanya tercantum dalam beberapa naskah (kitab 
'Uddah Al Hishn Al Hashiin), dan tidak didapati dalam sebagian besar 
naskah lainnya. Barangkali dalil yang dijadikan rujukan adalah hadits 


Shahih Al Bukhari (6408), dan Shahih Muslim (2689), dari Abu Hurairah RA. 
' Shahih Muslim (920). 


142 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah RA, ia berkata; 
Rasulullah SAW bersabda, 

‘‘"Ketika tiba ajal seorang mukmin, maka malaikat Rahmat akan 
mendatanginya.” Sebab doa pada waktu kehadiran para malaikat 
memiliki potensi besar untuk dikabulkan. 


23. Saat turun hujan 

Dalilnya adalah hadits yang telah disinggimg di halaman muka 
dari Sahal bin Sa’ad RA. Dalam redaksi yang diriwayatkan Abu Daud 
disebutkan, “Dan di bawah hujan.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir, Ibnu Mardawaih, dan A1 
Hakim, dengan status shahih. 


24. Saat matahari lengser dari posisi tengah pada hari Rabu 

Ini adalah tambahan yang dijumpai dalam sejiunlah kecil naskah 
kitab ini, dan tidak dijumpai dalam sebagian besar naskah lainnya. 
Adapun dalilnya adalah merujuk pada hadits yang disebutkan oleh Al 
Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan. 


2.2 Tempat-tempat Mustajab (Tempat-tempat yang Diberkahi) 


' ✓ o' X o' o' 


o' o' 


46. Aku belum menemukan ada dalil yang bersumber dari Nabi 
SAW dalam masalah ini kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dengan sanad jayyid: "Sesungguhnya doa pasti dikabulkan 
ketika melihat Ka ’bah.”^^^ 


Al Mu jam Al Kabir karya Ath-Thabrani (XI/385). Lihat Majma’ Az-Zawaa'id 
(III/238). Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dengan redaksi: 
"Janganlah engkau mengangkat tangan kecuali di tujuh tempat... ” 


I 143 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sedangkan tempat-tempat masyhur yang bisa dijadikan sebagai 

media terkabulnya doa, antara lain: 

1. Masjid A1 Haram, Masjid Nabawi, dan A1 Aqsha 

2. Di antara dua lafal Allah dalam surah A1 An’aam' 

3. Saat thawaf mengelilingi Ka’bah 

4. Multazam. Terkait dengan tempat ini, ada sebuah hadits 
berstatus marfu ’ yang kami riwayatkan secara berantai. 

5. Di dalam Ka’bah 

6. Di tepi Zamzam 

7. Di bukit Shafa dan Marwah 

8. Di lintasan sa’i 

9. Di belakang maqam (Ibrahim) 

10. Di Arafah, Muzdalifah, Mina 

11. Di ketiga tempat pelemparan jumrah. 

12. Kubur para Nabi AS, namim tidak ada kubur Nabi yang bisa 
dipastikan kebenarannya secara pasti selain kubur Nabi SAW 
saja menurut ijma’ ulama, dan kubur Nabi Ibrahim AS. 

13. Di sisi tembok Baitul Maqdis tanpa definisi pasti. 

14. Doa di kubur orang-orang saleh dengan sarat-sarat tertentu. 


Penjelasan: 

Barangkali pertimbangan penulis menyebut tempat-tempat yang 
diberkahi sebagai tempat-tempat mustajabah adalah karena di 
dalamnya terkandung keistimewaan tersendiri. Bisa jadi, kemuliaan 
dan keberkahan tempat-tempat ini memberi konsekuensi kucuran 


Yaitu ayat 124. Allah SWT berflrman: Apabila datang sesuatu ayat kepada 
mereka, mereka berkata: "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada 
kami yang serupa dengan apa yang Telah diberikan kepada utusan-utusan 
Allah". Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. 
orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa 
yang keros disebabkan mereka selalu membuat tipu daya" (Qs. A1 An'am [6]: 
124) 

144 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


berkah bagi orang yang berdoa di dalamnya, meski karunia Allah 
SWT begitu luas dan anugerahnya begitu melimpah. 


Merujuk misalnya, pada hadits yang telah disinggung di muka: 




“Mereka (ahli dzikir dalam majelis dzikir) adalah kaum yang 
tidak akan mencelakakan orang yang duduk menemani mereka.” 
Allah SWT menganggap teman ahli dzikir sama seperti mereka, 
meskipun ia tidak terlibat bersama dalam aktivitas mereka. Orang ini 
mendapat berkah mereka, sehingga menjadi bagian dari mereka. Dan 
memang, tempat-tempat yang diberkahi tidak jauh dari hal seperti 
demikian, sehingga orang yang berdoa kepada Allah SWT di tempat- 
tempat tersebut dilingkupi berkah yang telah diturunkan Allah SWT di 
dalamnya, sehingga tidak ada yang celaka dan sengsara akibat 
ketidakterkabulan doa. 


Barangkali maksud penulis, “Saya tidak mengetahui ada dalil 
yang bersumber dari Nabi SAW dalam masalah ini kecuali hadits 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad jayyid" adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam Al 
Kabiir dan Al Mu’Jam Al Ausath, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, ’’Janganlah kau angkat tangan kecuali di 
tujuh titik lokasi (kondisi): Ketika pembukaan shalat, ketika masuk 
Masjidil Haram dan melihat Ka’bah, ketika berdiri di bukit Shafa, 
ketika berdiri di bukit Marwa, ketika berdiri bersama manusia pada 
malam Arafah, ketika menjamak shalat Maghrib dan Isya \ dan ketika 
melempar jumrah. ” 

Sementara redaksi yang disebutkan di dalam Al Mu’jam Al 
Ausath yaitu: “Mengangkat kedua tangan (hanya diperbolehkan) 
ketika kamu melihat ka ’bah. ” Kemudian "ketika kamu melempar 
jumrah. Ketika shalat didirikan. ’’ 

Al Haitsami mengatakan bahwa di dalam sanad hadits pertama 
(dalam Al Mu jam Al Kabiir) terdapat perawi bemama Muhammad 
bin Abu Laila, dan ia merupakan perawi yang bumk hapalannya, 
namun haditsnya hasan. Sementara di dalam sanad hadits kedua, 
terdapat perawi bemama Atha' bin As-Sa'ib yang dinyatakan sebagai 
perawi yang tidak jelas hafalannya. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


145 



Seharusnya, penulis memaparkan tempat-tempat yang diberkahi 
di atas sesuai dengan teks hadits (yang diriwayatkan Ath-Thabrani), 
bukan mengkhususkannya pada saat melihat Ka’bah (sebagaimana 
hadits yang dikutipnya). 

Di samping itu, Muslim juga meriwayatkan hadits panjang dari 
Abu Hurairah RA yang redaksinya antara lain: “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW datang ke bukit Shafa lalu shalat di atasnya hingga 
memandang Baitullah. Beliau kemudian mengangkat kedua 
tangannya, lalu memuji Allah dan berdoa menurut keinginan 
beliau.”"^ 


Sedangkan doa yang dibaca ketika melihat Ka’bah seperti yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Mu 'jam Al Kabiir dan Al 
Mu jam Al Ausath dari Hudzaifah bin Usaid, bahwasanya ketika 
memandang Baitullah, Nabi SAW berdoa: 


\*y'j IJIa 


"Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kebesaran, 
kebajikan, dan kewibawaan kepada Rumah ini. ” 

Namun di dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama 
‘Ashim bin Sulaiman Al Kuzi yang divonis sebagai matruk al hadits 
oleh Al Haitsami. 

Yang menjadi pertimbangan kemujaraban doa di tempat tersebut 
adalah kemuliaan plus yang dimiliki tempat-tempat tersebut. Sehingga 
penulispun memasukkannya dalam konteks doa yang dikabulkan 
sebagaimana yang telah kami sebutkan barusan. Ada beberapa hadits 
masyhur yang menjelaskan keistimewaan pahala yang diperoleh bagi 
orang yang shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena itu, 
tidak terlalu jauh jika dikatakan bahwa doa yang dipanjatkan di masjid 
tersebut lebih besar kemimgkinan dikabulkan dibanding masjid-masjid 
dan tempat-tempat lain. 

Hadits marfu yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir dari Ibnu Abbas RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


Shahih Muslim (1780). 

146 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



.(JJ *s|j ijb\fi *i. Jpji Vi ‘f ^ViiJVj Vi 


"'Antara rukun hajar Aswad dan maqam (Ibrahim) terdapat 
Multazam. Tidaklah orang yang menderita gangguan fisik berdoa di 
dalamnya kecuali ia akan sembuh.” 

A1 Haitsami mengatakan dalam Majma' Az-Zawaa'id}^^ Di 

dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama Abbad bin Katsir Ats- 
Tsaqafi, yang divonis matruk al hadits. Dari sini, bisa Anda ketahui 
bahwa hadits ini dha ’if, sehingga sinyalemen yang terdapat di dalam 
beberapa naskah kitab ini yang meredaksikannya sebagai hadits 
shahih jelas tidak tepat. 

Doa yang dipanjatkan di dalam Baitullah Ka’bah, di tepi 
Zamzam, di bukit Shafa dan Marwa, di lintasan sa’i, di belakang 
maqam (Ibrahim), di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan di ketiga tempat 
pelemparan jumrah mustajah, karena merujuk pada hadits yang 
diriwayatkan dalam Shahih Muslim bahwasanya ketika Nabi SAW 
masuk Ka’bah, beliau berdoa di setiap sisi Ka’bah.Disebutkan juga 
dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim bahwasanya ketika masuk 
Ka’bah, Nabi SAW mendoakan sejumlah tokoh Quraisy agar tertimpa 
kesialan. 


Statemen penulis yang telah disinggung di muka bahwa 
kemujaraban doa di tempat-tempat ini hanya didasarkan pada 
pengalaman semata perlu dikaji ulang. Sebab, ada sejumlah hadits 
yang menganjurkan berdoa di tempat-tempat tersebut, di antaranya 
hadits Ibnu Ahbas RA yang telah dipaparkan di atas, bahwa berdoa 
dan menengadahkan tangan sebaiknya di lakukan di tujuh tempat 
(posisi): Ketika berdiri di bukit Shafa, ketika berdiri di bukit Marwa, 
ketika wukuf malam Arafah bersama orang-orang, ketika menjamak 
shalat Maghrib dan Isya', ketika melempar Jumrah. 

Dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab Sunan disebutkan 

118 

bahwasanya Nabi SAW pemah berdoa di Masy'arilharam. 


Majma' Az-Zawaa'id (111/246). 

Shahih Muslim (1330) dari Usamah bin Zaid. 
Yakni bukit Quzah di Muzdalifah. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 


147 



Selain itu, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah juga 
meriwayatkan hadits dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW naik ke 
bukit Shafa, lalu beliau membaca (kalimat) tauhid, takbir, dan tahlil, 
kemudian berdoa di tengah-tengahnya. Hal yang sama juga beliau 
lakukan di bukit Marwa. 

Penulis memasukkan kubur para nabi dalam konteks tempat- 
tempat mustajab dengan pertimbangan keistimewaan serta keberkahan 
yang dimiliki kubur-kubur tersebut. Seperti yang telah kami 
isyaratkan di muka, keberkahan suatu tempat bisa mengalir dan 
melebar kepada orang yang berdoa. Keberkahan orang-orang saleh 
yang berdzikir dalam majelis dzikir juga bisa mengalir pada orang 
yang hanya ikut hadir di dalamnya tanpa terlibat aktif dalam aktivitas 
dzikir. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, “Mereka adalah 
kaum yang tidak akan celaka bersama mereka orang yang duduk 
mendampingi mereka." 

Selain itu, doa yang dipanjatkan di kuburan orang-orang shalih 
termasuk doa mustajab karena persis yang telah kami kemukakan 
barusan dan seperti sebelumnya. Namim dengan syarat hal tersebut 
tidak menimbulkan dampak negatif, yakni keyakinan yang tidak 
semestinya terhadap mayit yang menghuni kubur tersebut, 
sebagaimana kasus yang banyak teijadi di kalangan orang-orang yang 
percaya kepada kuburan. Sebab mereka terkadang cenderung 
berlebih-lebihan dalam memuliakan penghuni kubur hingga teijebak 
dalam kesyirikan, yakni dengan memohon serta meminta-minta 
sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah SWT. Hal ini 
sudah menjadi gejala umum di kalangan orang-orang yang suka 
mendatangi kuburan, terutama kalangan awam yang tidak memahami 
seluk-beluk syirik. Pensyarah (Asy-Syaukani) telah menyusun risalah 
panjang mengenai masalah tersebut dengan judul: Ad-Durr An- 
Nadhiid Fi Ikhlaash At-Tauhiid [Permata yang Tersusun Rapi dalam 
Memumikan Tauhid], sebagai jawaban atas permintaan seorang 
tokoh. 


2.3 Orang-orang yang Doanya Mustajab 

Orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu: 


148 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



1. Orang yang tengah berada dalam kesulitan 

2. Orang yang dizalimi secara mutlak, meski orang yang suka 
berbuat duijana dan kafir sekalipun 

3. Orangtua yang mendoakan buruk anaknya dan penguasa yang 
adil 

4. Orang shaleh 

5. Anak yang berbakti pada kedua orangtuanya 

6. Musafir dan orang yang berpuasa ketika berbuka 

7. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim 
tanpa sepengatahuannya 

8. (Doa) seorang muslim selama tidak mengandung unsur 
kezaliman, pemutusan hubimgan silaturrahim, serta tidak 
mengatakan: saya telah berdoa namun tak kunjung dikabulkan 

9. Orang yang bertaubat. 




0 ^ ^ 


JT ^ ftUiP Ji-J yf- M 01 Jl5 lUi - IV 

t ^ ^ ^ • ✓ • > • ^ I ^ 1 ^ 

.(I) 0 Jpi ‘M’ f Ji 


47. ''Sesungguhnya Allah SWT membebaskan sejumlah orang 
(dari neraka) setiap hari. Setiap hamba di antara mereka memiliki 
doa yang mustajab” (HR. Ahmad)’ 


Penjelasan: 

1. Orang yang tengah berada dalam kesulitan. 

Hal ini merujuk pada firman Allah SWT, “Atau siapakah yang 
memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa 
kepada-Nya” (Qs. An-Naml [27]: 62) hal ini juga dijelaskan dalam 
hadits yang menceritakan kisah tiga pria yang teijebak di dalam goa 
yang tertutup batu besar, dan mereka adalah orang-orang yang tengah 


Diriwayatkan oleh Ahmad dalam At Musnad (2/254) dari Abu Hurairah RA 
atau dari Abu Sa’id RA. A1 Haitsami mengatakan dalam Majma' Az-Zawaa'id 
(X/216) bahwa perawi-perawi hadits ini shahih. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 




berada dalam kesulitan dan kondisi terdesak, sq)erti yang tercantum di 
Shahiih Al Bukhari-Muslim dan kitab-kitab hadits rujukan lainnya. 


2. Orang yang dizahlimi secara mutlak, meski orang tersebut suka 
berbuat duijana dan kekafiran. 

Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dengan status yang menurut penilaiannya hasan, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 









tiga doa yang tidak diragukan lagi kemustajabannya: Doa 
orang yang dizhalimi, doa musafir, dan doa buruk (kutukan) orangtua 
terhadap anaknya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Baud dan 
Al Bazzar. Hadits dengan makna yang sama diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dengan sanad yang menxmit Al Mundziri jayyid, juga oleh 
Ahmad, dari Uqbah bin Amir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 




'*Ada tiga orang yang mustajab doa mereka: Orangtua, musafir, 
dan orang yang dizhalimi." 


Hadits serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah RA oleh Al 
Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan, juga oleh Al Bazzar, Ahmad, At- 
Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda. 


i ^ ^ ^ ^ 




"Ada tiga orang yang tidak tertolak doa mereka: Penguasa yang 
adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang 
dizhalimi.” Hadits ini dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi. 


Terkait dengan doa orang yang dizhalimi, banyak hadits yang 
menyinggung masalah ini. Dalam Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim 
dan kitab-kitab hadits lainnya dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya ketika 
Nabi SAW mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau berpesan. 


jlkUi 


150 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Takutilah doa orang yang dizalimi, sebab tidak ada sekat 
120 

antara ia dengan Allah” 


Abu Daud Ath-Thayalisi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah 
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 




“Z)oa ora/ig yang dizhalimi mustajab, meskipun ia seorang 
durjana (yang suka berbuat maksiat), sebab kedurjanaannya kembali 
pada dirinya sendiri.”^^^ 

Dalam versi lain yang diriwayatkan Ahmad dari Anas RA, 
diredaksikan: Oij ""Meskipun dia seorang durjana.” Redaksi 

ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar. A1 Haitsami dan A1 Mundziri 
mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Versi ketiga hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dengan redaksi; lUlT ’/j 


\yr\i ""Walaupun dia seorang durjana.” 


3. Orangtua yang mendoakan buruk (mengutuk) anaknya dan 
penguasa yang adil. 

Kemujaraban doa orang tua dan penguasa yang adil ditegaskan 
hadits-hadits yang telah kami sebutkan di atas. 


4. Orang saleh. 

Hal ini seharusnya dibatasi dengan keterangan yang terdapat 
dalam hadits yang akan datang: ""Doa seorang muslim tidak tertolak 
selama tidak menyangkut dosa ataupun pemutusan silaturahim.” 
Dengan penyebutan kata “muslim” seolah-olah penyebutan kata 
“orang shaleh” tidak diperlukan lagi, sebab lafal muslim sudah pasti 
mencakup orang shaleh 


Shahih Al Bukhari (2448), dan Shahih Muslim (19). 

Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi (1266), dan Musnad Ahmad (3/367). Al 
Haitsami mengatakan dalam Majma' Az-Zawaa'id (X/151) bahwa sanad hadits 
tersebut hasan. 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


151 



5. Anak yang berbakti pada kedua orangtuanya. 


Hal ini didasarkan pada keterangan hadits yang diriwayatkan A1 
Bazzar dari Abu Hurairah RA, dari nabi SAW, beliau bersabda, 




“Sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat seseorang, 
sehingga ia pun bertanya, "Darimana semua ini hamba peroleh?” 
Allah menjawab, "Berkat doa anakmu.'*^^^ 


Menanggapi hadits ini, A1 Haitsami berkomentar, para perawi 
hadits ini shahih, kecuali perawi bemama Ashim bin Bahdalah yang 
divonis sebagai hasan al hadits. Namun hadits ini memiliki beberapa 
jalur periwatan yang lain. 

Hadits yang secara spesifik menjelaskan doa anak yang berbakti 
kepada orangtuanya adalah hadits yang menceritakan tiga pria yang 
teijebak dalam goa. Kemudian mereka memanjatkan doa kepada 
Allah SWT dengan menggunakan media amal shalehnya. Dan salah 
satu dari ketiga pria tersebut adalah anak yang berbakti kepada kedua 
orangtuanya, yang kemudian bermunjat kepada Allah SWT dengan 
perantaraan baktinya kepada orangtua, hingga akhimya Allah SWT 
mengabulkan doanya. Hadits ini secara panjang lebar, dipaparkan 
dalam kitab Shahih. 


6. Musafir dan orang yang berpuasa. 

Hal ini ditegaskan dalam hadits-hadits yang telah kami 
kemukakan di atas. 


7. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim 
saat tidak berada di tempat. 

Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan Muslim dan 
lainnya dari Abu Ad-Darda' RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


Musnad Al Bazzar (3141), Kasyf Al Astaar, Musnad Ahmad (509) dengan 
redaksi: "Berkat permohonan ampun (istighfar) anakmu." Lihat Majma' Az- 
Zawaa'idVzaydi Al Haitsami (X/210). 

IS2 11 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




.iJU'i jL. illj J\5 fil 

, , xxxx 




'"Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya 
sesama muslim saat berada jauh kecuali Malaikat akan berkata: Dan 

>123 

bagimu seperti itu." 


Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan 
status yang menurut penilaiannya hasan dari Abdullah bin Umar RA, 
ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

c-i'lP aJlsr! OJ 

XX X 

“Sesungguhnya doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa 
seseorang kepada yang lain saat berada jauh.'’’ 

Sementara itu, Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ada dua doa yang tidak 
memilki sekat penghalang (menuju Allah): Doa orang yang dizhalimi 
dan doa seseorang pada saudaranya sesama muslim saat berada 
jauh." 

Begitu pula Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Umar 
bin A1 Khaththab RA, ia berkata, Aku pemah minta izin pada Nabi 
SAW untuk melaksanakan umrah dan beliau mengizinkanku sembari 
berpesan, Si ^"Sebutkanlah kami, hai 

saudaraku, dalam doamu, dan jangan lupakan kami. ” Umar menukas, 
“Inilah ungkapan yang membuatku sangat senang selama di dimia.” 


8. (Doa) seorang muslim selama tidak mengandimg unsiir 
kezaliman, pemutusan hubungan silaturrahim, serta tidak 
mengatakan: saya telah berdoa namun tak kunjimg dikabulkan. 

Hal ini didasarkan pada keterangan hadits yang diriwayatkan At- 
Tirmidzi dan A1 Hakim, dengan status yang menurut penilaian At- 
Tirmidzi hasan shahih, namun menurut penilaian A1 Hakim sanad 
hadits ini shahih, dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit RA, bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda. 


Shahih Muslim (2732). 


I 153 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



li tjljt ,JA iiP ^ UkbJ ikS Otet *ij it'^'Jy* ^ 

' ^ -» ^ 0 » ^ •' 

■(*^J ‘‘^ 


“Tidak ada seorang muslim di muka bumi yang memohon 
dengan doa kecuali Allah akan memberinya apa yang dia minta atau 
akan menjauhkannya dari keburukan yang senilai, selama ia tidak 
berdoa yang menyangkut dosa (kezhaliman) atau pemutusan 
silaturahim.”^^^ 


Hadits lainnya diriwayatkan oleh Ahmad, A1 Bazzar, dan Abu 
Ya’la dengan status yang menurut penilaian A1 Mimdziri bersanad 
jayyid, dari Abu Sa’id A1 Khudri RA, bahwasanya Nabi SAW 
bersabda, '^Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa yang 
tidak mengandung dosa maupun pemutusan hubungan silaturahim di 
dalamnya kecuali Allah akan memberinya salah satu di antara tiga 
pilihan: Menyegerakan pengabulan doanya, atau menyimpannya 
sebagai tabungannya kelak di akhirat, atau menjauhkannya dari 
bahaya/hal buruk yang sebanding dengannya." Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh A1 Hakim dengan komentar bahwa sanad hadits ini 
shahih. 


Diriwayatkan pula oleh A1 Bukhari, Muslim dan imam hadits 
lainnya dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda. 


: JjL' ^ 


“Doa salah seorang kalian pasti dikabulkan selama ia tidak 
memburu-buru dengan berkata: Aku telah berdoa namun tak kunjung 
dikabulkan." 


Sedangkan dalam riwayat Muslim dan At-Tirmidzi 
diredaksikan: “Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan selama ia 
tidak berdoa yang menyangkut dosa maupun pemutusan 
silarturrahim, dan tidak pula ia terburu-buru.” Para sahabat bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru?” Beliau 
menjawab, “(Jika ia) berkata: Aku telah berdoa namun tak kunjung 
dikabulkan, kemudian ia merasa putus asa dan enggan berdoa lagi.” 


Sunan At-Tirmidzi (3573), dan Mvstadrak Al Hakim (1/493). 


154 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Hadits dengang makna yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Abu Ya’la dengan sanad shahih, dari Anas RA. 


9. Orang yang bertaubat. 

Hadits yang dikutip penulis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu 
Hurairah RA dan Abu Sa’id RA. Terkait dengan status sanadnya, A1 
Haitsami mengatakan; Deretan perawi dalam sanad versi Ahmad 
tergolong shahih. Namun ada juga yang mengatakan bahwa di dalam 
rangkaian sanadnya terdapat perawi bemama Aban bin 'lyasy, yang 
divonis matruk. 


2.4 Media Doa yang Mustajab 


^ ^ (^1 jA -ih 

lAill 01^^ Jj CkiiLj' J tJ 

^ ^ ^ ^ *• 

Yj iJ! Yj 

tiJiJ ^ j jAp' 


48. “Barangsiapa yang bangun di malam hari, lantas membaca: 
‘Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha 
Tunggal dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan segala puji 
adalah milik-Nya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci 
Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tiada ada daya upaya dan 
kekuatan melainkan karena Allah. Ya Allah, ampunilah hamba, 
kemudian berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Selanjutnya Jika ia 
berwudhu dan shalat, maka shalatnya pasti diterima.” (HR. A1 
Bukhari) 


Shahih Al Bukhari (1154). 


I 155 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Taktarij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Ubadah bin Ash- 
Shamit RA. Selain itu, hadits dari sumber yang sama juga 
diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu 
Majah, Ath-Thabrani, dan Ibnu Hibban. 


Makna hadits 

Lafazh jViJ berarti orang yang bangun dari tidur disertai 
dengan suara. Sedangkan kalimat jUj sendiri jika dilihat dari zhahir 

hadits di atas, bacaan dzikir tersebut sebaiknya diucapkan langsung 
setelah bangun tidur tanpa ada sela atau jeda waktu, sebagaimana 
yang ditunjukkan oleh huruf ‘yh'” yang berfungsi sebagai kata 
penghubung. 

Dari zhahir hadits tersebut juga nampak bahwa doa akan 
dikabulkan jika seseorang memanjatkannya setelah bangun tidur dan 
langsung mengucapkan seluruh bacaan yang telah disebutkan. 

Lafazh ‘Ta Allah ampunilah dosa hambaV' sengaja 

dimasukkan dalam rangkaian doa umum yang disebutkan di atas, 
karena harapan agar seluruh dosa diampimi merupakan tujuan utama 
orang yang menghadapkan wajahnya kepda Allah SWT dengan doa. 

Dalam naskah lain kitab ini, doa permohonan ampunan ini 
diletakkan setelah redaksi: ^15^ *i'j 'Sjh “Tiada ada 

daya upaya dan kekuatan melainkan karena Allah” 


lb. jL; U li^S -i<K 

ijj diilii i) Si Sfi Si coibi 

.(Js) Mi 5y Slj Slj Ml Si t ^ 


49. “Barangsiapa yang berdoa dengan lima kalimat berikut, 
maka tidak ada sesuatu yang dia minta kepada Allah kecuali akan 
dikabulkan: Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang 


156 II 


- TuhfahAdz-Dzakirin 


Maha Tunggal dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan segala 
puji adalah milik-Nya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada 
tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada ada daya upaya 
dan kekuatan melainkan karena Allah.'' (HR. Ath-Thabrani) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu 'jam Al 
Kabiir dari Mu’awiyah, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang berdoa dengan kalimat ini ..." Al 
Mundziri mengatakan dalam At-Targhiib wa At-Tarhiib fi Adz-Dzikr 
bahwa Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Mu jam Al Kabiir 
dan Al Mu jam Al Ausath dengan sanad hasan. 


Makna hadits 

Kelima kalimat yang dimaksud adalah (1) Tiada tuhan yang 
berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tidak ada 
sekutu bagi-Nya. (2) Kerajaan dan segala puji adalah milik-Nya. (3) 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (4) Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah. (5) Tiada ada daya upaya dan kekuatan 
melainkan karena Allah 






tjlii li Ij j ^ * 

✓ X ^ ^ ^ 

.(o;) jLj ijj -Vi 


50. Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata (dalam 
doanya): Wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.” 
Beliau pun bersabda, “Doamu pasti terkabul, maha mintalah!" (HR. 
At-Tirmidzi)'^^ 


Al Mu jam Al KAbuir karya Ath-Thabrani (XIX/361). Al Haitsami mengatakan 
dalam Majma' Az-Zawaa'id (X/170) bahwa sanadnya hasan. 

Sunan At-Tirmidzi (3527). 


I 157 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Mu’adz bin Jabal 
RA. Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar bahwa 
hadits ini hasan. 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa doa yang diawali dengan bacaan 
“Wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan” bisa menjadi 
sarana ampuh dikabulkannya doa guna meraih karunia Allah SWT 
yang sangat luas. 


Qjis (»^j' ^ au 01 — o ^ 


51. “Sesungguhnya Allah memiliki malaikat khusus yang 
bertugas mengawasi orang yang membaca: ‘Ya Arhamarraahimiin’ 
[Wahai Dzat yang paling pengasih di antara yang pengasih]. Maka, 
barangsiapa yang membacanya tiga kali, maka Malaikat itu akan 
berkata kepadanya: ‘Sesungguhnya Dzat yang paling pengasih di 
antara yang pengasih telah mrayambutmu, maka mintalah!” (HR. A1 
Hakim)'^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak dari 
Abu Umamah RA. Selain itu, hadits ini dinilai oleh Al Hakim shahih, 
namun penilaian Al Hakim ini disanggah oleh Adz-Dzahabi, karena 
menurutnya hadits tersebut bersumber dari Kamil bin Thalhah dari 
Fudhalah. Sedangkan Fudhalah adalah perawi laisa bisyai'in, jadi 
darimana hadits ini dinilai shahih? 


Mustadrak Al Hakim (1/544). Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Fudhalah 
adalah perawi laisa bisya'in. 


158 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Makna hadits 

Lafazh jJ? Id “telah menyambutmu” Maksudnya Allah 

SWT menyambut orang yang mengucapkan bacaan tersebut dengan 
rahmat, empati, dan pengabulan doa. Ada pendapat yang mengatakan 
bahwa setiap manusia yang mengucapkan bacaan tersebut diawasi 
oleh satu malaikat khusus. Namim ada juga yang berpendapat bahwa 
malaikat yang bertugas mengawasi hal tersebut hanya seorang. 
Menurutku, pendapat pertama lebih unggul, karena banyak umat Islam 
yang mengucapkan bacaan ini di dan sudah tersebar di seluruh penjuru 
alam. 




aL>^S1 IaIssJI cJli ilssJl aUI Jll** ^ — oX 

a^l 1 gill Ijllll cJli col jA jllll ^ 

.(iw^ tCj) jllll 


52. ^'Barangsiapa yang memohon surga kepada Allah sebanyak 
tiga kali, maka surga akan berkata: ‘Ya Allah, masukkanlah ia ke 
surga Dan barangsiapa yang memohon perlindungan dari neraka 
tiga kali, maka neraka akan berkata: ‘Ya Allah, jauhkanlah ia dari 
neraka (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).’^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Anas bin Malik RA. Hadits dari sumber yang sama juga diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i dalam kitab ‘Amal Al Yaum wa Al-Lailah, 
pembahasan Al Isti'adzah dan Ibnu Majah dalam Az-Zuhd. Al Hakim 
mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, dan Adz-Dzahabi dalam 
hal ini tidak berkomentar. Selain itu, hadits ini juga dinilai shahih oleh 
Ibnu Hibban. 


Sunan At-Tirmidzi (2572) dan Shahih Ibnu Hibban (1034). 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 


Lafazh cJlS j iS-Ji cili “Surga berkata dan neraka berkata” 

Secara tersurat, perkataan surga dan neraka ini merupakan perkataan 
dalam arti yang nyata (bukan kiasan), sebab Allah SWT memang 
menciptakan kehidupan pada keduanya sekaligus memberi mereka 
kemampuan berbicara. Namun ada juga yang berpendapat, mereka 
berbicara dengan lisaan al haal (bahasa tindakan), bukan dengan 
lisaan al maqaal (bahasa bicara). Ada lagi yang berpendapat bahwa di 
sini ada kata yang dibuang, sehingga jika direkonstruksi ulang akan 
terlihat “maka malaikat penjaga surga akan berbicara” dan “malaikat 
penjaga neraka akan berbicara.” 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan 
sanad shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim: “Tidak 
memohon seorang hamba perlindungan dari neraka tujuh kali kecuali 
neraka akan berkata: ‘Ya Tuhan, sesungguhnya hamba-Mu Fulan...." 
Sementara dalam riwayat versi Abu Daud Ath-Thayalisi diredaksikan: 


f Ui p iji ci' J\ aSy'i ciii jt?: j\i 

.ii i&l *j) Jai ^ 


''Barangsiapa yang mengatakan: Aku memohon surga kepada 
Allah, maka surga akan berkata: Ya Allah, masukkanlah ia ke surga." 


f-tj ^ cJl 'ill ^I'il —of 

tl) a) 4&1 ’ill Jai (_}>■ j 


53. "Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. 
Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 
zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan menggunakan media 
kalimat-kalimat tersebut dalam hal apapun kecuali Allah akan 
mengabulkannya.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al Hakim)' 


Musnad Ahmad (1/170), Sunan At-Tirmidzi (3505), dan Mustadrak Al Hakim 
(1/505). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim dan hal ini disetujui oleh 
Adz-Dzahabi. 


160 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan A1 
Hakim dalam Al Mustadrak dari Sa’ad bin Abu Waqqash RA. Dalam 
redaksi hadits versi At-Tirmidzi, perawi berkata, Rasulullah SAW 
bersabda. 


^ cJT *!ll il) Si iPi lit ji 

.ii *jlt Jai 4 jgJUail 


“Doa Dzun Nun ketika berada di dalam perut ikan hiu adalah: 
‘Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha Suci 
Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim’. 
Maka, tidakl berdoa seorang muslim dalam hal apapun kecuali Allah 
akan mengabulkannya." Hadits dengan redaksi yang sama 
diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dengan komentar 
bahwa sanadnya shahih, disertai tambahan redaksi: Seorang laki-laki 
lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah bacaan doa tersebut hanya 
khusus bagi Nabi Yunus ataukah berlaku umum imtuk seluruh kaum 
mukminin?” Rasulullah SAW menjawab, ^'Apakah kamu belum 
pernah mendengar firman Allah SWT, 'Maka Kami telah 
memperkenankan do'anya dan menyelamatkannya dari pada 
kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman.’ (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 88).” 


o^jJl oii vj 14^1 ^ 

o-Xfu j_J[p A*3\Ill o^jCaJlj 

.(^y^ t^) Al '^1 


54. “Barangsiapa yang berdoa ketika mu ’adzin usai 
mengumandangkan adzan: 'Ya Allah. Tuhan pemilik panggilan yang 
ditegakkan dan shalat yang bermanfaat, anugerahkanlah shalawat 
kesejahteraan kepada Junjungan kami Muhammad dan ridhailah 
hamba dengan keridhaan yang tiada kemurkaan-Mu lagi setelahnya', 


I 161 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



maka Allah akan mengabulkan doanya.” (HR. Ahmad dan Ath- 
Thabrani)'^' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad dan Ath- 
Thabrani dalam Al Ausath, dari Jabir bin Abdullah bin Haram. Namun 
dalam sanadnya terdapat perawi bemama Ibnu Lahi’ah. Hadits dengan 
makna yang sama juga diriwayatkan oleh Al Hakim dengan sanad 
yang menurut penilaiannya shahih dari Abu Umamah RA. dengan 
redaksi doa: “...Kemudian hendaklah ia berdoa: Ya Allah, Tuhan 
pemilik panggilan yang sempuma lagi benar ini, yang terkabulkan 
karenanya doa (seruan) kebenaran dan kalimat takwa, hidupkanlah 
kami di atasnya dan matikanlah kami di atasnya. Jadikanlah kami 
termasuk pemilik terbaiknya selama hidup dan mati. Setelah itu 
hendaklah ia memohon hajatnya kepada Allah."^^^ Di dalam sanad 

riwayat Al Hakim ini terdapat perawi bemama Ufair bin Mi’dan yang 
dinyatakan oleh Al Mundziri sebagai perawi Wahin, sehingga 
penilaian shahih Al Hakim menjadi tidak sempuma. 

Hadits yang lain diriwayatkan oleh Al Bukhari dan para penulis 
kitab As-Sunan, dari Jabir bin Abdullah RA, bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda. 




5>:dt oJu» Ijj jvi 


“Barangsiapa yang berdoa ketika (usai) mendengar panggilan 
(azan): Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempuma dan shalat 
yang senantiasa ditegakkan, berilah Muhammad wasilah (kedudukan 
tinggi) dan fadhilah (martabat keutamaan di atas makhluk), dan 
tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan, maka 
ia berhak memperoleh syafaatku kelak di hari kiamat.” 


Musnad Ahmad (3/337). Lihat Majma’ Az-Zawaa'id (1/332). 

Mustadrak Al Hakim (1/546). Al Hakim menyatakannya sebagai hadits shahih, 
namun Adz-Dzahabi mengajukan komentar keberatan, karena menurutnya di 
dalam sanadnya terdapat nama Ufair yang divonis sangat lemah (waahin jiddan). 


162 I 


Tuhfah Adz-Dzdkirin 



Makna hadits 

Lafazh Siiuit 5^-Ut oii Ltj “Tuhan pemilik panggilan yang 

X <• X’ 

ditegakkan" Begitulah yang teitulis dalam sebagian besar naskah kitab 
ini, yakni dengan menggunakan kata SiiliJi, padahal di kitab-kitab lain, 

disebutkan dengan redaksi (yang sempuma). 

Lafazh Osj Ji- “ridhailah hamba dengan keridhaan” 

Kata Ce>j bisa berbentuk mashdar sebagaimana yang terpapar di 
sini, dan bisa juga dengan menggunakan akhiran Alif Mamdudah, 
yakni jika menjadi isim. Penjelasan mengenai hal tersebut telah 
banyak disebutkan dalam Ash-Shihah 


X « « xX , ^ Ox* ® xx >X « J I X xx • • II I '' ^ 

jxLPj Ijt L o ^jJ jJj ^ — O O 


- S x* X 

.X'xxo^x'®.., xX •xxxx 


• ^ .1^ X||X. "iX *x. xf 

Jjiji ^jx* ijlj J 


•C-^) ^ 


55. “Barangsiapa yang beristighfar memohon ampun kepada 
Allah untuk kaum mukminin dan mukminat setiap hari dua puluh tujuh 
atau dua puluh lima kali (salah satu di antara dua bilangan ini), maka 
ia termasuk orang-orang yang dikabulkan doa mereka dan lantaran 
mereka penduduk bumi diberi rezeki." (HR. Ath-Thabrani)'^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dari Abu Ad-Darda'. Al Haitsami mengatakan, di dalam sanad 
hadits ini terdapat perawi bemama Utsman bin Atikah yang dinilai 
tsiqah oleh beberapa imam hadits, sementara jumhur menilainya 
dha ’if. Sedangkan perawi-perawi lain yang tergabung dalam sanadnya 
tsiqah. 


Lihat Majma'Az-Zawaa'id (X/210). 


II •« 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Penetapan kedua jumlah bilangan tersebut mengandung hikmah 
tersendiri yang hanya diketahui secara khusus oleh Rasulullah SAW 
Sehingga seyogianya kita membatasi bilangan istighfar pada salah 
satu jumlah tersebut tanpa melebihi atau menguranginya. 

Jika hal ini dijalankan secara konsisten, maka imbalan yang 
diperoleh orang yang beristighfar dengan mekanisme tersebut akan 
dimasukkan dalam golongan orang-orang yang doanya mustajab dan 
menjadi media penurun rezeki bagi penduduk bumi. Dan merekalah 
orang-orang yang shaleh di antara hamba-hamba Allah. 


2.5 Nama-nama Allah yang Teragung 


Aj Jil. lilj Aj bl (^Jl)1 4^1 ^1 -0*\ 

.(^) LIT Jl 'cJl ^1 ^ ^ 


56. “Nama-nama Allah teragung yang jika digunakan untuk 
berdoa, niscaya akan Dia kabulkan adalah 'Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku 
termasuk orang-orang yang zhalim. (HR. A1 Hakim)' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak dari 
Sa’ad bin Abu Waqqash RA. Hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir (Ath-Thabari). 
Dalam redaksi mereka disebutkan, Sa’ad berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


^ iJj Si jloj 1^) i'yt’i 

.ii fi! \yi 


Lihat hadits nomor 53. 


164 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


"Doa Dzun Nun ketika berada di dalam perut ikan adalah: 
‘Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha Suci 
Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim’. 
Maka, tidaklah seorang muslim berdoa dalam hal apapun kecuali 
Allah akan mengabulkannya. ” Sedangkan redaksi versi Ibnu Jarir 
berbunyi: 


. >5 li! ;u-' 


“Asma Allah teragung yang jika digunakan untuk berdoa, 
niscaya akan dikabulkan, dan jika dimintai dengannya niscaya akan 
diberikan adalah doa Yunus bin Matta. 


Sedangkan As-Suyuthi, dalam Al Jaami’ Al Kabiir dan Al 
Jaami’ Ash-Shaghiir ketika mengutip hadits yang bam saja kami 
sebutkan, cukup dengan menisbatkannya pada Ibnu Jarir dari Sa’ad 
RA. Dalam Mukhtashar-nya atas Syarah \Al Jaami’ karya As- 
Suyuthi |, Al Manawi pun meriwayatkannya dengan sanad dha’if. 
Barangkali dalam hal ini ia mengikuti kode yang diberikan As- 
Suyuthi. 

Perlu diketahui bahwa dalam kitab ini {‘Uddah Al Hishn Al 
Hashiin), penulis menyebut tiga hadits dalam rangka mendefinisikan 
nama-nama Allah yang teragung ini. Hadits di atas adalah salah 
satunya, sementara dua hadits lainnya akan disebutkan berikut disertai 
komentar atas keduanya, ditambah dengan hadits lain mengenai 
definisi asma' teragung yang tidak disebutkan oleh penulis. 


2.5.1 Nama-nama Allah Teragung lainnya 

a. Hadits riwayat Ibnu Majah, Al Hakim dalam Al Mustadrak, 
dan Ath-Thabrani dalam Al Mu’Jam Al Kabiir, dari Abu Umamah Al 
Bahili RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

“Nama-nama Allah teragung yang jika digunakan ketika berdoa, 
niscaya Dia akan mengabulkan, terdapat di dalam tiga surat dalam Al 
Qur'an: Al Baqarah, AH Imran, dan Thaha." 




I 165 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Dalam kitab syarah Al Jaami’ Al Kabiir, A1 Manawi 
mengatakan: Di dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama 
Hisyam bin ‘Ammar yang status periwayatanya masih diperdebatkan. 
Sementara dalam Al Mukhtashar, ia mengatakan bahwa sanadnya 
hasan, dan ada pula yang menyatakan shahih. 


Abu Umamah menambahkan; Aku telah berusaha melacak 
isyarat hadits tersebut, dan aku temukan bahwa nama-nama Allah 
teragung yang ada dalam surah Al Baqarah terdapat dalam ayat Kursi 
''''Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang 
hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya).” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 255) Sementara yang ada dalam Surah Aali Imraan 
terdapat dalam firman: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus 
mengurus makhluk-Nya." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 2) Sedangkan yang 
ada dalam surat Thaha adalah firman "Dan tunduklah semua muka 
(dengan berendah diri) kepada Tuhan yang hidup kekal lagi 
senantiasa mengurus (makhluk-Nya)." (Qs. Thaaha [20]; 111) 


b. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu 
Majah dari Asma' binti Yazid, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


> ■•»! a'! H a] ^ -fL.! 

.0i\ ilj a'j -i JT 


"Nama-nama Allah yang teragung terdapat dalam kedua ayat 
berikut: ‘Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada 
Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang’ 
(Qs. Al Baqarah [2]: 255) dan pembukaan surah Ali Imran: 'Allah, 
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup 
kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya' (Qs. Aali 'Imraan 
[3]: 2).” 

Hadits ini dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi. Sementara Al 
Manawi mengatakan dalam Al Mukhtashar bahwa hadits ini dinilai 
shahih oleh imam hadits selain At-Tirmidzi. Di dalam sanadnya, 
lanjut Al Manawi, terdapat perawi bemama Abdullah bin Abu Dzi'ab 
Al Qaddah, yang dinilai layyin dan dinilai Ibnu Ma’in dha'if, 
sementara Abu Daud menyatakan bahwa dalam hadits tersebut 
teradapat manakir (hal-hal yang janggal). 




166 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



c. Hadits riwayat Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir dari 
Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

oV iUU ji :;>J oi* J OlSr? 'i! -i' 

jS*T .tCii ji C illUl 


"'''Nama-nama Allah teragung yang jika digunakan untuk berdoa, 
niscaya Dia akan mengabulkan terdapat di dalam ayat ini, yakni 
‘Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan 
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang 
Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.’ (Qs. Aali 
'Imraan [3]: 26)” 

Al Haitsami menjelaskan bahwa di dalam sanadnya terdapat 
perawi bemama Hanasy bin Farqad, yang dinilai dha ’if. Al Manawi 
menambahkan, Di dalam sanadnya juga terdapat perawi bemama 
Muhammad bin Zakariya As-Sa’dani, yang dinilai tsiqah oleh Ibnu 
Ma’in, sementara Ahmad menilainya laisa bilqawi, sedangkan An- 
Nasa'i dan Ad-Daraquthni menyatakannya dha ’if. Selain itu, di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Abu Al Jauza' yang statusnya 
masih diperdebatkan. 

d. Hadits riwayat Ad-Dmlami dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi 
SAW, (beliau bersabda,) 

OlfT -i' jU-'' 

“Asma Allah yang teragung terdapat dalam ayat-ayat akhir 
surah Al Hasyr. 


“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan 
yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah 
yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang 
Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang 
Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang 
membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa 
yang di langit dan bumi. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bij^ana.” 
(Qs. Al Hasyr [59]: 22-24). 


I 167 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





2.5.2 Keragaman Pendapat dalam Mendeflnisikan Nama-nama 
Teragung 


Dalam menentukan nama-nama Allah yang teragung ini, 
berkembang sekitar 40 pendapat yang disusun secara terpisah oleh As- 
Suyuthi dalam karyanya.*^^ Ibnu Hajar mengatakan, "Yang paling 
rajih dari segi sanad adalah pendefenisian nama-nama Allah yang 
teragung sebagai 


ij ;»jj ol: P cjit > '*i\ iJ! ’i At 


“Allah tiada tuhan yang patut disembah melainkan Dia Yang 
Maha Esa lagi Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, 
yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan Dia." Penjelasan mengenai hadits ini 
akan dikemukakan di bawah ini berikut penjelasan status sanadnya 
insya Allah. 

Sementara itu, dalam penjelasannya, penulis mengatakan, 
"Menurutku, nama-nama Allah yang teragung adalah 

.f j^'t ;^‘t > at H 


“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia 
yang hidup kekal lagi terus menents mengurus (makhluk-Nya)". 
Sedangkan Ibnu A1 Qayyim menyebutkan dalam Al Huda bahwa 
nama-nama Allah yang teragung adalah “Yang hidup kekal lagi terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya)", namun pertimbangaimya masih 
perlu dikaji ulang. 


Risalah karya As-Suyuthi yang diisyaratkan oleh pensyarah adalah kitab Ad- 
Durr An-Muncahzham fi Al Ism Al A’zham. Risalah ini diterbitkan sebagai 
suplemen kitab As-Suyuthi iainnya yang beijudul Al Haawi Fi Al Fataawaa 
(II/31 -44). Lihat juga Fath Al Bari (XI/235). 


168 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


2.5.3 Hadits yang Paling Rajih dalam Mendeflnisikan Nama- 
nama Allah yang Teragung 




.(^ CAP) ij ‘j:: jjj Jj‘j fjj 'jjb ;j c^jji j^)i\ 


57. “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan bersaksi bqhwa 
Engkaulah Tuhan yang tiada tuhan yang patut disembah melainkan 
Engkau Yang Maha Esa lagi Tuhan yang bergantung kepada-Nya 
segala sesuatu, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan 
tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (HR. Keempat 
penulis kitab As-Sunan dan Ibnu Hibban)’^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh keempat penulis kitab As-Sunan 
(Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dan Ibnu 
Hibban dari Buraidah. At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini 
hasan, sementara Ibnu Hibban menilainya shahih. Hadits dari sumber 
yang sama diriwayatkan oleh A1 Hakim, dan ia mengatakan bahwa 
hadits tersebut shahih menurut syarat A1 Bukhari dan Muslim. 
Adapim redaksi hadits versi A1 Hakim ditambah dengan komentar 
Nabi SAW atas sahabat yang berdoa dengan lafal tersebut, “Kamu 
telah memohon kepada Allah dengan asma teragung-Nya.” A1 
Mundziri mengatakan. Guru kami Abu A1 Husain A1 Maqdisi 
mengatakan bahwa sanadnya tidak tercela dan tidak ada satu hadits 
pun dalam masalah ini yang lebih bagus sanadnya daripada hadits ini. 
Pemyataan ini sesuai dengan pemyataan Ibnu Hajar yang telah kami 
kemukakan di atas bahwa hadits ini merupakan hadits yang paling 
rajih dalam masalah ini dari segi sanadnya. 


Sunan Abu Daud(^i493), Sunan At-Tirmidzi (3475), Sunan Ibnu Majah (3857), 
dan Shahiih Ibnu Hibban (851). 


I 169 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


i 


^jJ C-Ji 'y Xo.^1 liJJ 0\j (*-4^' — ®A 

c<P) ^j-5 Ij Ij ^ (j^c^l^l-ljl 


58. “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan (media) bahwa 
segala puji bagi-Mu, tiada tuhan yang patut disembah melainkan 
Engkau Yang Maha Pemberi Karunia lagi Maha Menciptakan langit 
dan bumi, wahai Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Dzat 
Yang Maha hidup kekal lagi tents menenis mengums (makhluk- 
Nya)."' (HR. Abu Baud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan 

Ibnu Hibban)'^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh keempat penulis kitab As-Sunan 
(Abu Baud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dan Ibnu 
Hibban dari Anas RA. Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan 
juga oleh Ahmad yang menilainya sebagai hadits shahih, juga oleh A1 
Hakim yang menurut penilaiannya shahih menurut syarat Muslim. 


Makna hadits 
* 0 

Lafazh OuJt '"Yang Maha Pemberi Karunia" 


Redaksi hadits versi Ahmad dan Ibnu Majah adalah: 

.jiapJ aj Jill (jtj toVsr' (/•b' 4.*liU iPi iiJ Jit 


“Wahai Dzat yang penuh belas kasih, wahai Dzat Yang Maha 
memberi karunia, Wahai Dzat yang Maha mencipta langit dan bumi, 
wahai Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan." Rasulullah SAW 
bersabda, “Dia telah berdoa dengan asma teragung-Nya yang jika 
didoai dengannya niscaya Dia akan mengabulkan dan jika dimintai 
dengannya niscaya Dia akan memberi." 


'’* Sunan Abu Dcm<H\^9S), Sunan At-Tirmidzi (3544), Sunan An-Nasa'i (III/52), 
Sunan Ibnu Majah (3858), dan Shahih Ibnu Hibban (893). 


170 1 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 


Abu Baud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban di akhir redaksinya 
dengan menambahkan, 

^Wahai Dzat Yang Maha Hidup Kekal lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya)," persis seperti yang disebutkan penulis 
(Ibnu A1 Jazari) di sini. Sementara dalam riwayat lain, A1 Hakim 
meriwayatkannya dengan tambahan redaksi, 

;> iii cuJt' 

''Aku memohon kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada- 
Mu dari neraka." 

Lafazh (Wahai Dzat yang) terus menerus mengurus (makhluk- 

Nya) 

Maksudnya adalah Dzat yang mengurus segala sesuatu. 


2.6 Keutamaan Asma'ul Husna 


•(<3 ‘u- ‘C ‘C) 


59. "(Allah memiliki) asma'ul husna yang dengannya kita 
diperintahkan untuk berdoa. Barangsiapa yang hafal nama-nama 
tersebut, maka ia (dijamin) masuk surga, dan tidak ada seorangpun 
yang hafal nama-nama tersebut kecuali ia akan masuk surga. (HR. 
A1 Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah)'^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, 
An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah RA. Sumber yang sama 


Shahih Al Bukhari (6410), Shahih Muslim (2677), dan Sunan At-Tirmidzi 
(3506). 


I 171 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Abu ‘Awanah, Ibnu Jarir, Ibnu 
Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu Mandah, Ibnu Mardawaih, Abu 
Nu’aim, dan A1 Baihaqi. Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, 


jjl jjj aJi *j|j AiU Lwl J •» 


0 ! 


'"Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu. Barangsiapa yang hafal nama-nama tersebut, 
maka ia (dijamin) masuk surga. Sesungguhnya Dia Maha Ganjil dan 
menyukai ganjil." 

Dalam versi Ibnu Mardawaih dan Abu Nu’aim diredaksikan. 


"Barangsiapa yang berdoa dengan nama-nama tersebut, maka 
Allah akan mengabulkan doanya." 

Sementara dalam versi A1 Bukhari diredaksikan, 

.a!yi Jii-i 

"Tidak ada seorangpun yang hapal nama-nama tersebut kecuali 
dia akan masuk surga." Redaksi ini sebenamya menafsirkan makna 

lafazh . 


Makna hadits 

Kata berarti (menghafal). Demikian pendapat 

kebanyakan ulama (jumhur). Namun ada juga yang mengartikan 
dengan membaca Asma'ul husna kata demi kata seolah-olah 

menghitungnya. Ada pula yang mengartikaimya dengan mengetahui 
dan meremmgkan makna-maknanya, serta menelaah hakikat- 
hakikatnya. Dan ada lagi yang mengartikaimya dengan menjalankan 
hak-hak nama tersebut seoptimal mungkin. 

Dalam hal ini penafsiran pertama versi jumhur merupakan 
pendapat yang paling kuat (rajih) karena sesuai dengan makna 
lughawi (etimologis) kata UCoJ-l , apalagi ada riwayat yang secara 


172 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



lugas menjelaskaimya dengan arti (menghafal) -yakni riwayat 
versi A1 Bukhari. 

Hadits ini diriwayatkan dari jalur sejumlah sahabat yang tidak 
termasuk perawi Shahih Al Bukhari dan Muslim, namun argumentasi 
dengan versi hadits yang diriwayatkan keduanya saja sudah cukup 
kuat. 


cildl i-J! '-i ill S-i - V 

cjLssJl 

.UH t jl—ttiJi 

c^i /jiiit 

ttt-A-kUl 

4j^' 4vi-pd' tO-?!.!]! 4(*-- 

tJLatlJt lOi^' 

ijiliJl tJutaJl 4JL>-1^1 4^UJI 4Jb!-i^l 4-^' 4C.. 

y X x ^ 

4^t]jil 4^dl 4^Ui3l 4^^' 4 JjSli 4 4^J- Ljl 4j-U- LJI 

;/44iuJi dUi:. 4l>>> 45^*14jji^i:J» ^ 4^i;.di 

4jCaJt 4^lUl 4^^^1 4^l^i 4^2— *iJl 4^i^;- 

.jj^l 4JU-i^l 4<J:.^jijii 4 jJ13I 4(V*xJi 44^il4^1 4^\Jl 

✓ X o' 

60. “Dialah Allah yang tiada tuhan yang patut disembah 
melainkan Dia, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Yang 
Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera. Yang Maha 
Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha 


II >73 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki segala Keagungan, 
Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, Yang Maha 
Membentuk Rupa, Yang Suka Memberi Ampun, Yang Maha 
Mengalahkan, Yang Maha Memberi Karunia, Yang Maha Memberi 
Rezeki, Yang Maha Pembuka, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha 
Menggenggam, Yang Maha Merentangkan, Yang Maha Menurunkan, 
Yang Maha Mengangkat. Yang Maha Memulikan, Yang Maha 
Menghinakan, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang 
Maha Menghukumi, Yang Maha Add, Yang Maha Halus, Yang Maha 
Mengetahui, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung, Yang Maha 
Pengampun, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Tinggi, Yang Maha 
Besar, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Memberi Pangan, Yang 
Maha Mencukupi, Yang Maha Mulia, Yang Maha Pemurah, Yang 
Maha Mengawasi, Yang Maha Mengabulkan Doa, Yang Maha Luas, 
Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Memberi Belas Kasih, Yang Maha 
Dermawan, Yang Maha Membangkitkan, Yang Maha Menyaksikan, 
Yang Maha Benar, Yang Maha Mengurus, Yang Maha Kuat, Yang 
Maha Kokoh, Yang Maha Menolong, Yang Maha Terpuji, Yang Maha 
Menghitung, Yang Maha Menciptakan dari tiada, Yang Maha 
Mengembalikan, Yang Maha Menghidupkan, Yang Maha Mematikan, 
Yang Maha Hidup kekal, Yang Maha Terus-menerus Mengurus 
Makhluk-Nya, Yang Maha Menemukan, Yang Maha luhur dan 
tersucikan, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Esa, Yang Maha 
Bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Yang Maha Mampu, Yang 
Maha Berkuasa di atas semua yang mampu, Yang Maha 
Mendahulukan, Yang Maha Mengakhirkan, Yang Maha Awal, Yang 
Maha Akhir, Yang Maha Zhahir, Yang Maha Bathin, Yang Maha 
Asuh, Yang Maha Suci dari segala kekurangan, Yang Maha Baikbudi, 
Yang Maha Menerima Taubat, Yang Maha Menghukum, Yang Maha 
Memaafkan, Yang Maha Asih, Yang Mempunyai Kerajaan, Yang 
Maha Memiliki kebesaran dan kemuliaan, Yang Maha Add dalam 
keputusan-Nya, Yang Maha Menghimpun, Yang Maha Kaya, Yang 
Maha Mengayakan, Yang Maha Mencegah, Yang Maha Memberi 
Mudharat, Yang Maha Memberi Manfaat, Yang Maha Terang, Yang 
Maha Membimbing, Yang Maha Mencipta, Yang Maha Kekal, Yang 


174 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


Maha Mewarisi, Yang Maha Lurus, Yang Maha Penyabar." (HR. At- 
Tinnidzi dan Ibnu Hibban).*"*” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Abu Hurairah RA. Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh 
Ibnu Khuzaimah, A1 Hakim dalam Al Mustadrak, dan A1 Baihaqi 
dalam Syu ’ab Al limaan. 

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang sama dari Al Juzjani, dari 
Shafwan bin Shalih, dari Al Walid bin Muslim, dari Syu’aib bin Abu 
Hamzah, dari Abu Az-Zanad, dari Al A’raj, dari Abu Hurairah RA 
secara marfu Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi 
berkomentar, hadits ini gharib. Hadits ini diriwayatkan lebih dari satu 
versi dari Abu Hurairah RA, dan kami tidak mengetahui satupun 
riwayat yang menyebut asma'ul husna secara lengkap kecuali dalam 
hadits Abu Hurairah RA ini. 

Perawi lain (selain At-Tirmidzi) meriwayatkannya dari jalur 
Shafwan dengan sanad yang telah disebutkan. Sementara Ibnu Majah 
meriwayatkannya dari jalur lain dari Musa bin Uqbah, dari Al A’raj, 
dari Abu Hurairah RA secara marfu ’. 

Nama-nama Allah di atas diriwayatkan dengan beragam versi 
penambahan dan pengur^gan. Adam bin Abu lyasy 
meriwayatkannya dengan sanad lain yang tidak shahih. Sementara 
hadits versi Abu Hurairah RA dinyatakan oleh Ibnu Hibban dan Al 
Hakim shahih, namun ia dinilai hasan oleh An-Nawawi dalam Al 
Adzkaar. 

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsimya, "Menjadi ketetapan 
tersendiri di kalangan pakar hadits, bahwa penyebutan satu demi satu 
nama-nama Allah telah tersusun rapi dalam hadits ini. Hal itu sama 
seperti hadits yang diriwayatkan Al Walid bin Muslim dan Abdul 
Malik bin Muhammad Ash-Shaghhani, dari Zuhair bin Muhammad; ia 
mendapat informasi dari .sejumlah ahli ilmu, bahwa mereka 


Sunan At-Tirmidzi (3507), dan Shahih Ibnu Hibban (808), dari Abu Hurairah 
RA. 


II >75 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


men^impun asma'ul husna dari A1 Qur'an, sebagaimana penuturan 
Ja’far bin Muhammad, Sufyan bin ‘Uyainah, dan Abu Zaid A1 
Lughawi. 


Perlu diketahui juga, asma 'ul husna tidak hanya terbatas pada 
jumlah sembilan puluh sembilan nama, dengan dalil hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya dari Yazid bin Harun, 
dari Fudhail bin Marzuq, dari Abu Salamah A1 Juhani, dari A1 Qasim 
bin Abdiurahman, dari ayahnya, dari Abdulah bin Mas’ud RA, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda. 


'SJ 'JXj iiJLfi 'Jfj iixp : jia pi v; 

**■ tellp j5 

a!U Ai LJkit jJj 4^ 

^ iJUi '•if M \i 


’’’’Tidak ada seseorang pun yang tertimpa kesusahan maupun 
kesedihan, lalu ia berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah 
hamba-Mu, anak hamba laki-laki-Mu, dan anak hamba perempuan- 
Mu. Nasibku sepenuhnya ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu, 
berjalan dalam keputusan-Mu dan adil dalam qadha ketetapan-Mu. 
Dengan (wasilah) setiap nama milik-Mu yang Engkau sematkan pada 
diri-Mu sendiri, atau yang Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu, atau 
yang Engkau ajarkan pada salah seorang makhluk-Mu, atau yang 
Engkau simpan sendiri dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, aku mohon 
kepada-Mu; jadikanlah Al Qur'an yang agungpadang sabana hatiku, 
cahaya penglihatanku, penghilang kesedihanku, dan penghapus 
kedukaan dan kemurunganku’ kecuali Allah akan menghilangkan 
kesusahan, kedukaan, dan kesedihannya, serta menggantinya dengan 
kebahagiaan.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, 
bolehkah kami mempelajarinya?” Beliau menjawab, “Tentu. Sudah 
seyogianya bagi orang yang mendengamya untuk mempelajarinya.” 

Dari paparan di atas, terlihat dengan jelas bahwa jmnlah asma'ul 
husna ini telah dinyatakan shahih oleh dua imam dan dinilai hasan 


176 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



oleh satu imam. Sehingga pendapat yang menyatakan bahwa sebagian 
ahli ilmu menghimpunnya dari A1 Qur'an menjadi kurang tepat. Sebab 
informasi satu orang tidak cukup kuat untuk menentang riwayat 
maupun menyangkal hadits-hadits semisalnya. Adapun hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, paling banter ia hanya 
menginformasikan bahwa asma'ul husna lebih banyak daripada 
estimasi ini, dan hal tersebut tidak bisa menafikan keberadaan jumlah 
yang dianjurkan untuk dihitung dan dihafal. 

Ini merupakan fenomena yang tampak nyata. Penyebutan 
asma'ul husna dengan estimasi sembilan puluh sembilan nama 
diriwayatkan antara lain oleh At-Tirmidzi, Ibnu Mardawaih, dan Abu 
Nu’aim, dari Ibnu Abbas RA dan Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, 
dengan redaksi sebagaimana di atas. 

Sementara itu, versi asma'ul husna yang berbeda diriwayatkan 
oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak, Abu Syaikh dan Ibnu Mardawaih 
(keduanya sama-sama dalam At-Tafsir), Abu Nu’aim dalam Al Asma 
Al Husnaa, dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah RA, ^^Sesungguhnya 
Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa yang 
hafal nama-nama tersebut, maka ia (dijamin) masuk surga. Aku 
mohon kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Ilah. Rabb. Yang Maha Raja [Al Malik], Yang Maha Suci [Al 
Qudduus], Yang Maha Sejahtera [As-Salaam], Yang Maha 
Mengaruniakan Keamanan [Al Mu min], Yang Maha Memelihara [Al 
Muhaimin], Yang Maha Perkasa [Al ‘Aziiz], Yang Maha Kuasa [Al 
Jabbaar], Yang Maha Memiliki segala Keagungan [Al Mutakabbir], 
Yang Maha Menciptakan [Al Khaaliq], Yang Maha Mengadakan [Al 
Baari], Yang Maha Membentuk Rupa [Al Mushawwir], Yang Maha 
Bijaksana [Al Hakiim], Yang Maha Mengetahui [Al ‘Aliim], Y^g 
Maha Mendengar [As-Samii’], Yang Maha Melihat [Al Bashiir], 
Yang Maha Hidup kekal [Al Hayy], Yang Maha Terus-menerus 
Mengurus Makhluk-Nya [Al Qayyuum], Yang Maha Luas [Al 
Waasi’], Yang Maha Halus [Al Lathiif], Yang Maha Mengetahui [Al 
Khabiir], Yang Maha Kasih [Al Hannaan], Yang Maha Member! 
Karunia [Al Mannaan], Yang Maha Mencipta [Al Badii’], Yang Maha 
Pengampun [Al Ghafuur], Yang Maha Memberi Belas Kasih [Al 
Waduud], Yang Maha Mensyukuri [Asy-Syakuur], Yang Maha 
Dermawan [Al Majiid], Yang Maha Menciptakan dari tiada [Al 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


111 



Mubdi'], Yang Maha Mengembalikan [A1 Mu’iid], Yang Maha 
Terang [An-Nuur], Yang Maha Mengadakan [A1 Baari].” 

Dalam versi lain: “Yang Maha Mengurusi [A1 Qaa'im], Yang 
Maha Awal [A1 Awwal], Yang Maha Akhir [A1 Aakhir], Yang Maha 
Zhahir [Azh-Zhaahir], Yang Maha Bathin [A1 Baathin], Yang Maha 
Memaafkan [A1 ‘Afuww], Yang Maha Memberi Ampun [A1 
Ghaffaar], Yang Maha Memberi Kanmia [A1 Wahhaab], Yang Maha 
Tunggal [A1 Fard].” 

Dalam versi lain: “Yang Maha Mampu [A1 Qaadir], Yang Maha 
Esa [A1 Ahad], Yang Maha Bergantung kepada-Nya segala sesuatu 
[Ash-Shamad], Yang Maha Mengurus [A1 Wakiil], Yang Maha 
Mencukupi [A1 Kaafi], Yang Maha Kekal [A1 Baaqi], Yang Maha 
Membantu [A1 Mughiits], Yang Langgeng [Ad-Daa'im], Yang Maha 
Suci dari segala kekurangan [A1 Muta’aali], Yang Maha Memiliki 
kebesaran dan kemuliaan [Dzu A1 Jalaal Wa A1 Ikraam], Junjungan 
[A1 Maula], Yang Maha Menolong [An-Nashiir], Yang Maha Benar 
[A1 Haqq], Yang Maha Menjelaskan [A1 Mubiin], Yang Maha 
Mewarisi [A1 Waarits], Yang Maha Menerangi [A1 Muniir], Yang 
Maha Membangkitkan [A1 Baa’its], Yang Maha Kuasa [A1 Qadiir].” 

Dalam versi lain: “Yang Maha Mengabulkan Doa [A1 Mujiib], 
Yang Maha Menghidupkan [A1 Muhyi], Yang Maha Mematikan [A1 
Mumiit], Yang Maha Terpuji [A1 Hamiid].” 

Dalam versi lain: “Yang Maha Pemurah atau Yang Maha Indah 
[A1 Jamiil], Yang Maha Benar Perkataan-Nya [Ash-Shaadiq], Yang 
Maha Memelihara [A1 Hafiizh], Yang Maha Melingkupi [A1 Muhiith], 
Yang Maha Besar [A1 Kabiir], Yang Maha Dekat [A1 Qariib], Yang 
Maha Mengawasi [Ar-Raqiib], Yang Maha Membuka [A1 Fattaah], 
Yang Maha Menerima Taubat [At-Tawwaab], Yang Maha Dahulu 
Kala [A1 Qadiim], Yang Maha Ganjil [A1 Witr], Yang Maha Pencipta 
[A1 Faathir], Yang Maha Pemberi Rezeki [Ar-Razzaaq], Yang Maha 
Tinggi [A1 ‘Aliyy], Yang Maha Agung [A1 ‘Azhiim], Yang Maha 
Kaya [A1 Ghani], Yang Maha Raja [A1 Malik], Yang Maha Berkuasa 
di atas semua yang mampu [A1 Muqtadir], Yang Maha Murah Hati 
[A1 Akram], Yang Maha Asih [Ar-Ra’uuf], Yang Maha Mengatur [A1 
Mudabbir], Yang Maha Memiliki [A1 Maalik], Yang Maha 
Mengalahkan [A1 Qahhaar], Yang Maha Membimbing [A1 Haadi], 


178 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Yang Maha Mensyukuri [Asy-Syakur], Yang Maha Mulia [A1 
Kariim], Ar-Rafii’ [Yang Maha Luhur], Yang Maha Menyaksikan 
[Asy-Syahiid], Yang Maha Satu [A1 Waahid], Yang Maha mempunyai 
karunia [Dzu Ath-Thaul], Yang Maha mempunyai tempat-tempat naik 
[Dzu A1 Ma’aarij], Yang Maha mempunyai anugerah [Dzu A1 Fadhl], 
Yang Maha Menciptakan dengan kreatif [A1 Khallaaq], Yang Maha 
Mengurus dan Mencukupi [A1 Kafiil], Yang Maha Agung [A1 Jaliil]. 

Sebagai informasi, sanad hadits terakhir ini dha ’if. Dan masih 
banyak lagi hadits yang belum disebut dalam masalah ini. Kalangan 
ulama telah membicarakan wacana asma'ul husna secara panjang 
lebar. Ibnu Hazm mengatakan, Terkait dengan penghafalan asma'ul 
husna, bermunculanlah hadits-hadits yang saling tumpang-tindih dan 
sebenamya tidak sah sama sekali. Bahkan ada sebagian kalangan yang 
melebih-lebihkan, sampai-sampai Ibnu A1 ‘Arabi mengatakan dalam 
Syarah At-Tirmidzi, mengutip pemyataan seorang ulama, bahwa ia 
telah menyunting kurang lebih 1000 nama-nama Allah dari A1 Qur an 
dan Sunnah. 

Demikian paparan mengenai hadits yang disebutkan oleh 
penulis. Sekarang man kita beranjak pada penjelasan kandungan demi 
kandungan secara singkat dan padat. 

Makna hadits 

=> At Kata sandang yang memmjukkan obyek yang 

disembah secara tepat dan benar dengan petunjuk lengkap yang 
mencakup seluruh makna (substansi) nama-nama berikut. 

=> j* ^ (Yang tiada tuhan yang patut disembah 
melainkan Dia) adalah sifat dari Allah. 

=> (Yang Maha Pengasih), (Yang Maha 

Penyayang); Dua predikat untuk menyebut rahmat yang melimpah 
ruah. 

^ jOiJt iilUit (Yang Maha Raja); yang memiliki 

kemampuan dan kekuasaan untuk membuat apa yang Dia 
kehendaki, dan menciptakan apa yang Dia sukai. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


179 



=> (Yang Maha Suci): yang tersucikan dari 

predikat-predikat minor dan kurang. 

z:> (Yang Maha Sejahtera): yang menyelamatkan 

hamba-hamba-Nya dari segala kebinasaan, atau yang memiliki 
keselamatan dari segala cela dan kekurangan. 

(Yang Maha Mengaruniakan Keamanan): yang 

membenarkan rasul-rasul-Nya, atau yang memberi rasa aman pada 
manusia. 

=» (Yang Maha Memelihara): pengawas yang 

sangat ketat pengawasan dan penjagaannya. 

=> (Yang Maha Perkasa): yang memiliki kebesaran 

dan keperkasaan, yang mengalahkan selain-Nya. 

=^> jCyi (Yang Maha Kuasa); yang memaksa makhluk- 
Nya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. 

=> (Yang Maha Memiliki segala Keagungan): yang 

mempimyai segala kebesaran yang bisa disombongkan dan 
dibanggakan. 

(Yang Maha Menciptakan): yang membuat 
inovasi penciptaan. 

=> (Yang Maha Mengadakan): yang menciptakan 

makhluk. 

jy^\ (Yang Maha Membentuk Rupa): yang membuat 

desain penciptaaan. 

^ • 

=> (Yang Suka Memberi Ampun): yang menutup- 

nutupi segala kejelekan dan dosa. 

(Yang Maha Mengalahkan): yang memaksa 
makhluk-Nya sesuai dengan yang Dia kehendaki. 


180 I 


TUhfah Adz-Dzakirin 


=> (Yang Maha Memberi Karunia); yang banyak 

memberi anugerah kenikmatan. 

(Yang Maha Memberi Rezeki): yang memberi 
rezeki pada seluruh makhluk yang membutuhkan rezeki. 

=> (Yang Maha Pembuka); yang mengadili 

(perselisihan) di antara makhluk, atau yang membuka pundi-pundi 
rahmat untuk hamba-hamba-Nya. 

(Yang Maha Mengetahui): yang mengetahui 
segala pengetahuan. 

=> (Yang Maha Menggenggam): yang memberikan 

kesempitan pada orang yang Dia kehendaki. 

=!> (Yang Maha Merentangkan): yang memberikan 

kelapangan bagi orang yang Dia kehendaki. 

=> (Yang Maha Menurunkan); yang menurunkan 

derajat orang yang bermaksiat dan mendurhakai-'Nya. 

=> (Yang Maha Mengangkat): yang mengangkat dan 

menaikkan derajat orang-orang yang menaati-Nya. 

=> (Yang Maha Memulikan): yang menjadikan orang 

yang dikehendaki-Nya sebagai orang mulia. 

JJuJt (Yang Maha Menghinakan): yang menjadikan 
orang yang dikehendaki-Nya sebagai orang hina. 

=> (Yang Maha Mendengar): yang menangkap dan 

mengetahui segala yang terdengar. 

=> (Yang Maha Melihat): yang menangkap dan 

menetahui segala yang terlihat. 

(Yang Maha Menghukumi): yang mengadili 
perkara di antara hamba-hamba-Nya. 


I 181 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



o Jjuil (Yang Maha Adil); yang adil dalam keputusan- 

Nya. 

=> (Yang Maha Halus): yang mengetahui perkara- 

perkara laten dan samar yang disembunyikan hamba-hamba-Nya. 

=> (Yang Maha Mengetahui); yang mengetahui 

seluk-beluk perkara dan fakta-fakta detailnya. 

(Yang Maha Penyantun): yang tidak mudah 
tersulut dan terprovokasi oleh kemarahan. 

=> (Yang Maha Agung): yang tak terbayangkan oleh 

akal dan tak terlingkupi oleh pemahaman. 

(Yang Maha Pengampun): yang banyak 
memberikan ampunan. 

=> jjiCiJ* (Yang Maha Mensyukuri): yang suka memuji 

dan memberikan apreasiasi pada hamba-hamba-Nya yang taat, 
sembari menganugerahkan pahala kebajikan yang mereka lakukan. 

=> (Yang Maha Tinggi): yang bertahta di puncak 

ketinggian atau martabat tertinggi. 

=> (Yang Maha Besar): yang tidak mampu dijangkau 

hakikat-Nya oleh akal. 

=> Jog^i (Yang Maha Memelihara); yang menjaga seluruh 
makhluk-Nya dari kebinasaan. 

=:> (Yang Maha Memberi Pangan): yang 

menciptakan pangan. Dalam kitab ini, nama Allah ini diganti 
dengan A1 Mughiits, yakni yang menolong orang yang meminta 
pertolongan kepada-Nya. Namun kebanyakan naskah memilih 
nama yang pertama (A1 Muqiit), dan nama ini pula yang 
digunakan dalam kitab-kitab lain selain kitab ini. 


182 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


=:> (Yang Maha Mencukupi): yang mencukupi 

kebutuhan atau Yang Maha Mengaudit. 

> • 

=> Jsis!*!' (Yang Maha Mulia): yang menyandang predikat 
kemuliaan dan kebesaran. 

(Yang Maha Pemurah): yang memberikan 
karunia pada makhluk-Nya tanpa diminta maupun tanpa perantara. 
=> (Yang Maha Mengawasi): yang meneliti dan 

memperhatikan segala sesuatu hingga tidak ada satupun yang 
terlewatkan dari pengawasan-Nya. 

J J * 

=> (Yang Maha Mengabulkan Doa): yang 

meluluskan doa orang yang berdoa kqjada-Nya. 

=> (Yang Maha Luas): yang kekayaan-Nya 

melimpah ruah dan mencakup segala yang dibutuhkan hamba- 
hamba-Nya. 

=> (Yang Maha Bijaksana): yang memiliki hikmah 

kebijaksanaan yang signifikan. 

■=i> (Yang Maha Memberi Belas Kasih): yang 

mencintai wali-wali kekasih-Nya. 

^ (Yang Maha Dermawan): yang sangat tinggi 

sifat kedermawan-Nya dan sangat pemurah. 

> • 

=> tiiPUJi (Yang Maha Membangkitkan): yang 
menghidupkan kembali orang yang ada dalam kubur. 

=> (Yang Maha Menyaksikan); yang mengetahui 

fenomena segala sesuatu sehingga tidak ada satupun hal yang 
samar bagi-Nya. 

^ \ 

=> jjtJ) (Yang Maha Benar): yang menetapi atau 
memperlihatkan kebenaran. 


I 183 


Tuhfah Adz-Dzakirin : 



=> (Yang Maha Mengurus): yang menguras segala 

perkara hamba-hamba-Nya. 

=> (Yang Maha Kuat); yang tidak ditempeli 

kelemahan. 

=> (Yang Maha Kokoh): yang memiliki kekuatan 

yang sempuma. 

=> (Yang Maha Menolong); yang menolong atau 

mengurus segala perkara makhluk. 

=> (Yang Maha Terpuji): yang patut dipuji. 

=> (Yang Maha Menciptakan dari tiada): yang 

mewujudkan sesuatu dari ketiadaan. 

1^*1 (Yang Maha Mengembalikan): yang 
memperbarui apa yang telah binasa. 

=> (Yang Maha Menghidupkan): yang memberikan 

kehidupan bagi orang yang Dia kehendaki. 

=> (Yang Maha Mematikan): yang mematikan 

makhluk yang diciptakan-Nya. 

=> (Yang Maha Hidup kekal): yang terus-menerus 

hidup. 

=> (Yang Maha Terus-menerus Mengurus Makhluk- 

Nya); yang menangani seluruh urusan makhluk-Nya. 

isrijit (Yang Maha Menemukan): yang bisa 
mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan-Nya. 

=> iurUi* (Yang Maha Luhur): yang tersucikan dan 
transeden. 


184 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


=> 1^1 (Yang Maha Bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu): yang menjadi tumpuan dan tujuan selnruh makhluk 
dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

=> jiUii (Yang Maha Mampu): yang bisa memperoleh apa 
yang Dia kehendaki tanpa melalui proses. 

=» (Yang Maha Beikuasa di atas semua yang 

mampu): yang menguasai segala sesuatu yang memiliki 
kekuasaan. 

=> (Yang Maha Mendahulukan): yang memberikan 

prioritas sebagian hal atas hal yang lain. 

(Yang Maha Mengakhirkan): yang 

mengakhirkan sebagian hal atas hal yang lain. 

Jj^* (Yang Maha Awal): yang menjadi permulaan atau 
pangkal wujud. 

=> (Yang Maha Akhir): yang menjadi pucuk akhir 

wujud. 

=> (Yang Maha Zhahir): yang nampak dengan ayat- 

ayat (tanda-tanda kekuasaan)-Nya. 

^ jkUJ) (Yang Maha Bathin): yang tersembxmyi Dzat- 

Nya. 

(Yang Maha Asuh): yang menguras segala 
urusan makhluk-Nua. 

=> (Yang Maha Suci dari segala kekurangan): yang 

bertahta di puncak ketinggian dan terbebas dari kekurangan. 

=> y' (Yang Maha Baikbudi): yang royal dan murah hati 
dengan kebaikan. 

=> (Yang Maha Menerima Taubat) [At-Tawwaab]; 

yang tetap memberikan kenikmatan pada setiap pendosa. 


I 185 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



—s (Yang Maha Membalas): yang membalas 

peibuatan orang-orang yang suka bermaksiat. 

=> (Yang Maha Memaafkan): yang suka memaafkan 

kesalahan-kesalahan. 

Cj(Yang Maha Asih); yang memiliki belas kasihan 
yang amat tinggi. 

=> viliUi iUU (Yang Mempunyai Kerajaan): yang bebas 
beibuat apapun yang Dia kehendaki dalam kerajaan-Nya. 

=> (Yang Maha Memiliki kebesaran dan 

kemuliaan): yang tiada kemuliaan dan kesempumaan kecuali 
beriiak disandang-Nya dan tiada pula kehormatan kecuali 
bersumber daripada-Nya. 

=> k^h (Yang Maha Adil dalam keputusan-Nya); yang 
bersikap adil dalam segala keputusan hukum-Nya. 

=> (Yang Maha Menghimpun): yang menyatukan 

berbagai makhluk yang tercerai-berai dan beibeda-beda. 

=> (Yang Maha Kaya): yang tidak membutuhkan apa- 

apsk dari segala hal. 

(Yang Maha Mengayakan): yang memberikan 
apa yang Dia inginkan kepada hamba yang Dia kehendaki. 

^Ui» (Yang Maha Mencegah): yang menghilangkan 

sebab-sebab kebinasaan atau menghalangi orang yang patut 
dihalangi. 

=> jCaJt (Yang Maha Memberi Mudharat); yang 

menimpakan mudharat pada orang yang Dia kehendaki. 

=» ya. (Yang Maha Memberi Manfaat): yang 

memberikan manfaat bagi orang yang Dia kehendaki. 


186 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 


=> jjSt (Yang Maha Terang): yang nampak doigan diri- 
Nya sendiri. 

=> (Yang Maha Membimbing): yang memberi 

petunjnk dan menuntut makh!uk-Nya pada sesuatu yang Dia 
kehendaki. 

=> (Yang Maha Mencipta): yang menciptakan 

sesuatu yang belum pemah ada sebelumnya. 

=> (Yang Maha Kekal): yang senantiasa ada dan 

wujud. 

J • 

=> (Yang Maha Mewarisi): yang kekal setelah 

kebinasaan makhluk. 

=;> (Yang Maha Lurus): yang manejemen 

pengaturan-Nya sangat tepat, akurat, dan membimbing makhluk- 
Nya pada kemaslahatan-kemaslahatan mereka. 

=:> (Yang Maha Penyabar): yang tidak tergesa-gesa 

menghukum orang yang bennaksiat kepada-Nya. 


✓ X X X * 

.(J?) 01 0(J/* 

X XXX XXX 

61. “Barangsiapa yang doanya adalah ‘Ya Allah, berikanlah 
akhir yang baik bagi segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari 
segala kehinaan di dunia dan siksa akhirat’, maka ia mati sebelum 
tertimpa bala (HR. Ath-Thabrani)''** 


Al Mu jam Al Kabiir karya Ath-Thabrani (11/19), Musnad Ahmad (4/181), dan 
Shahih Ibnu Hibban (949). 


1 187 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takbrij ha^ts 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu ’jam AI 
Kabiir dari Bust bin Abi Artha'ah. Hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-rxydi, Ibnu Hibban dalam 
Shahih-ny^, dan Al Hakim dalam Al Mustadrak. Al Haitsami 
mengatakan bahwa sanad Ahmad dan salah satu di antara dua sanad 
Ath-Thabrani tsiqah. Mereka semua meriwayatkannya dengan 
redaksi: 


^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


'‘'’Ya Allah, berikanlah akhir yang balk bagi segala urusan kami 
dan jauhkanlah kami dari segala kehinaan di dunia dan siksa 
akhirat.” Dan hanya Ath-Thabrani saja yang menambahi redaksi di 
awal dan akhir sebagaimana yang disebutkan penulis. Karena itu, ia 
pun menisbatkan hadits di atas pada Ath-Thabrani. 


Busr yang menjadi perawi hadits ini adalah anak dari Abu 
Artha'ah, bukan anak Artha'ah sebagaimana yang sering 
disalahpahami banyak orang. Ibnu Hajar mengatakan dalam Al 
Ishaabah, la (Busr) adalah anak Abi Artha'ah. Ibnu Hibban 
menambahkan, bahwa orang yang menyebutnya sebagai Ibnu 
Artha'ah jelas salah. la adalah orang yang ditunjuk Mu’awiyyah 
sebagai wali (gubemur) Yaman (pada masa pemerintahannya) dan ia 
melakukan hal-hal yang menurut Ibnu 'Asakir kurang terpuji. Yahya 
bin Ma’in bahkan menegaskan bahwa Busr adalah laki-laki jahat dan 
penduduk Madinah menolak mendengarkan haditsnya yang berasal 
dari Nabi SAW. 


Makna hadits 

Hadits ini adalah bukti atas legalitas orang yang berdoa kepada 
Allah SWT agar diberikan akhir yang baik dalam segala urusannya, 
dan urusan yang paling besar itu adalah husnul khatimah di akhir 
usianya, sebab ia akan menghadap Tuhannya dengan status terakhir 
yang disandangnya. Jika baik, maka baiklah balasannya, dan jika 
buruk, maka buruklah balasannya. Karena itu, dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW 
diriwayatkan bersabda, *‘Amal perbuatan tergantung pada status 


188 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


akhimya." (Beliau mengucapkannya) sebanyak tiga kali (sebagai 
penegasan nilai genting masalah ini). Di dalam sanad A1 Bazzar ini 
terdapat perawi bemama Abdurrahman bin Maimun A1 Qaddah yang 
merupakan perawi dha’if, namun A1 Bazzar menyatzikannya sebagai 
orang shalih. A1 Haitsami mengatakan dalam Majma' Az-Zawaa'id 
bahwa perawi-perawi lain dalam sanad ini semuanya Shahih. 


Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya’la, A1 Bazzar, dan Ath- 
Thabrani dalam Al Mu jam Al Ausath dari Anas RA, bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda. 


0!J *)Up 4p piu ^ 0>i > 3i>: 

Sj^ J*i ^ ‘J 

Al J If -IjllS JifS <dLuiaM*l 

^ j. ' 

.4^ ijaJi JU : Jli 


“Janganlah kalian tergesa-gesa menvonis seseorang sampai 
kalian lihat akhir amalannya. Sesungguhnya ada orang yang beramal 
dengan amal shalih dalam waktu yang lama dari usianya ataupun 
dalam waktu sekejap dari masa hidupnya akan masuk surga jikalau ia 
mati (saat) mengerjakan amal shalih tersebut. (Namun) jika ia 
kemudian berubah mengerjakan amal keburukan (pada detik-detik 
akhir kematiannya, (maka ia pun masuk neraka). (Sebaliknya) ada 
hamba yang berbuat keburukan sepanjang hidupnya, kemudian ia 
akan masuk neraka jika mati dalam keadaan mengerjakan amal 
keburukan tersebut. (Namun) jika (pada detik-detik akhir 
kematiannya) ia kemudian berubah mengerjakan amal shalih, (maka 
ia akan masuk surga). Jika Allah menghendaki kebaikan pada 
seorang hamba, maka ia akan membuatnya mengerjakan kebaikan 
sebelum kematiannya.” Para sahabat pim bertanya, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana Allah membuatnya mengeijakan kebaikan?” 
Beliau menjawab, “£>ia akan memberi taufik kepadanya untuk 
beramal shalih, baru kemudian mencabut nyawanya.” 


Al Haitsami mengatakan bahwa perawi-perawi dalam sanad 
Ahmad tergolong shahih. Hadits dengan makna sama juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya’la dari Aisyah RA, dengan 


I 189 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



status perawi dalam sanad yang menurut A1 Haitsami shahih. Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh A1 Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al 
Mu’jam Al Ausath dari Abu Hurairab RA dengan status sanad yang 
dinyatakan oleb Al Haitsami shahih, tepatnya status sanad riwayat 
Atb-Tbabrani. Selain itu, badits ini diriwayatkan pula oleb Al Bazzar 
dan Atb-Tbabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir dan Al Mu jam Ash- 
Shaghiir dari Umairab yang merupakan salab seorang sababat Nabi 
SAW dengan status sanad yang dinyatakan Al Haitsami tsiqah. Lebib 
lanjut, Atb-Tbabrani meriwayatkan badits ini dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dan Al Mu jam Al Ausath dari Abdullab bin Mas’ud dengan 
status sanad yang di dalamnya terdapat perawi bemama Umar bin 
Ibrabim Al Abdi yang dinyatakan tsiqah oleb lebib dari satu imam 
badits. 

Sementara itu, versi lain dari badits ini diriwayatkan oleb Atb- 
Tbabrani dalam Al Mu jam Al Ausath dari Ali bin Abu Tbalib RA 
dengan tambaban redaksi: Rasulullah SAW bersabda, 

**Amal perbuatan tergantung akhimya, Amal perbuatan 
tergantung akhimya, Amal perbuatan tergantung akhimya” Di dalam 
sanad riwayat Atb-Tbabrani ini terdapat perawi bemama Hammad bin 
Waqid Asb-Sbaffar yang dinyatakan Al Haitsami sebagai perawi 
dha ‘if. 

Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleb Atb-Tbabrani dari 
Aktsam bin Abu Al Jaun, dengan status sanad yang dinyatakan Al 
Haitsami hasan. 

Lebib lanjut, Al Bukbari dan Muslim meriwayatkan badits 
dengan makna yang sama dengan badits-badits di atas dalam kitab 
Shahih mereka dengan redaksi: 

J\ . k 

^ ^ ^ tr ^ ^ >' 

“Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga...” 

Selain itu, Abmad, Al Bazzar, dan Atb-Tbabrani dalam Al 
Mu ’jam Al Kabiir dan Al Mu ’jam Al Ausath meriwayatkan badits versi 
lain dari Amm bin Al Hamq Al Kbuza’i, babwasanya ia mendengar 
Rasulullab SAW bersabda. 


190 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



JJ ; Jv5 ?4jji Jli lij :J3 t4jji J3 <3n A>j5 til 

^ ^ 0 -« ^ ^ ^ 

.Alp ^ ^y js! 


"Jika Allah menghendaki seorang hamba baik, maka Dia akan 
mempekerjakannya sebelum kematiannya?" Ada yang bertanya, “Apa 
yang dimaksud dengan Dia akan memperkeijakannya sebelum 
kematiannya?” Beliau menjawab, “D/a akan membuatnya terbuka 
untuk mengerjakan amalan saleh pada detik-detik akhir kematiannya 
sehingga Dia ridha terhadapnya. ” A1 Haitsami mengatakan bahwa 
sanad Ahmad dan AI Bazzar dalam riwayat ini shahih. 


Hadits dengan makna yang sama diriwayatkan oleh Ahmad dari 
Jubair bin Nufair, dan di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Baqiyyah bin Al Walid, namun perawi-perawi lain dalam sanad 
Ahmad ini menurut Al Haitsami tsiqah. 


Ahmad dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Suraij bin An- 
Nu’man, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


ii :JtS ?iLp Uj :J5 ciLp 


itj{ tij 
. 4 > 


“Jika Allah menghendaki seorang hamba baik, maka Dia akan 
memaduinya sebelum kematiannya? ” Ada yang bertanya, “Apa yang 
dimaksud dengan memaduinya?” Beliau menjawab, “Dia akan 
membuatnya terbuka untuk mengerjakan amalan saleh pada detik- 
detik akhir kematiannya, baru kemudian mencabut nyawanya. " Di 
dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama Baqiyyah bin Al 
Walid, namun perawi-perawi lain dalam sanad Ahmad ini menurut Al 
Haitsami tsiqah. 

Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al 
Mu jam Al Ausath dari A'isyah RA secara marju’, dengan status 
perawi dalam sanad yang dinyatakan Al Haitsami shahih kecuali 
Yunus bin Utsman yang hanya berstatus tsiqah. 

Versi lain hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
Al Mu jam Al Ausath dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Jika Allah menghendaki baik seorang hamba, maka 
ia akan memperkerjakannya.” Beliau lalu terdiam. Kemudian para 


I 191 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sahabat bertanya, “(Memperkeijakannya) dalam apa, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Memperkerjakannya untuk 
melakukan amal saleh sebelum ia 

A1 Haitsami berkomentar bahwa Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini dalam Al Mu jam Al Ausath dari gurunya, Ahmad bin 
Muhammad bin Nafi’. Orang ini tidak saya kenal, namun perawi- 
perawi lain dalam sanadnya shahih. 

Dan masih banyak lagi hadits yang diriwayatkan dalam masalah 
ini yang tidak bisa pensyarah sebutkan satu per satu. Namun 
kesemuannya menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah 
status terakhir. Karena itu, seorang hamba seyogianya memperbanyak 
diri berdoa kepada Allah agar berkenan memberikan status husnul 
khatimah kepadanya dalam segala urusannya, terutama saat akhir 
hayatnya. Begitu juga doa agar Dia menjauhkannya dari kehinaan di 
dimia dan siksa di akhirat. Sebab doa mereka mempdkan jawaami ’ al 
kalim yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Penulis juga akan 
menyebutkan hadits ini di akhir kitab insya Allah. 

2.7 Tanda-Tanda Doa Dikabulkan 

Tanda-tanda doa dikabulkan antara lain: 

a. Muncul rasa takut (khasyyah) 

b. Menangis 

c. Tubuh berguncang 

d. Teikadang terasa sampai meng^gil 

e. Pingsan dan tak sadaikan diri 

f. Hati terasa tenang 

g. Emosi teikendali 

h. Batin terasa bersemangat 

i. Badan terasa ringan, seolah-olah pendoa baru saja melepaskan 
beban berat yang memberati kedua pundaknya. Jika sudah 


Afusnad Ahmad (4/200). Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab 
Shahih-nysi (324) dari Amru bin Al Hamq Al Khuza’i. Hadits dari sumber yang 
sama (Amni) diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam Musnad-nya (5/224). 


192 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


demikian halnya, maka ia tidak akan lalai menatap dan 
menghadap Allah, gemar sedekah dan berbagi kaninia, memuji 
dan beribtihal, serta berucap syukur; Segala puji bagi Allah yang 
dengan nikmat-Nya menjadi sempumalah segala kesalehan. 


bl c. ^ Sj^j -*\r 

* f ^ • f • •'C ^ -''l V!l 


y* ✓ o' X o' 


62. “y/Aa seseorang telah mengetahui keterkabulan (doa), maka 
ia tidak akan mencegah dirinya untuk berucap: ‘Segala jmji bagi 
Allah yang dengan kebesaran dan keagungan-Nya menjadi 
sempumalah segala kesalehan ' begitu ia sembuh dari sakitnya atau 
begitu datang dariperjalanan jauhnya.” (HR. A1 Hakim)''*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak; dari 
Aisyah RA. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu 
As-Sunni. An-Nawawi mengatakan dalam Al Adzkaar bahwa 
sanadnya jayyid, sementara As-Suyuthi menilainya hasan, sedangkan 
Al Hakim menilai hadits tersebut shahih. Redaksi hadits yang 
disebutkan penulis di atas adalah salah satu redaksi versi Al Hakim. 
Adapun redaksi versi para perawi yang lain dan versi kedua Al Hakim 
adalah: 


^ As^'j JU^I :J\S Vi 


:J\S b] 

• ^ ; Jvi o'^S U bjj voWCoJ' 


“Jika melihat sesuatu yang beliau sukai, Nabi SAW selalu 
berucap: ‘Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya menjadi 
sempumalah segala kesalehan'. Sementara jika melihat sesuatu yang 


Mustadrak Al Hakim (1/499, 545), dan Sunan Ibnu Majah (3803). 




Tukfah Adz-Dzakirin 


193 



tidak disukainya, beliau berucap: “Segala puji bagi Allah atas segala 
kondisi.” 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh A1 Baihaqi dalam 
Al Asmaa' Wa Ash-Shifaat dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi 
SAW bersabda. 


. J\J. jr A jCUit alt- jt. \i\ 


"Jika salah seorang kalian mengajukan suatu permohonan 
kepada Allah, lalu ia mengetahui (doanya) dikabulkan, maka 
hendaklah ia berucap: ‘Segala puji bagi Allah atas segala kondisi ” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Ali bin Abu 
Thalib RA, namun di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Abdullah bin Rafi’ dan anaknya, Muhammad. Keduanya merupakan 
perawi yang tidak dikenal. 


Makna hadits 

Lafazh dt'jarj tsyu, A ^^Segala puji bagi 

Allah yang dengan kebesaran dan keagungan-Nya menjadi 
sempumalah segala kesalehan” 

Demikian redaksi doa ini dalam beberapa naskah, sementara 
dalam beberapa naskah lain ia diredaksikan: 


“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya menjadi 
sempumalah segala kesalehan”. Sedangkan dalam naskah versi ketiga 
diredaksikan: 


“Segala puji bagi Allah yang dengan kebesaran, keagungan, dan 
kenikmatan-Nya menjadi sempumalah segala kesalehan". 

Tampak dalam versi ketiga ini penulis menggabungkan seluruh 
kedua versi doa sebelumnya, seolah-olah ia menjadikan Lafazh 
“dengan nikmat-Nya” sebagai ganti dari Lafazh “dengan kebesaran 
dan keagungan-Nya”, sebab dalam hadits-hadits yang diriwayatkan 
oleh selain penulis hanya ada satu di antara kedua redaksi tersebut 


194 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


(antara mencantumkan “dengan nikmat-Nya” saja atau mencantumkan 
“dengan kebesaran dan keagungan-Nya” saja, dan tidak ada yang 
menggabungkan keduanya-peneij). 

Tanda-tanda terkabulnya doa yang disebutkan oleh Ibnu A1 
Jazari ini hanya bersifat eksperimental, sehingga tidak bisa dijadikan 
sebagai acuan. Karena setiap pendoa yang merasakan doanya terkabul 
dan diberi karunia keterkabulan oleh Allah SWT pasti akan merasakan 
sesuatu dari tanda-tanda tersebut. Dan jika sudah mengetahui hal 
tersebut, maka ia mesti mengikuti petunjuk yang telah diberikan 
Rasulullah SAW untuk mengulang-ulangi bacaan tahmid dengan 
redaksi yang telah diinstruksikan Rasulullah SAW ini. 


I 195 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BAB III 


DZIKIR DAN DOA SEHARI SEMALAM 


3.1 Dzikir dan Doa Pagi dan Petang 

Penulis menjelaskan dalam kitabnya, Miftaah Al Hishn: Pagi 
(shabaah) adalah rentang waktu yang dimulai sejak terbit fajar hingga 
terbenam matahari. Sementara yang dimaksud dengan sore (masaa') 
adalah sejak teibenam matahari hingga terbit fajar. Terlalu jauh 
kiranya jika ada orang yang berpendapat bahwa waktu sore dimulai 
dengan tergelincimya matahari (setelah tengah hari kira-kira jam tiga- 
an). Jika yang dimaksud adalah masuknya waktu petang (asyiyyi), 
maka pendapat tersebut mendekati (kebenaran), namun jika yang 
dimaksudkannya adalah sore, maka pendapat tersebut jauh (dari 
kebenaran). Sebab Allah SWT telah berfirman, “A/d^ bertasbihlah 
kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu 
berada di waktu shubuh” (Qs. Ar-Ruum [30]: 17) Jadi, kebalikan dari 
masaa' adalah shabaah. 


CAP) 


63. “Dengan menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu apapun 
yang ada di langit dan di bumi yang dapat menimbulkan mudharat 
bersama nama-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui ” Dibaca tiga kali. (HR. Keempat penulis kitab As-Sunan 
dan Ibnu Hibban).*'^ 


Sunan Abu Daud (5088) dan Sunan At-Tirmidzi (3388). 

196 11 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh keempat penulis kitab As-Sunan 
[Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah] dan Ibnu Hibban 
dari Utsman bin ‘Affan RA. Setelah meriwayatkan hadits ini, At- 
Tirmidzi berkomentar bahwa hadits ini berstatus hasan gharib shahih. 
Sementara Ibnu Hibban menilainya shahih. Hadits dari sumber yang 
sama diriwayatkan oleh A1 Hakim dengan status sanad yang 
dinyatakanya shahih. 


Sambungan lengkap hadits ini setelah redaksi: “(diucapkan) 
sebanyak tiga kali” adalah “maka tidak akan sesuatupun yang 
memberi mudharat kepadanya." Adapun permulaan hadits ini adalah 
sabda Nabi SAW, 




''Jika seorang hamba berdzikir setiap pagi hari dan setiap 
malam hari: Dengan menyebut nama..." 

Saat meriwayatkan hadits ini, Aban bin Utsman'telah 

menderita sejenis penyakit hemiplegia (sejenis kelumpuhan yang 
menyerang sebelah tubuh), sehingga orang yang mendengar hadits ini 
darinya pun langsung memelototinya (dengan tatapan sangsi). Aban 
pun berkata kepadanya, “Mengapa kamu melihatku begitu. Sungguh 
hadits ini seperti yang aku ceritakan kepadamu. Akan tetapi pada hari 
ketika aku terserang peny^t ini aku lupa mengucapkannya 
(membaca dzikir tersebut), sehingga berlakulah takdir (ketentuan) 
Allah ini kepadaku.” 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa kalimat- 
kalimat dzikir ini bisa memberi daya tangkal bagi pengucapnya dari 
segala kemudharatan (hal buruk) dalam bentuk apapun dan sepanjang 
malam hingga siang harinya, ia akan terbebas dari marabahaya jika ia 
melafalkannya siang dan malam. 


♦ Dia adalah perawi yang mendengar hadits ini dari Utsman bin ‘Affah. 
Komentar mengenai diri Aban bin Utsman yang diriwayatkan oleh pensyarah 
merupakan bagian dalam teks riwayat hadits ini. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


197 





to) 0^ ^ aJiI ijpl — *\ 1 

✓ y' >• ^ ^ 

X ^ 

.(O) (c/*^ 


64. “/4^m berlindung dengan (perantara) kalimat-kalimat Allah 
yang sempuma dari segala keburukan apa yang Dia cipta" |Dibaca 
sekali pada pagi hari. Dan tiga kali pada sore hari. (HR. At-Tirmidzi, 
dan Ath-Thabrani)*'** 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabrani 
dalam Al Mu jam Al Ausath dari Abu Hurairah RA. Sebagai 
informasi, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari tiga jalur 
periwayatan. Al Haitsami mengatakan: Dua riwayat di antaranya 
berstatus tsiqah perawinya, sementara yang lain masih diperselisihkan 
statusnya. Adapun redaksi At-Tirmidzi adalah: 


.aigbi 


^'Barangsiapa yang ketika memasuki sore dan pagi hari 
membaca sebanyak tiga kali: 'Aku berlindung dengan (perantara) 
kalimat-kalimat Allah yang sempuma dari segala keburukan apa yang 
Dia cipta maka ia tidak akan terkena demam (panas) pada malam 
harinya.” At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. 


Sementara dalam versi Shahih Muslim dan kitab-kitab Siman 
lainnya hadits ini diriwayatkan dengan redaksi: 

u:> M jy-j ;»Lj 4 p iit Ju J\ Jir3 tVir 

U ^ ^ oU\sii sjfii: cJi3 ut: Jui 


Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, semalam saya digigit kalajengking.” 


Sunan At-Tirmidzi (3388) dari Utsman bin Affan RA. Ath-Thabrani juga 
meriwayatkannya dalam kitab Ad-Dua (348) dari Abu Hurairah RA, begitu pula 
Muslim (2709). 


198 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



Beliau pun bersabda, “Tidakkah kamu membaca ketika menjelang 
sore: ‘Aku berlindung dengan (perantara) kalimat-kalimat Allah yang 
sempuma dari segala keburukan apa yang Dia cipta ” Nampak di 
sini bahwa dzikir ini hanya perlu dibaca sekali. 


Makna hadits 

Lafazh oUVsSi A\ oUjiy ^Aku berlindung dengan 

(perantara) kalimat-kalimat Allah yang sempuma'’’ A1 Harawi dan 
lainnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat 
Allah adalah A1 Qur'an. Sedangkan yang dimaksud sempuma adalah 
ia tidak dihinggapi kekurangan maupim cela, seperti ucapan manusia. 
Namim ada juga yang mengartikan sempuma di sini sebagai yang 
bermanfaat, mencukupi, dan menyembuhkan dari segala hal yang 
dimintakan perlindungan darinya. 


• 0 ^ \ 








65. *Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk. Dibaca tiga kali, 
dilanjutkan dengan membaca (ayat): Dialah Allah yang tiada Tuhan 
selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata...hinggn 
akhir surah A1 Hasyr.” (HR. At-Tirmidzi)*'*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ma’qil bin Yasar 
RA. Redaksi lengkapnya adalah: Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


Sunan At-Tirmidzi (2922). 


I 199 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'jA Au ijpt :oiji vli^ J\i ji 

jji oii (l)jj 4jip Ojiiuif tiJUL* ciJJ jjs*!*' out 

.^jLJt CiJULu OlT t^tS (tol^ oU 


“Barangsiapa yang ketika jelang pagi hari membaca sebanyak 
tiga kali: ‘Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk’, kemudian membaca 
tiga ayat terakhir surah Al Hasyr, maka Allah akan menugasi tujuh 
puluh ribu malaikat untuk bershalawat kepadanya hingga sore 
menjelang, dan jika dia mati pada hari itu, maka ia mati dalam 
keadaan syahid. Dan barangsiapa yang mengucapkannya ketika 
jelang sore, maka baginya kedudukan tersebut." 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar 
bahwa hadits ini berstatus hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur ini. Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Ad- 
Darimi dan Ibnu As-Svinni dengan status sanad yang dinyatakan dha'if 
oleh An-Nawawi. 


Ji i\!!% jUll 3^1 JS J^i 4M1 ^ J— 5 -11 

.(o ci) ^ A 


66. '*Qulhuwallaahu ahad tiga kali, qul a 'uudzu bi rabbi al falaq 
tiga kali, dan qul a 'uudzu bi rabbi an-naas tiga kali.” (HR. Abu Daud 
dan At-Tirmidzi)*'** 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari 
Mu’adz bin Abdullah bin Khubaib dari ayahnya. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits 
ini hasan shahih gharib dari jalur periwayatan ini. Adapun redaksi 
versi Abu Daud adalah sebagai berikut: Suatu malam yang berhujan 
deras dan gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah SAW agar 


Sunan Abu DaM<i(5082), dan Sunan At-Tirmidzi (3575). 


200 I 


Tuftfah Adz-Dzqkirin 



beiau shalat mengimami kami, dan kami pun menemvdcan beliau. 
Beliau berkata, “Katakanl" Aku tidak mengatakan apa-apa. Beliau 
berkata lagi, '‘Katakanl” Aku tetap tidak mengatakan apa-apa. Beliau 
berkata lagi, ""KatakanV' Aku tetap tidak mengatakan apa-apa. Beliau 
berkata lagi, '^KatakanV' Aku tanya, “Wahai Rasulullah, apa yang 
hams aku katakan?” Beliau bersabda, '^Bacalah: qulhuwallaah dan 
mu awwidzatain (surah A1 Falaq dan An-Nas) dikala sore dan pagi 
tiga kali, niscaya ia akan memeliharamu dart segala sesuatu." (A1 
Hadits) 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa membaca surah-surah tersebut 
pada waktu sore dan pagi bisa memelihara si pembaca dari segala hal 
yang dikhawatirkan dalam bentuk apapun. 


. J ^ ! *1,^ ', • » 4 f ^ ^ '4 * 4 » ^ 4 -- . 

^ 4Jj 

c-iji 'j* ^ 

• 0 ) 


67. “A/afei bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di 
petang hari dan waktu kamu berada di waktu Subuh. Dan bagi- 
Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada 
pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur. Dia 
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang 
mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. dan 
seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).” (HR. Abu 

Daud)’^’ 


Sunan Abu Daud (5076). 


Tuhfah Adz-Dzakirm 


II 


201 



Takbrij batfts 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas RA. 
Redaksi lengkap hadits ini adalah sebagai berikut: 

I, • / • I f -»• ^ ^ ^ 

JU#ut 4)j U^J ^ 

Of Of s^’ Osf J 

tiJJi ^ 4ili li viUJlTj jJo 

.CiUi 4dG jL> 


'’"'Barangsiapa yang kala pagi membaca: ‘^Maka bertasbihlah 
kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu 
berada di waktu Subuh. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di 
bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu 
berada di waktu Zhuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang 
mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan 
bumi sesudah matinya. dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan 
(dari kubury (Qs. Ar-Ruum [30]: 17), maka ia akan menemukan apa 
yang terlewatkan pada hari tersebut. Lalu barangsiapa membaca 
seperti itu dikala sore, maka ia akan menemukan apa yang 
terlewatkan pada malam tersebut.** 

Hadits yang semakna dari sumber yang sama diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani dan Ibnu As-Sunni. Hadits ini dinyatakan dha ‘if oleh A1 
Bukhari dalam At-Taariikh pembahasan Adh-Dhu’afaa'. (Alasannya) 
di dalam sanad Abu Daud teidq>at perawi bemama Muhammad bin 
Abdurrahman A1 Bilmani yang dinilai dha ’if. 


.(i») 5? --IA 

68. **Ayat Kursf*. (HR. Ath-Thabrani)'’® 


At Mu’jcm Al Kabiir Ath-Thabrani (IX/I47). Hadits senada diriwayatkan oleh 
A1 Bukhari dalam Shahih-nya (2311) secara mu’allaq. Dan inilah yang 
diisyaratkan oleh pensyarah. 


202 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij badits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dari Ibnu Mas’ud RA. dengan redaksi lengkap: 


\ijii S?j 5^'* Jj5 ^ 

^ c 4 ;it 'siiil 


"‘Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat (dengan rincian) 
empat ayat awal surah Al Baqarah, ayat Kursi dan dua ayat 
setelahnya, ayat-ayat penutup surah Al Baqarah, maka rumah 
tersebut tidak akan dimasuki syetan sampai pagi.” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Al Hakim dan mennrut penilaiannya hadits ini 
shahih. 

Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam 
Musnad Al Firdaus dari Imran bin Hushain RA, secara marfu 

0 ^ 

■j>rj 


u-’l f J ^ 

0 ^ * 4 * * 


^^Barangsiapa membaca Al Fatihah dan ayat Kursi (maka ia 
aman dari gangguan manusia dan jin), dan jika keduanya tidak 
dibaca di rumah, maka pada hari itu ia akan terkena gangguan 'ain 
(hal buruk) manusia atau Jin." 


Informasi lebih lengkap diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari 
dari Abu Hurairah RA, bahwasanya ia memergoki syetan yang datang 
mencuri kiuma. Abu Hurairah RA pun menangkapnya, lalu si syetan 
memintanya agar dilepaskan dengan imbalan ia akan memberitahukan 
kepadanya kalimat-kalimat yang bermanfaat imtuk mengalahkan 
syetan. Syetan itu berkata. 


ijdp jtji' ji j\ cjj( bt 

.ojir ii5i> *05 i?! uf 


“Jika hendak merebahkan diri ke ranjangmu, maka bacalah ayat 
Kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan syetan tidak 
akan bisa mendekatimu sampai pagi menjelang.” Nabi SAW berkata, 
"Adapun sekarang dia berkata benar kepadamu, kendati dia adalah 
seorangpembohong. ” 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


203 



Hadits yang semakna diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At- 
Tirmidzi dari Abu Ayyub A1 Anshari RA dengan status yang 
dinyatakan At-Tirmidzi hasan. 


K » 


j 4)ll "Vt ^ JUiiJlj viXLJt “1^ 




js i/j jr Jlp c^-j 

• -'i ^ ^ ^ ^ * At ®f 

j C* j-i ^ liJb toJJw ^ ^ ^ waJI— 


44>* ^J 40-U* Li ^J ^li 

.(J 4^) iJj 


69. "Kami Jelang pagi, dan jelang pagilah segenap kerajaan 
milik Allah. Segala puji bagi-Nya. Tiada tuhan yang patut disembah 
melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tak tersekutukan. Bagi-Nya 
segenap kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Tuhan, aku mohon kepada-Mu segala kebaikan 
pada hari ini dan segala kebaikan pada hari berikutnya. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari segala keburukan pada hari ini dan dari 
segala keburukan pada hari berikutnya. Tuhan, aku berlindung 
kepada-Mu dari malas dan keburukan dampak ketuaan. Tuhan, aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa di neraka dan siksa di dalam 
kubur." (HR. Muslim dan Abu Daud).’^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu 
Mas’ud RA. Adapun redaksi lengkap hadits versi Muslim adalah 
sebagai berikut: 


iiTu *^\ ai iiiji ^ aoa-j iJi S a ^ iiiJt c-i? 
> iL UUl U >j U.> > iJb li >j anil aii > 


Shahih Muslim (2723), dan Sunan Abu Daud{507l). 


204 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sUi]^ Jli 'ilj *—'•Jiii* *s®j f^O J^*^' 

. jiliJi i-»'«ipj jVi)i otip ^ ^ ijp' oj iSi'jj ^^J tA vilLj* 2 ;}Ip'J 


"’Kami jelang sore, dan sorelah segenap kerajaan milik Allah. 
Segala puji bagi-Nya. Tiada tuhan yang patut disembah melainkan 
Allah Yang Maha Tunggal dan tak tersekutukan. Bagi-Nya segenap 
kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan 
segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada- 
Mu dari keburukan malam ini dan dari segala keburukan yang ada di 
dalamnya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, 
kerentaan, masa tua yang buruk, serta fitnah dunia dan siksa kubur. 
Saat jelang pagi, beliau mengucapkan kalimat senada dengan 
perubahan: Kami jelang pagi dan jelang pagilah segenap kerajaan 
milik Allah.” Dalam riwayat lain diredaksikan: Aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa neraka dan siksa kubur.” 


Dalam periwayatan hadits ini, ada perbedaan redaksi yang 
teijadi dalam naskah-naskah kitab ini. Sebagian meriwayatkan dengan 
redaksi: Kami jelang pagi, dan sebagian lain meriwayatkan dengan 
redaksi: Kami jelang sore. Begitu juga soal lafazh: “Kebaikan hari ini 
dan keburukan setelahnya.” Seharusnya penulis lebih memilih redaksi 
hadits Muslim. 


f'Jij jJ3i ;> a, y-Ji ‘fi-jn -V 


<0 ✓ X ^ ^ 


.(^) ^1 clil 


70. "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, 
kerentaan, masa tua yang buruk, serta fitnah dunia dan siksa kubur.” 
(HR. Muslim)’’^ 


Lihat hadits sebelumnya. 


I 205 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini adalah penggalan dari hadits sebelumnya, dan 
sebagaimana yang telah kami informasikan, bahwa hadits ini 
bersumber dari Ibnu Mas’ud RA. 


Makna hadits 

Lafazh “dan masa tua yang buruk” Ini adalah 

permohonan perlindungan agar dijauhkan dari petaka serta dampak 
buruk panjang usia, sqierti pikiin dan hilang akal (hingga menjadi 
seperti anak kecil). Ada juga kalangan yang membaca “al kibar” di 
atas dengan “al kibr” yang berarti keangkuhan. Namun yang tepat 
adalah pembacaan dan pemaknaan yang pertama. 


^ til tiJJLkJl ; .r<^i ~Y^ 

0 ^ 0 f f ^ ^ ^ ^ 0^ 0 i*'?. 1 ' ^ S-* 

L* j0^ ^AI5 ®i-XA .^5^ 


oJbu U 4^ 


71. “Kami jelang pagi, dan jelang pagilah segenap kerajaan 
milik Allah, tuhan sekalian alam. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu 
kebaikan hari ini, kejayaannya, kemenangannya, cahayanya, 
keberkahannya, dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan apa saja yang ada di dalamnya dan keburukan segala 
hal setelahnya.” (HR. Abu Daud)*^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Malik Al 
Asy’ari RA. Di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Isma’il bin 
‘Ayyash dan statusnya sudah dikenal. Selain itu, di dalam sanadnya 
juga ada perawi bemama Dhamdham bin Zar’ah Al Hadhrami yang 
dinilai dha ’if oleh Abu Hatim, namun ia dinyatakan tsiqah oleh Ibnu 


Sunan Abu Daud{50%At). 


206 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ma’in dan Ibnu Hibban. Dalam redaksi versi Abu Daud, terdapat 
tambahan di akhir hadits: “Kemudian jika jelang sore, hendaklah ia 
mengucapkan dzikir seperti itu." Adapun permulaan Hadits ini adalah 
sebagai berikut: '"Jika salah seorang kalian jelang pagi, maka 
hendaklah ia membaca: Kami jelang pagi...” 

Dalam naskah asli kitab ini, ada kesimpangsiuran redaksi. 
Sebagian tertulis: Kami jelang pagi, dan sebagian lain tertulis; Kami 
jelang sore. Teijadi juga beberapa penggantian penukaran dhamir 
(kata ganti) antara mudzakkar dan mu'annats untuk menyesuaikan 
(pagi), (sore),jij« (malam), (hari). Begitu pula 

dengan redaksi hadits yang berbunyi: "jika salah satu dari kalian 
berada di pagi hari, maka ucapkanlah: kami jelang pagi." Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabir. 


ijiSo a, j diuj a. j dj, ;;4iJ 






•(v 


-vx 

i,. 


72. ‘Ta Allah, hanya dengan pertolongan-Mu kami jelang pagi, 
hanya dengan pertolongan-Mu kami jelang sore, hanya dengan 
pertolongan-Mu kami hidup, hanya dengan pertolongan-Mu kami 
mati, dan hanya kepada-Mu kami dibangkitkan.” (HR. Keempat 
penulis kitab As-Sunan dan Ibnu Hibban)’^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh keempat pemilik kitab Sunan (At- 
Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah) dan Ibnu Hibban dari 
Abu Hurairah RA. 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar 
bahwa hadits ini hasan shahih. Hal senada dinyatakan dan ditegaskan 
pula oleh Ibnu Hibban dan An-Nawawi. Hadits ini diriwayatkan oleh 


Sunan Abu Daud (5069), Sunan At-Tirmidzi (3391), Amal Al Yaum wa Al- 
Lailah karya An-Nasa'i (569), Sunan Ibnu Majah (3868), dan Shahih Ibnu 
Hibban (965). 


I 207 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ahmad dengan sanad yang berperawi shahih, juga oleh Abu Awanah 
dalam Shahih-nya, serta oleh Ibnu As-Sunni dalam ‘Amal Al Yaum wa 
Al Lailah. 


Adapun permulaan hadits ini adalah sebagai berikut; 


? kill ’-Sj^ 


“Jika jelang pagi, Rasulullah SAW berucap: Ya Allah, hanya 
dengan pertolongan-Mu kami jelang pagi...” Dalam versi sebagian 
perawi lainnya diredaksikan dengan: 'i! “Jika kalian jelang 

pagi...” Hadits ini menghimpvm aspek ucapan sekaligus tindakan. 


Makna hadits 

Lafazh “dan hanya kepada-Mu kami dibangkitkan” 


Demikian yang tertulis dalam sebagian naskah asli kitab ini. 
Dalam sebagian yang lain tertulis: jh»^* {dan hanya kepada-Mu 


kami kembali). Inilah lafazh yang paling banyak diriwayatkan oleh 
kebanyakan perawi hadits. Akan tetapi, Abu Daud dan At-Tirmidzi 
meriwayatkan hadits ini dan selanjutnya dengan redaksi (yang 
menggabungkan kedua versi): 


iD'lj CULj :Jd (it 

CiD'lj bkj kCJif Cil< : ji 


“Jika jelang pagi, Rasulullah SAW berucap: 'Ya Allah, hanya 
dengan pertolongan-Mu kami jelang pagi, hanya dengan pertolongan- 
Mu kami jelang sore, hanya dengan pertolongan-Mu kami hidup, 
hanya dengan pertolongan-Mu kami mati, dan hanya kepada-Mu 
kami kembali. ’ Dan Jika jelang sore, beliau berucap; 'Ya Allah, hanya 
dengan pertolongan-Mu kami jelang sore, hanya dengan pertolongan- 
Mu kami jelang pagi, hanya dengan pertolongan-Mu kami hidup, 
hanya dengan pertolongan-Mu kami mati, dan hanya kepada-Mu 
kami dibangkitkan. ’ 

Dari sini bisa disimpuUcan bahwa lafazh berlaku untuk 
dzikir pagi hari, sedangkan lafazh imtuk sore hari. Adapun 


208 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



penempatan lafazh ii* diletakkan setelah dan seterusnya 

memberikan pengeitian spesifik (dalam hal ini kami teijemahkan: 
hanya dengan-Mu). Dan humf ba' di sini memiliki arti pertolongan 
(hanya dengan pertolongan-Mu). 


4J| ^ ^ ^ j viJLLJl — vr 


X X 


o) 4b ^ 


73. “Kami jelang pagi, dan jelang pagilah segenap kerajaan 
milik Allah. Segala puji bagi-Nya. Tiada sekutu bagi-Nya, dan tiada 
tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Hanya kepada-Nyalah 
kami dibangkitkan.” (HR. A1 Bazzar dan Ibnu As-Sunni) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dan Ibnu As-Sunni dari 
Abu Hurairah RA, dengan redaksi lengkap: Sesungguhnya jika pagi 
menjelang Nabi SAW berucap; “Kami jelang pagi..." Dan jika sore 
menjelang beliau berucap; “Kami jelang sore dan jelang sorelah 
segenap kerajaan milik Allah. Segala puji bagi-Nya. Tiada sekutu 
bagi-Nya, dan tiada tuhan yang patut disembah melainkan Dia. 
Hanya kepada-Nyalah kami kembali." 

A1 Haitsami berkomentar bahwa sanad hadits ini jayyid. Hadits 
yang semakna diriwayatkan dari Salman, dan diriwayatkan juga oleh 
Ibnu An-Najjar dengan redaksi: 


bij ujSw ij Si i vilJ Si cJ? 


“(Jika kau jelang pagi, maka ucapkanlah.j 'Ya Allah, Engkau 
adalah Tuhanku, tiada sekutu bagi-Mu. Aku jelang pagi dan jelang 
pagilah segenap kerajaan milik Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. ’ 
(sebanyak tiga kali). Dan jika jelang sore, ucapkan wirid senada 


Musnad Al Bazzar (3105), Kasyr A1 Astar, Amal Al Yaum wa Al-Lailah karya 
Ibnu As-Sunni (49). Lihat Majma'Az-Zawaa'id (X/114). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


209 



(dengan mengganti pagi menjadi sore), sesungguhnya kalimat-kalimat 
dzikir ini bisa menghapus (dosa) antara keduanya” 

Terkait dengan Lafazh ^!j ‘‘‘^Hanya kepada-Nyalah kami 
dibangkitkan" dalam beberapa naskah, ditulis dengan redaksi iipij 
jyAaJl "'Hanya kepada-Nyalah kami kembalf'. Dan masalah ini telah 
kami jelaskan sebeliunnya secara gamblang. 


JS* “iff J 'JeM -Vi 

Cj^ Vii-ii 4JI V L)i 4x 1 , \aj ^ 

CO C3) 


74. “Ya Allah, Yang Maha Menciptakan langit dan bumi, Yang 
Mengetahui hal-hal yang gaib dan nampak, Tuhan pemilik segala 
sesuatu, dan penguasanya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang 
patut disembah melainkan Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan nafsu diriku serta dari keburukan syetan dan jebakan- 
jebakannya (untuk berbuat syirik kepada-Nya).'^ (HR. Abu Daud, At- 
Tinnidzi, dan Ibnu Hibban)*^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu 
Hibban dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Hadits dari sumber yang 
sama diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan A1 Hakim yang 
menyatakannya sebagai hadits shahih sebagaimana halnya Ibnu 
Hibban. 


Adapim permulaan hadits ini adalah sebagai berikut: 

Ji : J\i 1^1 OUiiy ^ 

i.' ^ X ^ ^ ^ 


Sunan Abu Daud(5067), Sunan At-Tirmidzi (3392), Shahih Ibnu Hibban (962). 


210 II 


Ttdtfah Adz-Dzakirin 



Abu Dakar RA berkata, “Wahai Rasulullah, perintahkan 
kepadaku beberapa kalimat yang harus aku baca jika jelang pagi dan 
sore.” Beliau menjawab, **Bacalah: ‘Ya Allah, Yang Maha 
Menciptakan langit dan bumi...' Ibnu Hibban memberikan tambahan 
di akhir hadits ini dengan redaksi: ... Vcapkan itu jika kamu Jelang 
pagi, sore, dan ketika hendak merebahkan diri di tempat tidurmuJ 


Sementara At-Tirmidzi membenkan tambahan di akhir dan jalur 
periwayatan lain dengan redaksi: 




’"(Kami berlindung kepada-Mu) dari melakukan hal buruk pada 
diri kami sendiri atau menyeretnyapada orang muslim lain.' 


Makna hadits 

Lafazh menurut A1 Khaththabi diriwayatkan dalam dua 

versi. Pcrtflwtfl,dibaca dengan memben tanda baca kasrah pada 

huruf syin dan sukun pada huruf ra'. Artinya, segala hal yang 
dibisikkan syetan kepada manusia agar mereka teijebak 
menyekutukan Allah SWT. Kedua, dibaca dengan membcri 
tanda baca fathah pada huruf syin dan ra', artinya jebakan-jebakan dan 
tipu daya syetan. 


•. C , .• * U *** \ *1 \ \'e- ' • —Vo 

(cT^) ^ ^ ^ 


75. “(Aku berlindung kepada-Mu) dari melakukan hal buruk 
pada diriku sendiri atau menyeretnya pada orang muslim lain. (Kami 
berlindung kepada-Mu) dan melakukan hal buruk pada diri kami 
sendiri atau menyeretnya pada muslim lain.” (HR. At-Tirmidzi dan 
Ath-Thabrani)’^^ 


Sman At-Tirmidzi (3529). 


I 211 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takbrij hadits 

Redaksi hadits ini adalah penggalan dari redaksi hadits yang 
baru saja kami kemukakan sebelumnya. Penulis menisbatkan redaksi 
hadits pertama pada Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Ausath, 
sementara yang kedua pada At-Tirmidzi. Telah kami kemukakan juga 
sebelumnya bahwa ia adalah redaksi versi At-Tirmidzi. 


t gill -vn 

^ jj ( 1)1 j *^11 ^1 *)! 


^ X , ^0 f ^ 


aJLJ j (^C^l Ci <J <0)1 yip l^li 


76. ‘Ta Allah, jelang pagi ini, aku meminta-Mu menjadi saksi, 
berikut para malaikat pemanggul Arasy-Mu, para malaikat-Mu, dan 
seluruh makhluk-Mu, bahwa Engkaulah tuhan yang tiada tuhan yang 
patut disembah melainkan Engkau dan Muhammad adalah hamba 
dan Rasul utusan-Mu. Barangsiapa mengucapkannya, maka Allah 
akan mengampuni dosa yang dilakukannya sepanjang hari dan 
malamnya” (HR. Ath-Thabrani)*^* 


Takbrij badits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam Al 
Ausath dari Anas RA. Al Haitsami mengatakan, Ath-Thabrani 
meriwayatkannya dalam Al Mu’jam Al Ausath dari jalur Abu Humaid 
Al Anshari dari Al Qasim. Perawi ini tidak aku kenal, namun para 
perawi lainnya dalam sanad hadits tersebut tergolong hasan. 


Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan juga oleh At- 
Tirmidzi dan Abu Daud dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda. 


CiiLSOStij iJLi> di J \5 

''il'dijLjj iiXfi ofj (iU CiJiiji ^ cJt ^ At Ut CiJliip 


Lihat Majma'Az-Zawaa'id (X/118-119). 

212 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'^Barangsiapa ketika di waktu pogi tnengucapkan:. Ya Allah, 
jelang pagi ini, aku meminta-Mu menjadi saksi, berikut para malaikat 
pentanggul Arasy-Mu, para malaikat-Mu, dan sduruh makhluk-Mu, 
bahwa Engkaulah tuhan yang tiada tuhan yang patut disembah 
melainkan Engkau dan Muhammad adalah hamba dan Rasul utusan- 
Mu. Barangsiapa mengucapkannya, maka Allah akan mengampuni 
dosa yang dilakukannya sepanjang harinya, dan barangsiapa 
mengucapkannya di waktu sore, maka maka Allah akan mengampuni 
dosa yang dilakukannya sepanjang malam tersebut” Setelah 
meriwayatkan Hadits ini, At-Tirmidzi bericomentar bahwa ia adalah 
hadits gharib. 


Makna hadits 

Lafazh '"dan Malaikat-Mu" Lafazh ini merupakan 

model penggabungan atau penyambungan dua kata yang sifatnya 
umum pada kata yang sifatnya khusus, karena para pemanggul ‘Arasy 
juga tennasuk malaikat. Begitu juga Lafazh seluruh makhluk-Mu, 
sebab malaikat tennasuk makhluk. 


-VV 

^ Si ait- y. 

^4' ^ ll*^ '''' ^ ^ ^ 


77. “Ya Allah, Jelang pagi ini, aku meminta-Mu menjadi saksi, 
beserta para malaikat pemanggul Arsy-Mu, seganap malaikat-Mu, 
dan seluruh makhluk-Mu. bahwa Engkaulah tuhan yang tiada tuhan 
yang patut disembah melainkan Engkau Yang Maha Tunggal dan tak 


II 213 


Tuhfah Adz-Dzaktrin 



tersekutukan, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Mu” Empat kali. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)'^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari 
Anas bin Malik RA. Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan juga 
oleh An-Nasa'i. Adapun redaksi lengkap versi mereka adalah sebagai 
berikut: *^Barangsiapa yang di waktu pagi atau di waktu sore 
mengucapkan: Ya Allah, jelang pagi ini, aku meminta-Mu menjadi 
saksi, berikut para malaikat pemanggul Arsy-Mu, para malaikat-Mu, 
dan seluruh makhluk~Mu, bahwa Engkaulah tuhan yang tiada tuhan 
yang patut disembah melainkan Engkau dan Muhammad adalah 
hamba dan Rasul utusan-Mu (sekali), maka Allah akan membebaskan 
seperempat dirinya dari neraka. Barangsiapa yang mengucapkannya 
dua kali, maka Allah akan membebaskan separuh dirinya dari neraka. 
Barangsiapa yang mengucapkannya tiga kali, maka Allah akan 
membebaskan tiga perempat dirinya dari neraka. Dan barangsiapa 
yang mengucapkannya empat kali, maka Allah akan membebaskan 
dirinya dari neraka.” 

An-Nawawi menyatakan sanad hadits ini jayyid, dan 
sebagaimana yang dilihat, penulis hanya menyebutkan sebagian hadits 
ini. 


diiCl J\ bd CULjLi J\ J4L1 -VA 

j— 

9 . 0 gf 

U" , ^ 9 ^ ^ 0^0 1. •• I ^ III 0 ✓ 

^ rfUl 

^ i < y' 

✓ V * C * ..•.O y' 


78. “Ya Allah, aku mohon kepada-Mu keselamatan di dunia dan 
akhirat. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan 
pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah 


Sunan Abu Daud (5068), dan Sunan At-Tirmidzi (3501). 


214 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



auratku dan amankanlah aku dari cekam ketakutanku. Ya Allah, 
jagalah aku dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, 
dan dari atasku. Dan dengan keagungan-Mu aku berlindung kepada- 
Mu dari kehinaan.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban).'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari 
Ibnu Umar RA. Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i, Ibnu Majah, dan A1 Hakim. AI Hakim mengatakan bahwa 
sanad hadits ini shahih, begitu juga Ibnu Hibban. An-Nawawi juga 
mengatakan bahwa kami meriwayatkannya dengan sanad-sanad yang 
shahih. 


Adapim redaksi lengk^q) hadits ini versi Abu Daud dan lainnya 
adalah sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, 

“Rasulullah SAW tidak pemah melewatkan berdoa dengan doa- 
doa ini ketika jelang sore dan pagi: Ya Allah, aku mohon kepada- 
Mu...” 


Makna hadits 

Lafazh “Tutupilah aural (cela)ku dan 

amankanlah aku dari cekam ketakutanku" Dalam redaksi versi 
keseluruhan perawi di atas, kata dan Ipjj disebutkan dalam 
bentuk tunggal (mufrad). Versi berbeda diriwayatkan oleh Ibnu Abu 
Syaibah yang menyebutkannya dalam bentuk jamak (plural): 

Allah, tutupilah aurat-auratku dan amankanlah 
aku dari cekam-cekam ketakutanku," 


Sunan Abu Daud (5074), dan Shahih Ibnu Hibban (961). Lihat juga Sunan An- 
Nasa'i (VIII/282) dan Sunan Ibnu Majah (3871). 


I 215 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Adapun yang dimaksud dengan kata adalah sesuatu yang 
membuat main pemiliknya jika nampak, sementara yang dimaksud 
dengan (cekam ketakutan) adalah kepanikan dan kengerian. 


• e " * » * f 

Lafazh <U( “dari kehinaan” Waki’ bin A1 Jarrah 

mengatakan, ungkapan ini berarti dihinakan. 

olkji liiiil ciJ ^ oJ^j 2iii VI V -v^ 


79. ^"Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang 
Maha Tunggal dan tak tersekutukan. Bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (HR. Abu 
Daud dan An-Nasa'i)'^’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu 
Ayyash Az-Zuraqi RA. Selain itu, hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan Ahmad, dan Ibnu Majah. Adapun redaksi lengkap hadits 
dari Abu ‘Ayyash adalah sebagai berikut: Rasulullah SAW bersabda, 


c>.a5 O JS' Jp iJj CtiUi' iJ iJ ''i *J! ^ '^1 

iJ cj-yulo) -iij ^ ^ 

bj Ojj ^ OlTj iJ 

Jjirfj Jjf-j ts^'^ ciiLi Jvi cTbglAi Jit il OlT 

tJi<C ilip uI i>l c-a»» u: ;J\a UJ iLj 4 p 

. J»1 ja;> : Jl5 HdTj 


^'Barangsiapa yang ketika pagi hari mengucapkan: Tiada tuhan 
yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tak 
tersekutukan. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha 


Sunan Abu Daud (5077), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah karya An-Nasa'i (27), 
dan Sunan Ibnu Majah (3867). 


216 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 


Kuasa atas segala sesuatu, maka baginya pahala yang sebanding 
dengan (pahala) pemerdekaan budak dari anak turun Isma % 
ditambah dengan penetapan sepuluh pahala kebaikan baginya, 
penghapusan sepuluh dosa kejelekan, dan kenaikan sepuluh derajat 
baginya. (Selain itu) ia juga berada dalam lingkup perlindungan dari 
syetan sampai sore menjelang. Sementara jika ia mengucapkannya di 
waktu sore, maka ia juga memperoleh hal serupa sampai pagi 
menjelang." 

Dalam versi lain yang diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, 
diceritakan bahwasanya seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah 
SAW dalam mimpi. la lain bertanya (pada beliau), “Wahai Rasulullah, 
Abu ‘Ayyash menceritakan hadits dari Anda yang berbunyi begin! 
begini?” Rasulullah SAW menjawab, “Benar kata Abu ‘Ayyasy." Ini 
adalah redaksi hadits versi Abu Daud. 


Ada sejumlah hadits yang berisi anjuran untuk mengamalkan 
dzikir ini tanpa dibatasi dengan waktu. Di antaranya adalah hadits 
yang diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim dan lainnya 
dari Abu Ayyub Al Anshari RA, bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, 


>.ji J5' Jip ilUil iJj aUi* iJ 4l H iJi-j '‘i! iJ) ^ :Jli ji 

Jij akTjt jipf ovr 


“Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tak tersekutukan. 
Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu ’ sepuluh kali, maka ia seperti orang yang 
memerdekakan empat orang budak dari kalangan anak turun 
Isma ’il. ” 


Sedangkan dalam versi lain yang diriwayatkan Ahmad dan Ath- 
Thabrani dari hadits ini diredaksikan: maka mereka (kesepuluh 

kali bacaan dzikir tersebut) sebanding dengan (pahala) pemerdekaan 
sepuluh budak dari kalangan anak turun Isma ’il. ’’ 

Hadits lainnya diriwayatkan oleh Ahmad dari Al Barra' dengan 
sanad yang berperawi shahih, dengan redaksi: “Barangsiapa yang 
mengucapkan: ‘Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah 
Yang Maha Tunggal dan tak tersekutukan. Bagi-Nya kerajaan dan 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


217 



bagi-Nya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesiiatu’ (satu 
kali), maka ia seperti memerdekakan satu jiwa." Hadits dengan 
redaksi demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban, dengan status yang dinyatakan hasan shahih oleh At-Tirmidzi 
sementara Ibnu Hibban menilai hadits ini shahih. 


Hadits mengenai hal ini diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani 
dari Abu Umamah RA dengan sanad yang berperawi shahih, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. 


•A y.ji Jp xuit aij ai ai ^ fii ai'i H : ja ‘j. 


“Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tak tersekutukan. 
Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu', maka tidak satu amalan pun yang dapat 
menandinginya dan tidak akan tersisa bersamanya satu dosa 
keburukan pun." Dan masih banyak lagi hadits mengenai keutamaan 
dzikir ini. 


(Js 'ifj awL__j U-— A *j ~A 




80. “Kami ridha Allah sebagai Tuhan (kami), Islam sebagai 
agama (kami), dan Muhammad sebagai rasul (kami).” Aku ridha 
Allah sebagai Tuhan(ku), Islam sebagai agama(ku), dan Muhammad 
sebagai nabi(ku). Sebanyak tiga kali.” (HR. Keempat penulis kitab 
As-Siman, Ath-Thabrani, dan Ibnu Abu Syaibah)’^^ 


Sunan Abu Daud (2425), Sunan At-Tirmidzi (3389), Amal Al Yaum wa Al- 
Lailah karya An-Nasa’i (4), Sunan Ibnu Majah (3870), dan Mushannaf Ibnu Abu 
Syaibah (X/241). Perlu pentahqiq tambahkan, hadits senada diriwayatkan oleh 
Muslim (385) dari Sa’ad bin Abu Waqash. 


218 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan dengan dua redaksi. Versi pertama 
dinisbatkan penulis pada keempat pemilik kitab As-Sunan dan Ath- 
Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir. Sedangkan versi kedua 
dinisbatkan pada Mushannaf Ibnu Abu Syaibah. Mereka sama-sama 
meriwayatkannya dari Sallam RA, mania Rasulullah SAW la berkata, 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. 




“Barangsiapa yang ketika pagi dan sore mengucapkan: Aku 
ridha Allah sebagai Tuhan(ku). Islam sebagai agama(ku), dan 
Muhammad sebagai rasul(ku)\ maka sudah menjadi hak (kewajiban) 
Allah untuk ridha terhadapnya." 

Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh Ahmad dengan 
status perawi sanad yang dinyatakan oleh Al Haitsami tsigah, begitu 
juga perawi dalam sanad Ath-Thabrani. Dan ia menambahkan Lafazh 
“sebanyak tiga kali” di akhir redaksi hadits tersebut. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak dengan status sanad 
yang menurut penilaiannya shahih. 

Sementara itu, At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari 
Tsauban dengan redaksi: 

^ 0 ^ ^ ^ * * * * * 

“Aku ridha Allah sebagai Tuhan(ku), Islam sebagai agama(ku), 
dan Muhammad sebagai nabi(ku)." Kemudian ia menyatakan bahwa 
hadits ini berstatus hasan gharib. 

Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah 
dan Ibnu As-Sunni dari Abu Sa’id Al Khudri RA dengan redaksi: 
''Aku ridha Allah sebagai Tuhan(ku), Islam sebagai agama(ku). dan 
Muhammad sebagai nabi(ku). Tiga kali” 

Sallam, juga disinggung oleh Ibnu Abdul Barr dalam Al 
Istii’aab, dan ia pun meriwayatkan hadits ini dari haditsnya. la 
mengatakan bahwa inilah yang shahih dari sanad hadits ini. 


I 219 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Terkait dengan peibedaan redaksi antara versi pertama yang 
menggunakan kata dengan versi kedua yang m^ggunakan kata 

O, An-NawaAvi mengatakan, Sebaiknya keduanya digabung menjadi 
satu ungkapan Jika yang digimakan adalah salah satu dari 

versi tersebut, itu berarti hadits di atas yang diamalkan. 


'' l® ^ ^ l • f •• ^ ^ S 


Ci) dlij dili 


81. “Ya Allah, apa yang terjadi dan terkait denganku dan 
dengan salah satu makhluk-Mu berupa kenikmatan, semuanya itu 
berasal dari-Mu yang Maha Tunggal dan tiada sekutu bagi-Mu. 
Maka, bagi-Mulah segala puji dan bagi-Mulah segala syukur." (HR. 
Abu Daud dan Ibnu Hibban)*“ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oldb Abu Daud dan Ibnu Hibban dari 
Abdullah bin Ghaimam A1 Bayadhi. Hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i. Hadits ini dinyatakan shahih oleh 
Ibnu Hibban, sementara An-Nasa'i menyatakan sanadnya jayyid. 
Adapun redaksi lengkap hadits ini adalah sebagai berikut: 
Sesimgguhnya Rasulullah SAW bersabda. 


tiJUls iviU ^ ^ yilLti Hit ^ ^ 'c^ 

.4=0 oa ^ aju'i jL ja ji} iU} 


“Barangsiapa yang di waktu pagi mengucapkan: Ya Allah, apa 
yang terjadi dan terkait denganku dan dengan satu per satu makhluk- 
Mu berupa sembarang keniknuitan. semuanya hanya berasal dari-Mu 
yang Maha Tunggal dan tiada sekutu bagi-Mu. Maka. bagi-Mulah 
segala puji dan bagi-Mulah segala syukur, maka ia telah menunaikan 


Sunan Abu Dau<i(S073), Shahih Ibnu Hibban (861). Lihat juga 'Amal Al Yaum 
wa Al-Lailah kaiya An-Nasa'i (7). 


220 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


(kewajiban) syukur (siang) harinya. Dan barangsiapa 
mengucapkannya di waktu sore, maka ia telah menunaikan 
(kewajiban) syukur malam harinya.^' 

Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam 
kitab Shahih-nya dari Ibnu Abbas RA. 


Makna hadits 

Hadits ini mengandung fadhilah (keutamaan) yang besar dan 
kebajikan yang mulia. Sebab kewajiban syukur bisa terlunasi hanya 
dengan lafazh-lafazh yang singkat dan mudah seperti lafazh di atas. 
Selain itu, jika lafazh tersebut dibaca di pagi ban, berarti ia telah 
memenuhi kewajiban bersyukur di malam hari, padahal Allah SWT 
berfirman, “Dan Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya 
kamu tak dapat menentukan jumlahnya.” (Qs. An-Nahl [16]: 18) 
Logisnya, jika nikmat-nikmat Allah SWT saja tidak bisa dihitung 
jumlahnya, maka bagaimana mugkin seorang hamba mampu 
memenuhi kewajiban syukumya. Karena itu, segala puji bagi Allah 
rtan segala kesyukuran bagi-Nya atas karunia besar yang bersumber 
dari tambang ilmu dan mata aimya. 


;4iji ^ ;4i3i ^ -AT 

.( . c:>) bSc 'cJl '^1 'Jl ^ ^ J\ 


82. “Ya Allah, berilah kesehatan pada badanku. Ya Allah, 
berilah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan 
pada penglihatanku. Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan 
Engkau (sebanyak tiga kali). Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa kubur. Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan 
Engkau (sebanyak tiga kali).*' (HR. Abu Daud dan An-Nasa i) 


Sunan Abu Daud (5090) dan An-Nasa' i (577) ’Amal A! Yaum wa Al-Lailah. 

II 221 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i; dari Abu 
Dakar* RA. Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh An- 

Nasa'i. Adapun redaksi lengkap hadits ini adalah sebagai berikut: 
Abdurrahman bin Abu Bakar'“ RA berkata pada ayahnya, “Ayah, aku 
dengar engkau berdoa tiap pagi: ^Ya Allah, berilah kesehatan pada 
badanku. Ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, 
berilah kesehatan pada penglihatanku. Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Engkau. la lantas mengulanginya sebanyak tiga 
kali saat pagi dan tiga saat sore. ’ Si ayah menjawab, “Aku pemah 
mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan bacaan tersebut, maka 
aku pun ingin meniru sunnah beliau.” 

Abbas bin Abdul Azhim menambahkan. Si perawi bertanya lagi 
mengenai kebiasaan ayahnya mengucapkan: Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari kekafiran dan kefahran. Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur. Tiada tuhan yang berhak disembah 
melainkan Engkau. Si ayah menjawab bahwa Nabi SAW berdoa 
dengan lafazh-lafazh tersebut, maka akupim ingin meniru sunnah 
beliau.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al 
Mustadrak. Sementara An-Nasa'i mengatakan bahwa di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Ja’far bin Maimun yang divonis 
perawi laisa bilqawi. 


(015^ aUI aUI OlgT; — AV 

JC !xi i5»l jr J[p of jLlpf 

83. “Maha Suci Allah dan dengan segala puji-Nya. Tiada daya 
kekuatan kecuali dengan (pertolongan)-Nya. Apa yang Allah 


Demikian yang teitulis dalam sejumlah cetakan kitab ini. Yang tepat adalah 
Abu Bakrah dengan tambahan ha'. la bemama lengkap Al Harits bin Nufai’. 

Ibid. 


222 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





kehendaki, maka ia akan terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki, 
maka ia tidak akan terjadi. Aku sadar bahwa sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu dan pengetahuan Allah meliputi 
segala sesuatu.” (HR. Abu Duud dan An-Nasa i) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa i dari 
Abdul Hamid, budak Bani Hasyim, bahwasanya ibunya yang 
merupakan (inang) pelayan seorang puteri Rasulullah SAW pemah 
bercerita kepadanya, bahwa salah seorang putri Nabi SAW pemah 
bercerita kepadanya, bahwa Nabi SAW pemah mengajarinya; beliau 
berkata: ^^Ucapkanlah di kala pagi menjelang: ^Maha Suci Allah dan 
dengan segala puJi-Nya. Tiada daya kekuatan kecuali dengan 
(pertolongan)-Nya. Apa yang Allah kehendaki (keberadaanya), maka 
ia ada dan apa yang tidak Dia kehendaki (keberadaannya), maka ia 
tiada. Aku sadar bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu'. 
Sesungguhnya barangsiapa yang mengucapkannya kala pagi, maka ia 
akan terjaga hingga sore menjelang, dan barangsiapa yang 
mengucapkannya kala sore, maka ia akan terjaga hingga pagi 
menjelang.” 

A1 Mundziri mengatakkan dalam Mukhtashar As-Sunan, Di 
dalam sanadnya terdapat seorang wanita yang tidak dikenal 
identitasnya, dan ia adalah wanita yang menjadi inang pelayan salah 
seorang puteri Nabi SAW hadits yang semakna dari sumber yang 
sama juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni. 


'X ^ ^ ^ 

.(i J) 


Sunan Abu Daud (5075) dan An-Nasa'i, {\2\Amal Al Yaum wa Al-Lailah. 

II 223 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



84. '‘‘‘Kami jelang pagi di atas fitrah keislaman, kalimat ikhlas, 
agama Nabi kita Muhammad SAW, dan agama moyang kami, 
Ibrahim yang lurus dan muslim. Dan bukanlah dia dari golongan 
orang musyrik.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)*^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al 
Mu jam Al Kabiir dari Abdurrahman bin Abza RA. Hadits dari 
sumber yang sama diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur periwayatan 
lain dengan sanad yang berperawi shahih. Adapun redaksi lengkap 
hadits ini adalah sebagai berikut: Jika jelang pagi, Nabi SAW selalu 
berucap: ''Kami jelang pagi di atas fitrah keislaman, kalimat ikhlas, 
agama (ajaran) Nabi kita Muhammad SAW, dan agama (millah) 
moyang kami, Ibrahim yang lurus dan muslim. Dan bukanlah dia dari 
golongan orang musyrik' 

Dalam versi Ahmad, diredaksikan: Jika jelang pagi dan jika 
jelang sore. Atas dasar itu pula, penulis menjadikannya sebagai doa 
pagi dan sore. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dengan sanad 
yang dinyatakan shahih oleh An-Nawawi. Penegasan yang sama 
dinyatakan oleh Al Haitsami. la mengatakan bahwa para perawi dalam 
sanad Ahmad dan Ath-Thabrani merupakan perawi-perawi yang 
shahih. 


Makna hadits 

Lafazh “yang lurus” Al Azhari menjelaskan, kata 5*^' 
atau dalam Islam berarti loyal kepada Islam dan memegang 

teguh rambu-rambunya. Kata menurut bahasa berarti menekuk 
(mengaitkan) salah satu kaki pada yang lain. Dan arti yang 

benar adalah loyalitas kepada Islam dan berdiri kokoh di atasnya. 

Musnad Ahmad (3/407). Lihat Majma' Az-Zawaa'id (X/116), dan An-Nasa'i 
dalam Amal Al Yaum wa Al-Lailah (1,2, 3). 

224 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Ibnu Sayyidihi menambahkan dalam kitab Al Muhkam, 

adalah orang muslim yang memiliki loyalitas kepada agama atau 
kebenaran. Ada juga yang mendefmisikannya sebagai orang yang 
ikhlas dan tulus. 

Sementara itu, adalah karakter awal (naluri penciptaan), dan 
fitrah manusia adalah memeluk agama Islam, sebagaimana sabda Nabi 
SAW, 

* 

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.” Allah SWT juga 
berfirman, (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 
manusia menurut fitrah itu.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 30) 


•(o*^ ‘l/*) ^ 


85. ”Wahai Dzat yang hidup kekal, wahai Dzat yang terus- 
menerus mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku memohon 
pertolongan. Perbaikilah kondisi diriku secara keseluruhan dan 
janganlah Engkau tinggalkan diriku meskipun hanya sekejap mata.” 
(HR. An-Nasa'i dan Al Hakim)' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Hakim dalam Al 
Mustadrak dari Anas RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda pada 
Fathimah, ”Apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang 
aku wasiatkan kepadamuV. Ucapkanlah di waktu pagi dan sore hari: 
"Wahai Dzat yang hidup kekal. wahai Dzat yang terus-menerus 
mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku memohon 
pertolongan. Perbaikilah kondisi diriku secara keseluruhan dan 


^Amal Al Yaum wa Al-Lailah karya An-Nasa'i (575), Mustadrak Al Hakim 
(1/545). Al Hakim menshahihkan hadits ini dan hal ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


I 225 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



janganlah Engkau tinggalkan diriku walaupun hanya sekejap mata. 
A1 Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih menumt syarat A1 
Bukhari dan Muslim. 

Hadits yang semakna diriwayatkan oleh A1 Bazzar dan Ath- 
Thabrani dengan sanad yang dinyatakan A1 Mundziri shahih, 
sementara A1 Haitsami mengatakan bahwa perawi dalam sanadnya 
shahih, kecuali Utsman bin Mauhab yang hanya berstatus tsiqah. 


Makna hadits 

Hadits ini termasuk jawaami ’ al kalim (ucapan Nabi SAW yang 
diungkapkan dengan redaksi singkat tapi syarat dengan makna dan 
hikmah), sebab kondisi baik yang diminta meliputi selumh persoalan 
dunia dan akhirat, sehingga tidak ada satupun hal yang diting galkan. 
Orang yang rutin mengamalkan dzikir ini berpeluang besar mendapat 
pengabulan doa dari Allah SWT dalam hal kebaikan dunia dan 
akhirat. Selain itu, hadits ini juga mengandung unsur penyerahan 
segala sesuatu kepada Allah SWT, dan hal itu mempakan status dan 
model keimanan yang paling pimcak dan termulia. 


V! yi H j'j -AT 

^ (iJL; C-Jt jOki AJU ^ 

c. LJf Vi '4 ^ Jj 


dAJ (iJJ s.jj\ d -xw? ^ dX> i_^1 

•(c5 yipli 


86. “Ya Allah, Engkau adalah tuhanku. Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah 
hamba-Mu. Aku pegang sumpah dan janjiku kepada-Mu semampuku. 
Aku akui kenikmatan-Mu atas diriku dan aku akui dosaku, maka 
ampunilah aku. sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa 


226 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan hal-hal 
yang kuperbuat” Ya Allah, Engkau adalah tuhanku. Tiada tuhan yang 
berhak disembah melainkan Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku 
adalah hamba-Mu. Aku pegang sumpah dan janjiku kepada-Mu 
semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan hal-hal yang 
kuperbuat. Aku akui kenihnatan-Mu atas diriku dan aku akui dosaku, 
maka ampunilah aku, sesungguhnya tiadak ada yang mengampuni 
dosa kecuali Engkau." (HR. A1 Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu As- 
Sunni)'’° 


Takhrij hadits 

Hadits versi pertama diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Syaddad 
bin Aus RA dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


tij :Jd ot cdi 

^ oCti J\S (ijj 


“Penghulu istighfar adalah Ya Allah, Engkau adalah 
Tuhanku...Jika dia membacanya di waktu sore kemudian meninggal 
dunia, maka ia masuk surga atau termasuk penghuni surga. Hal yang 
sama terjadi jika dia membacanya di waktu pagi, lalu ia meninggal 
pada hari itu." Hadits dengan redaksi demikian juga diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. 


Sementara itu, redaksi hadits versi kedua merujuk keterangan 
penulis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu As-Sunni dari Aus bin 
Aus. Hadits dari Aus juga diriwayatkan oleh Ahmad dan A1 Bukhari. 
Adapun redaksi lengkap hadits versi kedua adalah sebagai berikut: 


> oUi iU- 

ot j3 oui iiji >3 p\ > yj hi ji 

jAt JA 


“Penghulu istighfar adalah Ya Allah, Engkau adalah 
Tuhanku...Barangsiapa yang membacanya di siang hari dengan 


Shahih Al Bukhari (6306), Sunan Abu Daud (5070), Sunan An-Nasa'i 
(VIII/279). Hadits Abu Daud ini diriwayatkan dari Buraidah Al Hashib. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


227 




keyakinan penuh terhadapnya, lalu ia mati pada hari itu sebelum 
jelang sore, maka ia termasukpenghuni surga. Dan barangsiapa yang 
mengucapkannya di malam hari dengan keyakinan penuh 
terhadapnya, lalu ia nteninggal sebelum jelang pagi, maka ia 
termasuk penghuni surga.” 


Makna hadits 

Ath-Thayyibi mengatakan, mengingat doa ini menghimpun 
seluruh spirit taubat, maka ia pun dilabeli dengan nama sayyid 
(pengbulu), dan menurut babasa kata sayyid berarti seorang pemimpin 
yang dituju dalam berbagi kebutuban dan dirujuk dalam berbagai 
kepentingan. Ibnu Abi Jamrab mengatakan, badits ini memadukan 
retorika makna dan keindaban babasa yang membuatnya layak disebut 
sebagai “sayyid al istigbfaar” (pengbulu istigbfar). la mengandung 
pengakuan akan ketubanan Allah Yang Maha Esa dan kehambaan 
dirinya, pengakuan bahwa Dia adalah Sang Pencipta, pengakuan akan 
sumpah yang diikrarkan dan pengharapan akan janji yang 
terlontarkan. Juga permohonan perlindimgan dari hal-hal buruk yang 
dilakukan diri, penyandaran segala nikmat pada Penciptanya dan 
penyandaran dosa pada dirinya, ditambah hasrat pada ampiman dan 
pengakuan bahwa yang kuasa melakukaimya hanyalah Dia. 

Lafazh c. wbw t U “Aku pegang sumpah dan 

janjiku kepada-Mu semampuku” Dengan babasa lain, aku tetap 
memegang apa yang aku sumpah-janjikan kepada-Mu berupa 
kesediaan untuk mengimani dan menuluskan ketaatan kepada-Mu. 
Ada yang mengatakan sumpah yang dimaksud adalah sumpah yang 
diambil sewaktu di alam dzurr (alam benih), sementara janji adalah 
apa yang keluar dari mulut Nabi SAW bahwa barangsiapa yang mati 
tanpa menyekutukan Allah, maka ia (dijamin) masuk surga. Adapim 
maksud semampuku adalah sepanjang batas kemampuanku. Hal ini 
menyiratkan unsm* pengakuan akan kelemahan dan kekurangan diri. 

Lafazh iiU “Aku kembali kepada-Mu” Ath-Thayyibi 

menjelaskan, Lafazh ini berarti bahwa si pelaku pertama-tama 
mengakui bahwa Allah-lah yang telah memberinya nikmat tanpa 
batas. Kemudian dia mengakui kekurangan diri bahwa dia tidak 


228 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menjalankan kewajiban syukur atas nikmat tersebut secara optimal, 
dan menganggapnya sebagai dosa. 


, ^ eC , > • X i ^ f *1 * 111 i s/ 

<>* l/* <3^ J t3^ 

^ djijl cj' tdii* J 

i\U y j vijjii jr id Jd N s>io aj a:^ 

JL^ iyl ^Uaf a->i*J Ml 4_/wJ i—Jib 

jb^l ^^\'^\j oi^lj ol>- tJa-—4^ 

bt j!A^I iljUP <Li3^ aJ i-^t J(——Jj 

IjbJi cilii b. ^ ^ f'>^’'j 

a^^j jy, alti aj 3 > ajij :drj 
^ ^ ^ ■«' 

ojilii jk.;, ii >;[};- jL} oiSilii i' j-ii 

.(is) iUjJLAJ jll)l ^./S^ Aj..S^I oi-A ai^ 


87. “Fa y4//aA, Engkau Dzat yang paling layak untuk disebut, 
Dzat yang paling berhak untuk disembah, Dzat yang paling jay a untuk 
dicari, Dzat pemilikyang paling baik budi, Dzat yang paling pemurah 
untuk dimintai, dan Dzat yang paling lapang dalam memberi. Engkau 
adalah Raja yang tiada sekutu dan individu yang tiada banding. 
Segala sesuatu akan binasa kecuali Wajah (Dzat)-Mu. Kau tidak 
ditaati dengan izin-Mu, dan kau tidak didurhakai kecuali dengan 
pengetahuan-Mu. Jika ditaati, Kau mensyukuri, dan jika dimaksiati, 
Kau mengampuni. Engkau saksi yang paling dekat dan pelindung 
yang paling akrab. Kau rintangi nafsu diri, Kau pegang jambul- 
jambul kepala, Kau tulis (tetapkan) takdir, dan Kau hapus ajal. 
Semua hati terbuka bagi-Mu dan segala rahasia terlihat oleh-Mu. 
Halal adalah apa yang Engkau halalkan dan haram adalah apa 
Engkau haramkan. Agama adalah apa yang Engkau syariatkan dan 
perkara adalah apa yang Engkau putuskan. (Segala) makhluk adalah 


I 229 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ciptaan-Mu, (semua) hamba adalah budak-Mu, dan Engkau Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mohon kepada-Mu dengan 
lantaran cahaya wajah-Mu yang menyinari langit dan bumi, juga 
dengan lantaran setiap hak (kebenaran) yang menjadi milik-Mu, dan 
dengan lantaran hak orang-orang yang mengemis kepada-Mu, 
berkenanlah Engkau maajkan (dosa kesalahan)ku di pagi buta atau 
petang ini, dan jauhkanlah aku dari neraka dengan segala kekuasan- 
Mur (HR. Ath-Thabrani)'^‘ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dari Abu Umamah Al Bahili RA, ia berkata, Jika pagi dan sore 
menjelang Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa berikut, “Ya 
Allah, Engkau Dzat yang paling layak untuk disebut....” Al Haitsami 
mengatakan dalam Majma' Az-Zawaa'id bahwa di dalam sanadnya 
terdapat Fudhalah bin Jubair yang disepakati kedha’ifannya oleh 
seluruh ahli hadits. 

Makna hadits 

Lafazh ''Engkau Dzat yang paling layak untuk 

disebut” Ini adalah puji-pujian agung yang menjadi pembuka doa ini. 

Lafazh "Engkau Dzat yang paling layak disembah” 

pada hakikatnya bukan bentuk superlative, karena tidak ada yang 
menyertai-Nya dalam status kelayakan disembah, sebagaimana kata 
penyair: /Keburukan keduanya adalah tebusan imtuk kebaikan 
keduanya/. 

Lafazh "Jika ditaati, Kau mensyukuri” Kata keija 

pertama berstatus pasif {mabnii majhuul), sementara yang kedua aktif 
{mabni ma’luum). Begitu juga dengan lafazh JjuS'j "jika 
dimaksiati, Kau mengampunf’. 


Al Mu jam Al Kabiir Ath-Thabrani (VIII/316). Lihat juga Majma' Az-Zawaa'id 
(X/117). 


230 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Lafazh Dji cii- “Kau rintangi nafsu dirf' Hal ini sama 

seperti firman Allah SWT, “Sesungguhnya Allah membatasi antara 
manusia dan hatinya.” (Qs. A1 Anfaal [8]; 24) 

Lafazh "Terbuka” Artinya, semua hati terbuka dan 


tersingkap di hadapan Allah SWT, sehingga Dia bisa melihat dan 
mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tidak ada hijab penghalang 
antara Dia dengan hati. Ada juga yang mengartikannya sebagai luas 
dan terlapangkan. 


T afazh “dewgflw lantaran hak orang-orang 

yang mengemis kepada-Mu" Hak orang-orang yang mengemis pada 
Tuhan mereka yang merupakan kewajiban yang hams ditunaikan 
Allah SWT adalah memasukkan mereka ke surga jika mereka 
meninggal dunia tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun, 
sebagaimana yang diriwayatkan sebuah hadits Shahih, bahwasanya 
Rasulullah SAW pemah ditanya mengenai hak Allah SWT atas 
hamba-hamba-Nya dan hak para hamba atas Allah SWT? Beliau 
menjawab. 


ly lit tiC-* ^ 


“Hak Allah atas hamba-hamba-Nya adalah (kewajiban) mereka 
untuk menyembah-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun. 
Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah (kewajiban) Allah 
untuk memasukkan mereka ke surga jika tidak menyekutukan-Nya 
dengan apapun." 

Bisa juga diartikan bahwa hak orang-orang yang meminta 
kepada Allah SWT adalah (kewajiban-Nya) untuk tidak 
mengecewakan harapan (doa) mereka sebagaimana yang telah Dia 
janjikan kepada mereka dalam firman-Nya, “Berdoalah kepada-Ku, 
niscaya akan Kuperkenankan bagimu.” (Qs. Ghaafir [40]: 60), Allah 
SWT berfirman, “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
tentang aku, Maka (jawabla:h), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 
kepada-Ku.'"' (Qs. A1 Baqarah [2]: 186) 


I 231 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh Ot berasal dari kata Artinya, berkenanlah 

Engkau mengampimi dosa-dosaku di pagi buta ini. 


^^J cjis^ y aJLp j ft *yi 4 !| aMI - 9- —AA 


8& Cukuplah Allah bagiku. Tiada tuhan yang berhak disembah 
melainkan Dia. Hanya kepada-Nya aku berserah diri, dan Dia adalah 
Tuhan pemilik Arasy yang agung.” Tujuh kali. (HR. Ibnu As-Sunni)’’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari Abu Ad-Darda' 
RA. Ibnu As-Sunni mengatakan dalam Antal Al Yaum wa Al-Lailah, 
Muhammad bin Sulaiman AI Jarami menceritakan kq>adaku, Ahmad 
bin Abdurrazzaq Ad-Dimasyqi menceritakan kepadaku, ia berkata, 
kakekku, Abdurrazzaq bin Muslim Ad-Dimasyqi menceritakan 
kepadaku, Mudrik bin Sa’ad menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Aku mendengar Yunus bin Maisarah bin Halbas berkata, Aku 
mendengar Ummu Ad-Darda' meriwayatkan hadits dari Abu Ad- 
Darda', lalu menyebut redaksi hadits di atas. Mudrik bin Sa’ad, salah 
satu perawi dalam sanad ini, berstatus perawi laa ba'sa bihi. Hadits 
dari sumber yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. 

Redaksi lengkap hadits ini ada tambahan di awal dan akhimya. 
Tambahan di awal adalah sabda, ‘'^Barangsiapa yang ketika pagi dan 
sore membaca” Sedangkan tambahan di akhir setelah Lafazh tujuh 
kali adalah sabda, ''’maka Allah akan mencukupinya segala yang 
menjadi beban pikirannya dari urusan dunia dan akhirat, baik dia 
tulus dengan doanya maupun berbohong." 

Sementara itu, Abu Daud meriwayatkan hadits ini secara marfu ’ 
dari Abu Ad-Darda', sehingga hadits ini yang semula /MaM^w/berubah 
statusnya menjadi marfu 


''Amal AI Yaum wa Al-Lailah karya Ibnu Sunni (70), Sunan Abu Daud (5081). 
Hadits ini sebagaimana keterangan penuiis diriwayatkan secara mauquf. 


232 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





e -y* - m'' 


jLik3i jjLiUi ij cij N o'-vUj ;5ii Ni -A‘\ 

y' ^ 

■(s^ ‘u-) cX 


89. 'Ta /w/ia/i yang berhak disembah melainkan Allah Yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nyalah segenap kerajaan 
dan bagi-Nyalah segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)’’^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Abu Ayyub A1 Anshari RA, la bercerita ketika tengah berada di Tanah 
Rum (Bizantivun/Konstanstinopel), Rasulullah SAW bersabda. 


jr iult aij iiiiii ii .ai ii:> h ios-j aji ^ :5jii jis ;>i 

oljj jJlS i) aip liCj i) 4»( LiT tOl yM 

* ' * * y , * K ' 

.CiiJi ji» jij ^ 4ttt fljlrij 


''Barangsiapa yang di waktu pagi buta mengucapkan: Tiada 
tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa dan 
tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nyalah segenap kerajaan dan bagi- 
Nyalah segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu’ 
sepuluh kali, maka Allah akan menetapkan baginya sepuluh pahala 
kebaikan sembari menghapus sepuluh dosa keburukannya. la 
sebanding dengan (pahala) membebaskan sepuluh budak, dan ia pun 
dilindungi Allah dari syetan. Dan barangsiapa yang membacanya di 
waktu sore maka begitu juga." 

Redaksi yang baru disebutkan adalah redaksi versi An-Nasa'i, 
dan hadits dengan redaksi ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. 
Versi lain tanpa batasan waktu diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al 
Musnad dan Al Hakim dalam Al Mustadrak. Selain itu, dalam versi 
kedua, setelah Lafazh sepuluh kali tertulis, “Maka ia sebanding 
dengan (membebaskan) satu jiwa baginya .” 


Amal Yaum Wa Al-Lailah karya An-Nasa'i (24), dan Shahiih Ibnu Hibban 
(2023). 


I 233 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Redaksi yang semakna diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu 
Hibban, dan mereka semua meriwayatkannya dengan redaksi ini dari 
A1 Barra'. 





•(^ ‘r) 

90. "Maha Suci Allah dan dengan segala puji-Nya (100 kali). 
Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan dengan segala puji-Nya (100 
hari). ” (HR. Muslim dan Abu Daud)’^'’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

Uj 4 ou ^ ^y‘ ajUmj (4tti «>* 

.4^ iij jf t Jli U Ji* J\i i^5 VJ <4 


‘‘'Barangsiapa yang ketika jelang pagi dan ketika jelang sore 
membaca: Maha Suci Allah dan dengan segala puji-Nya seratus kali, 
maka tidak ada seorangpun yang bisa menandingi apa yang 
dilakukannya kecuali orang yang membaca sebagaimana ia 
membaca, atau melebihinya.” Hadits dengan redaksi demikian juga 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. 

Baris pertama hadits yang disebutkan penulis adalah redaksi A1 
Hakim dalam Al Mustadrak, dan ia mengatakan bahwa hadits tersebut 
shahih menurut syarat Muslim, dengan redaksi lengkap sebagai 
berikut: 


0 0 ‘4 -4 0tt 4’ » ^ 4 , 44 00 44^ 4- ,, 44 0 0 , 44 f , • , It**®'' 

cdJUAjj :o^ olj cO^ <uU 7^!^^ ^ 

,4 \ ^ 0 44 44 

aJj Jiu C4j\^ Oij 


“Barangsiapa yang jika di pagi hari membaca seratus kali dan 
di sore hari membaca seratus kali: ‘Maha Suci Allah Yang Maha 


Shahih Muslim (2692), dan Sunan Abu Daud (5091). 


234 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Agung dan dengan segala puji-Nya\ maka diampunilah dosa- 
dosanya, meskipun laksana buih di lautan” Hadits dengan redaksi 
demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih- 
nya. 


0 jA AJL» aMI 'ifI a]I 0jA AJL* aM 0 jA AJL» Attt 





91. “Maha Suci Allah (seratus kali) Segala puji bagi Allah 
(seratus kali) Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah 
(seratus kali) Allah Maha besar (seratus kali). ’’ (HR. At-Tinnidzi)’’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Atnru bin Syu’aib 
dari ayahnya, dari kakeknya, ia bericata: Rasulullah SAW bersabda, 
''Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah (membaca 

Subahaanalaah) seratus kali di pagi hari dan seratus kali di waktu 
petang, maka ia seperti orang yang menunaikan haji seratus kali. 
Barangsiapa yang bertahmid memuji Allah (membaca 

Alhamdulillaah) seratus kali kali di pagi buta dan seratus kali di 
waktu petang, maka ia seperti telah menunggang seratus ekor kuda 
perang di jalan Allah, atau (dalam versi lain) ia telah ikut berperang 
seratus kali. Barangsiapa yang bertahlil (membaca La ilaaha illaa 
Allah) seratus kali di waktu pagi buta dan seratus kali di waktu 
petang, maka ia seperti orang yang memerdekakan seratus budak dari 
anak turun Isma’il. Dan barangsiapa yang bertakbir (membaca 
Allaahu Akbar) seratus kali di waktu pagi buta dan seratus kali di 
waktu petang, maka tidak ada seorang pun pada hari itu yang 
melakukan hal yang lebih besar dari apa yang dilakukannya kecuali 
orang yang membaca sebagaimana yang ia baca atau melebihi apa 
yang ia baca.” 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar 
bahwa hadits ini hasan gharib. 


Sunan At-Tirmidzi (3471). 


I 235 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



CjI jA (.5^ (.5^ 


92. “Dan bershalawat kepada Nabi SAW sepuluh kali.” (HR. 
Ath-Thabrani)’’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu ’jam Al 
Kabiir dari Abu Ad-Darda', ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 


.-'Cl. -» • -> > .Cx. • i .*•. A A • A *• A »•» A • ^ I" •' 

tdS^ I j * Cr* 


“Baratigsiapa yang bershalawat kepadaku sepuluh kali di waktu 
pagi dan sepuluh kali di waktu sore, maka ia akan mendapatkan 
syafaatku kelak di hari kiamat.” 

Hadits ini dinyatakan hasan oleh As-Suyuthi, sementara Al 
Hafizh Al ‘Iraqi mengatakan bahwa di dalamnya ada keterputusan 
mata rantai sanad. Al Haitsami mengatakan, Ath-Thabrani 
meriwayatkan hadits ini dari dua jalur periwayatan. Salah satunya 
berstatus jayyid, namun di dalamnya ada ketidaksambungan mata 
rantai sanad, sebab Khalid tidak pemah mendengar langsung dari Abu 
Ad-Darda'. 


Hadits-hadits mengenai keutamaan shalawat telah dipaparkan 
secara di muka, dan perlu diketahui di sini bahwa bilangan-bilangan 
yang tercantum dalam hadits-hadits ini dan dalam keseluruhan kitab 
ini serta dalam kitab-kitab hadits yang lain menyiratkan bahwa pahala 
yang disebutkan bakal dinikmati oleh pelakimya hanya bisa diperoleh 
ketika ia melakukan sempuma sebagaimana yang diinstruksikan. Jika 
kurang dari itu, maka pahalanya pun berkurang, sebab Allah SWT 
tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal. Sementara 
jika melebihi bilangan yang ditetapkan, maka ia pim memperoleh 
pahala sesuai dengan bilangan yang telah ditentukan plus pahala 
tambahan. Ada juga yang berpendapat ekstrem bahwa pembacanya 
tidak berhak memperoleh pahala yang digariskan kecuali jika ia 
membatasi diri pada bilangan shalawat tersebut, tanpa menambah- 


LIhat Majma' Az-Zawaa'id (X/120), Ihyaa' Uluum Ad-Diin dengan takhrij Al 
‘Iraqi (1/138), dan Al Jaami’ Ash-Shaghiir karya As-Suyuthi (VI/169). 


236 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




nambahi maupun menguranginya. Pendapat terakhir ini tidak tepat, 
kecuali jika memang ada nash yang meriwayatkan larangan tegas 
untuk melakukan penambahan bilangan tersebut, sebagaimana kasus 
penambahan rakaat shalat, penambahan basuhan wudhu, dan 
sejenisnya. 


'O ' \ ® f *'i * II. I -'I. * ^ • f ■ i' „ ^ 

(iJj j j^-\j ^ dXi i ^ lii; ij 


a j* of 




93. “Jika seseorang diberi cobaan berupa lilitan hutang atau 
kecemasan, maka hendaklah ia berdoa: ‘Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari kecemasan dan kesedihan. Aku juga berlindung 
kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung pula 
kepada-Mu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang- 
orang (manusia)." (HR. Abu Daud)'^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa’id A1 
Khudri RA, ia berkata, Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam 
masjid dan menjumpai seorang laki-laki dari kalangan Anshar 
bemama Umamah. Beliaupun menyapanya, “Hai Umamah, ada apa 
gerangan? Mengapa kulihat kau duduk-duduk di masjid di luar waktu 
shalat? ” la menjawab, “Saya pusing dililit beban pikiran dan hutang, 
wahai Rasulullah.” Beliau menukas, “Maukah kau aku ajari satu 
bacaan yang jika kau ucapkan, maka Allah akan menghilangkan 
kecemasanmu dan melunasi hutangmuT' Aku jawab, “Mau, wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda, “Katakan di waktu pagi dan sore: "Jika 
seseorang diberi cobaan berupa lilitan hutang atau kecemasan, maka 
hendaklah ia berdoa: ‘Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
kecemasan dan kesedihan. Aku juga berlindung kepada-Mu dari 


Sunan Abu Daud (1555). Hadits yang semakna dijumpai juga dalam Shahih Al 
Bukhari (6363) dan Shahih Muslim (2706). 


I 237 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung pula kepada-Mu dari 
lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang-orang’. Aku lantas 
melakukan hal tersebut, dan Allah SWT langsung menghilangkan 
kecemasanku dan melunasi hutangku. 


Tidak aspek yang tercela dalam sanad hadits ini. Hadits yang 
semakna diriwayatkan oleh Ahmad, A1 Bukhari, Muslim, dan lainnya 
dari Anas RA. Dan berikut redaksi versi A1 Bukhari: 




“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kecemasan dan 
kesedihan, kelemahan dan kemalasan. kepengecutan dan kekikiran, 
serta lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang." 


Makna hadits 

Lafazh berlindung kepada-Mu dari 

kecemasan dan kesedihan" Kata 0^*1 memiliki pengertian kecemasan 

» 

karena kehilangan sesuatu. Sedangkan jika kata tersebut dibaca 

maka ia bermakna kebalikan dari bahagia. 

Ada yang mengatakan, perbedaan antara (kecemasan) dan 

OjsJt (kesedihan) adalah kecemasan biasanya lebih dipicu oleh sesuatu 

yang diperkirakan akan teijadi, sementara kesedihan dipicu oleh 
sesuatu yang benar-benar telah teijadi. Ada juga yang berpendapat 
bahwa kesedihan cenderung teijadi karena memikirkan yang telah 
lalu, sementara kecemasan cenderung teijadi karena memikirkan yang 
akan datang. Ada pula yang melihat perbedaan keduanya dari 
tingkatan kuat dan lemahnya. Menurut pendapat ini, kecemasan di 
dalam diri lebih kuat daripada kesedihan atas apa yang telah dialami. 

Lafazh "Aku juga berlindung kepada-Mu dari 

kelemahan dan kemalasan" Kata (kelemahan) adalah lawan kata 

dari VjjJis (kemampuan), dan substansi atau kata kuncinya adalah 


238 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



keterlambatan untuk mencapai sesuatu. la digunakan sebagai antonim 
kata ojjijt. Sementara (kemalasan) adalah perasaan berat 

melakukan segala sesuatu. 

Adapun kata (kikir) memiliki empat cara pelafalan: JsJ', 
Jidl dan 

Lafazh berarti tekanan kesewenang-wenangan 

manusia tanpa mempeibatikan etika kebenaran. 


01 dJLyuikJ (^iJl Ajilj CAU liJLLJl (_5**>-»lj —^1 


94. '‘'Kami jelang sore dan jelang sorelah segenap kerajaan 
milik Allah. Aku berlindung kepada Allah yang memegang langit agar 
tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin-Nya dari keburukan 
apa saja yang Dia buat, Dia ciptakan, dan Dia kreasikan” (HR. Ath- 
Thabrani)’’* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dari Ibnu Umar RA. Al Haitsami mengatakan bahwa Ath- 
Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam Al Mu jam Al Ausath 
dengan perawi-perawi yang tsiqah, namun sebagian di antara mereka 
masih ada yang diperselisihkan statusnya. 


Sebagian redaksi hadits di atas juga diriwayatkan dalam Shahih 
Muslim dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata: Jika jelang sore Nabi SAW 
berkata, 


ij aiiji ^ At ai't H a luitj a ailii 






Lihat Majma' Az-Zawaa'id (X/119). Redaksi lebih singkat diriwayatkan oleh 
Muslim. 


II »» 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




“Kami jelang sore dan jelang sorelah segenap kerajaan milik 
Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya." 


Makna hadits 

Lafazh disebutkan dalam An-Nihaayah, berasal dari kata 'ji 
Uji jlsiJ' A' artinya Allah menciptakan mereka, dan penciptaan 
ini terkait erat dengan penciptaan keturunan. 

Lafazh (menciptakan) disebutkan juga dalam An-Nihaayah, 
adalah yang menciptakan makhluk tanpa ada contoh. Istilah ini 
digunakan secara spesifik untuk menyebut penciptaan hewan, dan 
jarang sekali ia digunakan untuk selain binatang, misalnya; 

Allah menciptakan angin dan menciptakan langit 

dan bumi.” 


(.\j ^ (JSJUuJi 
^ glit ,OJ^J C»J 

•(u^) j' ^ ® 


95. Ketika pagi bacalah wind tambahan: “Kami jelang pagi dan 
jelang pagilah segenap kerajaan milik Allah. Kebesaran, keagungan, 
penciptaan, urusan, malam, siang, dan apa yang nampak di dalam 
keduanya, menjadi milik Allah sepenuh-Nya. Ya Allah, jadikanlah 
kesalehan di permulaan siang ini, kebahagiaan di tengah-tengahnya, 
dan kesuksesan di penghujungnya. Aku mohon kepada-Mu kebaikan 
dunia dan akhirat, wahai Dzat yang Maha Pengasih di antara yang 
pengasih.” (HR. Ibnu Abu Syaibah)’^^ 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (X/239). Hadits ini diriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Abza, bukan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. 


240 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayaflcan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam 
Mushannaf-nyaL dari Abdullah bin Aufa RA. Adapun peimulaan 
lengk^ hadits ini adalah sebagai berikut: “Jika jelang pagj, Rasulullah 
SAW berdzildr: Kami jelang pagi dan segenap kerajaan... ” 

Hadits dar i s iiinh er yang sama diriwayatkan Ath-Thabrani, 
natniiTi di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Fa'id Abu A1 
Waraqa’ yang divonis matruk al hadits. 

Sementara itu, Ibnu As-Sunni meriwayatkan hadits ini dengan 
redaksi: 


j < 3 * *.14A j A dlljt 

Sk-ji3 A Uj 


“Jika jelang pagj Rasulullah SAW membaca: "Kami jelang pagi 
dan jelang pagilah segenap kerajaan milik Allah. Kebesaran, 
keagungan, penciptaan. urusan, malam, siang, dan apa yang menetap 
di dalam keduanya, menjadi milik Allah sepenuh-Nya. Ya Allah, 
jadikanlah kesalehan di permtdaan siang ini, kebahagiaan di tengah- 
tengahnya, dan kesuksesan di penghujungnya, wahai Dzat yang 
paling pengasih di antara yang pengasih' 


Makna hadits 

T stfavh Vij beraiti muncul atau nampak. Dalam riwayat 

versi Ibnu As-Sunni sebagaimana di atas, Lafazh ini diganti dengan Uj 
yang berarti tinggal. 


ai.} ajjb ^ a5 auS 

^ a ji; ji ait ^ ais c. .aiip 

Yj it' 'fS bj p C.J oir aLi li iE" aii ii 




11 241 


Tuhfah Adz-Dzakirm 



j»_^l tJi^CaiU LJ[L> ^^Jj 9>^^'j '^•^' (^ 1,5— Jj 

dji^j Ji >!ji ijJj ^‘j:j\ jl: ^*1 yjj xj ajt,i 

01 (%-g-Ul OJj ic<JUa>» S/ J «j-.<a^ f-' J1^ ^ J 


'y lUi )i 4?.)q->^ 


J’ 

• 


J j' c^Jipl jl |«—u?! jl |*_ 


J^l 


j!>^i b 5Si;liij 'j\^ o>i;^i >i3 ^1 

y <!» ✓ ✓ ✓ >» y* 

ojb J UjLg-ilj LjJlji ol^Jl oJli C^l^,-^"V'j 

^ y y yy y y y y y 

OJlL^I OJJ tOJlJ OJb^ “il iijj>-j cOl ^1 N Oi j4-it 1-A-^—^ 

loiki 01 J^j-ij 0 .ji jr Ji. i_i;Ji a-i} 

N bi '^\J jy iiiuJ'j 01 ^ 4:^13 

«» ✓ 

9 y 9 9 y< » < ^ >< 

y |. ^ • 1 Im ^ ^ f'' • ® *' X Ox y I ^x .x 0, x Ox 

Ji LS^' ^1 JO^’ (/ 4^* S- iJ 

^y X ^x y y x ^x x 

Ox ^ A < ^ ^ ^ ^ ''•- 

•••i« x.xOx vH^fcfv! O.x^xOxx Ox . ■ ^ x 

^ jI (>' j (Vb ®J>^J <-A>w9 

X XXXX^X^X ^ ^ ^ X ^X X 

Li'^i ::jf aji Uj ^1 N iii ilr 

.(i? cl) J^^l 


96. “y4^w penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi. Aku 
penuhi panggilan-Mu dan aku berusaha menaati-Mu. Segala kebaikan 
berada di tangan-Mu, dari-Mu, dan akan (kembali) kepada-Mu. Ya 
Allah, apa yang aku ucapkan berupa perkataan, yang aku ikrarkan 
berupa sumpah, dan yang aku nadzarkan berupa nadzar, maka 
Kehendak-Mu berada di depan itu semua. Adalah apa yang Engkau 
kehendaki dan tiadalah apa yang tak Kau kehendaki. tiada pula daya 
upaya dan kekuatan kecuali berkat Engkau, sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiadalah doa yang aku panjatkan 


242 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kecuali pada orang yang Engkau doai, dan tiadalah laknat yang aku 
kutukkan kecuali pada orang yang Engkau laknati. Sesungguhnya 
Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku 
dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang 
yang shalih. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ridha setelah qadha 
kenyamanan hidup setelah mati, kenikmatan memandang wajah-Mu, 
kerinduan bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang memerikan 
maupun fitnah yang menyesatkan. Aku berlindung kepada-Mu dari 
menzhalimi maupun dizhalimi, dari menyerang maupun diserang, 
ataupun dari berbuat kesalahan atau dosa yang tak terampuni. Ya 
Allah, Tuhan Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui yang 
ghaib dan yang nyata, dan Pemilik kebesaran dan kemuliaan, 
sesungguhnya aku berikrar kepada-Mu di kehidupan dunia ini dan 
meminta-Mu menjadi saksi, dan cukuplah Engkau sebagai saksi, 
bahwa aku bersaksi tiada tuhan yang patut disembah melainkan 
Engkau Yang Tunggal dan tak ada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu kerajaan 
dan bagi-Mu segala puji. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. 
(Aku bersaksi) sesungguhnya janji-Mu nyata, pertemuan dengan-Mu 
nyata, dan kiamat pasti datang tanpa diragukan lagi, dan Engkau 
kuasa membangkitkan orang di dalam kubur. Sesungguhnya jika Kau 
serahkan aku pada nafsu diriku, maka ia berarti Kau menyerahkanku 
pada kelemahan, aurat, dosa, dan kesalahan. (Saksikanlah) 
sesungguhnya aku tidak berpegang kecuali pada rahmat-Mu, maka 
ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tiada yang 
mengampuni dosa kecuali Engkau, dan taubatkanlah aku, 
sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha 
Penyayang.” (HR. Ahmad, A1 Hakim, dan Ath-Thabrani)**® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, A1 Hakim dalam Al 
Mustadrak, dan Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al Kabiir, dari Zaid 
bin Tsabir RA. Al Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. 
Sementara Al Haitsami mengatakan bahwa salah satu sanad Ath- 

Musnad Ahmad (5/191), Mustadrak Al Hakim (1/516, 517), dan Al Mu’jam Al 
Kabiir kaiya Ath-Thabrani (V/128). 


II “3 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Thabrani tsiqah, namun di dalam sanad lainnya ada perawi yang 
bemama Abu Bakar bin Abu Maryam yang divonis dha ‘if. 

Berulang-kali penulis mengulangi pemberian kode perawi yang 
meriwayatkan hadits dalam beberapa naskah hingga tiga kali, padahal 
hal tersebut tidak perlu, sebab hadits tersebut berasal dari sumber yang 
sama, yakni Sahabat Zaid bin Tsabit. Seharusnya penulis cukup 
memberikan satu kode di akhir saja, sebagaimana yang kami lakukan 
di sini, dan begitulah yang teijadi dalam sebagian besar naskah kitab 
ini. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni, dan berikut 
redakasi awal hadits ini: Sesunggguhnya Nabi SAW mengajarkan doa 
ini pada Zaid bin Tsabit dan memerintahkannya untuk 
membiasakannya pada keluarganya setiap pagi: “Aku penuhi 
panggilan-Mu, ya Allah, akupenuhi. Akupenuhipanggilan-Mu....” 


Makna hadits 


Lafazh ^ “maka Kehendak-Mu berada di 

^ * 

depan itu semua” Dalam satu versi, lafazh ini dibaca rafa ’ 


sebagai mubtada' (subyek), yang berarti permohonan maaf dengan 
dalih takdir yang menghalangi diri untuk memenuhi kewajiban yang 
hams dilakukan secara sempuma. 


Dalam versi lain, ia dibaca nashab sebagai obyek dari 

penggalan kalimat yang sengaja tidak ditulis: “Aku dahulukan 
kehendak-Mu dalam hal itu dan aku bemiat menjadikannya (apa yang 
sudah menjadi kehendak-Mu) sebagai pengecualian agar terhindari 
dari mosi pengingkaran atas sumpah yang temcap. 

Sejumlah hadits yang menyatakan bahwa pembatasan sumpah 
dan sejenisnya dengan kehendak Allah SWT mengandaikan ketidak- 
teijadian kehendak (yang menetapkan ketidak-optimalan pemenuhan 
sumpah). Lafazh ini mengandaikan bahwa sederetan sumpah, nadzar, 
dan lain-lain yang diucapkan oleh si pedzikir mengandaikan 
pembatasannya dengan kehendak Tuhan. 


244 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh 'c4^ Jiii Kata oi> pertama 


merujuk pada subyek si pedzikir, sementara kata merupakan 

mukhathab, yakni pada Allah. Begitu juga dengan lafazh cJii Uj 


cJiJ JiiiasJ. 

* 

Lafazh frVjaiJ' illL* ,^1 “7(3 aAa moAo« 

kepada-Mu ridha setelah qadha"' Ada yang mengatakan, ini lebih 
retorik dibanding keridhaan menerima qadha (ketetapan Allah), sebab 
ia (ridha menerima qadha') merupakan azam (tekad). Jika qadha' 
teijadi, maka tekad pun menjadi tidak berfimgsi. Sedangkan ridha 
menerima qadha' setelah teijadinya qadha' merupakan fakta (bukan 
lagi tekad). Namun yang dimaksud di sini bukan ridha dengan dosa 
yang telah ditetapkan Allah SWT, melainkan ridha untuk menerima 
segala musibah duniawi atau segala ujian yang menimpa hamba. 


Lafazh ‘‘‘'kenyamanan hidup setelah matC' Maksudnya 

adalah kenyamanan hidup abadi setelah mati, baik selama di alam 
barzakh maupun kiamat. Kata kuncinya dalam hal ini adalah 
kemudahan, sebagaimana sabda Nabi SAW, 





'^Puasa di musim dingin adalah rampasanperangyang dingin.” 


015^ j o—ill? lil—» — 

.(J? 0 


97. “Jika matahari terbit, kemudian (seseorang) shalat dua 
rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempuma.” 
(Sebagaimana yang telah disinggung di muka). (HR. At-Tirmidzi daii 
Ath-Thabrani)’*' 


Lihat hadits nomor 10. 


II MS 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini telah disebutkan penulis pada bab satu dengan redaksi: 

.4^\; ittl; i JtS- j ^ cdvT 


''Barangsiapa shalat Shubuh (Fajar) dengan berjamaah 
kemudian ia duduk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, 
dilanjutkan dengan shalat dua rakaat, maka ia memiliki pahala 
seperti pahala haji dan umrah yang sempuma, sempurna, sempurna.” 
(HR. At-Tirmidzi) Sementara dalam versi Ath-Thabrani diredaksikan; 
iilj Liill maka ia pulang dengan membawa pahala 

haji dan umrah." 

Kami telah menjelaskan secara panjang lebar mengenai hadits 
ini beserta orang-orang yang meriwayatkannya. Jadi silahkan rujuk ke 


Sana. 



.(C^) 0 




98. Allah SWT berfirman, "Hai anak turun Adam, rukuklah 
kepada-Ku empat ruku ’ di permulaan siang, niscaya aku penuhi kami 
dipenghujungnya.” (HR. At-Tirmidzi)'*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda' 
RA dan Abu Dzar RA. At-Tirmidzi menyatakan bahwa ini adalah 
hadits gharib. A1 Mundziri juga menjelaskan bahwa di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Isma’il bin Ayyasy, namun ia 
adalah sanad syaami (nisbat pada Syam), dan ia tergolong kuat di 
kalangan perawi Syam. 


Sunan At-Tirmidzi (475). 


246 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Ad-Darda' 
sendiri dengan status perawi yang dinyatakan A1 Mundziri tsiqah 
secara keseluruhan. Hadits serupa dalam masalah ini diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Abu Ya’la dari ‘Uqbah bin Amir A1 Juhani RA, 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT 
berfirman: Hai anak turun Adam, cukupilah aku dengan empat rakaat 
di permulaan siangmu, niscaya aku cukupi kamu dengannya di 
penghujung harimu” A1 Mundziri mengatakan bahwa sanad Ahmad 
secara keseluruhan shahih. 


Hadits senada laiimya diriwayatkan Ahmad dari Abu Murrah 
Ath-Tha'ifi, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

.iy-T iUsrf Jjl cjUTj J jl\ U 


“Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Hai anak turun Adam, 
shalatlah untukku aku empat rakaat dari permulaan siang, niscaya 
aku cukupi kau di penghujungnya.” A1 Mimdziri berkomentar bahwa 
perawi dalam sanad hadits ini layak dijadikan hujjah keshahihan. 


Makna hadits 

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan empat 
rakaat ini adalah (dua rakaat) shalat Fajar dan dua rakaat shalat 
sunnahnya (qabliyyah Subuh). Namun ada yang menyebutkan selain 
itu, sebab seperti yang disebutkan poiulis, shalat ini dilakukan setelah 
matahari terbit.'*^ 


3.2 Dzikir dan Doa Sepanjang Maiam dan Siang 


dj id V! 'Ji N Jj ilf ^ ' 

Ijij ‘Ji iu c. ji- ifj 3ii 


♦ Perlu peneijemah kutipkan dari Tuhfah Al Ahwadzi Bi Syarh Jami’ At- 
Tirmidzi, ada lagi yang mengatakan bahwa keempatnya adalah shalat Dhuha, dan 
ada lagi yang menyebutnya shalat isyraaq. 


II M7 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




jLgJ) JA JA .0^1 yiAj ^ yiPW -- 

'^iii 4, iis;;: p\ > gii ;:;:.j 

.(^) ^1 


99. "Penghulu istighfar: Ya Allah. Engkau adalah tuhanku. 
Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau 
ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku pegang sumpah dan 
janjiku kepada-Mu semampuku. Aku akui kenikmatan-Mu atas diriku 
dan aku akui dosaku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tiadak ada 
yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Barangsiapa yang 
membacanya di siang hari dengan keyakinan penuh terhadapnya, lalu 
ia mati pada hari itu sebelum jelang sore, maka ia termasuk penghuni 
surga. Dan barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari 
dengan keyakinan penuh terhadapnya, lalu ia meninggal sebelum 
jelang pagi. maka ia termasuk penghuni surga. ” (HR. A1 Bukhari)’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Aus bin Aus. 
Penulis juga telah menyinggung hadits ini dalam sub bahasan doa-doa 
pagi dan sore, dengan dua versi redaksi, kemudian beliau 
mengulanginya lagi di sini. Pertimbangannya barangkali karena ada 
beberapa riwayat yang membatasi pembacaannya pada waktu pagi dan 
sore, sementara dalam riwayat ini ia boleh dibaca sepanjang siang dan 
malam secara mutlak tanpa batasan pagi maupun sore, sehingga ia 
termasiik dzikir dan doa siang dan malam. 

Kami telah menjelaskan secara panjang lebar di muka sehingga 
tidak perlu diulangi lagi. 


Sf colb-i ^ VI V :Jli ^ • • 

XX XX 

VI V ijuUi i3 Ai VI ail V ii V iai vi M 


Lihat hadits nomor 86. 


248 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jf aD jl AiuCsL tiOjL; oy Slj Jj:>- S/j 

t dAii ^ J» 4iil ilL- iiii 



100. “Barangsiapa yang mengucapkan: Tiada tuhan yang 
berhak disembah melainkan Allah, Allah Maha Besar. Tiada tuhan 
yang berhak disembah melainkan Allah Yang Tunggal. Tiada tuhan 
yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. 
Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, milik-Nya 
segenap kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Tidak ada daya upaya 
dan kekuatan melainkan berkat (pertolongan) Allah, sembari 
menghitungnya lima kali dengan jari-jarinya, pada suatu hari, atau 
pada suatu malam, atau pada suatu bulan, kemudian ia meninggal 
pada hari itu, malam itu, atau bulan itu, maka dosa-dosanya 
terampuni.” (HR. An-Nasa'i)’*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah RA. 
Selain itu, hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh A1 
Khathib tanpa lafazh “sembari menghitungnya lima kalf\ Dalam versi 
A1 Khathib hadits ini memuat kalimat syahadat lima kali, ditambah 
bacaan takbir (Allaahu Akbar), tahmid (alhamdulillaah), dilanjutkan 
dengan pengakuan bahwa Allah adalah Raja, tidak memiliki sekutu, 
menyendiri dengan label ketuhanan, kemudian dipungkasi dengan 
bacaan hauqalah (laa haulaa wa laa quwwata illaa billaah). Baru 
kemudian komentar yang menyebutkan keutamaan besar dan faedah 
melimpah di dalamnya, bahwa barangsiapa yang mengucapkannya 
pada suatu hari, malam, atau bulan'kemudian ia meninggal dunia 

pada hari tersebut, malam tersebut, atau bulan tersebut, maka dosa- 
dosanya akan terampuni. Dengan demikian, ini merupakan amalan 


'** Amal Al Yaum wa Al-Lailah kaiya An-Nasa'i (29). 

* Di dalam buku asli tertulis nahar (siang), barangkali ini adalah kesalahan 
cetak jika menijuk pada klausa selenjutnya. Yang tqiat adalah syahr (bulan). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 




mudah yang berpahala besar. Dan memang segala karunia hanya ada 
di tangan Allah SWT. 

Sementara itu, versi lebih singkat diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 
dalam kitab Shahih-nydi. 


^ 


of Jbj 4iil Ot :Jlii Olli—1* 0 Jj— 

* ✓ X ^ ^ ^ Jf X ^ ^ ^ 

* It' **'•'.* t' f' I* • * • *t' ‘ t' *t • f 

( 3 ^^ 0 "“^ — 1 | 

.((j-is) lilJJ 


101. Rasulullah SAW memanggil Salman, lain berkata 
kepadanya, "Sesungguhnya Nabi Allah ingin menghadiahimu 
beberapa kalimat dari Sang Maha Pengasih yang membuatmu senang 
(membaca) kalimat-kalimat tersebut, di malam dan siang hari: ‘Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu kesehatan dalam iman, keimanan 
dalam budi baik, kesuksesaan yang diiringi keberuntungan, rahmat 
dari-Mu, qfiat (keselamatan), serta ampunan dari-Mu dan keridhaan 
(ridhwaan). ” (HR. Ath-Thabrani)'®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath dari 
Abu Hurairah RA. Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh 
Al Hakim dalam Al Mustadrak, dengan redaksi: Abu Hmairah RA 
berkata: Nabiyullah (Muhammad) SAW mewasiatkan kebaikan pada 
Salman. Beliau bersabda, "‘Sesungguhnya Nabi Allah ingin 
menghadiahimu dengan kalimat-kalimat yang bisa kau gunakan untuk 
memohon kepada Sang Maha Pengasih, yang membuatmu senang 
terhadap kalimat-kalimat tersebut, dan membacanya di malam dan 
siang hari: ‘Ya Allah, aku memohon kepada-Mu...' ” 


Lihat Majma' Az-Zawaa'id karya Al Haitsami (X/174). Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad (2/321). 

250 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Lafazh OUl! V 5^ “kesehatan dalam iman” Maksudnya 

kesehatan badan beserta keimcinan dalam hati. Bisa juga diartikan aku 
memohon kepada-Mu kesehatan dalam keimanan, dengan membuang 
dhamir (kata ganti tidak utnh) ya' (dalam kata imaanii) yang menjadi 
penada kata ganti pertama, sebagaimana yang sudah makruf dalam A1 
Qur'an dan ujaran orang Arab. 

T afazh dUbj ’‘‘^keimanan dalam budi bailC' 

Maksudnya, aku memohon kepada-Mu keimanan yang disertai dengan 
kebaikan budi. 

Lafazh “kesuksesaan yang diiringi 

keberuntungan" Kesuksesan adalah keberhasilan memperoleh apa 
yang dicita-citakan. Sedangkan keberuntungan adalah keberhasilan 
memenangi target. 

Kata U1 adalah bentuk hiperbolis dari ridha. 


3.3 Dzikir dan Doa Siang Hari 




A * 


:ukji iij duiji ij cij 'if 'yrAii . t 

jjj »>• j' (f 

.4^ oSlj jl Jii 'ifl ^ 


102. “(Barangsiapa membaca:) Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu” seratus kali, atau dua ratus kali, maka 
tidak ada seorangpun yang menyainginya atau mengejamya kecuali 
orang yang mengucapkan sebagaimana yang yang ia ucapkan atau 
lebih banyak” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)’®* 


'** Shahih At Bukhari (6403), Shahih Muslim (2691), dan Musnad Ahmad (2/185). 


I 251 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah RA. Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan redaksi: 


l*u ii ii ciir '•jll iil Si :J»5 

CjIj jjj villa iiji c)lla^> ^ il LjVTj a4w i'U ilp 

.villa ^5 Sll *< ^ 


‘^‘‘Barangsiapa membaca: ^Tiada tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah...seratus kali, maka baginya (pahala) yang setara 
dengan pahala memerdekakan sepuluh budak, juga ditulislah baginya 
seratus pahala kebaikan, lain dihapus pula seratus dosa 
keburukannya. dan ia (kalimat doa tersebut) akan menjadi pelindung 
baginya dari syetan sepanjang hari itu hingga sore menjelang. 
(Kecuali itu) tidak ada yang melakukan sesuatu yang lebih afdhal 
daripada apa yang ia lakukan kecuali orang yang mengamalkan lebih 
banyakdari itu." 


Dalam riwayat versi mereka atas hadits ini, Muslim, At- 
Tirmidzi, dan An-Nasa'i menambahkan: 


jJj lit oil^ c< 1b^ iUU : Jli 


“Barangsiapa yang membaca ‘Maha Suci Allah Yang Maha 
Agung dan dengan segala puji-Nya ’ seratus kali dalam sehari, maka 
diampunilah dosa-dosanya, meskipun laksana buih di lautan." 

Merujuk keterangan penulis, hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa membaca: *Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu' dua ratus kali dalam sehari, maka tidak 
ada seorangpun sebelumnya yang bisa menyainginya dan tidak ada 
seorangpun juga setelahnya yang bisa mengejamya kecuali orang 
yang mengamalkan lebih banyak daripada amalannya." A1 Mundziri 
mengatakan bahwa sanad riwayat Ahmad ini berstatusya^icl. 


252 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Selain itu, hadits dari sumber yang sama (Abu Hurairah RA) 
diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani, sementara A1 Bazzar 
meriwayatkannya dari Abu A1 Mundziri A1 Juhani, ia berkata, Aku 
pemah berkata (pada Rasulullah SAW), “Wahai Nabi Allah, 
ajarkanlah kepadaku perkataan (wirid) yang paling afdhal.” Beliau 
menjawab, “//az Abu Al Mundziri, bacalah: ‘'Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tak tersekutukan. 
Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha 
Menghidupkan dan Maha Mematikan. Di tangan-Nyalah segala 
kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu’ seratus kali 
dalam sehari, maka pada hari itu kamu menjadi manusia yang paling 
afdhal amalannya, kecuali ada orang yang membaca seperti apa yang 
kamu baca." Di dalam sanad Al Bazzar ini terdapat perawi bemama 
Jabir Al Ju’fi, yang divonis sebagai perawi sangat dha ‘if. 


"c-U- ca jA aJUi^j OlxbMio • ~ ^ • T" 


103. *'Barangsiapa yang membaca: ‘Maha Suci Allah Yang 
Maha Agung dan dengan segala puji-Nya' seratus kali, maka 
diampunilah dosa-dosanya, meskipun laksana buih di lautan." (HR. 
Muslim)'*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini adalah penggalan dari redaksi yang diriwayatkan dari 
Abu Hurairah RA yang telah kami kemukakan sebelunmya. 


Makna hadits 

Tasbih adalah pensucian (tanziih). Ada yang mengatakan bahwa 
ia adalah lafazh yang meniscayakan puncak penghormatan, dan ini 
lebih utama daripada yang pertama. Meskipun yang pertama lebih 


Shahih Muslim (2691). 


1 253 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



populer dari segi bahasa dan kebiasan, namun lafazh tasbih ini lebih 
sempuma maknanya dan lebih sempuma keutamaannya. 


A - « 


aMI j lOUfc-iJl ^ cjI jA j-isP aJJU ^ • 1 


" *1 1 “^ ti 


l^JU 


104. ‘‘''Barangsiapa yang beristi’adzah (memohon perlindungan 
kepada Allah) sepuluh kali dalam sehari dari syetan, maka Allah akan 
memberikan mandat kepada seorang malaikat untuk menangkal 
syetan-syetan darinya.” (HR. Abu Ya’la A1 Mushili)*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la A1 Mushili dari Anas bin 
Malik RA. Di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Laits bin Abi 
Sulaim dan Yazid Ar-Raqasyi. Kedua perawi ini menurut kesepakatan 
dinilai dha ’if, sementara perawi lainnya shahih. Demikian keterangan 
A1 Haitsami dalam Majma* Az-2awaa'id. 


Hadits yagn semakna diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu 
As-Sunni dengan sanad dha ’if dari Ma’qil bin Yasar, dari Nabi SAW, 

A A A A \ A AAA ^ A 

tilj of J) 4i JS'y Ojjl* ja OifT 

Ciii, ovr oii ^ 


''Barangsiapa yang ketika pagi membaca tiga kali: Aku 
berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui dari syetan yang teikutuk, dilanjutkan dengan membaca 
tiga ayat terakhir surah Al Hasyr. maka Allah akan menugaskan tujuh 
malaikat untuk mengawalnya secara khusus hingga sore menjelang. 
Jika ia mati pada hari itu, maka ia terhitung mati syahid. Dan 
barangsiapa yang membacanya di waktu sore, maka demikian juga 
posisinya” 


Musnad Abu Ya’la (4114). Lihat Majma' Az-Zawaa'id (X/142), Sunan At- 
Tirmidzi (2922) dengan status yang dinyatkannya sebagai hadits gharib. 


254 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




'aJ'f i-y jr J o! J-»^1 - ^ • o 




Vf 


* o i 


OJ' ^ ia^ y (v^ ‘f) —j A—jL« 


105. '"Apakah salah seorang kalian tidak mampu untuk meraih 
seribu pahala kebaikan setiap hari? (Cukuplah ia) bertasbih seratus 
tasbihan. maka akan ditulislah untuknya seribu kebaikan." (HR. 
Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban) jDalam riwayat lain 
ditambah; “atau dihapuskanlah darinya seribu dosa kesalahan.” (HR. 
Ibnu Hibban)’^’ 


TakhriJ hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tiimidzi, dan Ibnu 
Hibban dan Sa’ad bin Abi Waqqash RA. Selain itu, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Redaksi Muslim, sebagaimana isyarat 

penulis adalah UIl ^ ^ **Atau dihapuslah darinya seribu 

0 * 

dosa kesalahan."^^ A1 Humaidi mengatakan, Demikian redaksi hadits 

dalam keseluruhan riwayat, maksudnya dalam keseluruhan riwayat 
Muslim. Sementara dalam versi At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu 
Hibban, penghapusan dosa ini tidak disebutkan dalam jumlah seribu. 


Makna hadits 

Jika merujuk pada riwayat versi Muslim, pahala orang yang 
membaca wirid demikian adalah mendapat penetapan 1000 pahala 
atau penghapusan 1000 dosa. Dengan kata lain, mendapatkan salah 
satunya. Sementara dalam versi riwayat yang lain, si pedzikir 
memperoleh kedua-duanya: penetapan 1000 pahala sekaligus 
penghapusan 1000 dosa. 


Shahih Muslim (2698), Sunan At-Tirmidzi (3463), dan Shahih Ibnu Hibban 
(825). 

* Jika merujuk kode yang diberikan penulis, seharusnya tambahan redaksi ini 
bukan dinisbatkan pada MusUm, namun pada Ibnu Hibban. Wallaahu a ’lam. 


I 255 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




A1 Barqani mengatakan, Syu’bah, Abu Awanah, dan Yahya A1 
Qaththan meriwayatkan hadits ini dengan nilai penghapusan dosa 
tidak seribu, dan riwayat ketiga imam yang bertitel A1 Hafizh ini 
merupakan hujjah atas riwayat selain mereka. 


Jlit iii Obi jL^j . 1 

ti) jiPli dLUi j^lj 


106. "(Ucapkan) ketika adzan maghrib: ‘Ya Allah, kini malam- 
Mu telah tiba dan siang-Mu telah menyingsing serta suara-suara 
penyeru-Mu dikumandangkan. Maka ampunilah aku." (HR. Abu 
Daud dan A1 Hakim) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan A1 Hakim dari 
Ummu Salamah RA, ia berkata, Rasulullah SAW mengajariku untuk 
membaca doa berikut ketika adzan maghrib: ^Ya Allah, kini malam- 
Mu telah tiba dan siang-Mu telah menyingsing serta suara-suara 
penyeru-Mu telah dikumandangkan. Maka ampunilah aku.' A1 Hakim 
menyatakan sanad hadits ini shahih. 

Selain itu, hadits daii sumber yang sama (Ummu Salamah RA) 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, namun ia menyatakannya sebagai 
hadits gharib dengan alasan, saya hanya mengetahuinya dari jalur ini 
saja. 


3.4 Dzikir dan Doa Malam Hari 


•it) ^ ^ ^ 


^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


Sunan Abu Daud (S30), Sunan At-Tirmidzi (3589), dan Mustadrak Al Hakim 
(1/199). 

256 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



107. "'Barangsiapa membaca dua ayat terakhir surah Al 
Baqarah di malam hari, maka kedua ayat ini sudah cukup 
melindunginya” (HR. Sittahf’^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh keenam penulis kitab hadits rujukan 
(Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Baud, An-Nasa'i, Ibnu 
Majah) dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
'^'‘Barangsiapa membaca dua ayat..." 


Makna hadits 

Lafazh “t/wa ayaf' Dalam versi Al Bukhari, diredaksikan: 

“Barangsiapa membaca dengan dua ayat, maka keduanya sudah 
mencukupi/melindunginya. Artinya, jika sudah membaca dua ayat 
terakhir surah Al Baqarah, maka ia tidak perlu lagi memeriahkan 
qiyamullail dengan Al (Jur'an. Atau, keduanya sudah mencukupinya 
untuk bacaan Al Qur'annya. Bisa juga diartikan, keduanya sudah 
mencukupi hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, sebab secara 
garis besar, ia mengandung muatan iman dan amal. Arti lain, kedua 
ayat ini akan melindungi si pembaca dari segala hal buruk yang tidak 
disukai. Atau ia melindimginya dari kejahatan syetan, keburukan hasil 
timbangan amal, maupim dari segala keburukan petaka secara 
keseluruhan. Atau bisa diartikan, pahala yang dihasilkan dari 
pembacaan kedua ayat ini sudah mencukupinya, sehingga ia tidak 
perlu bersusah payah memetik pahala dari amalan-amalan lainnya. 

Semua pemaknaan ini bisa saja digunakan. Hal ini didukung 
oleh pemyataan yang muncul dalam disiplin ilmu retorika, bahwa 
pembuangan muta ’alliq (keterangan terkait) memberikan bias umum, 
seolah-olah beliau bersabda, keduanya akan melindimginya dari 
segala keburukan atau dari segala yang ditakuti, karena anugerah 
Allah teramat luas. 


Shahih Al Bukhari (5009), dan Shahih Muslim (808). 


I 257 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ji If aD jr ^ \'j: of >Jy1 . 


•(r 'c) 


108. “Apakah salah satu dari kalian tidak mampu membaca 
sepertiga Al Qur'an setiap malam: Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash]. ” (HR. Al Bukhari dan Muslim)’’^ 


Takbrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu 
Sa’id Al Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


jy-j u: iiii ^ jr j cJj (>: b? >!Jui 

.OT^'i lit 'x^\ ik\ :'jUi 


“Apakah salah satu dari kalian tidak mampu membaca sepertiga 
Al Qur'an setiap malamV." Mereka pun bertanya, “Siapakah di antara 
kita yang mampu melakukannya, wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, “Allah Al Waahid Ash-Shamad [Surah Al Ikhlash] adalah 
sepertiga Al Qur'an." Selain itu, hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Muslim secara gharib dari Abu Hurairah RA. 


Sementara itu, Ahmad, An-Nasa'i, dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi 
dalam Al Mukhtaarah meriwayatkan hadits yang semakna dari Ubai 
bin Ka’ab, atau dari hadits salah seorang sahabat Anshar, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda. 




“Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] tiga kali, maka ia seolah-olah sudah membaca (seluruh) Al 
Qur'an." Al Haitsami menjelaskan, para perawi dalam sanad hadits 
tergolong shahih. 

Versi lain diriwayatkan oleh Al Uqaili dalam Adh-Dhu’afaa' 
dari Raja' Al Ghanawi, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


Shahih Al Bukhari (5015), dan Shahih Muslim (811). 


258 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



.^5 \J\J^ ii-i Ai > ji -sj ji 


'''Barangsiapa yang membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] tiga kali, maka ia seolah-olah telah membaca Al Qur 'an 
seluruhnya” Di dalam sanad riwayat ini terdapat perawi bemama 
Ahmad bin Hants Al Ghassani yang dinyatakan matruk. Bahkan, 
Raja' juga tidak dikenal memiliki status kesahabatan maupun 
periwayatan. 

Ada sederet hadits yang menjelaskan keutamaan surah Al 
Ikhlash di luar hadits-hadits di atas, antara lain: 


1 . 


Hadits riwayat Ahmad dari Mu’adz bin Anas Al Juhani, dari 
Nabi SAW beliau bersabda, 



“Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] sepuluh kali, maka Allah akan membangunkannya 
sebuah istana di dalam surga.” Al Haitsami mengatakan, di 
dalam sanad riwayat ini terdapat perawi bemama Mursyid bin 
Sa’ad dan Ziyad bin Dan keduanya berstatus dha ’if. 


2 . 


3. 


Hadits riwayat Zanjawaih, dari Khalid bin Zaid Al Anshari RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda. 




“Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash], dua puluh satu kali, maka Allah akan 
membangunkannya istana di dalam surga.” 


Hadits riwayat Muhammad bin Nashr dari Anas RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda. 


^9 9 ^ * 9 ft 9 ^ '9 t i ' 

.4i-i Cljif’ »JA 4»l jA J3 lj» 


Demikian yang tertulis dalam sejumlah cetakan kitab asli, tanpa keterangan 
nama ayah dari Ziyad. Ungkapan ini juga memuat bentuk distorsi, karena merujuk 
pada Majma' Az-Zawaa'id (VII/145), kedua perawi yang benar adalah Rusydain 
bin Sa’ad dan Zabban. Dan keduanya berstatus dha'if. 


I 259 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



4. 


“Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] lima puluh kali, maka Allah akan mengampuni dosanya 
sepanjang lima puluh tahun” 


Hadits riwayat Ibnu Adi dan Al Baihaqi dalam Syu 'ab Al limaan 
dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


uvp 


ii J iy 

J'jiSl'j 


5. 


6 . 


7. 


'’^’Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] seratus kali, maka diampunilah dosa kesalahannya 
lima puluh tahun selama ia menjauhi empat hal berikut: darah 
(pembunuhan), kelamin (perzinaan), harta (pengambilan hak 
milik orang lain), dan minuman (minum minuman keras).” Di 
dalam sanadnya terd^qiat perawi bemama Al Khalil bin Miurah, 
dan ia termasuk perawi dha ’if yang ditulis haditsnya. 


Hadits riwayat At-Tirmidzi dari Anas RA, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda. 


.Uii *i\ ^ '-T 


“Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] sebanyak seratus kali setiap hari, maka Allah akan 
menghapus dosanya sepanjang lima puluh tahun kecuali 
hutang." At-Tirmidzi berkomentar bahwa ini adalah hadits 
gharib yang diriwayatkan dari Tsabit dari Anas RA. 


Hadits riwayat Ath-Thabrani dari Fairuz, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 


•j* 


“Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] pada waktu shalat dan kesempatan lainnya seratus kali, 
maka Allah akan menetapkan kebebasan dirinya dari neraka.” 


Hadits riwayat Ibnu Adi dan Al Baihaqi dalam Syu ’ab Al limaan 
dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ''Barangsiapa 
membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al Ikhlash] dua ratus 
kali, maka Allah akan menetapkan baginya seribu lima puluh 


260 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



pahala kebaikan kecuali jika ia masih memiliki tanggungan 
hutang.” Di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Hatim bin 
Maimun yang divonis oleh Ibnu Hibban tidak boleh dijadikan 
rujukan dalil. 

8. Hadits dengan redaksi yang sama diriwayatkan At-Tirmidzi dari 
Anas RA. 


9. 


10 . 


Hadits riwayat A1 Baihaqi dalam Syu’ab Al limaan dari Anas 
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


4) 4ttl Jb-t 4ttl J* 


'’’‘Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu A had [Surah Al 
Ikhlash] dua ratus kali, maka Allah akan mengampuni dosanya 
sepanjang dua ratus tahun." Di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Abdurrahman bin Al Hasan Al Asadi yang divonis 
sangat dha 'if. Di dalam sanadnya juga terdapat perawi bemama 
Muhammad bin Ayyub Ar-Razi yang ditengarai sebagai 
pembohong. 


Hadits riwayat Al Khayariji dalam Al Fawa'id dari Hudzaifah 
bin Al Yaman, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


.Al JA tLJii lS^\ Jji XjA uJl , 


“Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] seribu kali, makq ia telah membeli dirinya dari Allah." 


11 . 


Hadits riwayat Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Umar RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda. 


. Jt U Al olkpf Al > ji j; 


"Barangsiapa membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al 
Ikhlash] pada petang hari Arafah sebanyak seribu kali, maka 
Allah akan memberinya apa saja yang ia minta." 

Dan masih banyak lagi hadits mengenai keutamaan-keutamaan 
surah ini yang akan dipaparkan penulis pada bab sembilan, dan insya 
Allah kami akan menjelaskandan mengomentari hadits-hadits tersebut 
di Sana. 


I 261 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





109. ‘‘‘'Barangsiapa membaca seratus ayat, maka ia tercatat 
sebagai golongan orang-orangyang taat.” (HR. A1 Hakim)'^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak, dari 
Abu Hurairah RA. Dalam versi lain yang diriwayatkannya juga 
dengan redaksi: 




"‘Barangsiapa membaca seratus ayat, maka ia tidak tercatat 
sebagai golongan orang-orang yang lalai." Hadits ini dinyatakan oleh 
As-Suyuthi shahih, mengikuti penshahihan sebelumnya yang 
dinyatakan Al Hakim. 


Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh Ahmad dan An- 
Nasa'i dari Buraidah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


.<UQ is umT SSU4 



"Barangsiapa (shalat malam) dengan membaca seratus ayat, 
maka ia tercatat menjalankan qunut (ketaatan) semalam suntuk.” Al 
Iraqi mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Sementara Al 
Haitsami mengatakan, di dalamnya terdapat perawi bemama Salman 
bin Musa Asy-Syami yang dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma’in dan 
Abu Hatim, kemudian juga dinilai shahih oleh As-Suyuthi, namun Al 
Bukhari menyatakan bahwa ia banyak memiliki kemunkaran. 


Mustadrak Al Hakim (1/555). Sakata 'anhu Ibnu Umar. Adz-Dzahabi 
mengatakan bahwa perawi tersebut waahin. Hadits yang sama diriwayatkan oleh 
Abu Daud (1398) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (11/257) dari Abdullah bin 
Amru bin Al Ash dengan redaksi awal: “Barangsiapa shalat malam dengan 
(membaca) sepuluh ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai golongan orang- 
orang yang lalai." Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam 
'Amal Al Yaum wa Al-Lailah (722) dan Ahmad dalam Al Musnad (4/103) dari 
Tamim Ad-Dari. 


262 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




•((_r^) j*i obi ^ ^ 


110. “Da/i (barangsiapa membaca) sepuluh ayat, maka ia tidak 
tercatat sebagai golongan orang-orang yang lalai.” (HR. A1 
Hakim)’’* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak dari 
Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

'jA LiSCi jy aD ciliT 'pi- 

“Barangsiapa membaca sepuluh ayat dalam semalam, maka ia 
tidak akan tercatat sebagai golongan orang-orang yang lalai.” Al 
Hakim menyatakan hadits ini shahih menurut syarat Muslim, begitu 
juga Ibnu Khuzaimah. 

Hadits yang semakna (dengan redaksi tambahan) diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani dari Abu Umamah RA, ia berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, ^Barangsiapa membaca sepuluh ayat dalam 
semalam. maka ia tidak akan tercatat sebagai golongan orang-orang 
yang lalai. Barangsiapa membaca seratus ayat, maka ia tercatat 
sebagai golongan orang-orang yang taat. Barangsiapa membaca dua 
ratus ayat, maka ia tercatat sebagai golongan orang-orang yang 
bertobat. Barangsiapa membaca empat ratus ayat. maka ia tercatat 
sebagai golongan orang-orang ahli ibadah. Barangsiapa membaca 
lima ratus ayat, maka ia tercatat sebagai golongan orang-orang yang 
memelihara kehormatan. Barangsiapa membaca enam ratus ayat, 
maka ia tercatat sebagai golongan orang-orang yang khusyu’. 
Barangsiapa membaca delapan ratus ayat, maka ia tercatat sebagai 
golongan orang-orang yang tunduk patuh. Barangsiapa membaca 
seribu ayat, maka ia akan diberi harta melimpah; berisi seribu dua 
ratus ons; yang lebih baik daripada segala yang ada di antara langit 
dan bumi, atau lebih baik daripada apa yang diterbiti matahari. 



Mustadrak Al Hakim (1/555). Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih 
menurut syarat Muslim, dari Abu Hurairah RA dan hal ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. Lihat hadits nomor sebelumnya. 


I 263 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Barangsiapa membaca dua ribu ayat, maka ia termasuk golongan 
orang-orangyang dikabulkan doa mereka."^^ 



jAf- ^ 


111. '''Barangsiapa membaca (surah) Yasin demi mencari 
keridhaan Allah, maka (dosanya) terampuni.” (HR. Ibnu Hibban)^°® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Jundab bin 
Abdullah RA dengan status yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. 
Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dan 
A1 Baihaqi dalam Syu 'ab Al limaan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, 

"Barangsiapa membaca (surah) Yasin setiap malam, maka 
(dosanya) terampuni" Di dalam sanad riwayat ini terdapat perawi 
bemama Al Mubarak bin Fudhalah yang divonis dha ’if oleh Ahmad 
dan An-Nasa'i, bahkan divonis mudallis oleh Abu Zur’ah. Hadits 
yang semakna diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Hilyah Al 
Auliyaa' dari Ibnu Mas’ud RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

"Barangsiapa membaca (surah) Yasin pada malam hari, maka 
ia jelang pagi sebagai orang yang diampuni dosanya." Ibnu Al Jauzi 
menvonis hadits ini maudhu’, namun dibantah oleh As-Suyuthi. 
Polemik ini kami sebutkan dalam kitab Al Fawaa 'id Al Majmuu 'ah Fi 
Al Ahaadits Al Maudhuu ’ah?^^ Kami sebutkan di sana bahwa hadits 
ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang memenuhi kriteria shahih. 


Al Mu jam Al Kabiir, karya Ath-Thabrani (VIII/211), dengan sanad yang 
mengandung perawi dha’if. Lihat Majma'Az-Zawaa'id (11/267). 

Shahih Ibnu Hibban (2574). 

“* /!/ Fawaa 'id Al Majmuu ’ah Fi Al Ahaadits Al Maudhuu ’ah (him. 302, 303). 


264 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Hadits lainnya diriwayatkan oleh A1 Baihaqi dalam As-Sunan 
dari Abu Sa’id A1 Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


. Jgiji l^jmJ iJjUt iy 


"Barangsiapa membaca surah Yasin, maka ia seolah-olah 
membaca satu Al Qur'an (penuh) dua kali.” Sebagai Catalan, di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Thalut bin ‘Abbad yang dinyatakan 
shaduuq oleh Abu Hatim, namim dinilai dha ’if oleh Ibnu Al Jauzi, dan 
penilaian dha‘if ini ditentang oleh Adz-Dzahabi. Di dalam sanadnya 
juga terdapat perawi bemama Suwaid Abu Hatim yang dinilai dha ’if 
oleh An-Nasa'i. 


Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Ma’qil 
bin Yasar, dari Nabi SAW beliau bersabda. 


jLf' flit 


“Barangsiapa membaca (surah) Yasin dengan niatan mencari 
keridhaan Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu, maka 
bacalah ia di hadapan orang-orang yang sedang menghadapi 
sakaratul maut di antara kalian.” 


Hadits Ma’qil bin Yasar ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu 
Daud, dan Ibnu Majah. Dalam redaksi Abu Daud dan Ibnu Majah, 
diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, 

"Bacalah surah Yasin di hadapan orang-orang yang sedang 
menghadapi sakaratul maut di antara kalian.” Sedangkan redaksi 
Ahmad berbunyi; "(Surah) Yasin adalah jantung Al Qur'an. Seorang 
laki-laki tidak membacanya dengan niatan demi mencari (keridhaan) 
Allah dan meraih (kebahagian) di alam akhirat kecuali ia akan 
diampuni. Maka, bacalah ia di hadapan orang-orang yang sedang 
menghadapi sakaratul maut di antara kalian.” 

Hadits dari sumber yang sama (Ma’qil bin Yasar) diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Shahih-nya dengan status yang 
dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Penjelasan lebih lanjut mengenai 
surah ini akan dikemukakan pada bab sembilan. 


I 265 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



siXsljl 0 ^ ^ ^ T 

X -* >- ✓ -• ^ 

'*’*>"*" 0 ^ ® ^ ** ***-^ ^ 
wUi J>-Jy |«J lijuc t0j5««iArtJl ^ 

y* ' y X y ^y 

.(J?) ^;>^i OUa«^ C... ;H 


id f • 


112. '’'Barangsiapa membaca sepuluh ayat berikut (di 
rumahnya): Empat ayat dari awal surah At Baqarah hingga ulaa'ika 
hum al muflihuun, ayat kursi, dan dua ayat setelahnya, ditambah 
ayat-ayat penutup surah Al Baqarah, maka rumah (yang dibacai 
kesepuluh ayat) tersebut tidak akan dimasuki syetan sampai pagi 
menjelang." (HR. Ath-Thabrani)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dari Ibnu Mas’ud RA. Al Haitsami mengatakan bahwa para 
perawi dalam sanad hadits ini shahih, hanya saja Asy-Sya’bi tidak 
mendengar langsung dari Ibnu Mas’ud. Ada juga yang mengatakan 
bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Mas’ud, akan tetapi statusnya 
terangkat menjadi marfu\ karena tidak ada ruang ijtihad dalam 
masalah ini. 


Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam 
Shahih-nya dari Sahl bin Sa’ad RA, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda. 


Jjt-ju 'J *A^ *4« ij f'i-' 

yT ’ xy ■'y y y * y y y p " y y 

. jg 4^' oviCtJi 


“Segala sesuatu memiliki punuk (bagian yang menonjol), dan 
punuk Al Qur'an adalah surah Al Baqarah. Barangsiapa 
membacanya di rumahnya pada malam hari, maka rumah tersebut 
tidak akan dimasuki syetan selama tiga malam.” Hadits yang semakna 
lainnya diriwayatkan oleh Al Hakim dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda. 


^ Lihat hadits nomor 68. 


266 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



SjjiLt 4^ Si il)\^ ^ 0^ 


■ O’ ••>'1. m' • * .• *. ». 

I A if A . ^ I . 2 At 


“Bacalah surah Al Baqarah di rumah kalian, sesungguhnya 
syetan tidak bisa masuk rumah yang dibacai surah Al Baqarah di 
dalamnya.” Al Hakim menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih 
menurut syarat Al Bukhari dan Muslim. 




OU Il)L_ 5^ lil - ^ ^ Y* 




|«i <^ I ■* - ftislj 44^1 






113. “Jika malam sudah mulai merambah, maka jagalah anak- 
anak kecil kalian, sesungguhnya syetan menyebar pada waktu itu. 
Barulah jika waktu Isya' telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. 
(Selain itu,) tutuplah pintu rumahmu sambil menyebut nama Allah, 
padamkan lampumu sambil menyebut nama Allah, ikatlah tali geriba 
minummu sambil menyebut nama Allah, dan tutuplah wadah pancimu 
sambil menyebut nama Allah, meskipun hanya memberi sesuatu di 
atasnya." (HR. Jama’ah)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh jama’ah, yakni Al Bukhari, 
Muslim, dan keempat pemilik kitab Sunan (Abu Daud, At-Tirmidzi, 
An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dari Jabir RA. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad. 


Shahih Al Bukhari (5632), dan Shahih Muslim (3012). 


I 267 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna badits 

Lafazh Jill' Ath-Thayyibi mengatakan, JJll' berarti 

bagian malam. Maksudnya di sini adalah bagian malam yang pertama 
ketika kegelapan Isya' mulai merambat. 

Lafazh ^Jagalah anak-anak kecil kalian" 

Maksudnya, cegahlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Ada yang 
mengatakan, alasan larangan tersebut adalah karena najis-najis yang 
dipandang nikmat (empuk) oleh syetan ada bersama mereka. Selain 
itu, dzikir yang bisa melindungi diri dari syetan juga tidak ada pada 
anak-anak. 


Lafazh “menyebar" Yakni ketika hari mulai gelap, sebab 

pergerakan syetan lebih leluasa pada malam hari dibanding siang hari. 
Sebab kegelapan bisa menghimpun kekuatan syetan. 

Lafazh “maka lepaskanlah mereka" Dalam riwayat versi 

A1 Bukhari diredaksikan dengan artinya lepaskanlah mereka 

dari pencegahan yang kalian terapkan pada mereka, seolah-olah 
pencegahan tersebut mirip dengan tali pengikat. Dalam riwayat 
lainnya dengan menggunakan kha' artinya biarkanlah mereka 


keluar-masuk rumah. Selanjutnya, Nabi SAW menyebut hal-hal yang 
sebaiknya didzikirkan dengan nama Allah ketika malam merambah, 
yakni menutup pintu, mematikan lampu, mengikat geriba minuman, 
dan menutup panci. 


Lafazh ''Meskipun hanya memberi sesuatu di 


atasnya" Maksudnya meskipun hanya dengan sebatang kayu atau 
lainnya, maka hal itu sudah mencukupi, kendati tidak sampai menutup 
bibir panci secara sempuraa. 



: Jl5 jli _ oil aII_I (jij liij 

✓ * X ^ 


> 1 


268 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



114. “Jika Nabi SAW melihat malam kemuliaan (Lailatul 
Qadar), beliau berdoa: ‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 
Pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah aku.” (HR. At- 
Tirmidzi dan A1 Hakim)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam 
Al Mustadrak dari Aisyah RA, ia beikata, Aku pemah bertanya pada 
Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku mengetahui 
malam kemuliaan (Lailatul Qadar), apa sebaiknya yang aku baca?” 
Beliau menjawab, “Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 
Pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah aku.” 

Hadits ini dinyatakan shahih, baik oleh At-Tirmidzi maupun Al 
Hakim. 


3.5 Dzikir dan Doa Menjelang Tidur dan Saat Terjaga 


• ^ I ^ L I t ^ I'' ^ I*, i 

O jhj eijL,aii os .^j Iv?4J;.Iy Jl ^ ^ o 

Jl C4U3 j 1 dljj :JiJ 4 jj > 

Aj JajtTxJ Laj yipli a t 


115. “Jika seseorang hendak pergi ke peraduannya, maka 
hendaklah ia benvudhu sebagaimana halnya wudhu untuk shalat, 
kemudian kibas-kibaslah peraduannya dengan ujung kainnya 
sebanyak tiga kali, baru kemudian hendaklah ia berdoa: Dengan 
menyebut Nama-Mu, Tuhan, aku baringkan tubuhku, dan dengan 
(kuasa-Mu) aku mengangkatnya. Jika Kau tahan nyawaku, maka 
ampunilah ia, dan jika Kau lepaskan ia, maka jagalah ia 


Sunan At-Tirmidzi (3513), dan Mustadrak Al Hakim (1/530). Al Hakim 
menyatakannya shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim, dan penilaian 
shahih ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. 


I 269 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang shalih. 
(Setelah itu) hendaklah ia berbaring miring dengan sisi tubuh bagian 
kanannya.” (HR. Jama’ah)^®^ 


Takbrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Jama’ah yang teidiri dari A1 
Bukhari, Muslim, dan keempat pemilik kitab Sunan (Abu Daud, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dari Abu Hurairah RA, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika salah seorang kalian pergi 
tidur..." 


Makna hadits 

Lafazh ^ “Kemudian kibas-kibaslah peraduannya 

dengan ujung kainnya” Dalam riwayat Iain, ^^hendaklah ia 
mengibasnya dengan shinfah^^ kainnya." Sementara dalam riwayat 
versi Muslim diredaksikan: “Hendaklah ia meraih bagian ujung kain 
sarungnya, kemudian kibas-kibaskanlah ia ke peraduannya, sembari 
menyebut nama Allah, sebab ia tidak mengetahui apa yang ada di 
balik peraduannya. Dan jika ia ingin merebahkan badan, maka 
hendaklah ia merebahkan diri dengan posisi menyamping di atas sisi 
tubuh bagian kanan, sembari berdoa: Maha Suci Engkau, Tuhanku, 
aku baringkan tubuhku....” 

Lafazh ^Vi “maka ampunilah ia” Dalam riwayat versi 

Muslim diredaksikan: “Maka kasihilah ia” Sementara dalam versinya, 
At-Tirmidzi memberi tambahan: 


Oifj ^ it olajt 

" ^ ^ ^ * -I' • ^ ^ 



“Jika ia bangun tidur. hendaklah dia membaca: Segala puji bagi 
Allah yang telah menyelamatkanku di dalam tubuhku, mengembalikan 


^ ShahihAl Bukhari (6320), dan Shahih Muslim (2714). 
Shinfah adalah ujung kain bagian pinggir. 


270 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



nyawaku pada diriku, dan mengizinkanku untuk berdzikir menyebut- 
Nyar 


^ . * * 


Itl !• ^ ^ ^^ 4 4^ 

i^lJLP ^ J 0>«J 4:^ — 1 1 1 

> 

X t X . ^ y* 0.<' X O X 

.(^j^ ij) iJiuP C.j«J 


116. “Beliau meletakkan tangan kanarmya di bawah pipi pipi. 
Dan berdoa; "Ya Allah, lindungilah hamba dari siksa-Mu pada hari di 
mana Kau bangkitkan hamba-hamba~Mu” (HR, Abu Daud, At- 
Tirmidzi, A1 Bazzar dan Ibnu Abu Syaibah)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits dengan redaksi pertama diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
At-Tirmidzi, sementara redaksi kedua diriwayatkan oleh A1 Bazzar 
dan Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mushannaf dari Hafshah RA namun 
dengan menggabungkan kedua redaksi. Hadits dari sumber yang sama 
diriwayatkan oleh Abu Daud, ia berkata, “Setiap kali hendak tidur, 
Rasulullah SAW selalu meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi 
beliau, kemudian berdoa: *Ya Allah, lindungilah hamba dari siksa-Mu 
pada hari di mana Kau bangkitkan hamba-hamba-Mu ' sebanyak tiga 
kali.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Hudzaifah dengan 
status yang dinyatakannya hasan shahih. Hadits dari Hudzaifah juga 
diriwayatkan oleh Al Bazzar, namim tanpa menyebut “sebanyak tiga 
kali”. Sementara dalam riwayat Abu Daud dari Al Barra' RA 
diredaksikan: ''Jika kamu (hendak) pergi tidur sementara kamu dalam 
keadaan suci, maka berbantallah pada tangan kananmu.” Dalam versi 
versi An-Nasa'i dari hadits Al Bara' juga disebutkan: 

.411 tjjl lii 

^ \ ^ ^ ^ ^ X 


Sunan Abu DaudiSQAS), Sunan At-Tirmidzi (3398), Musnad Al Bazzar (3110), 
dan Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (X/250). 


I 271 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




“Jika beliau hendak pergi tidur, maka beliau berbantal (dengan 
tangan kanan) kemudian berucap: Dengan menyebut nama Allah." 
Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh A1 Bazzar dari Anas RA. 

.(^ 4^) yA 1*4^) ^ > V 

117. "Dengan menyebut nama-Mu aku mati dan hidup." (HR. A1 
Bukhari dan Muslim)^®* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Biikhari dan Muslim dari 
Hudzaifah bin A1 Yaman RA, ia berkata, 

Uum ^JDi ^ : Jii ojjtS is'^ I3) 


“Jika hendak tidur di peraduannya, Rasulullah SAW membaca: 
^Dengan menyebut nama-Mu aku mati dan hidup'. Lalu jika bangun, 
beliau membaca: 'Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami 
setelah mematikan kami sementara waktu dan kepada-Nya kami 
dibangkitkan kembaW." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 
At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Kecuali dari sumber di atas, Muslim 
meriwayatkannya dari A1 Barra' bin Azib RA. 


ii) w 01^ ^ ^ A 

O' 

•(r ‘c) ^ 


118. "Allaahu akbar tiga puluh empat kali, Subhaanallaah tiga 
puluh tiga kali, Alhamdulillah tiga puluh tiga kali." (HR. A1 Bukhari 
dan Muslim)^®^ 


^ Shahih Al Bukhari (6312), dan Shahih Muslim (2711). 
Shahih Al Bukhari (6318), dan Shahih Muslim (2727). 

272 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Ali bin 
Abu Thalib RA, ia bercerita; Fatimah RA datang menghadap 
Rasulullah SAW untuk meminta pembantu pada beliau. Beliau 
menjawab. 


ikl ^ iJUUi ill ^ jA Ui S|5 


“Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik 
bagimu darinya? Bertasbihlah (membaca subhaanallaah) ketika 
hendak tidur sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmidlah (membaca 
alhamdulillaah) sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbirlah 
(membaca Allaahu akbar) sebanyak tiga puluh tiga kali. ” Sufyan 
kemudian mengatakan, “Salah satunya sebanyak tiga puluh empat 
kali.” Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan juga oleh Abu 
Daud dan An-Nasa'i. 

Sementara itu, dalam riwayat versi A1 Bukhari diredaksikan: 
Fatimah mengadu pada Rasulullah SAW atas lecet-lecet yang 
menimpa tangannya. la pun datang menghadap Rasulullah SAW 
untuk meminta pembantu pada beliau, namun ia menemukan 
Rasulullah SAW. la pun lantas menceritakan hal itu pada Aisyah RA. 
Ketika Rasulullah SAW datang, A'isyah RA pun memberitahukan 
(ihwal Fathimah) pada beliau, Beliau lantas datang (ke rumah) kami 
ketika kami telah tidur. Aku (Ali) langsung bangun, namun beliau 
berujar, ''Tetaplah di tempatmu.” Beliau duduk di antara kami sampai 
aku rasakan dingin kaki beliau yang menyentuh dadaku. Beliau 
bersabda, “Maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang lebih baik 
bagi kalian berdua daripada pembantu? Jika kalian hendak pergi 
tidur ke ranjang kalian dan mulai merabahkan diri, maka 
bertakbirlah (membaca Allaahu akbar) sebanyak tiga puluh tiga kali, 
bertasbihlah (membaca subhaanallaah) ketika hendak tidur sebanyak 
tiga puluh tiga kali, dan bertahmidlah (membaca alhamdulillaah) 
sebanyak tiga puluh tiga kali. Sesungguhnya ini lebih baik bagi kalian 
berdua daripada pembantu.” 

Diriwayatkan dari Syu’bah bin Khalid dari Ibnu Sirin, ia berkata, 
Tasbih sebanyak tiga puluh empat kali. Sedangkan dalam beberapa 


I 273 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jalur periwayatan An-Nasa'i disebut, tahmid yang dibaca tiga puluh 
empat kali. 

Sementara itu, dalam beberapa jalur periwayatannya, Abu Daud 
menambahkan redaksi: Fatimah menukas, “Aku ridha menerima Allah 
SWT dan Rasul-Nya SAW.” 


Awxlj ^ C* —Jlj 

^ ^ X ^ <0 ' 

^ • I''•4 1*'^ % 

•(c) uP 




119. “Beliau merapatkan kedua tel^ak tangan beliau, kemudian 
meniup keduanya, sembari membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah A1 
Uchlash], A1 Falaq, dan An-Naas. Kemudian mengusapkan keduanya 
ke tubuh beliau yang bisa diusap, dimulai dengan kepala, wajah, dan 
bagian tubuh yang bisa dicapai (tangan) tiga kali.” (HR. A1 
Bukhari)^*® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Aisyah RA, ia 
berkata, “Jika hendak tidur di ranjang setiap malam, beliau 
merapatkan kedua telapak tangan, kemudian meniup keduanya, 
sembari membaca Qulhuwallaahu Ahad [Surah A1 Ikhlash], A1 Falaq, 
dan An-Naas. Kemudian mengus^kan keduanya ke tubuh beliau 
yang bisa diusap, dimulai dengan mengusap permiikaan kepala, 
wajah, dan bagian tubuh yang bisa dicapai (tangan). Beliau melalaikan 
hal tersebut sebanyak tiga kali.” 

Makna hadits 

» » 

Lafazh “kemudian meniup keduanya" Abu Ubaid 

menjelaskan, (meniup dengan lembut) mirip dengan 


Shahih Al Bukhari (6319). 


274 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



(meniup dengan kencang). Sementara Ash-Shaghani mengatakan, 

lebih rendah tingkatannya dari (menyembur). Ada yang 

mengatakan, peniupan kedua telapak tangan ini dilakukan setelah 
merapatkan keduanya dan sebelum membaca. Faedahnya adalah 
mencari keberkahan dengan hembusan nafas. 



120. "‘Kemudian beliau membaca ayat Kursi." (HR. A1 
Bukhari)^” 


Takbrij hadhs 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Abu Hurairah RA 
dalam hadits mengenai ghaul (hewan jadi-jadian, jehnaan jin/syetan) 
yang datang mencuri kurma sedekah. Abu Hxuairah RA. 
menangkapnya, kemudian melepaskanya kembali dengan jaminan ia 
akan mengajarinya beberapa kalimat yang bisa memberikan manfaat. 
la berkata: “Jika hendak tidur, bacalah ayat kursi, sesungguhnya 
(dengan membacanya) akan ada malaikat penjaga yang ditugasi Allah 
untuk menjagamu dan tidak akan ada syetan yang bisa mendekatimu 
sampai kamu jelang pagi.” Nabi SAW berkata kepadanya (setelah 
mendengar cerita tersebut), “Kali ini ia berbicara benar kepadamu, 
meskipun pada dasamya ia adalah pembohong.” 

Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari Abu 
Ayyub A1 Anshari RA dengan status yang dinyatakannya hasan. Ibnu 
Hibban juga meriwayatkan hadits yang semakna dalam Shahih-nya. 
dari Ubai bin Ka’ab RA. 


IjIjT j aJ) ^ X ^ 

•(r) <^yy ^ j 


Shahih Al Bukhari (5010). 


I 275 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



121. “(Jika hendak tidur, Rasulullah SAW) membaca: 'Segala 
puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum 
kami, melindungi kami, dan mengayomi kami. ’ Betapa banyak di 
antara kalian yang tidak berpelindung dan berpengayom." (HR. 
Muslim)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Anas RA, bahwasanya 
Rasulullah SAW jika hendak tidur di ranjang, beliau membaca: 
"Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi 
minum kami.... ” Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan hadits yang dinyatakannya shahih. 
A1 Hakim juga menyatakan bahwa hadits tersebut bersanad shahih. 


Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An- 
Nasa'i, Abu ‘Awanah, dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih keduanya 
dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW membaca (doa 
berikut) ketika hendak tidur: 


^ 

jr ijij jr tjj ,jii- jr jip i luitj; 





^'Segala puji bagi Allah yang melindungiku, mengayomiku, 
memberiku makan dan minum, yang menganugerahkan (kenikmatan) 
kepadaku, lalu melebihi, dan yang memberiku lalu menambahi. Dan 
segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ya Allah, Tuhan segala 
sesuatu, pemiliknya, dan ilah segala sesuatu, aku berlindung kepada- 
Mu dari neraka.” 


Makna hadits 

Lafazh lltjTj "dan mengayomi kami” Artinya, yang 
mengembalikan kami ke tempat berlindung, yakni rumah, dan tidak 


Shahih Muslim (2715). 


276 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menjadikan kami termasuk orang-orang yang tidak memiliki tempat 
perlindungan sebagaimana hewan-hewan. 






122. “yb Allah. Engkau ciptakan diriku dan Engkau pula yang 
mewafatkannya. Hidup dan matinya hanya milik-Mu. Jika Kau 
menghidupkannya, maka jagalah ia. Dan jika Kau mematikannya, 
maka ampunilah ia. Ya Allah, aku mohon keselamatan kepada-Mu.” 
(HR. Muslim)^'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar RA, 
bahwasanya ia memerintahkan (menasihati) seorang laki-laki agar jika 
hendak tidur ia membaca: "Ya Allah, Engkau ciptakan diriku dan 
Engkau pula yang mewafatkannya....” Pria itu berkata, “Apakah 
Anda mendengar ini dari Umar RA.” la menjawab, “Dari ©rang yang 
lebih baik daripada Umar, dari Rasulullah SAW.” hadits ini juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. 


Makna hadits 

Hadits ini memuat peringatan akan kematian dan kehidupan, 
serta doa untuk diri agar dijaga jika hidup dan diampuni jika mati. Hal 
itu dikarenakan tidur mirip dengan mati, sebab pada saat seseorang 
tidur Allah SWT mematikan nyawanya, sebagaimana yang di 
firmankan dalam Kitab Suci-Nya, "‘Allah memegang jiwa (orang) 
ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di 
waktu tidumya; Maka dia fahanlah jiwa (orang) yang Telah dia 
tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai 


Shahih Muslim (2712). 


I 277 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



waktu yang ditetapkan." (Qs. Az-Zumar [49]: 42) Dengan demikian, 
doa ini cocok dibaca untuk kedua kondisi tersebut. 


^ Jl auI jk’*' .«t — ^ XT' 

jllp C^ilST Ojj <U yi Oyip L^15 ^ 

^ ^ ^ ^ ^ , 

.(O) Q^l ^Ul i.AP jl ^Lp (3jJ ^ yswiJl 


f. ^ ^ - . f 


123. “Aku memohon ampunan kepada Allah yang tiada tuhan 
yang berhak disembah melainkan Dia Yang Maha hidup kekal dan 
terus-menerus ntengurus makhluk-Nya, dan kepada-Nya aku 
bertaubat (3 kali). Barangsiapa yang mengucapkannya, maka dosa- 
dosanya terampuni, meskipun (dosa-dosanya) sebanyak buih lautan, 
atau sebanyak daun pepohonan, atau sebanyak gundukan pasir, atau 
sebanyak hari-hari dunia” (HR. At-Tirmidzi)^'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa’id A1 
Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

4\ ait 'i %\ 'yi^\ :*ii> J\ cPjl: ja 

.oty d.'iW 


“Barangsiapa yang berucap doa ketika hendak tidur: 'Aku 
memohon ampunan kepada Allah yang tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Dia Yang Maha hidup kekal dan terus-menerus 
mengurus makhluk-Nya, dan kepada-Nya aku bertaubat’ sebanyak 
tiga kali, (maka dosa- akan terampuni dosa-dosanya).” Setelah 
meriwayatkannya, At-Tirmidzi berkomentar: Ini adalah hadits hasan 
gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini dari Abdullah 
bin A1 Walid Ar-Rushafi. 


Dalam riwayat lain ada tambahan: “Dan meskipun (dosa- 
dosanya) sebanyak bintang-bintang (di langit).” 


Sunan At-Tirmidzi (3397). 


278 II 


Ttdtfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 


Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan dan nilai luhur 
pengampunan dosa orang yang membaca doa tersebut sebanyak tiga 
kali, meskipun dosa-dosanya mencapai batas yang tak terhitung lagi 
jumlahnya. Dan semua itu kembali pada karunia dan anugerah Allah 
SWT yang amat sangat luas dan melimpah ruah. 


A » 


iJLllJl aJ cii iil *^1 ^ ^ Y 1 

4^1 t^L; *^1 oy ')lj J y>- Si 

Juj 0|j Aj jj^ O yAt- i aUI 'yi ')iJ aU ->■^11 J 

^ ^ >> X 

■(V-) >4' 


124. '‘'Jika (seseorang) membaca: ‘Tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah Yang Maha Tunggal dan tak tersekutukan. 
Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Tiada ada daya upaya dan kekuatan melainkan berkat 
Allah. Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada tuhan yang 
berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, maka dosa- 
dosanya akan terampuni, meskipun seperti buih di lautan.** (HR. Ibnu 
Hibban)^’^ 


(-.>jj ij!p jS|1 v *jj s -'J ^ Y o 

i» ✓ v ✓ ✓ * 

J-r 11-?} 

X >> y' ✓ o' ^ 0 

^ 0^ ^ ^ xXi ^ T*^ ?? * ^ ''i * ^ f • 1 •• 

oJl *Xp^\ oJl tOlij—Ajlj 

o' o' o’ o' o» ^ O’ o' 

>i): ;^'f3Si;; >'vi 'eJf} iiLJ jj'i/i 


Shahih Ibnu Hibban (5528), Sunan An-Nasa'i (817) dalam 'Antal Al Yaum wa 
Al-Lailah. 


I 279 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





cJlj 

e ^ e 

.yiJl ;y 


125. “yia Allah, Tuhan pemilik langit, Tuhan pemilik bumi, dan 
Tuhan pemilik Arsy yang agung, Tuhan kami, dan Tuhan segala 
sesuatu, Yang membelah benih dan biji-bijian, Yang menurunkan 
Taurat, Injil, dan Al Furqan (Al Qur'an); aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan segala sesuatu yang Engkau pegang kendali kuasa- 
Nya. Ya Allah, Engkau Maha Awal dan tidak ada sesuatupun 
sebelum-Mu; Engkau Maha Akhir dan tidak ada sesuatupun setelah- 
Mu; Engkau Maha Zhahir dan tidak ada sesuatupun yang di atas-Mu; 
Engkau Maha Bathin dan tidak ada sesuatupun yang di bawah-Mu, 
lunaskanlah hutang kami dan kayakanlah kami dari kefakiran." (HR. 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Suhail, ia berkata: Abu 
Shalih menyuruh (menyarankan) kami agar jika salah seorang kami 
hendak tidur, ia berbaring menyamping di atas sisi tubuh bagian 
kanannya, kemudian berdoa: Ya Allah, Tuhan pemilik langit... la (Abu 
Shalih) mengatakan, bahwa dirinya meriwayatkan hadits tersebut dari 
Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW 

Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh para 
penulis kitab Sunan. 


Makna hadits 

Lafazh “Yang membelah benih dan biji-bijian” 

Maksudnya, yang membelah benih makanan dan biji kurma, dan 
sejenis keduanya hingga bisa tumbuh. 

Lafazh Jjfit “Engkau Maha AwaF' Artinya, Engkau Maha 
Dahulu yang tiada awal permulaan. 

Shahih Muslim (2713). 

280 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh ''Engkau Maha Akhir” Artinya, yang tetap kekal 

setelah kefanaan makhluk-Nya tanpa akhir maupun penghabisan 
dalam wujud-Nya. 

Lafazh “Engkau Maha Zhahir” Artinya, yang tampil di 
atas segala sesuatu. 

Lafazh "Engkau Maha Bathin’’ Artinya, yang terhalang 
oleh pandangan mata para makhluk. 

Lafazh slJiija "dan tidak ada sesuatupun yang di 

bawah-Mu" Artinya, tidak ada sesuatupun di antara makhluk-Nya 
yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya. 


✓ ^ ^ ^ 


; ju ;U‘ ^ li-l! is'i'i li! - ^ \ n 

✓ I •I'l * t. ^ Tf'' I*!! •f ^ ^ l*l4 * ^ • I* 

o-IiT Vi S/_j tssJL* V tiiJ-—)| aI— jj 

(^) bt jsiA ccJLw*jf cJjjt 


^ o' > 


126. “Apabila Nabi SAW tidtir di ranjangnya, beliau berbaring 
pada sisi tubuh bagian kanzui kemudian berdoa, ‘fa Allah, aku 
serahkan wajahku kepada-Mu; aku pasrahkan segala urusanku 
kepada-Mu; aku suakakan seluruh diriku kepada-Mu; baik karena 
suka maupun karena takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung 
dan tempat menyelamatkan diri dari-Mu kecuali (meminta suaka) 
kepada-Mu. Aku beriman pada Kitab-Mu yang Engkau turunkan, dan 
pada Nabi-Mu yang Engkau utus. Hendaklah seseorang 
menjadikannya sebagai kalimat terakhir yang diucapkannya.” (HR. 
Jama’ah)^'^ 


Shahih Al Bukhari (6311), dan Shahih Muslim (2710). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


281 



TakbriJ hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh jama’ah, yakni A1 Bukhari, 
Muslim, dan keempat penulis kitab Sunan (Abu Daud, At-Tirmidzi, 
An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dari A1 Barra' bin Azib RA, ia berkata; 
Rasulullah SAW bersabda. 






< 


i ;ja ju iAit Jip J\ tat 


'‘"‘Jika kau datang ke peraduanmu, maka berwudhulah seperti 
kau berwudhu shalat, kemudian berbaringlah pada sisi kanan 
tubuhmu, kemudian ucapkan: ‘Ya Allah, aku hadapkan wajahku 
kepada-Mu..' Dalam versi lain, bans terakhir hadits ini diredaksikan: 


‘Jika engkau mati malam itu, maka engkau mati dalam 
kendaraan fitrah, dan jadikanlah ia sebagai kalimat terakhir yang 
diucapkaimya.’ 


A1 Barra' mengatakan, "Ketika aku mengulang-ulangi bacaan 
tersebut di hadapan Nabi SAW dan sampai pada bacaan: "Aku 
beriman pada Kitab-Mu yang Engkau turunkan" aku kemudian 
membaca: "dan pada Rasul-Mu yang Engkau utus'\ beliau langsung 
meralat, "Tidak, (topi ucapkan) 'dan pada Nabi yang Engkau utus’." 

Sementara itu, dalam riwayat versi A1 Bukhari diredaksikan: 



1 c 


{ otj Ji’ iisb 0^ 


“Jika engkau mati pada malam itu, maka engkau mati dalam 
keadaan fitrah, dan jika kau jelang pagi, maka kau dapatkan limpahan 
kebaikan.” 


Dalam versi lain yang diriwayatkan A1 Bukhari diredaksikan: 
“Jika Rasulullah SAW hendak ke peraduan, beliau tidur di atas sisi 
tubuh bagian kanan beliau sambil membaca: 'Ya Allah, aku serahkan 
wajahku kepada-Mu dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu.” 

Versi lainnya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi: 
Rasulullah SAW berkata kepadaku: Jika kau tidur di peraduanmu. 


282 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sementara kau dalam keadaan suci, maka berbantallah dengatt 
tangan kananmu." 

Sedangkan dalam riwayat versi An>Nasa'i diredaksikan: Jika 
Nabi SAW hendak beibaring di peraduan beliau, beliau berbantalkan 
tangan kanan, kemudian mengucapkan: ‘Dengan menyebut nama 
Allah...' dengan redaksi yang semakna. 

Makna badits 

Lafazh “aku hadapkan wajahku kepada-Mu" 

Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan kata di sini adalah 
(diri atau nyawa) sebagaimana yang dikutip An-Nawawi dari 
sejnmlah ulama. 

Ibnu A1 Jauzi mengatakan, bisa jadi yang dimaksud adalah 
wajah dalam arti sesungguhnya (sebagai anggota tubuh), dan bisa jadi 
juga yang dimaksud adalah keinginan, seolah-olah ia mengatakan, 
Aku menuju-Mu dalam mencari kesalamatanku. Sementara itu, A1 
Qurthubi mengatakan, "Makna wajah di sini adalah niat dan amal 
shalih.” 

Adapim arti “aAw serahkan wajahku kepada-Mu" 

adalah aku serahkan wajahku kepada-Mu, sebab aku tiada memiliki 
kemampuan maupun usaha untuk meraih manfaat atau menolak 
mudharat. 

Lafazh CiO) '’'aku pasrahkan segala urusanku 

kepada-Mu" Artinya, aku kembalikan ia kepada-Mu, sebab tak 
kumiliki daya upaya dan kekuatan kecuali dengan (taufiq)-Mu, maka 
cukuplah aku untuk tidak pusing memikirkannya dan baikanlah ia 
sesuai dengan yang Engkau kehendaki. 

Lafazh iilli if oWfj "aku suakakan seluruh diriku kepada- 

Mu” Artinya, aku bersandar sepenuhnya kepada-Mu dalam segala 
urusan dan masalahku. Bersandar di sini sama seperti manusia yang 
menyandarkan punggungnya pada tempat yang bisa disandari. 


I 283 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh siUli “baik karena suka maupun karena takut 

kepada-Mu ” Artinya, suka dengan pahala dan ampunan-Mu, dan takut 
dengan siksa dan muika-Mu. 

Lafazh siJjJi JJt ciif “Aku beriman pada Kitab-Mu yang 

Engkau turunkan” Yang dimaksud Kitab di sini adalah A1 Qur'an, 
namun ada juga yang mengartikannya sebagai seluruh kitab suci yang 
diturunkan Allah. 


Ij J5 :1 j fl .lj — > T V 

.(J» j-iJl ^ at'jJ 


127. “Dan hendaklah ia membaca: ‘Qul ya ayyuha al kaafiruun’ 
[Surah Al Kaafiruun], kemudian tidur seiring dengan bacaan terakhir 
ayatnya. Sesungguhnya ia (Surah Al Kaafiruun) merupakan 
(kesaksian) bebas dari syirik.” (HR. Ibnu Hibban dan Ath- 
Thabrani)^'* 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani 
dalam Al Mu’jam Al Kabiir; dari Farwah bin Naufal, dari ayahnya 
RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya. 


Jip 1^5 u: > ji ■}j\ 


^''Bacalah Qul ya ayyuha al kaafiruun’ [Surah Al Kaafiruun], 
kemudian tidur seiring dengan bacaan terakhir ayatnya. 
Sesungguhnya ia (Surah Al Kaafiruun) merupakan (kesaksian) bebas 
dari syirik.” 

Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, 
dan Al Hakim yang menyatakannya sebagai bersanad shahih, 
sementara Ibnu Hibban menyatakan tegas keshahihannya. 


Shahih Ibnu Hibban (790), Sunan Abu Daud (5055), dan Sunan At-Tirmidzi 
(3403). 

284 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Naufal, perawi hadits ini, bemama lengkap Naufal bin A1 
Asyja’, dan ia tidak tercatat sebagai perawi dalam kitab-kitab sunnah 
kecuali hanya dalam hadits ini. 

Ada sejumlah hadits lainnya yang teikait dengan masalah ini 
(keutamaan surah A1 Kaafiruim), antara lain: 

1. Hadits Jabalah bin Haritsah yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dengan sanad betperawi tsiqah 

2. Hadits Khabbab yang diriwayatkan A1 Bazzar dengan sanad 
yang di dalamnya terdapat nama Jabir A1 Ju’fi yang merupakan 
perawi yang sangat dha 'if 

3. Hadits Abbad bin Ahdhar yang diriwayatkan A1 Bazzar dengan 
sanad yang di dalamnya terd^at perawi bemama Jabir di atas 
dan Yahya A1 Himmani yang sama-sama dha 'if. 

4. Hadits Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan Ath-Thabrani dengan 
sanad yang di dalanmya terdqiat perawi bemama Jubarah bin A1 
Mughallis yang berstatus sangat dha 'if. 


Makna hadits 

Surah Al Kaafiruun disebut sebagai (kesaksian) bebas dari syirik 
karena memuat pemyata^ lepas dari penghambaan pada apa yang 
disembah oleh orang-orang musyrik. 




128. Rasulullah SAW bersabda, "'Jika engkau rebahkan 
badanmu di atas peraduan dan membaca Al Fatihah dan 
Qulhuwallaahu Ahad [Surah Al Ikhlash], maka engkau aman dari 
segala sesuatu kecuali kematian.” (HR. Al Bazzar dan Ibnu 
Hibban)^’’ 


Musnad Al Bazzar (3109). Lihat Majma’ Az-Zawaa'id (X/121). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


285 



Takbrij badits 

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bazzar dan Ibnu Hibban; dari 
Anas RA. Al Haitsami mengatakan, dalam sanad hadits ini terdapat 
perawi bemama Ghassan bin Ubaid yang merupakan perawi dha’if, 
namun ia dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban, sementara perawi- 
perawi yang lain menilainya shahih. Dan menurut kami, dengan 
penilaian tsiqah Ibnu Hibban atas status Ghassan, maka ia menjadi 
golongan perawi hasan, dan tidak lagi dha 'if. 

Al Haitsami melanjutkan, Pembacaan kedua surah ini mesti 
dilakukan dengan cara menghadiikan pikiran dan konsentrasi, 
kebeningan hati dan kekuatan keyakinan. Selain itu, secara zhahir, 
hadits ini menjelaskan bahwa keamanan yang dijanjikan bisa diraih 
hanya dengan sekedar membaca, dan tidak dalil yang menunjukkan 
tindakan yang lebih dari hal itu. 


t j ojj£\ 4j.\j —It ijj\ b| - ^ Y ^ 

^ ^ ^ If ^ 

(»—«>• toL*i «jijut ^ Olj cojl^ viltftJl oL 


129. *^Jika seseorang tidur ke peraduannya, Malaikat dan syetan 
beradu cepat membisikinya. Malaikat berkata: 'Tutuplah dengan 
kebaikan Sementara syetan berkata: 'Tutuplah dengan keburukan 
Jika ia berdzikir kepada Allah, kemudian tidur, maka Malaikat akan 
menjaganya semalam suntuk Jika ia jatuh dari tempat tidur, lalu 
mati, maka ia masuksurga.” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)^^® 


Takbrij badits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Jabir RA. Berikut redaksi lengkap hadits versi An-Nasa'i: Rasulullah 
SAW bersabda, “Jika seseorang tidur ke peraduannya, Malaikat dan 
syetan beradu cepat membisikinya. Malaikat berkata: ‘Tutuplah 

^ Shahih Ibnu Hibban (5533), dan Amal Al Yaum wa Al Lailah kaiya An-Nasa'i 
(853). 

286 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


dengan kebaikan Sementara syetan berkata: ‘Tutuplah dengan 
keburukan’. Jika ia berdzikir kepada Allah, kemudian tidur, maka 
Malaikat akan menjaganya semalam suntuk. Selanjutnya, jika ia 
bangun tidur, malaikat segera membisikinya, 'Bukalah dengan 
kebaikan Sementara syetan membisikinya, ‘Bukalah dengan 
keburukan’. Jika ia berucap doa: ‘Segala puji bagi Allah yang 
mengembalikan nyawaku ke dalam diriku dan tidak mematikannya 
dalam tidumya. Segala puji bagi Allah yang menahan langit dan bumi 
agar tidak lepas kendali, dan sungguh keduanya akan lepas jika 
ditahan oleh siapapun selain-Nya. Sesungguhnya Dia Maha 
Penyantun lagi Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah yang menahan 
langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin-Nya, 
sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Pengasih terhadap 
manusia. Jika ia jatuh dari ranjangnya dan mati, maka ia masuk 
surga. ” 


Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, begitu juga oleh 
A1 Hakim yang meriwayatkannya dan menyatakannya shahih menurut 
syarat Muslim. A1 Hakim memberikan tambahan di akhir redaksinya: 


A ^^Segala puji bagi Allah 


yang Maha Menghidupkan lagi Maha Mematikan, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatuj' 


A1 Haitsami mengatakan, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu 
Ya’la dengan perawi dalam sanad yang berstatus shahih, kecuali 
Ibrahim bin A1 Hajjaj Asy-Syami yang hanya berstatus tsiqah. 


Makna hadits 

Lafazh JsrjJ* iSy ’i! ''Jika seseorang tidur ke 

peraduannya" Kata ts'/ di sini disebutkan pendek, karena ia adalah 

fi’il lazim (intransitif), berbeda halnya jika dibaca panjang maka 

ia menjadi fi’il muta’addi (transitif). 

Penyebutan kata is'j^ dalam bentiik transitif dan intransitif telah 

diriwayatkan dalam A1 Qur'an. Gontoh bentuk transitif antara lain 
firman Allah SWT, "Tatkala kita mecari tempat berlindung di batu 


II 287 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tadir (Qs. AI Khafi [18]: 63) Dan firman Allah SWT, ^^(Ingatlah) 
tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua." 
(Qs. Al Kahfi [18]: 10) Sementara contoh bentuk intransitifhya antara 
lain bisa ditemukan dalam firman Allah SWT, “Dan kami melindungi 
mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat 
padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang 
mengalir." (Qs. Al Mu'minuum [23]: 50) dan firman Allah SWT, 
“Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lain dia 
melindungimu? (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 6) 

Al Qadhi lyadh juga meriwayatkan dua pengertian bahasa untuk 
masing-masing, namun penafsirannya terlalu jauh. 

Lafazh ojliy artinya, melindungi dan menjaganya. 


a* 1>JL» <ul Alii J— 9rj 

f S ^ 9 ^ 

(') ^ 


130. “Tidak ada seorang laki-laki yang berbaring di 
peraduannya, lain ia membaca satu surah dari Kitab Allah SWT (Al 
Qur'an) kecuali Allah akan mengirimkan kepadanya seorang 
malaikat yang melindunginya dari segala sesuatu yang bisa 
menyakitinya hingga ia bangun dari tidumya tatkala ia teryaga” (HR. 
Ahmad)^^' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Syaddad bin Aus RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda. 




Musnad Ahmad (4/125). Lihat juga Mcgma' Az-Zawaa'id (X/120). Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3407) dari Syaddad bin Aus juga. 


288 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'^Tidak ada seorang muslim yang tidur di pembaringannya 
sembari membaca Surah Yasin kecuali...” A1 Haitsami mengatakan 
bahwa perawi dalam sanad hadits ini tergolong shahih. 

Hadits yang sama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan status 
yang dinyatakannya hasan, namun As-Suyuthi menolaknya karena di 
dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul (tidak diketahui 
identitasnya). An-Nawawi juga menilai sanadnya dha’if dalam Al 
Adzkaar. 

Sebagai tambahan keterangan, hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Ibnu As-Sunni. 


3.6 Tatakrama Bermimpi 


jl (f ^ (f '^1 ^ 

(a) aJIp 015^ JjXfciJj JL^U LfcS/j (^) 9 

# ^ 

1 X , • ^>>1 9 » 

(c) 


131. “Jika (seseorang) bermimpi baik dalam tidumya, maka ia 
hendaknya memuji Allah atas mimpi tersebut dan tidak menceritakan 
apa yang dilihatnya dalam mimpi kecuali pada orang yang ia cintai. 
Jika ia bermimpi melihat sesuatu yang tidak mengenakkan (mimpi 
buruk), ia hendaknya meludah tiga kali. Atau meludah tiga kali ke 
samping kirinya sembari berta ’awwudz memohon perlindungan 
kepada Allah dari syetan dan kejahatannya tiga kali, maka ia (mimpi 
tersebut) tidak akan menimbulkan mudharat pada dirinya. Dan 
(hendaklah) ia tidak menceritakannya pada seorangpun, mengubah 
posisi tidumya semula. Atau. ia hendaknya bangun dan mengerjakan 


II 289 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



shalat.” (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Majah)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 

sejumlah sahabat, antara lain: 

1. Hadits Abu Salamah RA yang diriwayatkan dalam Shahih Al 

Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab hadits rujukan lainnya. Abu 
Salamah RA berkata: Aku pemah mengalami mimpi (buruk) 
yang membuatku sakit hingga aku dengar Abu Qatadah 
bercerita: Sungguh dulu aku juga pemah bermimpi (bumk) 
hingga membuatku sakit sampai aku dengar Rasulullah SAW 
bersabda, ''‘Mimpi baik berasal dari Allah. Maka jika salah 
seorang kalian bermimpi baik, hendaklah ia tidak 

menceritakannya kecuali pada orang yang ia cintai. Dan jika ia 
bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya (mimpi buruk), 
hendaklah ia berta ’awwudz memohon perlindungan kepada 
Allah dari keburukan mimpi tersebut dan dari keburukan syetan, 
kemudian hendaklah ia meludah tiga kali dan tidak 
menceritakannya pada seorangpun, maka mimpi tersebut tidak 
akan menyebabkan mudharat kepadanya. Sesungguhnya syetan 
tidak bisa menjelma dalam wujud diriku." 

Dalam hadits Muslim dari Abu Salamah RA juga diredaksikan, 
"Maka hendaklah ia meludah ke samping kirinya tiga kali ketika 
terjaga dari tidumya." 

2. Hadits Abu Sa’id Al Khudri RA yang diriwayatkan dalam 
Shahih Al Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab hadits mjukan 
lainnya, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Jika salah 
seorang kalian mengalami mimpi (baik), maka sesungguhnya itu 
berasal dari Allah, maka ia hendaknya memuji Allah atas mimpi 
tersebut, dan menceritakannya kepada orang yang ia cintai. 
Namun jika ia bermimpi selain itu, yakni berupa mimpi buruk 
yang tidak disukai, maka itu berasal dari syetan, maka ia 
hendaknya berta ’awwudz memohon perlindungan kepada Allah 

Shahih Al Bukhari (6985, 6986), dan Shahih Muslim (2261,2262,2263). 

290 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


dari keburukannya, dan tidak menceritakannya kepada siapa 
pun, sehingga mimpi buruk tersebut tidak akan menimbulkan 
mudharatpada dirinya.” 

3. Hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan dalam Shahih Al 
Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab hadits rujukan lainnya, 
dengan redaksi, “Barangsiapa bermimpi melihat sesuatu yang 
tidak disukainya, maka hendaklah ia tidak menceritakannya 
pada seorangpun, namun hendaknya ia langsung bangun dan 
mengerjakan shalat.” Redaksi ini adalah redaksi versi Al 
Bukhari. 

4. Hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan oleh Muslim, 
Abu Daud, dan Ibnu Majah, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, “Jika salah seorang kalian mengalami mimpi yang 
tidak disukainya (bermimpi buruk), maka hendaklah ia meludah 
tiga kali ke samping kirinya sembari berta’awwudz memohon 
perlindungan kepada Allah dari syetan sebanyak tiga kali, dan 
hendaklah ia mengubah posisi tidumya semula." 


Makna hadits 


Lafazh *il! Slj “dan ia hendaknya tidak 

menceritakanya kecuali pada orang yang ia cintaf' Riwayat yang 
mutlak dalam hadits Abu Sa’id RA, yakni sabda, “/a hendaknya 
memuji Allah atas mimpi tersebut dan menceritakannya pada orang 
yang ia cintar hams dimaknai secara komprehensif dengan 
mempertimbangkan riwayat yang melarang untuk menceritakan 
mimpi (baik maupun buruk). Alasannya, jika ia menceritakan 
mimpinya pada orang yang tidak ia cintai atau tidak suka dengannya, 
maka kemungkinan ia akan menafsirkan mimpinya dengan tafsir 
macam-macam yang tidak disukainya. 

Lafazh “/a hendaknya meludah" Di sini, kata meludah 


dinyatakan dalam berbagai redaksi, riwayat pertama menggunakan 
redaksi Jia Jii, redaksi Jabir menggunakan redaksi 

•• j it' 

jiuQi, sementara riwayat terakhir menggunakan redaksi 


Tampaknya, ketiganya pemah dilakukan oleh Rasulullah SAW meski 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


291 



pun sama-sama berarti meludah, namun ada perbedaan tingkat 
peludahan. Dalam bahasa Arab ungkapan jiaJ' lebih ringan 

tingkatannya daripada sedangkan ungkapan lebih ringan 

daripada jisJ', lebih ringan daripada 


Ash-Shaghani telah menjelaskan satu per satu maknanya. 
Menurutnya, kata jislt lebih sering digunakan untuk mengungkapkan 

makna meludah yang dilakukan oleh peruqyah terhadap pasien (hanya 
mengeluarkan air ludah sedikit bercampur semburan nafas dari mulut- 

peneij.)- 

Sementara An-Nawawi mengatakan, “Secara eksplisit, yang 
dimaksud dengan ^1-^3' adalah semburan nafas yang lembut (ringan) 


yang tidak bercampur liur. Hal ini dilakukan untuk mencela syetan 
yang menunjukkan mimpi buruk kepadanya agar ia sedih dan 
kepayahan, apalagi disertai kecaman dengan permohonan 
perlindimgan kepada Allah SWT darinya.” 


Walhasil, merujuk pada berbagai berbagai keterangan hadits di 
atas, bisa disimpulkan bahwa jika seseorang mengalami mimpi buruk, 
maka hendaklah ia berta’awwudz memohon perlindungan kepada 
Allah SWT dari syetan yang terkutuk, meludah, merubah posisi tidur 
semula, dan tidak menceritakannya pada seorangpun, sebab jika ia 
melakukannya, maka hal itu bisa menjadi buah simalakama bagi 
dirinya. Dan jika memang bisa, akan lebih sempuma lagi apabila ia 
segera bangun dan mengeijakan shalat. 

Ibnu As-Sunni meriwayatkan hadits dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 


'Oj 

.v4-» Si 


Jj lit 


‘Vika salah seorang kalian bermimpi buruk melihat sesuatu 
yang tidak disukainya, maka hendaklah ia meludah tiga kali, 
kemudian membaca doa: 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
ulah syetan dan keburukan mimpi’, maka mimpi buruk tersebut 
(dijamin) tidak akan berpengaruh apa-apa.” 


292 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ibnu As-Sunni juga meriwayatkan hadits dari Nabi SAW, 
bahwasanya beliau bersabda pada orang yang bercerita kepada beliau 
bahwa ia bermimpi sesuatu, “Baiklah apa yang kau lihat (dalam 
mimpi) dan baiklah apa yang terjadi.” Dalam riwayat lain versi Ibnu 
As-Sunni pula diredaksikan, “Baiklah apa yang kau terima dan 
buruklah apa yang kau hindari. Kebaikan bagi kita dan keburukan 
bagi musuh-musuh kita. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.” 


ij^\ clijt jt 

Oij aiLjP AjLipj -P -!l 


toJJj ^ ^v*ll ^ if. J 

li\ L»i!i ^ dh ^ Jiii 

*js}\ s 4 ^ r^' ^ 

^ y y y ^ ^ ^ ^ ^ 


132. “Jika (seseorang) merasa ketakutan (akibat mimpi buruk) 
atau merasa murung maupun susah tidur, hendaklah ia membaca: 
‘Aku berlindung dengan (perantara) kalimat-kalimat Allah yang 
sempurna dari murka dan siksa-Nya, juga dari kejahatan hamba- 
hamba-Nya, dari bisikan-bisikan syetan, dan (aku berlindung kepada- 
Mu Tuhan) dari kedatangan mereka kepadaku .' Abdullah bin 'Amru 
bin Al ‘Ash mendiktekannya pada anaknya yang sudah berakal, 
sementara bagi yang belum berakal ia menuliskannya pada secarik 
kertas (sebagai rajah) kemudian mengalungkannya ke lehernya, sebab 
Nabi SA W mengajarkan hal ini kepadanya jika ia tiba-tiba terbangun 
ketakutan dari tidur (karena mimpi buruk).” Ketika Al Walid bin Al 
Walid mengadu pada Nabi SAW bahwa ia merasa murung (akibat 
mimpi buruk yang dilihatnya) hingga tidak bisa tidur, beliau berkata 
kepadanya, “Ucapkanlah (dzikir di atas), sesungguhnya ia tidak akan 


I 293 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menimbulkan mudharat padamu.” (HR. Abu Daud dan At- 
Tirmidzi)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari 
Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi 
SAW bersabda. 


AjUPj 4.,.afr JA oOi\sJl in OUiSy '^1 

...eaj3> Jip 


'‘‘‘Jika seseorang tercekam rasa takut dalam tidurnya, maka 
hendaklah ia mengucapkan: ‘Aku berlindung dengan (perantara) 
kalimat-kalimat Allah yang sempuma dari murka dan siksa-Nya, juga 
dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari bisikan-bisikan syetan, dan 
(aku berlindung kepada-Mu Tuhan) dari kedatangan mereka 
kepadaku’, maka ia tidak akan menimbulkan mudharat kepadanya.” 
la mengatakan: “Abdullah bin ‘Amru mendiktekannya pada anaknya 
yang sudah berakal....” At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini 
hasan gharib. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan A1 Hakim 
dengan status sanad yang menurut peniliainnya shahih. Dalam riwayat 
versi An-Nasa'i, perawi diredaksikan berkata, Khalid bin A1 Walid 
adalah seorang laki-laki yang suka panik oleh mimpinya (dihantui 
mimpi-mimpi buruk). la lantas menceritakan hal itu pada Rasulullah 
SAW, dan Nabi SAW pun bersabda, kamu berbaring, bacalah 
bismillah, aku berlindung dengan (lantaran) kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna...” 

Malik mengatakan dalam Al Muwaththa ', “Aku mendapat berita 
bahwasanya Khalid bin Al Walid RA pemah berkata pada Nabi SAW, 
“Aku sering dicekam ketakutan dalam mimpiku.” Nabi SAW pun 


^ Sunan Abu Daud (3898), dan Sunan At-Tirmidzi (3528) dengan status yang 
dinyatakannya hasan. 


294 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 




bersabda, “Katakan....” la menyebutkan redaksi kelanjutan yang sama 
dengan di atas. 

Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al 
Mu jam Al Ausath dari Abu Umamah RA, ia berkata, Khalid bin Al 
Walid bercerita kepada Rasulullah SAW mengenai mimpi-mimpi 
seram yang dilihatnya di malam hari....” Ath-Thabrani menyebut 
redaksi yang sama dengan di atas. 

Versi lain diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad dari 
Muhammad bin Yahya bih Hibban dari Al Walid bin Al Walid, 
bahwasanya ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku suka merasa murung 
(akibat mimpi buruk).” Beliau bersabda, “Jika kau mulai berbaring, 
maka katakanlah:..." Dan seterusnya ia sebutkan redaksi yang sama 
dengan di atas. Al Mundziri berkomentar bahwa Muhammad tidak 
pemah mendengar langsung dari Al Walid. Hal senada dinyatakan 
oleh Al Haitsami, Perawi dalam sanad riwayat Ahmad shahih, hanya 
saja Muhammad bin Yahya tidak pemah mendengar langsung hadits 
ini dari Al Walid. 


Makna hadits 

Lafazh artinya susah tidur dan terns teijaga sepanjang 
malam. 

Lafazh [/j artinya, dari bisikan-bisikan mereka 

^ o' ^ 

yang terbetik dalam hati manusia. 

Lafazh J menurut bahasa, kata ^ berarti sesuatu yang 

ditulisi di atasnya, (atau dalam istilah kita rajah). Ada beberapa hadits 
yang menunjukkan ketidakbolehan memakai jimat {tamaa dan 


Tamaa'im adaiah bentuk Jamak dari tamiimah yang berarti kalung jimat yang 
digantungkan di kepala (leher). Orang-orang pada masa Jahiliyah meyakini bahwa 
jimat bisa menolak petaka. Ini adaiah kepercayaan yang keliru, bahkan syirik, 
sebagaimana yang dikemukaksm .dalsun sebuah hadits. Adapun penulisan rajah 
(ruqyah) diperbolehkan jika yang ditulis termasuk bagian Al Qur'an dan doa-doa 
ma'tsurat, dan dengan huruf-huruf Arab yang bisa dipahami. Dan inilah yang 
dilakukan oleh Sahabat Abdullah bin Amru bin Al ‘Ash. Dan apa yang 
dilakukannya ini bersifat paten (afirmatif) dengan sanad yang berstatus hasan. 


I 295 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tindakan Abdullah bin ‘Amru tidak bisa dikategorikan sebagai dalil 
yang bisa dijadikan landasan dalil. 


i-Iij - 'I rr 

' 'I ^ ^ ^ * 

'j^ ^ ^ ^' 

J^' t3j'^ O^j ^ ^ 

(i>) J ^ j^- ^^'^‘ 


133. “Tatkala mendapat pengaduan Khalid bin A1 Walid bahwa 
ia sering dicekam mimpi buruk dalam tidumya, Nabi SAW 
mengajarinya dzikir yang telah diajarkan Jibril kepada beliau: ‘Aku 
berlindung dengan (perantara) kalimat-kalimat Allah yang sempurna, 
yang tidak terlampaui, baik oleh orang baik maupun bejat dari 
keburukan sesuatu yang turun dari langit dan yang naik ke atasnya, 
juga dari keburukan sesuatu yang tercipta di bumi dan yang keluar 
darinya, dari keburukan fitnah-fitnah malam dan fitnah-fitnah siang, 
serta dari keburukan segala hal yang datang pada malam dan siang 
hari kecuali yang mendatangkan kebaikan, wahai Dzat Yang Maha 
Pengasih.” (HR. Ath-Thabram)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu 'jam Al 
Kabiir, dengan redaksi yang ada dalam salah satu kisah Khalid. Al 
Haitsami mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Al Musayyab bin Wadhih yang dinyatakan tsiqah oleh 
Ahmad namim dinilai dha’if oleh jama’ah (penulis kutubussittah). 
Begitu juga Al Hasan bin Ali Al Umari, sementara perawi-perawi lain 
dalam sanadnya berstatus shahih. 


^ Al Mu jam Al Kabiir katya Ath-Thabrani (IV/135). Lihat Majma’ Az-Zawaa'id 
(X/127). 


296 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan hadits 
mengenai pengajaran dzikir ini oleh Jibril kepada Nabi SAW 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya’la dengan status sanad 
keduanya yang dinyatakan oleh A1 Mundziri sebagai ssmAjayyid dan 
bisa dijadikan acuan dalil; dari hadits Khanbasy At-Tamimi, 
bahwasanya Abu At-Tayyah bertanya kepadanya, “Apakah Anda 
beijumpa dengan Rasulullah SAW?” la menjawab, “Ya.” la bertanya 
lagi, “Apa yang diperbuat Rasulullah SAW pada malam ketika syetan- 
syetan bersekongkol melawan beliau?” la menjawab, “Malam itu 
syetan-syetan berduyun-duyun turun menyerang Rasulullah SAW dari 
berbagai dataran rendah dan negeri. Di antara mereka ada satu syetan 
yang membawa obor di tangannya dan hendak membakar Rasulullah 
SAW. Ketika itulah, Jibril AS turun menemui beliau dan berkata, “Hai 
Muhammad, katakanlah!” Beliau bertanya, ""Apa yang harus aku 
katakanT Jibril menjawab, ""Aku berlindung dengan (perantara) 
kalimat-kalimat Allah yang sempuma dari keburukan sesuatu yang 
Dia cipta, Dia kreasikan, dan Dia buat, juga dari keburukan sesuatu 
yang turun dari langit dan yang naik ke atasnya, dari keburukan 
sesuatu yang tercipta di bumi dan yang keluar darinya, dari 
keburukan fitnah-fitnah malam dan fitnah-fitnah siang, serta dari 
keburukan segala hal yang datang pada malam dan siang hari kecuali 
yang mendatangkan kebaikan, wahai Dzat Yang Maha Pengasih." Api 
mereka pun langsung padam dan Allah SWT mempecimdangi mereka. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa' dari 
Yahya bin Sa’id secara mursal, sementara An-Nasa'i meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Ibnu Mas’ud RA. 


Makna hadits 

Lafazh "'yang tidak terlampaui” Artinya, yang tidak 

menyimpang dan condong. 

Lafazh ^ Maksudnya apa yang tercipta di dalam 

bumi. Masalah ini telah kami.jelaskan sebelumnya. 

Lafazh adalah bentuk jamak dari Ada yang 

mengatakan bahwa makna aslinya adalah ketukan. Dan sesuatu yang 


I 297 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




datang di malam hari disebut dengan istilah karena ia 

membutuhkan ketukan. 


:s}i\ 4\ -^v'l 

y ^ ^ W\ 'c4^s ail^ > ^ oi;. ^ 

‘o*^) 3^ ‘ls^ 


134. Tatkala ia (AI Khalid bin A1 Walid) juga mengadu sulit 
tidur (insomnia) pada beliau, beliau pun mengajarinya (doa:) ‘Ta 
Allah, Tuhan pemilik tujuh lapis langit dan apa yang ia naungi, Tuhan 
pemilik tujuh lapis bumi dan apa yang ia angkut, Tuhan para syetan 
dan apa yang ia sesatkan, jadilah pelindung bagiku dari keburukan 
segenap makhluk ciptaan-Mu hingga tidak ada seorangpun di antara 
mereka yang memusuhiku atau melampaui batas terhadapku. Maha 
Luhurlah suaka perlindungan-Mu, dan Maha Suci nama-Mu.” la pun 
mengucapkannya dan akhimya bisa tidur. (HR. Ath-Thabrani dan 
Ibnu Abu Syaibah)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu jam Al 
Ausath dan Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannaf-nya dari Al Khalid 
bin Al Walid, bahwasanya ia mengalami insomnia (penyakit susah 
tidur) -lantas berkeluh-kesah pada Rasulullah SAW mengenai hal 
tersebut. Rasulullah SAW pim bersabda, “Maukah aku ajarkan 
kepadamu beberapa kalimat yang Jika kau ucapkan niscaya kau akan 
tidur nyenyak. Ucapkanlah: Ya Allah...” 


Al Mujam Al Kabiir karya Ath-Thabrani (IV/135-136). Lihat Majma' Az- 
Zawaa'id (X/127), Mushannqf Ibnu Abu Syaibah (X/365). At-Tirmidzi juga 
meriwayatkannya dalam As-Sunan (3523) dengan sanad yang dinyatakannya laisa 
biqawi. 


298 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan Ath-Thabrani dalam 
Al Mu ’jam Al Kabiir, persis sebagaimana yang ia riwayatkan dalam Al 
Mu jam Al Ausath. Al Mundziri mengatakan bahwa sanadnya jayyid, 
hanya saja Abdurrahman bin Sabith tidak mendengar langsung dari 
Khalid. 

Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari 
Buraidah, ia bercerita, Khalid bin Al Walid mengadu pada Nabi SAW 
la berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak bisa tidur karena insomnia.” 
Nabi SAW bersabda, Mika kamu hendak mapan tidur di peraduanmu, 
maka ucapkanlah: ‘Ya Allah..." Al Mundziri dan An-Nawawi menilai 
dha ’if sanad Buraidah ini. 


Makna hadits 

Lafazh *:-^ l lij otjiUt tjj “Tuhan pemilik tujuh lapis 

langit dan apa yang ia naungi” Yakni segala sesuatu yang berada di 
bawah langit hingga nampak seolah-olah langit memayunginya. 

Lafazh ISfy “Tuhan para syetan dan apa yang 

ia sesatkan" Maksudnya, apa yang ia buat sesat dengan bujuk 
rayunya. 

Lafazh of artinya, bersikap memusuhi dan berbuat semena- 
mena. 


; U Jli 4^ aUI OjIj ^ T*® 

*0 K ^ • ■'■’ll '■'•■’ ^1. ' /• * ' 111 

^ ^J iijLS-U ^ ^ C-ilj f 

^ ' '’t- 'u^ • •{' I’l I'l* I K ^ ' 

(l?) ^ aJISj Vi 


135. Ketika hal itu (insomnia) dikeluhi oleh Zaid bin Tsabit RA, 
Nabi SAW bersabda kepadanya, “Ucapkanlah: 'Ya Allah, bintang- 
bintang telah menghilang dan mata-mata telah meredup, sementara 
Engkau tetap Maha Hidup Kekal dan terus-menerus mengurus 
makhluk tanpa mengantuk maupun tidur. Wahai Dzat Yang Maha 
Hidup Kekal dan terus-menerus mengurusi makhluk. tenangkanlah 


I 299 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



malamku dan tidurkanlah mataku.' la pun lantas mengucapkannya 
dan Allah SWT benar-benar menghilangkan penyakit itu darinya. 
(HR. Ibnu As-Sunni)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari Zaid bin Tsabit 
RA. la berkata, Aku pemah mengadu pada Rasulullah SAW ihwal 
penyakit sulit tidur yang aku alami. Beliau bersabda, “Ucapkanlah\ 
^Ya Allah, 

Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. 
Dan A1 Haitsami berkomentar bahwa di dalam sanad hadits tersebut 
terdapat perawi bemama Amru bin A1 Hushain A1 Uqaili yang divonis 
matruk. 

Menurut hemat kami, perawi yang menjadi jalur periwayatan 
Ibnu As-Sunni dalam meriwayatkan hadits ini berkata, Abu Ya’la 
menceritakan kepada kami, Amru bin A1 Hushain bin Marwan 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya Marwan bin 
A1 Hakam, dari Zaid bin Tsabit, kemudian ia menyebut redaksi hadits 
di atas. 


Makna hadits 

Lafazh berarti menghilang dan menyingsing. 

T jtfayh otii maksudnya tenang karena terlelap tidur. 

Lafazh dari kata yang berarti jadikanlah hatiku 

tenang menjalani malamku. Dalam riwayat lain diredaksikan, 
dari kata artinya berilah petunjuk pada hatiku untuk menjalani 
malamku ini. 


^Amal Al Yaum wa Al-Lailah karya Ibnu Sunni (754). Lihat Majma' Az- 
Zawaa'id (X/128). 


300 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



C*Jbu UL^l (^JJi 4J> 


(c) 


136. “Dan jika bangun tidur, (beliau) membaca: ‘Segala puji 
bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan 
kepada-Nyalah kami dibangkitkan'.” (HR. A1 Bukhari)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Hudzaifah bin A1 
Yaman RA, ia berkata. 


lijj CjyA tlJLaarfli ; JiJ 

.j^^f 4^Jj lJUi UIuu d\^i : Jl3 jkti 


“Jika Rasulullah SAW hendak tidur ke peraduan, beliau 
membaca: 'Dengan nama-Mu aku mati dan hidup\ Dan jika bangun, 
beliau membaca; 'Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami 
setelah mematikan kami, dan kepada-Nyalah kami dibangkitkan' 

Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud, At- 
Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Sementara Muslim meriwayatkannya dari 
A1 Barra' bin Azib RA. 


Makna hadits 

Lafazh VStii "setelah mematikan kamf' Rasulullah SAW 

menyebut tidur sebagai kematian karena ia mirip dengan mati dari 
segi ketiadaan rasa dan penginderaan. Namun ada yang menyebutnya 
sebagai kematian hakiki (dalam arti sebenamya, biikan tidur) dengan 
asumsi bahwa yang dimaksud di sini adalah kebangkitan pada hari 
kiamat setelah kematian yang hakiki. 


Shahiih AlAl Bukhari (1314). 


I 301 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Jjj N •i/I LJI rv 
ii IiL: ^ ^3j Nj iIIp ^1 ait Ij 

(^ CO. c^) ady'i aJi a^i ;> j 


137. “Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, 
tiada sekutu bagi-Mu. Maha Suci Engkau, aku memohon ampun 
kepada-Mu atas dosa-dosaku dan aku memohon betas kasih rahmat- 
Mu. Ya Allah, tambahkanlah pengetahuan kepadaku, dan jangan 
Engkau jadikan hatiku condong kepada kesesatan sesudah Engkau 
beri petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisi 
Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi." (HR. 
Abu Baud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Baud, At-Tirmidzi, dan Ibnu 
Hibban dari Aisyah RA, ia berkata, “Jika Rasulullah SAW bangun di 
malam hari, beliau membaca; 'Tiada tuhan yang berhak disembah 
melainkan Engkau ... ’ 

Hadits dari sumber yang sama diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan 
A1 Hakim dalam Al Mustadrak menyatakannya shahih menurut syarat 
A1 Bukhari dan Muslim. Ibnu Hibban juga menyatakan bahwa hadits 
ini shahih. 


'4 ^ ji' t -ut ^1 Jt -irA 


A • 


jUJi c^. c.} 

X ^ ^ '' '' 

‘o-) 


138. “Jika menggeliat di malam hari, Rasulullah SAW selalu 
berucap: 'Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang 
Maha Tunggal dan Maha Perkasa, Tuhan pemilik langit dan bumi 


Sunan Abu Daud (5061), dan Shahih Ibnu Hibban (5531). 


302 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




beserta segala yang ada di antara keduanya, Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Memaksa” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)^^° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
A'isyah RA, ia berkata, sebagaimana redaksi di atas. Hadits dari 
sumber yang sama diriwayatkan oleh A1 Hakim dengan status yang 
dinyatakannya shahih menurut syarat A1 Bukhari dan Muslim, dan 
Ibnu Hibban pun juga turut menilainya shahih. 


Makna hadits 

Lafazh artinya menggeliat-geliat (gelisa) di atas ranjang. 


, 5 > ^ o' o 


^ ✓ O- ✓ o' 

‘ J5 J ^_^UaJU Co JS J aWU CC>I tcol^ jS. -f 

* ^ ' ' ' ' * , 

o' o' o' o' 0 ^ ' 


K 


139. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang ketika 
bergerak-gerak (merasa tidak tenang tidumya) membaca: 'Bismillaah 
sepuluh kali, Subhaanalaah sepuluh kali, Aku beriman kepada Allah 
dan mengingkari thaghut, maka ia akan dilindungi dari segala 
sesuatu yang menakutkannya dan tidak ada satupun dosa yang 
menimpanya hingga malam berikutnya.” (HR. Ath-Thabrani) 


Takhrij hadits 

Pensyarah mengaitkan hadits ini dengan hadits yang 
menjelaskan tentang orang yang teqaga di malam hari pada bab kedua 


Amal Al Yaum wa Al-Lailah karya An-Nasa'i (780) dan Shahih Ibnu Hibban 
(5530). 

Lihat Majma' Az-Zawaa'id (X/125). Hadits dengan versi lebih singkat 
diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunflii-nya (766). 


I 303 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



(hadits nomor 48). hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al 
Mu 'jam Al Ausath dari Ibnu Umar RA. 

Membaca tasbib {subhaanallaah) sepulub kali diriwayatkan oleb 
Abu Daud, Ibnu Majab, dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya. dari 
A'isyab RA. Ketika ada seorang penanya yang menanyakan 
kepadanya ibwal apa yang dilakukan Rasulullab SAW pertama kali 
(ketika bangun tidur), ia menjawab, “Qiyamullail (sbalat malam).” 
Hadits ini disebut oleb Al Mundziri mengatakan dalam At-Targhiib 
wa At-Tarhiib fi Az-Zuhd setelab menyebut badits yang disebutkan 
oleb penulis ini. 


Dalam masalab ini, banyak sekali badits yang terkait dengan 
aktivitas Rasulullab SAW Diriwayatkan oleb Atb-Tbabrani dari Abu 
Malik Al Asy’ari RA, ia berkata: Rasulullab SAW bersabda. 


3jL^j lOjPtklU CJ C>.>T L)t Jjjt ^ J^\ 

.>4 'sM i3j'> > 


“Hendaklah ketika hendak tidur satu per satu kalian 
mengucapkan: Aku beriman kepada Allah dan mengingkari thaghut. 
Janji Allah nyata dan benarlah apa kata para Rasul. Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari segala hal yang datang pada malam hari 
kecuali yang mendatangkan kebaikan.” Al Haitsami mengatakan, di 
dalam sanad badits ini terdapat perawi bemama Mubammad bin 
Isma’il bin Abbad yang divonis dha 'if. 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan babwa dzikir yang disebutkan di atas 
memiliki kbasiat melindungi diri orang yang mengamalkannya dari 
segala bal yang ditakuti sekaligus sebagai pengbalang dari segala 
dosa. 


304 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BAB IV 


DZIKIR DAN DOA BERSUCI, MASJID, ADZAN DAN 
IQAMAH, DAN SHALAT RAWATIB 


4.1 Doa Bersuci 


J^S lil - '11 


140. "‘Apabila seseorang masuk WC hendaklah ia membaca 
bismillah." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Abu Syaibah)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf, sebagaimana dijelaskan oleh penulis. Hadits ini berasal 
dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda, 



lij 0? Ji?" 


/s \s\ 


^ ^ If 


if r 


“Sekat (penghalang) antara mata jin dan aurat manusia apabila 
manusia masuk JVC adalah ketika ia membaca bismillah". At- 
Tirmidzi juga meriwayatkan redaksi hadits yang sama dan ia 
menegaskan bahwa sanad hadits ini laisa bil qawi. Al Hafizh 
Mughlathai membantah pemyataan At-Tirmidzi yang mengatakan 
sanad hadits ini laisa bil qawi, Al Hafizh Mughlathai berkata, “Aku 
tidak tahu apa alasannya yang menyebabkan sanadnya tidak kuat 
sebab semua perawi yang ada dalam sanad hadits tersebut tidak ada 
yang cacat baik ditinjau dari berbagai aspek. Bahkan, masih menumt 
Al Hafiz Mughlathai, sekiranya ada yang berkata ‘sanad hadits ini 
Shahih' maka perkataannya itu benar. Hadits ini juga dinyatakan 
Shahih oleh As-Suyuthi dan juga diriwayatkan Ahmad dalam kitab 
Musnad-nyii, dan begitu juga dengan Ibnu Majah dalam kitab Sunan- 
nya. 


Al Mushannaf, Ibnu Abu Syaibah (1/453) dari Anas dengan redaksi asli dan 
Sunan At-Tirmidzi (606). 


I 305 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Para ulama menyatakan bahwa sunah hukumnya orang yang 
hendak masuk WC pertama membaca ‘bismillah’ kemudian ia 
membaca: 

‘Pa Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kekufuran dan syetan-syetan.” Di samping itu, hadits ini juga boleh 
digunakan sebagai landasan dalil sunah tersebut dan masih ada 
beberapa hadits lainnya yang menganjurkan bacaan bismilah untuk 
setiap pekeqaan yang dilakukan setiap orang. 


(^) ^ dJj ijsA ^1 ^ 1 \ 


141. “Plfl Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 
kekufuran dan syetan-syetan." (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, 
An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari, Muslim dan Ahlu As-Sunan 
(Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirimidzi dan Ibnu Majah), dari Anas RA, 
ia berkata. 


^*1 > CiL ;jti \i\ jJL-} 4p l^\ oir 


Rasulullah SAW apabila masuk WC, beliau membaca: "Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan 
syetan-syetan. ” 


Makna hadits 

Kata berarti tempat untuk membuang hajat (buang air kecil 
dan besar), kakus atau WC. Namun jika huruf laam tidak 

Shahih Al Bukhari (142), Shahih Muslim (375). 

306 11 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



J • • 

dipanjangkan maka artinya nama yang menunjukkan lokasi 

f • 9 

keberadaan tempat membuang hajat. Kata ini berasal dari yang 

artinya sepi atau menyendiri, karena kondisi sepi atau menyendiri 
identik dengan pekeijaan membuang hajat. 

Lafazh d-3-t j* huruf baa’ berbaris dhammah, dan ada juga yang 

* 

membaca huruf baa’ dengan harakat sukun sebagai bentuk jamak 

If 

dari kata 

Kata d-iCiH adalah bentuk jamak dari Menurut Ibnu A1 
> » » * 

Anbari, kata artinya kekufiiran, sedangkan dJUi-i artinya 

sekumpulan syetan. Riwayat lain mengatakan kata artinya 

J y 

syetan sedangkan artinya kemaksiatan. 


4AP) :Jl5 lilj - ^ IX 

142, '^Apabila keluar (dari WC) maka beliau membaca: “Aku 
memohon ampunan-Mu.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi 
dan Ibnu Majah)^^"* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, 
Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Aisyah RA, ia berkata bahwa 
Rasulullah SAW apabila keluar dari WC membaca: '''Aku memohon 
ampunan-Mu.” At-Tirmidzi dalam pemyataaimya, menilai status 
hadits ini hasan gharib, dan hadits ini hanya ditemukan dari Israil dari 
Yusuf bin Abu Burdah. Selain itu, hanya hadits Aisyah RA yang 
menjelaskan tentang masalah ini. Ibnu Hibban meriwayatkan hadits 
ini juga di kitab Shahih-nydi. An-Nawawi mencantumkannya juga 


“■* Sunan Abu Daud (17), Sunan At-Tirmidzi (7), Sunan An-Nasa'i, ‘Amal Al 
Yaum wa Al-Lailah, (79), Sunan Ibnu Majah (300), dan Sunan Ibnu Hibban 
(1444). 


I 307 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




dalam Al Adzkaar. Ibnu Sunni dan Ath-Thabrani meriwayatkan hadits 
ini dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan. 


AiJki ^ :Jl5 ^ 

dii ^ v*^tj 4Jj» 


“Apabila Rasulullah SAW keluar dari WC ia membaca: ‘Segala 
puji hanya milik Allah yang menjadikan aku dapat merasakan 
enaknya, menyisakan energi untukku serta melenyapkan penyakit 
dariku\" 


Makna hadits 

Lafazh dibaca fathah pada huruf terakhimya (nun) karena 
ada fi‘il (kata keija) yang sengaja dihilangkan. Secara sempuma 
kalimatnya adalah (Aku memohon ampunan-Mu). 

Ada ulama yang mengatakan bahwa hikmah yang dapat dipetik 
dari doa ini adalah ketika seorang sedang membuang hajat ia tentu 
meninggalkan dzikir kepada Allah SWT dengan lisan, kemudian ia 
merasa hal itu sebagai bentuk kekurangan, karena itu ia menutupinya 
dengan beristighfar. Ada juga yang berpendapat bahwa istighfar 
tersebut dilakukan sebab ketidaksempumaan seorang hamba dalam 
menyatakan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya 
seperti makanan, proses pencemaan, dan kemudahan dalam 
pembuangzm. 


'i, * - it- ^ ^ , 


143. “Apabila berwudhu' maka bacalah: Bismillah." (HR. Abu 
Daud dan At-Tirmidzi)^^^ 


Sunan Abu Daud (101,102) dan Sunan At-Tirmidzi (25,26). 


308 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi, dari Abu 
Hurairah RA. la mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


4^ /'jj p Sij Si Si 


“Tidak sah shalat orang yang tidak berwudhu. Dan tidak sah 
wudhu orang yang tidak membaca bismillah.” Ibnu Majah juga 
meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah RA. Selain itu, At- 
Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang sama dari Sa'id 
bin Zaid RA. Begitu pula Ibnu Majah meriwayatkan hadits tersebut 
dari Abu Sa'id dan Sahal bin Sa’ad RA. At-Tirmidzi mengungkapkan 
bahwa Muhammad bin Ismail yakni A1 Bukhari menyatakan bahwa 
hadits yang paling baik dalam masalah ini adalah hadits yang 
diriwayatkan Rabah bin Abdurrahman, yaitu Abu Hurairah. 

Hadits ini sah dijadikan landasan hukum dikarenakan memiliki 
banyak jalur sanad, dan status terendahnya hanya sampai pada deraj at 
hasan li ghairihi. Tentang masalah ini, kami telah jelaskan secara 
panjang lebar ketika menguraikan kitab Al Muntaqaa. 


1 * -- 


y * y y y 

•(^ ‘l/") 1,5^ 


144. “Kemudian bacalah: Ta Allah, ampunilah dosaku, 
luaskanlah rumahku dan berilah keberkahan pada rezekiku. ” (HR. 
An-Nasa'i dan Ibnu As-Sunni)^^** 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Sunni dari Abu 
Musa RA, ia berkata. 


Sunan An-Nasa'i, (80) dan ‘Amal Al Yaum wa Al-Lailah (28). 


I 309 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'jit’s ^4^1 :Jjid (t^J c5^ ‘^' '^' 

jt-JJ dJL * .».».»»* JiJ iab' ^ :c^ cJlS <1^ ^JJ 

jr > Ijk'J jij : Jl5 JiT} i'^. 


“Suatu ketika aku menemui Rasulullah SAW saat dalam 
keadaan sedang berwudhu. Lalu aku mendengar beliau membaca, ‘ Ya 
Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku dan berilah 
keberkahan pada rezekiku.' Kemudian aku bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah, aku mendengar engkau membaca doa seperti ini.’ 
Rasulullah menjawab, ‘Adakah engkau melihat dari kalimat tersebut 
tidak menyebutkan sesuatu sedikit pun?”’ Para perawi sanad An- 
Nasa'i adalah perawi Shahih kecuali ‘Ibad bin ‘Ibad bin ‘Alqamah, 
tetapi ia dinilai tsiqah dari Abu Daud dan Yahya bin Ma'in serta 
dikategorikan oleh Ibnu Hibban dalam kelompok perawi-perawi 
tsiqah. An-Nawawi menyatakan hadits ini Shahih dalam kitab Al 
Adzkaar. Sementara itu At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Abu 
Hurairah RA dengan makna yang sama, tetapi tidak menyebutkan 
masalah wudhu. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan landasan dalil bahwa seseorang boleh 
berdoa meminta kebaikan dimiawi dan memohon kelapangan serta 
keberkahan rezeki. 


^ 01 : Jli 6.^^' 'ey* 'Mj - ^ i ® 

✓ ✓ ^ ^ ^ ^ 

\ J of ^ f ^ XX OX ^ d X ^ * f I® 'x. 

^ oAaP' Oi ^ 4J 

ftCi l^jl oLliJl 


145. "Dan apabila selesai berwudhu, beliau membaca: 'Aku 
bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Allah yang satu tiada 
memiliki sekutu. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah 
seorang hamba dan utusan-Nya. ” Dengan bacaan ini maka delapan 


310 11 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



pintu-pintu surga akan dibukakan untuknya, dan ia memasukinya dari 

• 23 7 

pintu mana saja yang ia kehendaki. ” (HR. Muslim) 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari ‘Uqbah bin ‘Amir, 
dari Umar bin Khaththab RA, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau 
bersabda. 


^ ^^ Si Si ol > 1^1 : ^ i ' 




‘’“’Siapa saja dari kamu yang benvudhu kemudian membaca: 
‘Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang satu tiada 
memiliki sekutu...." Hadits ini juga diriwayatkan Abu Daud, An- 
Nasa'i dan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab RA. Dari sumber yang 
sama, At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan redaksi ringkas 
dan menambahkan di bagian akhir, 

X * y y y “ y 





"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selalu bertaubat 
dan yang mensucikan diri.” Sementara Ibnu Majah meriwayatkan 
hadits yang sama dari Anas RA dengan tambahan redaksi, "dan ia 
menyempurnakan wudhu...kemudian ia membaca doa tersebut tiga 
kali." Dengan tambahan redaksi seperti di atas, Ahmad meriwayatkan 
hadits tersebut tetapi sanadnya JAa'i/ 



(a-'’) 


146. “Barang siapa benvudhu kemudian membaca: 'Maha Suci 
Engkau Ya Allah, dan dengan Puji-Mu aku memohon ampunan 
kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu', maka (pahala 
kebaikannya) tertulis di lembaran catatan amal lalu kalimat itu 


Shahih Muslim (234). 


I 311 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




tercetak sehingga tidak pernah retak (pecah) sampai hah Kiamat. ” 
(HR. Ath-Thabrani)^^* 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Al 
Ausath, dari Abu Sa’id Al Kbudri RA, dari Nabi SAW, ia bersabda, 
’'''Barangsiapa yang selesai berwudhu lalu ia membaca ‘Mahasuci 
Engkau Ya Allah...” Sementara An-Nasa'i meriwayatkan badits ini 
dari sumber yang sama, namun dengan redaksi yang berbeda, 


^1 tl){ :Jli ^ ^ ’o* 

4 ^ 0)1 


”Barangsiapa yang berwudhu dan setelah selesai dari wudhu ia 
membaca: ‘Maha Suci Engkau Ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada 
tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku 
bertaubat kepada-Mu, maka kalimat ini dicetak kemudian diletakkan 
di bawah Arasy, lalu tidak pernah retak hingga hari Kiamat.” Setelab 
meriwayatkan badits ini, An-Nasa'i berkomentar, “Menilai badits ini 
marfu ’ adalab tidak tepat, yang benar adalab mauquf, dan An-Nawawi 
menyatakan sanadnya dha'if.” Sedangkan Al Hakim meriwayatkan 
badits ini dalam Al Mustadrak disertai dengan pemyataan babwa 
badits tersebut Shahih dengan syarat Muslim. 


Makna hadits 

Kata l3j artinya lembaran yang dapat ditulis, baik dalam bentuk 
kulit dan lain-lain. 

Kata atau maknanya sama dengan yaitu cetakan 

atau bekas cap. Maksudnya babwa kalimat yang tertulis di lembaran 
itu menjadi tulisan timbul, sebingga tidak dimimgkinkan teijadi 
perubahan atau pengbapusan. 


Lihat Majma’ Az-Zawaid (1/239), An-Nasa'i (81), dan 'Amal Al Yaum wa Al- 
Lailah. 


312 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





4.2 Doa berangkat ke masjid 


‘Oy 

l'”-' I'f' l'*'* *' •' 1^’^ 

‘ ‘ l^J '•'jy 

- .' o} • r ,*o t ' ' ■' i*° f I ’\'° \' i*° • 

^5 'j-^ i/i ^^->y ^^->y 

. “.,0 ^ #0^ l'“ / •' i* ° f °'■ •' i” ° * 

i/ lP^'j ^hy ^3 <’hy i^-j 

# • / I 0 . 0 C I* o f ‘■< 

(f ‘^) 'j^ ^ (*^'j 


147. "Apabila seseorang berangkat menunaikan shalat, maka 
hendaklah ia membaca: ‘Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku, cahaya 
di mataku, cahaya di pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, 
cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku dan jadikan untukku 
cahaya, cahaya di saraf-sarafku, di daging dan otot-ototku, cahaya di 
sel-sel darahku, cahaya di rambutku, cahaya di kulitku, cahaya di 
lisanku, cahaya di diriku seutuhnya, dan agungkan cahaya untukku. ” 
(HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^’ 


Takhrij kadits 

Hadits ini diriwayatkan pleh A1 Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 
Abbas RA bahwa ketika Nabi SAW berangkat shalat, beliau 
membaca: “Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku...” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Baud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas RA, 
namun ada sedikit perbedaan redaksi dengan hadits yang diriwayatkzm 
Muslim, sebagai bagian dari hadits yang panjang, redaksi tersebut 
sebagaimana berikut. 


^ jiSrij ojV ^ ^ yjro ‘Oy ‘Oy 

of} ‘Oy if ‘'jj*' of} ‘Oy if j^o ‘Oy ■#/«! 


Shahih Al Bukhari (6316) dan Shahih Muslim (763). 


I 313 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



"Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lisanku, dan 
jadikan cahaya di pendengaranku, jadikan cahaya di penglihatanku, 
jadikan cahaya di belakangku, cahaya di hadapanku, dan jadikan 
cahaya di atasku, dan cahaya di bawahku. Ya Allah, berikan aku 
cahaya.” 


Makna hadits 

Dalam lafazh tjji kata (hati) diletakkan 

sebelum obyek karena ia merupakan organ tubuh vital yang apabila ia 
baik maka seluruh tubuh akan baik, tetapi apabila ia rusak maka 
seluruh tubuh pun ikut rusak. Selain itu, karena ketika hati dicurahi 
cahaya dari Allah SWT, maka cahaya itu akan menyelubungi seluruh 
tubuh. Salah satu konsekuensi anggota tubuh yang disinari dengan 
cahaya adalah memperoleh hidayah, sebab cahaya tersebut mampu 
memecah kegelapan kesalahan serta menyibak kepekatan dosa-dosa. 


ajiU AiP (Jl# ~ \ iA 

Jli OUa-^1 ^ j 

~ y o' y y y y y y > y 


148. “Apabila seseorang saat masuk masjid membaca: ‘Aku 
berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, wajah-Nya yang Mulia 
dan Kekuasaan-Nya yang abadi, dari kejahatan syetan yang terkutuk ’, 
maka syetan berkata, ‘Orang ini akan terpelihara (dari kejahatanku) 
sepanjang hari (HR. Abu Daud)^'*® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan 4leh Abu Daud dari Abdullah bin 'Amru 
bin A1 'Ash RA, dari Nabi SAW, bahwasanya apabila masuk masjid, 
beliau membaca: “Aku berlindimg kepada Allah....” Di samping itu, 
An-Nawawi menilai sanad hadits ini jayyid. 


Sunan Abu Daud (466). 


314 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



<0 


;J>:3 c^) s yjt 'Mj - ^ 

LS^ ^ (D ^'^°' b^' 

(t3) (J ts-^) OUal^l J4^' :Js3j tjii-j 

> .*• y ✓ >- 

.(^) ilCai [;^ ClUtl.1 


149. ‘‘Z)a«, apabila seseorang masuk masjid, hendaknya ia 
bershalawat kepada Nabi SAW, lain membaca: ‘Ya Allah, bukakan 
pintu rahmat-Mu untukku’, dan apabila ia keluar dari masjid, 
hendaknya ia bershalawat kepada Nabi SAW lalu membaca: ‘Ya 
Allah, lindungilah aku dari syetan yang terkutuk. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon karunia-Mu." (HR. Muslim, Abu Daud, 
Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)^"^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, Ibnu 
Majah dan Muslim dari Abu Hurairah RA, Abu Humaid dan Abu 
Usaid. Adapun hadits Abu Hurairah RA dibedakan dengan redaksi, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


^ At '^1 

X X 41 ' " ^ 


"Apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia 
bershalawat kepada Nabi SAW, lalu membaca: ‘Ya Allah, bukalah 
pintu rahmatmu untukku. Kemudian ketika keluar iajuga bershalawat 
lalu membaca: ‘Ya Allah, peliharalah aku dari (kejahatan) syetan.'' 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. 

Dalam riwayat Ibnu Majah ada penambahan kata dan 

riwayat dengan penambahan ini dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban. 
Hadits ini pim diriwayatkan A1 Hakim, dari Abu Hmairah RA. 
Menurut A1 Hakim, hadits ini Shahih sesuai dengan syarat A1 Bukhari 


Shahih Muslim (713), Sunan Abu Daud (465), Sunan Ibnu Majah (773), dan 
Shahih Ibnu Hibban (2050). 


1 315 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dan Muslim. Adapun hadits Abu Humaid dan Abu Usaid, redaksinya 
sebagai berikut: Abu Humaid dan Abu Asid berkata bahwa 
Rasulullullah SAW bersabda, 







“Apabila seseorang di antara kamu masuk masjid maka ia hams 
membaca: ‘Ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu untukku, dan ketika 
keluar masjid ia membaca: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kamnia dari-Mu." Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu 
Daud dan An-Nasa'i. Redaksi hadits dalam riwayat Abu Daud adalah 
“Apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia 
membaca salam kepada Nabi SAW, kemudian ia membaca doa Ya 
Allah,...." Abu ‘Awanah dalam kitab Musnad Shahih-nya 
meriwayatkan hadits yang sama seperti redaksi yang diriwayatkan 
Abu Daud, dengan sedikit penambahan redaksi yaitu, “dan apabila ia 
keluar, maka hendaklah ia membaca salam kepada Nabi SAW.” Ibnu 
Majah dan Abu 'Awanah juga meriwayatkan dari Abu Humaid, tidak 
bersama dengan Abu Usaid. Dan, redaksi yang diriwayatkan Abu 
'Awanah adalah 




“Bahwa Nabi SAW apabila masuk masjid ia membaca: "Ya 
Allah, bukalah pintu rahmat-Mu untukku, dan permudahlah untuk 
kami pintu rezeki-Mu’." An-Nawawi menyatakan dalam kitab Al 
Adzkaar, setelah menyebutkan hadits Abu Humaid dan Abu Usaid, 
“Hadits ini diriwayatkan Muslim dalam kitab Shahih-nya, serta 
diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan imam hadits 
lainnya dengan sanad yang Shahih. Namun dalam riwayat Muslim 
tidak terdapat redaksi: i*Lj -Op JUp Penambahan ini 


hanya terdapat pada riwayat semua imam hadits kecuali Muslim. 

Di lain pihak, Ibnu As-Sunni meriwayatkan hadits tersebut 
dengan penambahan redaksi sebagai berikut: 


316 I 


Tvhfah Adz-Dzakirin 



otot 6s. ii,\ Js^ }X6 a '^0 


“Dan, apabila keluar, hendaklah ia bershalawat kepada Nabi 
SAW, lain membaca; ‘Ya Allah, lindungilah aku dari (kejahatan) 
syetan yang terkutuk’.” Redaksi hadits dengan penambahan yang 
sama diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan A1 
Hakim dalam kitab haditsnya masing-masing. 


Sementara itu, Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits tersebut 
dalam kitab Al Mushannaf, serta At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari 
Fatimah binti Rasulullah SAW, ia berkata. 


^ bj j»L.j ^ il' Sj^j 


“Apabila Rasulullah SAW masuk masjid, beliau membaca: 
"Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah. 
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukalah pintu rahmatmu 
untuku. Dan, apabila keluar dari masjid, beliau membaca: "Dengan 
menyebut nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, 
ampunilah dosa-dosaku, dan bukalah pintu karunia-Mu untukku." 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al 
Ad’iyah, dari Fathimah, dengan penambahan redaksi “... shalawat dan 
salam atas Rasulullah. Ya Allah, shalawat untuk Muhammad dan 
keluarga Muhammad.. 




150. "Dan ia jangan langsung duduk sebelum ia mengerjakan 
shalat dua rakaat. ’’ (HR. Al Bukhari dan Muslim)^" 


Shahih Al Bukhari (444) dan Shahih Muslim (714). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim, seperti yang 
diungkapkan penulis. Adapun hadits yang tercantum dalam Shahih Al 
Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadits rujukan lainnya, berasal 
dari sekumpulan sahabat. Al Bukhari memuat hadits ini berulang- 
ulang di lebih dari sepuluh bab. Shalat dua rakaat yang dimaksud 
adalah shalat sunat tahiyyat Al Masjid. 

Nampaknya, penulis kurang tepat memuat hadits ini dalam 
pembahasan ini, malah sebaiknya diletakkan dalam pembahasan 
berikutnya yang berkaitan dengan shalat-shalat manshush (tercatat 
pemah diamalkan atau dianjurkan Rasulullah). Yang patut diketahui, 
dalam pembahasan ini Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak 
meriwayatkan sebuah hadits yang dinilainya Shahih Al Isnad, dari 
Ibnu Abbas RA, terkait firman Allah SWT, “Maka apabila kamu 
memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam kepada 
kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah." (Qs. 
An-Nuur [24]: 61) Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud ‘rumah- 
rumah’ dalam ayat tersebut adalah masjid. Kemudian apabila engkau 
hendak memasuki rumah-rumah tersebut, bacalah: “Kedamaian atas 
kami dan sekalian hamba-hamba Allah yang shaleh.” 


•(r)^ 


151. “Apabila seseorang mendengar ada orang yang 
menyerukan kehilangan barang di masjid. hendaklah ia mengatakan: 
‘Semoga Allah tidak mengembalikannya padamu (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA. Ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabdji. 


Shahih Muslim ( 568 ). 

31* II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




'Jj clillip liaj Si :jii ^ Sj*0» lliil ^ ji 


""Barangsiapa mendengar orang menyerukan kehilangan barang 
di masjid, hendaklah ia mengatakan ‘semoga Allah tidak 
mengembalikan barang itu padamu'. Sesungguhnya masjid Allah 
tidak dibangun untuk hal seperti ini." Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah RA. 


Makna hadits 

Lafazh SiCs JLIJj dalam bahasa Arab, kalimat sluaJ' cjx^j berarti 
seseorang mencari barang yang hilang dan ia mengenal ciri-cirinya. 


<oii ‘V ^ 'Mj 


152. "Dan apabila ia menyaksikan orang yang berjualan atau 
membeli (sesuatu barang) di dalam masjid, hendaklah ia mengatakan: 
‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu." (HR. 
At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)^"^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari 
Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


iij; ji titj ^5 Si y/ j' ^ 


"Apabila kamu menyaksikan orang melakukan transaksi jual 
beli di dalam masjid. maka katakanlah: ‘Semoga Allah tidak memberi 
keuntungan pada daganganmu. ’ Dan, apabila kamu menyaksikan 
orang yang menyeru kehilangan barang di dalam masjid, maka 


Sunan At-Tirmidzi (1321) dan Shahih Ibnu Hibban (1650). 


I 319 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



katakanlah: ‘Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu 
padamu\" 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
ini hasan gharib.” Sedangkan Ibnu Hibban menyatakan hadits ini 
Shahih. Selain itu , hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan A1 
Hakim, dari Abu Hurairah RA. A1 Hakim menyatakan hadits ini 
Shahih berdasarkan syarat Muslim. 

Terkait dengan masalah ini, Buraidah meriwayatkan bahwa 
suatu ketika seorang yang mencari barangnya yang hilang di masjid. 
pria itu kemudian berteriak ‘Siapa yang melihat unta merah?’ 
Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, “Engkau tidak akan 
menemukannya. Masjid itu didirikan (dibangun) hanya imtuk 
dijadikan tempat ibadah.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 

Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menegaskan bahwa seseorang 
boleh mendoakan orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai 
dengan txmtutan syariat ditimpa kesialan dan kemalangan. 

4.3 Doa Adzan 


(^) S^. ^ bi -\ or 

153. "Apabila seseorang mendengar muadzin 
(mengumandangkan adzan), hendaklah ia mengucapkan kalimat yang 
sama seperti yang diucapkan muadzin. ” (HR. A1 Bukhari, Muslim, 
Abu Baud, An-Nasa'i, At-Tirimdzi dan Ibnu Majah)^''^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim serta keempat 
Ahlu As-Sunan. Hadits ini berasal dari Abu Sa’id A1 Khudri RA, ia 
berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


Shahih Al Bukhari (611) dan Shahih Muslim (383). 


320 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Apabila kamu mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), 
maka ucapkanlah kalimat seperti yang diucapkan muadzin itu." 
Secara zhahir, dapat dipahami bahwa orang yang mendengar adzan 
dianjurkan meniru seluruh lafazh yang diucapkan muadzin, baik 
lafazh '’hayya ‘ala Ash-shalaah' dan hayya ala al-falaah . 
Penjelasan mengenai hal ini akan dibahas pada hadits berikutnya, 
insyaa Allah. 


J\i lii ‘iilb Mi ay Mj Jy M \ o i 

.(^) '^\ cUi y dXSi 

154. ‘‘Dan, setelah membaca ‘hayya ‘ala ash-shalaah’ dan 
‘hayya ‘ala al-falaah ia membaca ‘laa haula wa laa quwwata ilia 
billaah. Apabila ia membaca kalimat itu dalam hati, ia masuk 

^ »246 

surga. 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim, dari Umar bin 
Khaththab RA. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila muadzin 
membaca maka yang mendengar membaca At 

Kemudian (ketika) muadzin membaca At iJj Si 0? maka 
yang mendengar membaca At *!lt aJJ Si Ot Kemudian (ketika) 
muadzin membaca At Jj->j tx*^ Ol maka yang mendengar 
membaca At Kemudian (ketika) muadzin membaca 

aSCoJt Jip y maka yang mendengar membaca Av^ *5ll oji Jy- M. 
Kemudian (ketika) muadzin membaca y /wafcjt yang 

mendengar membaca Au Sit 5^ Slj Si Kemudian (ketika) muadzin 


Shahih At Bukhari (613), dan Shahih Muslim (385). 


1 321 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



membaca ' ii' maka yang mendengar membaca <»»'. 


Kemudian (ketika) muadzin membaca -iiit aJj Si maka yang 

'I * ^" 

mendengar membaca *5ll aJi 'i dari hatinya, ia masuksurga." 


Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sama 
dari Umar bin Khaththab RA. Dari zhahir (teks) hadits dapat dipahami 
bahwa bacaan ^ dan ^*5^' ^ ^ tidak dibalas dengan 

lafazh yang sama, tetapi dibalas dengan lafazh A»lj *i! eji 'Jj Jj^ *!/. 

Atas dasar itu, maka hukum yang sifatnya umum hams didahulukan 
daripada yang sifat khusus. Karena itu orang yang mendengar adzan 
dianjurkan menim semua ucapan muadzin kecuali lafazh 5!>CsJ' ^ 

' '' f ' 4 

dan dibalas dengan membaca *51! 5y 'ij J^- 'i. 

Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh menggabungkan hukum 
yang sifatnya umum dengan yang khusus. Karena itu setelah muadzin 
membaca i'nCaii ^ dan ^Js. maka yang mendengar 

membaca kalimat yang sama kemudian diikuti kalimat V! 8y *ilj J H 

Masalah ini pemah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. 


* 


')i 4iil '^1 aJ| ')i 01 Oij-Ji ^ ® o 


Jl ^ A ^ ^ 

^ • y' ^••^y'y’ ^ ^ Oy’ ^ y" ^ f y ^ . y .0 


bj 4 WIj AjoX^ IJLq.^iu* O'j Aj 

^ y y y y y 

^ M'I 1 ^ ^ 1 *^. 1 !'' 

‘U.j aJ jAf- tuji j 


155. ^'‘Barangsiapa ketika mendengar muadzin 
mengumandangkan kalimat adzan, lain membaca: 'Aku bersaksi 
bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu 
bagi-Nya, Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, aku ridha Allah 
sebagai tuhanku, Muhammad sebagai rasul-Ku dan Islam sebagai 
agamaku, maka dosanya diampunil' (HR. Muslim)^'*^ 


Shahih Muslim (386). 


322 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad bin Abu 
Waqqash RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa ketika mendengar muadzin mengumandangkan kalimat 
adzan lain ia membaca: 'Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah semata... ” Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 




156. “Kemudian ia membaca shalawat atas Nabi SAW, lain ia 
memohon wasilah kepada Allah untuk Nabi SA W” (HR. Muslim)^"*^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin ‘Amru 
bin ‘Ash RA. la berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda. 


Juy't j aijii j 4^^ in 

is jL jSS i'jk \S\ 0jTt d\ cun 


"Apabila kamu mendengar mu'adzin mengumandangkan adzan, 
maka ucapkanlah kalimat seperti yang diucapkan mu 'adzin, kemudian 
bershalawatlah atasku. Sesungguhnya orang yang bershalawat atasku 
sekali, Allah balas bershalawat kepadanya 10 kali. Kemudian 
mohonkanlah wasilah untukku, sesungguhnya wasilah itu adalah 
derajat di surga, yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba dari 
sekian hamba-hamba Allah. Aku sangat berharap akulah orangnya. 
Maka barangsiapa yang memohonkan kepada Allah agar memberikan 
wasilah kepadaku, maka syafaat (pertolonganku) berhak ia dapatkan 
di Hari Kiamat.” 


Shahih Muslim (384). 


I 323 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan 
hadits ini dari Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash. 




157. “yh Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, 
dan pemilik shalat yang akan ditegakan. Berikanlah Nabi Muhammad 
wasilah dan fadhilah, serta bangkitkan ia di deraj at yang terpuji 
seperti yang telah Engkau janjikan" (HR. A1 Bukhari)^'*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Jabir bin Abdullah 
RA, ia berkata bahwa Rasulutlah SAW bersabda, “Barangsiapa saat 
mendengar adzan membaca: “Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan 
yang sempurna ini..., ia berhak mendapatkan syafaatku di Hari 
Kiamat.” 


Makna hadits 

Lafazh adalah nama sebuah deraj at di surga yang hanya 

diberikan kepada seorang hamba dari sekian hamba-hamba Allah. Hal 
ini secara tidak langsung membantah pendapat yang mengatakan 
bahwa wasilah adalah syafaat. Ada juga pendapat yang mengatakan 
bahwa wasilah adalah kedekatan kepada Allah, seperti yang dipahami 
dari makna bahasa, yaitu bermakna sama dengan kata yang 

berarti perantara atau media yang membantu untuk mencapai apa yang 
diinginkan. 


Shahih A! Bukhari (613). 
324 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




*^1 aJI 01 ^ I-* ^ ®A 

aI^^I 1!uj^ Jai-1 Ji4^1 (»-J t3^J 

cA$^ j'i cA^jS 2;^^' J—C4i ; . ;a ,_l]l3 

.(i?) 2u.l^l ij c4^j 'Ji 0^^ 


158. "Seorang muslim yang mendengar kalimat adzan, 
kemudian ia bertakbif lalu mentbaca: Aku bersaksi bahwa tiada 
tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya 
Muhammad adalah utusan Allah ’, kemudian ia membaca: ‘Ya Allah, 
berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah, dan 
tempatkanlah ia di derajat tertinggi, dan jadikanlah cintanya dalam 
orang-orang terpilih, dan dzikirnya dalam orang-orang yang dekat 
kepada-Mu ’, maka ia berhak mendapat syafaat di Hari Kiamat. ” (HR. 
Ath-Thabrani)^^'’ 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Majma’ Al 
Kabiir, dari Ibnu Mas’ud RA. Selain itu, Al Haitsami menjelaskan 
dalam Majma ’ Az-Zawaa'id, para perawi badits ini semuanya tsiqah. 
Sementara Atb-Tbabrani meriwayatkan badits ini dalam Al Mu jam Al 
Kabiir dan Al Ausath, dari Abu Darda' RA, babwa Rasulullab SAW 
bersabda, '^Apabila seseorang mendengar muadzin 
mengumandangkan adzan, maka bacalah: 'Ya Allah, Tuhan pemilik 
panggilan yang sempurna ini dan pemilik shalat yang ditegakkan. 
Kirimkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad, kabulkanlah 
permintaannya di Hari Kiamat' dan kalimat doa itu didengar orang 
disekitarnya, lalu orang-orang yang mendengar doa itu pun ikut 
membaca doa yang sama ketika mendengar muadzin 
mengumandangkan adzan. Setelah itu Rasulullah bersabda lagi, 
“Dan, barangsiapa yang membaca doa tersebut ketika ia mendengar 
muadzin mengumandangkan adzan, ia berhak mendapat syafaat 
Muhammad di Hari Kiamat.” 


Akan tetapi dalam rangkaian sanad badits ini terdapat seorang 
perawi bemama Sbidqab bin As-Samin yang divonis dha'if. Dalam 


Thabrani, Al Mu ’jam Al Kabiir (10/16). Lihat Majma ’ Az-Zawaa 'id (1/333). 

II 3K 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kesempatan lain, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam Al 
Ausath dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullab SAW bersabda. 


y ij cjr •i! gab ^ -a*' 


“Mohonlah kepada Allah, agar la memberi wasilah kepadaku. 
Sesungguhnya orang yang memohon demikian sewaktu di dunia, nanti 
di Hari Kiamat aku menjadi saksi dan penolong baginya.” Namun 
begitu juga dalam rangkaian sanad badits ini terdapat perawi bemama 
Al Walid bin Abdul Malik Al Hurrani, yang tercatat mempunyai 
akblak kurang baik. Hadits ini juga diriwayatkan Atb-Tbabrani dalam 
Al Kabiir dengan redaksi. 


Sip tlUci ofj cSJ ^ Sl-j Al '^1 4)1 ^ 01 :Jlii tiDi ^ 
^\^l iji 4sPUMt (J iU^yi 4^ji ^k^Ul t4)^jj 

.itpulli Si 


“Barangsiapa yang mendengar kalimat adzan, lalu ia membaca: 
"Aku bersaksi bakwa tiada tuhan selain Allah, yang Esa tiada sekutu 
bagi-Nya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan 
utusan Allah. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad, 
sampaikan dia ke derajat wasilah di sisi-Mu. Jadikan masuk dalam 
golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di Hari Kiamat', 
maka orang yang membaca demikian, berhak mendapat syafaat." 
Tetapi dalam rangkaian sanad badits ini terdapat perawi bemama 
Isbaq bin Abdullab bin Kaisan, yang divonis dha'if. 






159. "Doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamat tidak 
akan ditolak, maka berdoalah, dan mintalah kepada Allah kebaikan di 


326 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dunia dan di akhirat.’’ (HR. At-Tirimdzi, Ibnu Hibban dan Abu 
Ya'la)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Abu 
Ya’la A1 Mushili dari Anas bin Malik RA, ia berkata bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, 

^ i'J. Si 


“Doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamat tidak 
mungkin ditolak.” Mengomentari hadits ini, ini At-Tirmidzi 
mengatakan, hadits ini hasan shahih. Dan At-Tirmidzi menambahkan 
redaksi yang diriwayatkan dari Yahya bin Yaman, 




“Lalu apakah doa yang kami baca, wahai Rasulullah?” 
Rasulullah menjawab, "Mintalah kepada Allah kebaikan di dunia dan 
akhirat.” Hadits ini diperkuat dengan pemyataan shahih Ibnu Hibban, 
dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Di lain pihak, 
Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam kitab Shahih-nya dari 
Abdullah bin 'Amru, bahwa ada seorang berkata kepada Rasululah 


SAW, 


UST ji aIIp At Sj^'j 01 


“Wahai Rasulullah, para muadzin mendapatkan kelebihan dari 
kami.” Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah seperti yang 
mereka ucapkan, lain ketika engkau sudah selesai, berdoalah, niscaya 
Allah akan mengabulkannya.” Abu Daud meriwayatkan hadits ini 
dengan sanad shahih dari Sahal bin Sa'ad RA, ia berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, 


y-ti' oIp ttpldt U : Jli jf ^ 01^ 


Sunan At-Tirmidzi (212), (3594), Shahih Ibnu Hibban (1696), dan Musnad Abu 
Ya ’la Al Mushili (3680). 


I 327 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'‘‘‘Ada dua macam doa yang tidak ditolak, yaitu doa yang 
dipanjatkan ketika adzan, dan ketika dalam kemelut peperangan, 
ketika semua orang berbaur dan rapat.” 


Sebagian redaksi hadits ini sudah dimuat dalam pembahasan 
sebelumnya, ketika penulis membahas masalah waktu-waktu 
mustajab. Sementara itu, Abu Daud meriwayatkan hadits ini juga dari 
Abu Umamah RA, atau dari sebagian sahabat RA, bahwa ketika Bilal 
membaca iqamat, dan sampai pada lafazh c-*l4 J3 “shalat telah 

ditegakkan), Rasulullah SAW llau membaca: “Semoga 

Allah menegakkan dan mengabadikannya.” Hanya saja dalam sanad 
periwayatan hadits ini terdapat perawi bemama Syahar bin Hausyab 
yang memiliki catatan periwayatan kurang baik. 


Di samping itu, Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Jabir RA, 
bahwa Nabi SAW bersabda. 


oj} 13) 


“Apabila shalat sudah diserukan (diiqamatkan), maka pintu- 
pintu langit terbuka dan doa-doa dikabulkan." Akan tetapi dalam 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Ibnu Lahi’ah. Yang 
dimaksud dengan imgkapan O’Neal! dalam matan hadits di atas 

adalah mengumandangkan iqamat imhik shalat. Ibnu Hibban juga 
meriwayatkan hadits ini dalam kitab shahih-nya, dari Sahal bin Sa'ad 
RA. la berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


.A\ uudi Jij f Jip Sy Si t)»spC. 


“Ada dua waktu di mana orang yang memanjatkan doa ketika 
itu tidak akan ditolak, yaitu: ketika shalat diiqamatkan dan dalam 
barisan perangfi sabilillah” 


328 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



4.4 Doa Shalat Wajib 


oljUljt jlai ll Jj —H ~ ^ • 

OJ cOi^^j>• 

^ l5lj o>f aulJ i3 dL> ^ c^'l;Ji iii 
c iij^ uij 'cJi c'cJi 'ill ;ji ^ 'o_jf ^4-iii coiUi^’i 


,y- 

-i3 C 


lit 




>i; Sf iji ci:;^ j >ii c^l Li>o ^ 
c;^'f '-i! </ji' 'i o:-^^ ^jiO iCiJt N! W 

'^ 31 ? ijb d .adi :4 iiJ'j ^ ^-4ijo 

.liUl jJlj iiyiil-»l tC^\juj 


160. “Setelah takbiratul ihram ia membaca: Aku menghadapkan 
wajahku (diriku seutuhnya) kepada Yang menciptakan beberapa lapis 
langit dan bumi, lurus dan menyerahkan diri seutuhnya, dan aku tidak 
termasuk orang yang musyrik (menyekutukan Allah). Sesungguhnya 
shalat, ibadah, hidup dan matiku semuanya hanya milik Allah, 
Pemilik alam semesta ini. Dia tidak memiliki sekutu, dan aku 
diperintahkan untuk mengimani itu, dan aku adalah termasuk orang 
muslim (yang berserah diri). Ya Allah, Engkau adalah Raja, yang 
tiada tuhan selain Engkau. Engkau adalah tuhanku, sedangkan aku 
adalah hambamu. Aku telah berlaku zhalim pada diriku, dan aku 
mengakui dosaku. Karena itu ampunilah dosaku, semuanya. 
Sesungguhnya tiada yang berhak mengampuni dosa-dosa selain 
Engkau, dan tunjukilah aku agar dapat berakhlak mulia. Karena tiada 
yang berhak memberi petunjuk mendapatkan akhlak mulia itu selain 
Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang tidak baik. Tiada yang mampu 
menjauhkan itu dariku kecuali Engkau. Aku datang memenuhi 
panggilan-Mu. Segala kebaikan adalah berada di dalam kekuasaan- 
Mu. Dan keburukan tidak berlaku dalam bertaqarrub kepada-Mu. Aku 


Tiihfah Adz-Dzakirin 


329 



tidak bisa terlepas dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, 
Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku meminta ampun kepada-Mu 
dan bertaubat kepada-Mu. " (HR. Muslim)^'^^ 


Takhrij hadits 

Berdasarkan keterangan dituturkan penulis, hadits ini 
diriwayatkan oleh Muslim dari Ali bin Abu Thalib RA dari Rasulullah 
SAW. la berkata bahwa apabila beliau shalat, beliau membaca: 

dan seterusnya. Selain itu, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan 

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abu Thalib RA. 
Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat tambahan redaksi, ‘''’Apabila 
beliau melakukan shalat wajib”, yaitu dengan penambahan kata 
‘wajib’. Selanjutnya At-Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan shahih. 
Sedangkan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abu 
Thalib dalam kitab shahih-nya, dengan penambahan redaksi yang 



Hadits ini juga diriwayatkan dalam Shahih Muslim ketika 
membicarakan shalat malam. 


Makna hadits 

Lafazh menurut satu pendapat, berarti ‘aku 

meniatkan ibadahku’. Ada juga pendapat yang mengartikannya 

dengan *aku menghadapkan wajahku’. 

0 

Lafazh artinya lurus dan mengarah ke agama yang benar, 
yaitu Islam. Makna inilah yang didukung oleh mayoritas ulama. 

Lafazh berarti akhlak yang paling sempuma dan 

terbaik. Sedangkan Lafazh adalah antonim dari kata terbaik, yaitu 
yang buruk. 


Shahih Muslim (771). 


330 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh iOj [;4 artinya tidak bertaqarrub kepada-Mu 

dengan perbuatan buruk. Pendapat lain mengatakan artinya bukan 
demikian. Penjelasan tentang hadits ini beserta hikmah dan faedahnya 
sudah dijabarkan dalam penjelasan kitab Al Muntaqa. Untuk lebih 
jelasnya, bacalah penjelasan masalah ini dalam kitab tersebut. 


^ J—(»-«- “-r'j— 


161. "Ya Allah, jauhkan diriku dari kesalahan-kesalahanku, 
sebagaimana Engkau memisah jarak antara timur dan barat. Ya 
Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air dingin dan 
menyegarkan. Ya Allah bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku, 
seperti kain putih yang dibersihkan dari noda. ” (HR. Al Bukhari dan 
Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah RA. la berkata bahwa (ketika shalat) Rasululah SAW 
biasanya diam sejenak antara takbiratulihram dan bacaan Al Fatihah. 
Abu Hurairah RA lanjut berkata, Aku menghitungnya hanya sebentar. 
Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, “Demi Allah, wahai 
Rasulullah, Engkau tadi sempat diam sejenak antara takbiratulihram 
dan bacaan Al Fatihah, apakah yang engkau baca?” Rasulullah 
menjawab, “Aku membaca: Ya Allah, jauhkan diriku dari kesalahan- 
kesalahanku..." Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu 
Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun redaksi yang tercantum 
dalam riwayat Muslim adalah “Bersihkan dariku 

kesalahan-kesalahanku.” 


Shahih Al Bukhari (744) dan Shahih Muslim (958). 


II 331 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Lafazh IipU' menurut sebagian ulama bermakna menghindarkan, 

yaitu menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat serta menjauhkan 
diri dari dosa-dosa yang akan mendera. 

Lafazh dalam riwayat-riwayat lain, menggunakan 

lafazh sebagai ganti dari 

Dalam redaksi hadits tersebut menggunakan kata-kata seperti, 
bertujuan untuk taukid (penegasan) dan mubalaghah 

(hiperbola). Dalam doa juga secara khusus menggunakan kata 

‘kain putih’ karena noda lebih cenderung mudah terlihat pada wama 
putih dibanding wama-wama lain. Semua kalimat dalam hadits di atas 
adalah ungkapan majazi yang digunakan untuk memohon agar dosa 
dan bekasnya dihapus’. Di samping itu, hadits ini termasuk hadits 
yang paling shahih dalam hal bacaan antara takbiratulihram dan A1 
Fatihah. Setiap kalimat yang sah dibaca dalam bertawajjuh, maka 
boleh digunakan dan berpahala ketika mengamalkannya. Karena itu, 
pendapat yang mengatakan bahwa kalimat-kalimat yang dibaca untuk 
bertawajjuh tidak berpahala, kecuali satu bacaan tertentu, tidak benar 
seperti yang telah dijelaskan para ulama. Sikap terbaik dalam 
menanggapi hal ini adalah memihak pada hadits yang terbukti paling 
shahih, sekalipun kalimat bacaan yang diriwayatkan dari hadits-hadits 
shahih laiimya juga sah dan berpahala diamalkan. 




•(r) 


162. "Allah Maha Besar, Maha Agung, dan pujian adalah bagi 
Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah pada waktu pagi 
dan petang. ” (HR. Muslim)^^'^ 


Shahih Muslim (601). 


332 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar RA. la 
berkata, “Ketika aku sedang shalat bersama Rasulullah SAW tiba-tiba 
ada seorang membaca; 'Allah Maha Besar, Maha Agung, dan pujian 
adalah bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah pada 
waktu pagi dan petang', lalu Rasulullah SAW berkata, Siapakah 
yang ntengucapkan kalimat tersebut?' Pria itu kemudian mengaku, 
“Wahai Rasulullah, aku yang membacanya.” Rasulullah SAW lalu 
berkata, "Kalimat itu dikagumi dan karenanya pintu langit dibuka.” 
Ibnu Umar berkata, “Sejak aku mendengar ucapan Rasulullah 
tersebut, aku tidak pemah meninggalkan bacaan itu.” Selain itu, hadits 
ini juga diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa i. Dalam redaksi hadits 
yang diriwayatkan An-Nasa'i ada tambahan kalimat setelah sabda 
Rasululah SAW, "Kalimat itu diperebutkan 12 

malaikat” 


•(^ ‘D V 




163. "Segala puji bagi Allah, puji yang sebanyak-banyaknya, 
yang terbaik dan diberkahir (HR. Muslim dan Abu Daud)”* 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Anas 
bin Malik RA. la berkata bahwa suatu ketika seorang pria datang (ke 
masjid) dan langsung masuk ke tengah-tengah shaf, sementara 

nafasnya tersengal-sengal lalu ia membaca: ^ A 


"Segala puji bagi Allah, puji yang banyak, yang baik dan diberkati.” 
Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau bertanya, "Siapakah di 
antara kamu yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi?” Semua 
jamaah yang hadir diam tak menjawab. Rasulullah kemudian bertanya 
lagi, "Siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat itu? 
Sesungguhnya ia tidak mengucapkan sesuatu yang salah.” Lalu pria 


Shahih Muslim (600) dan Sunan Abu Daud (763). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


333 



itu datang mengaku, “Aku datang dalam keadaan nafas tersengal- 
sengal, lalu aku mengucapkan kalimat tersebut.” Rasulullah 
menjawab, “Sesungguhnya aku melihat 12 malaikat memperebutkan 
kalimat itu, siapa di antara mereka yang akan mengangkatnya.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan redaksi 
yang sama. Adapun redaksi yang diriwayatkan Abu Daud adalah: 


.-Li iTjUi vS lull in 


Allah Maha Besar. Segala Fuji hanya bagi Allah, suatu pujian 
yang melimpah, pujian yang baik lagi diberkati”. 


4 • T 


164. "Dan setelah imam selesai membaca walaaddhaallin, maka 
hendaklah ia membaca aamiin, lalu para makmum juga ikut membaca 

aamiin, maka Allah akan mengabulkannya. ” (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa A1 Asy’ari 
RA, dimana dalam penggalan redaksi hadits ini disebutkan, 




b! 


“Apabila imam shalat selesai membaca ghairil maghdhuubi 
'alaihim waladhdhaalliin, maka bacalah: aamiin, niscaya Allah akan 
mengabulkan doamu” Di lain pihak, Abu Daud dan An-Nasa'i 
meriwayatkan hadits ini dari Abu Musa A1 Asy’ari RA. Sedangkan 
Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al Kabiir dari 
Samurah bin Jundub dengan redaksi yang sama. 


Shahih Muslim (404). 


334 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



M akna hadits 

Lafazh memiliki empat macam gaya baca, yaitu: 1) gaya 
baca yang paling fasih dan masyhur: 'JsA (suara alif dan miim 
panjang/waJ). 2) (suara alif dan miim dibaca pendek dan ringan). 
3) Dibaca secara imaalah. 4) (alif dibaca panjang dan huruf miim 

bertasydid). Pembahasan tentang cara membaca aamiin ini dapat 
ditemukan dalam kitab Al Adzkaar. Menurut pendapat mayoritas 
ulama lafazh berarti perkenankan atau kabulkanlah Ya Allah. Hal 

ini diperkuat dengan kesamaan makna Lafazh tersebut yang dijumpai 
dalam kamus Bahasa Arab. 




165. "Dan, apabila imam membaca aamiin, maka makmum juga 
Halt membaca aamiin. Barangsiapa yang bacaaan aamiin-nya 
bersamaan dengan bacaan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah 
lain diampuni. ” (HR. Al Bukhari dan Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Al Bxikhari dan Muslim dari Abu 
Hinairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila imam 
membaca aamiin, maka ucapkanlah aamiin. Sesungguhnya 
barangsiapa yang bacaaan aamiin-nya bersamaan dengan bacaan 
malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni." Redaksi 
hadits yang diriwayatkan Al Bukhari adalah “Dan, apabila imam 
membaca 'ghairil maghdhuubi 'alaihim wa laadhdhaalliin’ maka 
ucapkanlah aamiin. Sesungguhnya barangsiapa yang bacaaan 
aamiin-nya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka dosa-dosanya 
yang telah lalu diampuni." Sedangkan dalam riwayat Muslim 


Shahih Al Bukhari (796) dan Shahih Muslim (409). 


I 335 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



disebutkan dengan redaksi sedikit berbeda tetapi sesuai dengan makna 
hadits yang diriwayatkan A1 Bukhari. Dalam hadits lain yang 
diriwayatkan A1 Bukhari juga disebutkan dengan redaksi, “Apabila 
imam membaca aamiin, maka bacalah aamiin. Sesungguhnya 
malaikat membaca aamiin juga. Barangsiapa yang bacaan aamin-nya 
bersamaan dengan bacaan aamiin malaikat, maka dosa-dosanya yang 
terdahulu terampuni.” 

'/\ JL-5 L_l)j in 

(i? C J cl) 

166. "Dan ketika Rasulullah SAJV membaca aamiin, ia 
membacanya dengan suara panjang dan tinggi, lain masjid 
tergunjang, dan beliau membaca aamiin tiga kali, dan ketika beliau 
membaca ‘wa laadhdhalliin ’ beliau membaca ‘Ya Tuhanku, 
ampunilah aku Aamiin. ” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan 
Ath-Thabrani)^^* 





V *J • c2;jCaJl S/j ijli 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan 
Ath-Thabrani, dari Wa'il bin Hajar RA, ia berkata, 

:j\5 j*Lj A) Ji> jjui. 

^5*" i" ''•T 

.*jyp JU 


“Aku mendengar Rasulullah SAW membaca ‘ghairil 
maghdhuubi ‘alaihim waladhdhaalliin’, beliau kemudian membaca 
aamiin dengan suara panjang.” Sementara dalam riwayat Abu Daud 
diredaksikan, “Beliau meninggikan suaranya.” At-Tirmidzi juga 
meriwayatkan hadits ini dari Wa'il bin Hajar RA dan ia menyatakan 
bahwa status hadits ini hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An- 


Musnad Ahmad (4/316), Sunan Abu Daud (932, 933), Shahih Ibnu Majah 
(855), Ath-Thabrani, Mu jam Al KAbuir (22!AA). 


336 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Nasa'i. Ibnu Abu Syaibah memuatnya dalam kitab Al Mushannaf. 
Sedangkan Al Hakim menyatakan hadits ini shahih. Dalam salah satu 

redaksi hadits ini disebutkan bahwa, “Rasulullah SAW membaca: oj 
'Tuhanku, ampunilah dosaku. Aamiin. Ath-Thabram juga 

meriwayatkan hadits yang sama, namim dalam rangkaian sanadnya 
terdapat perawi bemama Ahmad bin Abdul Jabbar Al Atharadi yang 
dinyatakan tsiqah oleh Ad-Daruquthni, serta dipuji oleh Abu Kuraib, 
tetapi Ahmad bin Abdul Jabbar ini dinyatakan dha'if oleh beberapa 
ulama hadits. Ibnu 'Adi menyatakan bahwa ia belum pemah 
menemukan hadits mungkar yang diriwayatkan Ahmad bin Abdul 
Jabbar. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi. 

Dalam redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dengan sanad hasan, disebutkan bahwa Nabi SAW membaca aamiin 
sebanyak tiga kali. Di lain pihak, Abu Daud dan Ibnu Majah 
meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah RA. la mengatakan bahwa 

apabila Rasulullah SAW membaca Slj ^ beliau 

membaca sehingga terdengar oleh orang yang berada di shaf 

belakangnya. Adapun redaksi yang diriwayatkan Ibnu Majah adalah: 
“Sehingga orang yang ada di shaf pertama mendengar bacaan 
aaminn beliau dan masjid menjadi terguncang." 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad 
hasan. Begitu pula Al Hakim, yang menyatakan bahwa hadits ini 
shahih sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim dan Al Baihaqi 
serta At-Tirmidzi, dan ia menyatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 

Selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah 
dengan sanad shahih. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadits ini 
dalam kitab shahih-nysi dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, 

“Orang Yahudi tidak pemah merasa dengki terhadap kalian 
seperti halnya rasa dengki mereka atas nikmat salam dan aamiin." 
Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh As-Suyuthi. Sementara itu Ibnu 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


337 




Majah meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu 'Abbas RA, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


.^T j;^ > J[p -^^3^ u Jip u 


'’’’Orang Yahudi tidak pemah merasa dengki terhadap kalian 
seperti halnya rasa dengki mereka terhadap nikmat aamiin, karena itu 
perbanyaklah mengucapkan aamiin.” Akan tetapi dalam sanad hadits 
ini terdapat perawi bemama Thalhah bin 'Amru, yang divonis dha'if. 
Sedangakan Ibnu 'Adi meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah RA, 
dengan redaksi bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


5*5CflJt SilSjj ixLS- Dl 


“Sesunggahnya umat Yahudi adalah umat pendengki, mereka 
merasa dengki terhadap kamu dalam tiga hal: menyebarkan salam, 
menegakkan shalat dan membaca aamiin.” Sementara itu Ath- 
Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al Aushath, dari Mu’az, 
dengan redaksi yang sama seperti di atas. Keabsahan hukum mengenai 
membaca aamiin ditetapkan dan diperkuat dengan 17 belas hadits, 
sebagaimana yang telah diterangkan penulis dalam pembahasan kitab 
ini. Pendapat ini juga yang dikemukakan oleh jumhxir (mayoritas) 
ulama. Pendapat yang tidak setuju dan berseberangan dengan 
kesepakatan ulama ini tidak layak dijadikan pedoman, dan semuanya 
sudah dijelaskan penulis dalam kitab ini. 




167. “Dan, ketika ruku’ beliau membaca: Maha Suci Tuhanku 
Yang Maha Agung sebanyak tiga kali.” (HR. Muslim dan Al 
Bazzar)^^’ 


Shahih Muslim (772) dari Hudzaifah, Sunan Abu Baud (886), dan ia 
menyatakan hadits ini mursat. Sunan At-Tirmidzi (261) dan ia menyatakan bahwa 
sanad hadits ini laisa bimuttashil. MusnadAl Bazzar (541) dari Ibnu Mas’ud RA. 


338 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan A1 Bazzar dari 
Hudzaifah RA. Dalam redaksi hadits Hudzaifah RA disebutkan bahwa 
“Kemudian beliau ruku’ dan membaca: “Maha Suci 

Tuhanku Yang Maha Agung. ” Tambahan redaksi “tiga kali” dalam 
hadits tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh A1 Bazzar seperti yang 
dijelaskan penulis, tetapi redaksi ini juga diriwayatkan dalam Kutub 
As-Sunan, yakni Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu 
Mas’ud RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


.Suit iUij ; Jlii 'iij iiUij 


“Apabila kamu ruku kemudian membaca 'Maha Suci Tuhanku 
Yang Maha Agung' dalam ruku sebanyak tiga kali, maka rukunya 
menjadi sempuma, dan bacaan itu adalah bacaan paling pendek. 
Apabila sujud kemudian membaca 'Maha Suci Tuhanku Yang Maha 
Tinggi', maka sujudnya menjadi sempuma, dan bacaan itu adalah 
bacaan paling pendek. ” 

Hadits A1 Bazzar yang disebutkan penulis diriwayatkan dari 
Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasul SAW bersabda, 




“Sunat hukumnya dalam ruku membaca: ‘Maha Suci Tuhanku 
Yang Maha Agung' dan dalam sujud ia membaca: ‘Maha Suci 
Tuhanku Yang Maha Tinggi.” Namun dalam rangkaian sanad hadits 
ini terdapat perawi bemama As Sura bin Isma'il yang divonis dha'if. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari Abu Bakrah RA. la 
berkata bahwa Rasulullah SAW membaca tasbih ketika ruku’ dengan 
bacaan: ‘Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung’ sebanyak tiga kali. 
Dan ketika sujud beliau membaca: ‘Maha Suci Tuhanku Yang Maha 
Tinggi’, sebanyak tiga kali. Namun dalam sanad hadits yang 
diriwayatkan A1 Bazzar ini terdapat perawi bemama Abdiurahman bin 
Abu Bakar, yang divonis shalih Al hadits. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


339 



.(^ 4^) jA^\ Ujj — ^ “lA 


168. “Maha Suci Engkau, Ya Allah, Dengan Pujian-Mu, 
ampunilah aku.” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Aisyah 
RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasanya memperbanyak 
bacaan dalam ruku' dan sujud, dengan bacaan: “Maha Suci Engkau, 
ya Allah, Tuhan kami, dan dengan Puji-Mu ampunilah aku." Di 
samping itu, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah. Dalam redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim 
dari Aisyah RA disebutkan bahwa bunyi bacaannya: '‘’’Maha Suci 
Engkau Ya Allah, Tuhanku dengan Puji-Mu. Ya Allah ampunilah 
aku." Sementara Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan 
hadits ini dari Uqbah bin Amir RA, ia mengatakan, 


lliii J jy-3 4 Jtf :ci>' ^ 

^ : ja iio ii-» ^ :cJ>' 


“Ketika ayat 74 surah A1 Waaqi’ah turun, Rasulullah berkata, 
'Jadikan kalimat tasbih yang ada dalam ayat itu sebagai bacaan 
dalam ruku. ’ Sedangkan ketika ayat 1 surah A1 A’laa turun, 
Rasulullah berkata; ‘Jadikan kalimat tasbih yang ada dalam ayat itu 
sebagai bacaan dalam sujud’.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban dan A1 Hakim. Dalam pemyataannya, A1 Hakim menegaskan 
bahwa hadits ini shahih. 


.(Sf cl) Ij^C 4i)l ~ ^ ^ 

169. “Maha Suci Allah dan dengan Pujinya" sebanyak tiga 
kali.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)^*^' 


Shahih A1 Bukhari (794) dan Shahih Muslim (484). 

Musnad Ahmad (5/343), Mu’jam Al Kabiir (3/284). Lihat Majma’ Az-Zawaaid 
(2/128). 


340 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abu 
Malik A1 Asy’ari RA, namun dalam rangkaian sanad hadits ini 
terdapat perawi bemama Syahar bin Hausyab yang divonis dha'if. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Ibnu 
Sa’di, dari ayahnya, namun tanpa menambahkan redaksi oaiiwj- A1 

Hakim juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Juhaifah, tetapi 
sanadnya dha'if. Hadits ini juga diriwayatkan Abu Daud dari ‘Uqbah 
bin ‘Amir, dan dalam komentamya ia mengungkapkan, “la khawatir 
ada kata yang tidak tercantum, yaitu kata Hadits ini 

sebenamya pemeih diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas’ud, dan dalam 
rangkain sanadnya terdapat perawi bemama As-Sura bin Isma'il yang 
divonis dha'if. Begitu juga hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah, 
terdapat perawi bemama Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila 
yang divonis dha'if. Ibnu Ash-Shalah bersama beberapa ulama hadits 

lainnya tidak mengakui tambahan redaksi, Ketika Ahmad bin 

Hanbal ditanya tentang tambahan redaksi ini, ia menjawab, “Kalau 
aku tidak membacanya dengan tambahan 


•(r) ^ V 


170. ''Maha Suci dan Maha Mulia, Tuhan Malaikat dan Tuhan 
Jibril.” (HR. Muslim)^“ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Uqbah bin ‘Amir RA, 
ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika ruku’ dan sujud 
membaca: “Maha Suci dan Maha Mulia, Tuhan Malaikat dan Tuhan 
Jibril." Hadits ini juga diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i. 


Shahih Muslim (487). 


I 341 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Makna hadits 

Lafazh atau boleh dibaca dengan dua cara 

baca tersebut, tetapi secara umum lebih sering dibaca: ’[/yiA 
Tsa’lab mengungkapkan, “Semua ism (kata benda) yang berpola 
dibentuk dan dibaca mengikuti pola kata tersebut, kecuali kata 
dan ^ jJJ, karena kedua kata tersebut seringkali dibaca dengan harakat 
dhammah.” Sementara A1 Jauhari mengungkapkan, “Kata 
termasuk sifat Allah SWT.” Lebih jauh Ibnu Paris dan Az-Zubaidi 
mengatakan, adalah Allah SWT dan demikian pula dengan kata 

K • i i 

Maksudnya ialah Yang Disucikan dan Yang Dimuliakan. Arti 
kata adalah bebas dari segala bentuk kekurangan. Sedangkan 
berarti Yang Disucikan dari segala bentuk sifat atau sifatnya 

lainnya yang tidak pantas dan layak disandang Allah SWT. I’rab 
kedua kata itu adalah khabar (predikat) dari mubtada ' (subyek) yang 
tidak tertulis (mahzuuf). 

Kalimat t/j. Kata artinya Malaikat Agung. 

Apabila dibaca waqaf, maknanya mencakup seluruh malaikat. Ada 
juga yang menafsirkan artinya adalah malaikat Jibril. Dua penafsiran 
ini sama-sama menggabimgkan kata yang sifatnya umum dengan kata 
yang sifatnya khusus. Ada juga yang berpendapat bahwa arti kata 
adalah makhluk yang tidak dapat dilihat malaikat, seperti halnya 
malaikat yang tidak bisa dilihat manusia. 


I • •• f ✓ , fy’ 4 •''T 


du ^ tCiiiT 'duj aj -\y\ 

•(r) 


171. “Tia Allah, hanya kepada-Mu aku ruku', dan hanya kepada- 
Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, dan hanya kepada- 


342 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 


Mu pendengaranku, otakku, tulangku dan syarafku tunduk.” (HR. 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ali bin Abu Thalib 
RA. Redaksi hadits ini sebenamya panjang. Di antara redaksi tersebut, 
Ali mengatakan, 


:J\S tijj viil lij 

(^Jdl (CoJLi*! iiilj iC^T hibj 


“Bahwa Rasulullah SAW apabila ruku’, beliau membaca; Ya 
Allah, hanya kepada-Mu aku ruku’, dan hanya kepada-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku berserah diri, dan hanya kepada-Mu 
pendengaranku, otakku, tulangku dan syarafku tunduk. Dan pada saat 
sujud beliau membaca; Ya Allah, hanya kepada-Mu aku sujud, 
kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. Diriku 
bersujud kepada yang telah menciptakanya, membentuknya, 
membelah pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah 
Pencipta Terbaik.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Dan 
dalam sebuah riwayat Muslim ada penambahan redaksi dari hadits di 
atas, yaitu “Iti yang membentuknya lalu la percantik 


bentuknya.” Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari Jabir RA, 
diredaksikan. 


x#!, xj, #<>51 ^ ^ ^ *1^ ' 1 '’ ^ 

j;juh 


'"Pendengaran, penglihatan, darah, daging, tulang dan syarafku 
semuanya tunduk kepada Allah, Tuhan alam semesta." Hadits ini juga 
diriwayatkan Ibnu Hibban dengan tambahan redaksi, setelah kata 
tulang dan syarafku ia menambahkan kalimat, dan dengan segala 
yang ada di atas dua kakiku, semuanya tunduk kepada Allah, Tuhan 
alam semesta.” 


Shahih Muslim ( 771 ). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


343 



dJU ^4^1 loJui- "iPJ -ii :Jl5 'ilj -^VT 

IJl*^ -U^i 


172. ‘‘'Dan apabila imam i’tidal bacalah: Allah mendengar 
orang yang memuji-Nya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, segala bentuk 
pujian hanya milikmu. Pujian yang sebanyak-banyaknya yang 
diberkati.” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Hurairah RA dan Rifa’ah bin Rafi’ Az-Zarqi RA. Adapun redaksi Abu 
Hurairah RA diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim serta Ahlu As- 
Sunan, kecuali Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


ijy cluit Cii Cj Jl5 Til 

dUj ^ ^Jiis U d jii’ Jji 


"Apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka 
bacalah: "Ya Allah, ya Tuhan kami, segala bentuk pujian hanya 
milik-Mu. ” Karena sesungguhnya orang yang bacaannya bersamaan 
dengan bacaan malaikat, maka dosanya yang telah terdahulu 
diampuni." 

Dalam riwayat A1 Bukhari yang lain, disebutkan bahwa 
Rasulullah bersabda, “Bacalah: JUidi ilJj ^^(Ya Tuhan kami, segala 
bentuk pujian hanya untuk-Mu)." Selain itu, riwayat A1 Bukhari yang 
lain juga menyebutkan bahwa setelah Nabi SAW membaca: A' 

Vxt^ beliau terus membaca: iiJ j “Ya Allah ya Tuhan 

kami, segala bentuk pujian hanya untuk-Mu.” 

Adapim hadits yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ juga 
diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i. Dalam 
riwayat tersebut Rifa’ah berkata, “Pada suatu hari, kami shalat di 
belakang Rasulullah SAW Tatkala beliau bangun dari ruku', beliau 


Shahih At Bukhari (795, 799), dan Shahih Muslim (392). 


344 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




membaca: jiJ At Lalu ada sahabat di belakang Rasulullah 

SAW membaca; ^ iiidi tlii'j lij {Wahai Tuhan 

kami, bagimu segala bentuk pujian, suatu pujian yang banyak, yang 
baik, dan yang diberkati). Setelah Rasulullah selesai shalat, beliau 
bertanya, "'Siapakah yang membaca kalimat tadf!” sahabat itu 
menjawab, “Aku.” Rasulullah lalu berkata, “Aku melihat tiga puluh 
malaikat saling berebut siapa di antara mereka yang pertama sekali 
menulisnya." A1 Bukhari dan Muslim dan imam hadits lainnya juga 
meriwayatkan dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
'"Apabila imam membaca jil At "Allah mendengar orang 

yang memuji-Nya”, maka bacalah: ai^t id} iLj "Wahai Tuhan kami, 
segala bentuk pujian hanya untuk-Mu." 

Banyak hadits yang menjelaskan tentang masalah ini. Intinya, 
imam maupun makmum sebaiknya membaca kedua bacaan itu 
sekaligus, yaitu bacaan: jiJ At dan id} 


L* frj-* iJJ ..-.ill — \ vr 

iJl) lliS^j 4 Jl*J 1 Jl5 C* ,3:»-l JbsfcUlj f^llill t-Uj 


o' «• 


ill. '.bji I'i Yj I'cJJi a Yj I'oitf a V 

•(r) 


173. “Ya Allah, segala bentuk pujian hanya untuk-Mu, seisi 
langit, bumi dan seisi segala yang engkau kehendaki di atas itu. Yang 
menjadi tumpuan pujian dan pemuliaan, yang paling layak diucapkan 
oleh seorang hamba. Kami sekalian adalah hamba-Mu. Tiada yang 
mampu menolak sesuatu yang telah Engkau berikan, dan tiada pula 
yang mampu memberikan sesuatu yang tidak engkau berikan. Dan, 
kemuliaan tidak berguna di hadapan Pemilik Kemuliaan.” (HR. 
Muslim)^^^ 


Shahih Muslim (477,478). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


345 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas RA. la 
berkata bahwa apabila Nabi SAW mengangkat kepala dari ruku’, 
beliau membaca: iJUj “Ya Allah, segala bentuk pujian hanya 


untuk-Mu,...” 


Hadits ini juga meriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas 
RA. Sedangkan Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan 
hadits ini dari Abu Sa’id A1 Khudhri RA dengan redaksi. 





“Wahai Tuhan kami, segala bentuk pujian hanya untuk-Mu, 
seisi langit dan bumi, dan seisi segala sesuatu yang engkau kehendaki 
di atas itu." 


Makna hadits 

Lafazh Jii huruf lam dibaca nashab karena sebelumnya 

terdapat ‘amil nasab nida ’ atau ikhtishash. 

Kata isid'i artinya kemakmuran, kekayaan dan kehormatan. Atau 

maknanya adalah bahwa semua itu, baik kemakmuran, kekayaan dan 
kehormatan, tidak berharga dan tidak berguna di hadapan Allah SWT. 
Yang berguna di hadapan Allah SWT hanya amal shalih. 




174. ‘Ta Allah, bersihkan aku dengan salju, dengan es dan air 
yang dingin. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa dan 
kesalahanku, layaknya kain putih yang bersih dari noda.” (HR. 
Muslim)^^ 


Shahih Muslim (476). 


346 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdullah bin Abu 
Aufa RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau membaca; “Hanya 
untuk-Mu pujian, seisi langit dan seisi bumi, serta seisi segala sesutu 
yang Engkau kehendaki di atas itu. Ya Allah, bersihkan aku dengan 
salju, dengan es dan air yang dingin. Ya Allah, bersihkan aku dari 
dosa-dosa dan kesalahanku, menjadi seperti kain putih yang bersih 
dari noda.” 


Makna hadits 

Kalimat dan dalam riwayat lain, menggunakan 

redaksi kalimat j* Ada juga riwayat yang menggunakan 

redaksi ^ Sedangkan hadits yang 

diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, diredaksikan, Tatkala beliau 
mengangkat kepala dari ruku, beliau membaca:...” Ungkapan 
menyucikan diri dari dosa, kotoran dan noda di atas merupakan gaya 
bahasa kinayah yang tujuannya mengungkapkan penghapusan dosa. 
Hadits di atas menggunakan ungkapan 'kain putih' karena noda 
cenderung terlihat lebih jelas di kain putih ketimbang noda atau 
kotoran di kain wama lainnya. Pembahasan ini telah dikemukakan 
sebelumnya. 


•(cT^ O) ^ Vo 

175. “Dan ia membaca qunut di shalat subuh.” (HR. A1 Hakim 
Dan A1 Bazzar)^^’ 


Musnad Al Bazzar (557), lihat Majma’ Az-Zawaaid (2/139), Sunan Abu Daud 
(1444). 


I 347 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dalam kitab musnadnya 
dan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak, dari Anas bin Malik RA, ia 
berkata. 






“Bahwasanya Rasulullah SAW selalu membaca qtmut di setiap 
shalat subuh hingga beliau wafat.” 

Ahmad dan Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari Anas 
bin Malik RA. Begitu juga dengan Abdurrazzaq dan Ad-Daruquthni 
meriwayatkan hadits yang sama dari Anas bin Malik RA. Akan tetapi 
di dalam rangkaian sanad Ad-Daruquthni terdapat perawi bemama 
Abu Ja’far Ar-Razi yang status periwayatannya dinilai kurang baik. Al 
Haisyami berkata dalam kitab Majma’ Az-Zawaaid, “Para perawi 
hadits Anas ini adalah tsiqah." Sementara Al Hakim menyatakan 
hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dalam Al 
Mustadrak, begitu juga Ibnu As-Sunni dalam ‘Amal Al Yaum wa Al- 
Lailah, dari Usamah bin ‘Umair, bahwasanya ia (Usamah) pemah 
shalat bersama Nabi SAW dua rakaat sunat fajar dekat beliau. Dan 
ketika Nabi SAW shalat dua rakaat, Aku mendengamya membaca: 'Ya 
Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil dan Tuhan Muhammad. Aku 
berlindung kepada-Mu dari neraka' sebanyak tiga kali.” Tetapi dalam 
riwayat Ibnu As-Sunni, ada penambahan redaksi, “Usamah berkata, 
‘Aku mendengar beliau membaca dalam keadaan duduk.” Dari 
riwayat Ibnu As-Sunni ini dimengerti bahwa bacaan Rasulullah SAW 
itu tidak menunjukkan bacaan doa sebelum ruku atau setelah ruku. 
Yang benar adalah doa qunut itu dibaca dalam moment tertentu seperti 
halnya qunut nazilah. Selain itu, hadits Anas RA ini tidak dapat 
dijadikan hujjah dalam masalah doa qunut. Juga ada kendala yang 
menyebabkan hadits itu tidak sah dijadikan hujjah, dan masalah itu 
telah dijelaskan sebelumnya. 


<0iSl » ijli lit i^j\j oJjJ OJ iSj\jL/3i\ yCjt V*\ 

.(5 tij e^ oJU.^ 


348 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




176. ‘‘‘‘Dan (qunut dilakukan) dalam semua shalat, jika terjadi 
musibah (nazilah), setelah membaca ‘sami'allahu liman hamidahu ’ di 
rakaat terakhir." (HR. Ahmad dan Abu Daud)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dari Ibnu 
Umar RA, ia pemah mendengar Nabi SAW pada saat beliau 
mengangkat kepala dari ruku di rakaat terakhir shalat subuh, 
membaca: 


At j/U .oUit ihj iLj At ^ : j;^' U ilu 

4jji ^ ill ^ 


'‘‘‘Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan." Setelah beliau 
membaca: sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. 
Kemudian turunlah ayat, ‘Tak ada sedikitpun campur tanganmu 
dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau 
mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang 
zalim ’ (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 128).” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan An-Nasa'i. 
Adapun hadits-hadits yang dapat dijadikan dalil dalam masalah qunut 
yang dibaca di saat moment penting seperti musibah (nazilah) cukup 
banyak, antara lain adalah hadits Abu Malik A1 Asyja’i. A1 Asyja’i 
berkata, Aku pemah berkata kepada ayahku, "Wahai ayahku, 
sesungguhnya engkau pemah shalat sebagai makmum Rasulullah 
SAW, Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA dan Ali RA. Sekarang 
di kota Kufah yang cukup dekat jarak masanya dengan masa mereka 
sekitar lima tahun, apakah mereka berdoa qunut?" Ayahnya 
menjawab, “Ya, wahai anakku, karena itu, sampaikanlah nikmat ini!” 
Hadits yang diriwayatkan Al-Asyja’i ini juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dan At-Tirmidzi. Sedangkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
menyatakan hadits ini shahih. 

Selanjutnya, hadits yang menjelaskan keabsahan qunut nazilah, 
adalah hadits Anas RA, ia berkata. 


Musnad Ahmad (1/301,302) dan Sunan Abu Daud (1443). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


349 





.ary ci o? 


“Sesungguhnya Nabi SAW pemah berdoa qunut selama sebulan, 
kemudian setelzih itu beliau tidak melakukannya lagi.” (HR. Ahmad) 


Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari Anas RA dan ia 
menyatakan bahwa hadits tersebut shahih, bahwa Nabi SAW tidak 
pemah berdoa qunut kecuali dalam kesempatan mendoakan kebaikan 
atau meminta menimpakan hukuman bagi sekelompok orang. Ibnu 
Hibban juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah 
RA. Dan, disebutkan pula dalam kitab Shahih Muslim dan kitab-kitab 
hadits mjukan lainnya hadits dari Anas RA, 




“Rasulullah SAW berdoa qimut selama sebulan mendoakan 
orang-orang yang bertahan hidup dari kaiun Arab, kemudian setelah 
sebulan beliau tidak pemah melakukannya lagi.” 

Hadits-hadits yang berbicara tentang qunut secara jelas 
menunjukkan bahwa qunut yang dilakukan Nabi SAW adalah qunut 
nazilah (qunut yang dilakukan ketika musibah mendera umat Islam), 
seperti yang tertera dalam kitab Shahih A1 Bukhari, Muslim dan yang 
lain, tanpa membedakan antara shalat subuh dan shalat-shalat lainnya, 
kecuali doa qunut dalam shalat witir. Khusus mengenai qunut dalam 
shalat witir terdapat hadits khusus membicarakan hal itu, dan akan 
dijelaskan kemudian, insya Allah. 


.(5 ri) aaU ^ jAjij -) YV 


177. “Dan jamaah shalat yang berada di belakangnya membaca: 
aamiin.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu 
Abbas RA. Ibnu Abbas RA berkata. 


/bid. 


350 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



^ : J\S (ij tO^C^ ^ yi p^'j 

.iib- ji ‘C^J (P'J cs^ ‘(*^ i/ij* 


"Rasululullah SAW membaca qunut selama sebulan berturut- 
turut dalam shalat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh, di akhir 
shalat setelah beliau membaca: sami'allahu liman hamidah pada 
rakaat terakhir. Ketika itu beliau berdoa xmtuk kalangan dari Bani 
Salim, Ri’l dan Dzakwan serta ‘Ishiyyah. sementara jamaah makmum 
yang dibelakangnya mengamini doanya.” Meskipun dalam rangkaian 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Hilal bin Khubab yang status 
periwayatannya mendapat kritikan, tetapi Ahmad, Ibnu Ma’in dan 
imam hadits lainnya menyatakan bahwa ia adalah tsiqah. 


• 0 ) (f) i^.j VA 


178. “Dan ketika sujud beliau membaca: ‘Maha Suci Engkau, 
Tuhan Yang Maha Tinggi’ sebanyak tiga kali” (HR. Muslim dan A1 
Bazzar)^’® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan A1 Bazzar dari 
Hudzaifah bin A1 Yaman RA. Selian itu, hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ahlu As-Sunan (Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At- 
Tirmidzi) serta Ahmad, dari Hudzaifah. la (Huzaifah) berkata, “Ketika 
aku shalat bersama Rasulullah SAW, beliau kemudian membaca 
ketika ruku’: dan ketika sujud beliau membaca 

masing-masing dibaca sebanyak tiga kali.” 

Sementara itu At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu Mas’ud RA. la berkata 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, ”Apabila kamu ruku' bacalah 


Lihat hadits nomor 168. 


I 351 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dalam ruku ’ itu sebanyak tiga kali, maka 

sesungguhnya dengan membaca itu ruku 'nya menjadi sempuma, dan 
bacaan itu adalah yang paling pendek. Kemudian pada saat sujud, 
bacalah 'Jfj sebanyak tiga kali, maka sesungguhnya 

dengan membaca itu sujudnya menjadi sempurna, dan bacaan itu 
adalah yang paling pendek." Pembahasan ini sudah pemah 
dibicarakan sebelumnya dalam pembahasan mengenai ruku', dan 
pemah dijelaskan bahwa A1 Bazzar ketika meriwayatkan hadits ini 
dari Ibnu Mas’ud Ra dan dari Abu Bakar RA. 


179. "Maha Suci Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, dan dengan 
Puji-Mu. Ya Allah ampunilah aku." (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Aisyah 
RA. seperti yang telah dikemukakan dalam masalah ruku, bahwa 
Rasulullah SAW memperbanyak bacaan ini dalam ruku dan sujud, 
yaitu bacaan: "Maha Suci Engkau. 

Ya Allah. Tuhan kami. dan dengan Puji-Mu. Ya Allah ampunilah 
aku.” 

Hadits ini juga diriwayatkan Ahlu As-Sunan, kecuali At- 
Tirmidzi. Dalam redaksi hadits yang diriwayatkan Muslim, disebutkan 

bahwa Rasulullah SAW membaca: 

“Maha Suci Engkau, wahai Tuhanku dengan Pujian-Mu aku 
memohon ampunilah aku." 


Lihat hadits nomor 168. 


352 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



^ J ilQs y iJ-pi ^ 1\ —Ul — ^ A 

o-^I c-jl dXlp’ C-L2 li-L^ ciJj itdJ 

e 

.(^) iJL-oij' 


180. “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kemurkaan-Mu dengan Ridha-Mu, aku berlindung kepada-Mu dengan 
kemaafan-Mu dari hukuman-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. 
Aku tidak mampu menghitung pujian yang ditujukan kepada-Mu. 
Engkau adalah terpuji sebagaimana Engkau memuji Dzat-Mu." (HR. 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah RA, ia RA 
berkata, “Suatu ketika aku meraba-raba keberadaan Rasulullah SAW 
yang sedang di alas ranjang. Lalu ketika aku menyentuhnya, tanganku 
memegang telapak kakinya, sedang beliau di masjid dan dua telapak 
kaki beliau terangkat (maksudnya sedang sujud) sementara itu beliau 
membaca: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kemurkaan-Mu dengan Ridha-Mu, aku berlindung kepada-Mu dengan 
kemaafan-Mu dari hukuman-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. 
Aku tidak mampu menghitung pujian yang ditujukan kepada-Mu. 
Engkau adalah terpuji sebagaimana Engkau memuji Dzat-Mu." 


Makna hadits 

Kalimat iUaJC- merupakan permohonan 

suaka Rasulullah SAW kepada Allah SWT agar diselamatkan dari 
murka-Nya. Begitu pula beliau meminta perlindimgan kepada Allah 
SWT agar dihindarkan dari ancaman siksa-Nya. Kata jJ' dan iwCJi 
adalah dua kata antonim (saling berlawanan) dan demikian pula kata 
oOUlt dan 'k • Apabila seseorang memperoleh salah satu dari kedua 


Shahih Muslim (486). 


Ttthfah Adz-Dzakirin 


353 



hal di atas (ridha dan ampunan), maka itu berarti ia selamat dari 
keburukan. Selanjutnya beliau mengucap: 

berlindung kepada-Mu dari-Mu” Maksudnya adalah permohonan 
ampun dari kekurangsempumaan dalam menunaikan dan mengeijakan 
ibadah serta mengungkapkan rasa syukur. 

Kalimat iillip tUt 'i artinya aku tidak sanggup menghitung 

banyaknya pujian yang dihaturkan kepada-Mu. Lengkapnya, aku tidak 
sanggup menghitung nikmat dan kebaikan-Mu sekalipim aku 
menguras segala kemampuanku untuk menghitungnya. 

Dalam kalimat iiL-iJ Ji' mengandung makna 

pengakuan akan kelemahan dan kekurangan diri dalam menunaikan 
kewajiban bersyukur dan memuji Allah SWT. Begitu pula beliau tidak 
sanggup mencapai titik sempuma sekali pun telah berusaha 
semaksimal mungkin, tetapi tetap tidak mampu berbuat dengan 
sempuma. Karena itu hanya Allah SWT yang pantas dipuji seperti 
pujian yang la tujukan pada diri-Nya. Seakan-akan Rasulullah SAW 
mengaku bahwa memuji Allah itu merupakan peibuatan yang tidak 
sanggup dipikul oleh kemampuan manusia, tetapi Engkau ya Allah 
Maha Kuasa memuji Dzat-Mu dengan pujian yang patut bagj-Mu, 
Engkau seperti pujian-Mu terhadap Dzat-Mu. 


i * ^ 


1.1 'Sij cCi-UT 'slXij dJLJ A> 

^ ^ • f ^ t "A" I^ ^ ^ ^ \ 

iJjLj CO JJ^J ^ 

•(f) 


181. “Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada- 
Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku berserah diri. Diriku 
bersujud kepada Yang menciptakannya dan membentuknya serta 
memisah pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah, 
Pencipta Terbaik” (HR. Muslim)^^^ 


Shahih Muslim (771). 


354 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Ali bin Abu Thalib 
RA. Redaksi hadits ini merupakan penggalan hadits yang panjang, 
dimana salah satu penggalan redaksinya: 


: J\S lilj 


"Apabila ruku Rasulullah SAW membaca: Ya Allah, hanya 
kepada-Mu aku ruku’, dan hanya kepada-Mu aku beriman, kepada- 
Mu aku berserah diri, dan hanya kepada-Mu pendengaranku, otakku, 
tulangku dan syarqfku tunduk. Dan apabila beliau sujud, beliau 
membaca: Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada- 
Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku berserah diri... ” Selain itu, 
hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. 


Makna hadits 

Kalimat dalam riwayat Muslim ada penambahan menjadi 
"la membentuknya lalu ia memperindah 

bentuknya." 


-^AX 


182. "Pendengaran, penglihatan, darah, daging, tulang, syaraf 
dan dengan berdirinya dua kakiku, semuanya khusyu dan tunduk 
kepada Allah, Tuhan alam semesta.” (HR. Ibnu Hibban)^^'* 


Shahih Ibnu Hibban (1901) dari Ali bin Abu Thalib, dan lihat hadits nomor 
171. 


II 355 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dari Jabir RA dan 
dalam pemyataannya, ia menilai hadits ini shahih. An-Nasa'i juga 
meriwayatkan hadits ini dari Jabir RA tetapi dengan redaksi. 


vjj ^ <• 1 ^ 1 ^*^ Cr^ 


“Pendengaran, penglihatan, darah, daging, tulang, dan 
syarqfku, semuanya khusyu dan tunduk kepada Allah, Tuhan alam 
semesta” tanpa menyebutkan redaksi, ‘‘^dengan seluruh yang ada di 
atas dua kakiku”, yang maksudnya adalah seluruh badan. Ungkapan 
tersebut merupakan penggabungan dari kata yang sifatnya umum 
dengan kata yang sifatnya khusus. 


•(r) ^ c-^ 


183. “Yang Maha Suci dan Maha Qudus, Tuhan Malaikat dan 
Tuhan Ruuh (Jibril).” (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Aisyah RA. la berkata 
bahwa Nabi SAW dalam ruku’ dan sujud membaca: “Yang Maha Suci 
dan Maha Qudus, Tuhan Malaikat dan Tuhan Ruuh (Jibril).“ 

Selain itu, Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan 
hadits ini dari Aisyah RA. Uraian lengkap tentang hadits ini telah 
dibahas dalam pembahasan ruku. 


•(r) 


Lihat hadits nomor 170. 


356 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



184. “Ya Allah, ampunilah semua dosaku, mulai dari dosa yang 
sedikit hingga yang banyak, dosa pertama hingga dosa terakhir, dosa 

276 

yang terlihat dan dosa yang tersembunyi.” (HR. Muslim) 


Takhrih hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata bahwa Rasulullah SAW ketika sujud membaca: “Ya Allah 
ampunilah semua dosaku...." Selain itu, Abu Daud juga meriwayatkan 
hadits ini dari Abu Hurairah RA. 


Makna hadits 

Lafazh ihrj iii huruf daal dan jiim berharakat kasrah, huruf qaaf 

dan huruf laam bertasydid. Arti kata iii adalah sedikit, dan kata aLt 

^ * 

adalah banyak. 


4.4.1 Doa Sujud tilawah 

JxxxxJxUx tfx, xJxdxxJ^.x Uxxx X 

0-ps-J — t AO 

•(o*^ ‘u- 

X XX XX X 

185. *‘Diriku bersujud kepada Yang telah menciptakanya, yang 
membentuknya, yang memisah antara pendengaran dan 
penglihatannya, dengan daya dan kekuatannya ” dibaca berkali-kali." 
(Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan A1 Hakim)^’^ 


Shahih Muslim (483). 

Sunan Abu Daud (1414), Sunan At-Tirmidzi (580), Sunan An-Nasa'i (2/222), 
dan Mustadrak Al Hakim (1/220). 


I 357 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, 
dan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak, dari Aisyah RA, ia berkata, 
“Ketika membaca ayat-ayat sujud (ayat sajadah) dalam Al Qur’an di 
malam ban, Rasulullah SAW membaca “Diriku bersujud kepada 
Yang telah menciptakanya....” dibaca sempuma seperti kalimat doa di 
atas. At-Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan shahih. Dalam 
periwayatan Abu Daud diredaksikan, 5aS?-Jt berbeda dengan 


sebelumnya yang menggunakan redaksi, Jji. 

Dalam periwayatan Al Hakim juga ada ada penambahan redaksi 

• A 

kalimat doa dari yang di atas, “Maha Suci Allah, 


Pencipta Terbaik." (Qs. Al Mu’minuun [23]; 14) dan dalam 
komentamya, Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih sesuai 
dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. 


4, ^ iiiOp 4, Ll-ri Al 

40 ) SjiS iJ-up 'jA 4^^ 4 ^ j 4^4 


186. ‘Ta Allah, dengan sujud ini tulislah pahala bagiku di sisi- 
Mu, dan dengan sujud ini hapuskan dosaku, jadikan sujud ini sebagai 
perbendaharaanku di sisi-Mu, terimalah sujud ini dariku, seperti 
Engkau menerima sujud dari hamba-Mu Daud.” (HR. At-Tirmidzi 
dan Ibnu Hibban)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari 
Ibnu Abbas RA. la berkata, “Suatu ketika seorang pria datang 
menemui Rasulullah SAW dan berujar, Wahai Rasulullah, pada suatu 
malam aku bermimpi, melihat diriku shalat di belakang pohon, lalu 


Smart At-Tirmidzi (579) dan Shahih Ibnu Hibban (2768). 


358 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



aku sujud, lantas pohon itu ikut sujud karena sujudku. Aku mendengar 
pohon itu membaca: ‘Ta Allah, dengan sujud ini tulislah pahala 
bagiku di sisi-Mu, dan dengan sujud ini hapuskan dosaku, jadikan 
sujud ini sebagai perbendaharaanku di sisi-Mu, terimalah sujud ini 
dariku, seperti Engkau menerima sujud dari hamba-Mu Daud."' A1 
Hasan berkata: Ibnu Juraij berkata padaku, dan Ibnu Juraij berkata, 
kakekmu berkata padaku, Ibnu Abbas RA berkata, “Ketika Nabi SAW 
membaca ayat Sajadah, beliau kemudian sujud.” Ibnu Abbas RA 
lanjut berkata, “Aku kemudian mendengar beliau membaca bacaan 
seperti yang diceritakan orang itu tentang bacaan yang diucapkan oleh 
batang pohon.” Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dan 
juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak. Dalam komentamya, Al Hakim mengatakan bahwa hadits 
ini memenuhi syarat shahih. Sementara An-Nawawi dalam Al 
Adzkaar menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan. 


afi ^ ^ 

.(^) a 3 yiP Ml 


187. ""Orang yang meletakkan dahinya untuk bersujud dan 
membaca "Ya Tuhanku ampuni aku”, setelah itu ia mengangkat 
kepala, maka dosanya sudah diampuni.” (HR. Ibnu Abu Syaibah) 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf, dari Abu Sa’id Al Khudri RA secara mauquf. Tetapi 
hadits ini bisa dihukumi rnarfii sebab dalam masalah seperti ini tidak 
ada wilayah ijtihad. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dari Abu Malik, dari ayahnya, dari Nabi SAW, dan beliau 
bersabda. 


.U 3 of j3 ;j > M! M ^ >» W 


Mushannaf, Ibnu Abu Syaibah (10/222). 


II 3S» 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'‘Seorang hamba Allah yang bersujud dan membaca: ‘Ya 
Tuhanku, ampuni aku’ sebanyak tiga kali, maka dosanya akan 
terampuni sebelum ia mengangkat kepala dari sujud.” 

A1 Haisyami dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id menyatakan, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabiir, 
dari riwayat Muhammad bin Jabir dari Abu Malik. Namun aku tidak 
melihat catatan profil dua orang tersebut.” 


Hadits ini tidak hanya berlaku sebatas sujud tilawah saja, 
sebagaimana yang dijelaskan penulis di sini, tetapi juga mencakup 
masalah anjuran untuk bersujud. Sebenamya ada hadits yang 
menjelaskan tentang masalah anjuran bersujud lebih baik daripada 
atsar yang dijadikan penulis sebagai landasan dalil. Antara lain hadits 
yang diriwayatkan Muslim dalam kitab Shahih-nya dan imam-imam 
hadits lainnya, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda. 


.»Vp2di 0^^ ^ 


“Saat yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya 
adalah dalam keadaan ia sujud, maka perbanyaklah doa (ketika 
bersujud)” 


Begitu pula Muslim dan imam-imam hadits lainnya 
meriwayatkan sebuah hadits dari Ma’dan bin Abu Thalhah. Ma’dan 
berkata, “Suatu ketika aku beijumpa dengan Tsauban, pelayan 
Rasulullah SAW lalu aku berkata padanya, ‘Tolong beritahu aku 
sebuah amal, di mana dengan amal itu, Allah memasukkan aku ke 
surga.” Dalam riwayat lain, Ma’dan berkata, ‘Tolong beritahu aku 
sebuah amal yang paling dicintai Allah?” Tsauban pun terdiam, tidak 
menjawab. Kemudian Ma’dan bertanya kedua kalinya, tetapi Tsauban 
tetap diam. Kemudian setelah Ma’dan bertanya untuk ketiga kalinya, 
Tsauban menjawab, “Aku tanyakan masalah itu kepada Rasulullah 
SAW dan beliau menjawab. 


Al A Si (A dl l I fr 


360 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



‘Perbanyaklah sujud kepada Allah. Setiap satu kali engkau 
bersujud kepada Allah, maka Allah akan meninggikan derajatmu 
setingkat dan menghapus dosamu."* 


Sementara Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih, 
sebuah hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, bahwa ia pemah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


AaP 43 OJk^bo Al .UtM ^ U 


"’Hamba yang bersujud sekali kepada Allah, maka Allah akan 
mencatat amal sujud itu sebagai satu catatan kebaikan dan 
menghapus dosa orang itu serta mengangkat derajatnya. Dari itu, 
perbanyaklah sujud. ” 

Selanjutnya Muslim dan imam-imam hadits lainnya 
meriwayatkan hadits lain dari Rabi’ah bin Ka’ab. Rabi'ah bin Ka’ab 
ini bekeqa melayani Rasulullah. la berkata, “Pemah suatu malam aku 
bermalam bersama Rasulullah SAW lalu aku membawakan air untuk 
wudhu dan hajat beliau. Lalu beliau berkata padaku, “Mintalah 
sesuatu dariku.” Aku menjawab, “Aku meminta padamu dapat 
mendampingimu di surga.” Rasulullah bertanya lagi, ‘Mtaw mungkin 
ada permintaan lain?” Aku menjawab, “Hanya itu.” Rasulullah SAW 
berkata, “Bantulah diriku dengan memperbanyak sujud.” 


Sedangkan Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad Jayyid, 
meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Fatimah. Abu Fatimah berkata, 
Suatu ketika aku berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, 
beritahulah aku sebuah amal yang d^at membuatkan istiqamah dan 
aku amalkan!” Rasulullah SAW menjawab, “Bersujudlah! 
Sesungguhnya sekali engkau bersujud kepada Allah, maka Dia 
mengangkat derajatmu setingkat dan menghapuska dosamu.” 
Sementara redaksi Ahmad berbunyi, “Rasulullah SAW berkata kepada 


Abu Fathimah, ijsii-Jt jiTli 0l iJoi U 'Wahai Abu 


Fathimah, kalau engkau menghendaki dapat bertemu denganku, maka 
perbanyaklah sujud.” 


I 361 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits dalam kitab Al Ausath, 
dengan status perawi tsiqahy dari Hudzaifab RA. la mengatakan 
babwa Rasulullab SAW bersabda, 


At -t^t 


'’'‘Keadaan hamba yang paling dicintai Allah tiada lain kecuali 
ketika melihat hamba-Nya dalam keadaan bersujud. di mana mukanya 
menempel dengan tanah.” Sedangkan Abmad dan Al Bazzar 
meriwayatkan badits yang semakna dengan sanad shahih, dari Abu 
Dzarr. Abu Zarr berkata, Aku mendengar Rasulullab SAW bersabda, 
“Barangsiapa bersujud sekali kepada Allah, maka dengan satu sujud 
itu Allah menuliskan satu kebaikan, dan dengan itu Allah 
menghapuskan dosa, serta Allah mengangkat derajatnya satu 
tingkat." Dan masib banyak lagi badits-badits yang menjelaskan 
tentang masalab ini. 


4.4.2 Doa antara dua sujud 


r«— 

•(cT^ to li) 


188. ''Ya Allah, ampunilah aku, kasihani aku, maqfkan aku, 
tunjuki aku, beri aku rezeki, cukupi kebutuhanku dan tinggikan 
derajatku” (Abu Daud, At-Tirimidzi dan Al Hakim)^*® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleb Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al 
Hakim dalam Al Mustadrak, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata. 


Sunan Abu Daud (850), Sunan At-Tirmidzi (284), dan Mustadrak Al Hakim 
(11262). 

362 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Jjii ^ Sj^j 

v^Vj'j k^j'j 


Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud membaca doa: 
“Ya Allah, ampunilah aku." Dalam riwayat lain, disebutkan dengan 
redaksi, ‘Ta Allah, ampunilah aku, kasihani aku, cukupi kebutuhanku, 
tinggikan derajatku, tunjuki aku dan beri aku rezeki. ” 

Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas RA. 
Dalam komentamya, A1 Hakim menyatakan bahwa sanad hadits ini 

shahih. Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, lafazh 

digabungkan dan ditambah juga lafazh namim tanpa 

memasukkan lafazh dan Sedangkan dalam riwayat A1 

Hakim, kedua lafazh digabungkan tetapi tidak 

memasukkan lafazh Akan tetapi dalam rangkaian sanad hadits 

ini terdapat perawi bemama Kamil bin A1 ‘Ala' At-Taimi As Sa’di A1 
Kufi. Kamil bin A1 ‘Ala' ini dinyatakan tsiqah oleh Yahya bin Ma’in, 
dan selain Yahya ada juga yang lain berkomentar tentang Kamil bin 
A1 ‘Ala'. Di lain pihak, An-Nawawi dalam kitab Al Adzkaar 
menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan. 

Dalam kitab Shahih Al Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadits 
lainnya disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas RA, ia 
berkata, Suatu ketika aku melihat Rasullah SAW shalat bersama kami. 
Maka ketika bangkit dari ruku, beliau berdiri tegak sehingga orang- 
orang berkata, “Sesungguhnya ia sudah lupa.” Dan ketika bangkit dari 
sujud, beliau duduk sejenak, sehingga ©rang berkata, “Sesungguhnya 
ia sudah lupa.” Hadits yang sama pula diriwayatkan oleh Ahlu As- 
Sunan dari Hudzaifah, dari Nabi SAW, bahwa ketika berada di antara 

dua sujud Nabi SAW membaca: J '"Tuhanku. 

ampuni aku. Tuhanku ampuni aku." 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


363 



4.4.3 Doa Tasyahhud 


^ ot i2^^Cai\ iCp ,Jipj Op ^!>031 tAJlS'i5>l aI^jj 


189. “Segala salam penghormatan, shalat dan segala yang baik- 
baik hanya milik Allah. Kedantaian, kasih sayang dan keberkahan 
Allah atas engkau, wahai Nabi. Kedantaian atas kanti dan hamba- 
hamba yang saleh. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku 
bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. 
(HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan 
Ibnu Majah)^*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan Ahlu As- 
Sunan, dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata, “Apabila kami shalat di 
belakang (menjadi ma’mum) Rasulullah, kami membaca: kesalamatan 
atas Jibril dan Mikail, dan kedamaian atas si Fulan dan Fulan." 
Setelah itu Rasulullah SAW menoleh ke arah kami dan berkata. 


4^ JLp J\5 cf'iLJl j* Si' il>i 

pJCp alp jr cJt^i \Aj^ 'i! 


“Sesungguhnya Allah adalah kesalamatan. Maka apabila kamu 
shalat, bacalah; 'Segala penghormatan, shalat dan segala yang baik- 
baik hanya milik Allah. Kedamaian, kasih sayang dan keberkahan 
Allah atas engkau, wahai Nabi... ” Rasulullah SAW lanjut berkata, 
"'Sesungguhnya apabila kamu membaca kalimat itu, maka sampai 
kepada setiap hamba yang shalih yang ada di langit dan di muka 
bumi." 


Shahih At Bukhari (6328) dan Shahih Muslim (402). 

364 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sementara dalam redaksi yang diriwayatkan A1 Bukhari, 
disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Rasulullah SAW mengajari 
aku bacaan tasyahhud dalam kondisi dua tanganku berada di antara 
dua tangannya, sebagaimana beliau mengajari aku satu surah dari A1 
Qur'an, lalu beliau mengingatkannya.” 

Adapun redaksi hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i adalah: *4^5 


Si Al Sll ill Si OI “Aku bersaksi 


tiada tuhan yang berhak di sembah selain Allah semata, tiada sekutu 
bagi-Nya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba 
dan rasul-Nya” Dalam komentamya, At-Tirmidzi mengatakan bahwa 
hadits ini adalah hadits yang paling shahih dalam masalah bacaan 
tasyahhud, dan diamalkan oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat 
Nabi SAW dan oleh para tabi’in. Sedangkan A1 Bazzar mengatakan 
hadits ini adalah hadits yang paling shahih tentang tasyahhud dan 
prakteknya.” Selanjutnya A1 Bazzar mengatakan bahwa hadits ini 
diriwayatkan lebih dari 20 puluh jalur periwayatan. Begitu pula Imam 
Muslim mengungkapkan, “Umat sepakat secara bulat dengan bacaan 
tasyahhud yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud RA, karena di antara para 
sahabat Ibnu Mas’ud RA tidak teijadi saling menyalahkan tentang 
bacaan itu. Sedangkan bacaan tasyahhud yang diriwayatkan sahabat 
lain, teijadi perbedaan pendapat di tubuh para sahabat sendiri.” 


Lebih jauh, Adz-Dzuhali mengungkapkan, “Hadits ini adalah 
hadits paling shahih yang diriwayatkan dalam masalah tasyahhud.’ 
Demikian juga pendapat A1 Baghawi dalam Syarh As-Sunnah. 
Termasuk argumentasi yang dapat mempeikuat keshahihannya adalah 
para ulama sepakat dalam hal bunyi redaksi tasyahud, dan tidak 
berselisih pendapat dalam dalam hal hurufiiya. Bahkan mereka 
meriwayatkaimya secara marfit ' dalam sifat yang sama. 


Makna hadits 

Kata adalah bentuk jamak mu'annats dari kata yang 

artinya salam. Ada ulama yang mengartikannya dengan kekekalan. 
Ada juga yang mengartikannya keagungan. Bahkan ada juga yang 


I 365 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mengartikannya dengan betas dari malapetaka. Pendapat terakhir 
mengatakan bahwa artinya adalah raja. 

Kata diartikan sebagian ulama dengan shalat yang lima 

waktu. Ada yang mengartikannya dengan seluruh ibadah. Dan 
pendapat terakhir mengartikannya rahmat. 

Kata ada yang mengartikan dengan ucapan-ucapan baik. 

Ada juga yang mengartikannya dengan dzikrullah. Sedangkan 
pendapat terakhir mengartikannya dengan amal-amal shalih, yakni 
dengan makna yang lebih luas. 


vIJlJLp QiL.lflil otoiL_^ ^ • 

f ^, *, -r. r,f ^ f 


190. **Segala salam penghormatan, keberkatan, shalawat dan 
semua kebaikan seutuhnya milik Allah. Kedamaian atas engkau 
berikut rahmat dan keberkahan Allah. Kedamaian atas kami dan 
hamba-hamba yang shaleh. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, 
dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah rasul Allah.” 
(HR. Muslim)^“ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Abbas RA. Ibnu 
Abbas berkata, “Rasulullah pemah mengajari kami bacaan tasyahhud, 
seperti beliau mengajari kami satu surat dari A1 Qur'an. Beliau 
membaca: ”Segala salam penghormatan, keberkatan, shalat dan 
semua kebaikan seutuhnya milik Allah... ” Hadits ini juga diriwayatkan 
Ahlu As-Srman. Adapun redaksi yang diriwayatkan At-Tirmidzi 
khusus kata tidak menggunakan kata definitif, yaitu: 

Adapun redaksi yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah adalah: 


Shahih Muslim (403). 


366 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



eXfi Seperti itulah redaksi yang ditemukan dalam 

sebagian naskah kitab Al Mushannaf, dan demikian pula bacaan 
tasyahhud Abu Musa menurut riwayat Muslim. Ada,pun bacaan 

tasyahhud menurut riwayat Abu Daud adalah; ill Si of '4^5 

^5. Hadits ini juga diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu 
Musa RA dengan redaksi bacaan tasyahhud: Si Sll 


ii’jHijj (lUwi 0? aJ ih:ji. Bacaan tasyahhud ini cukup banyak 

diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari jalur periwayatan beberapa 
sahabat, seperti halnya sudah dijelaskan sebelumnya. Pada intinya 
adalah bacaan tasyahhud mana saja hukumnya sah dibaca apabila 
sumbemya shahih. Kalau mau dipilih, bacaan yang paling shahih 
adalah bacaan tasyahhud yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud RA. Tetapi, 
keutaman dan kelebihan ini pun tidak menafikan sahnya bacaan 
tasyahhud yang lain dan hal ini tidak berarti bahwa Ibnu Mas’ud lebih 
utama dan bemilai lebih. 


4.4.4 Shalawat Kepada Nabi SAW 


ll^ tolki JT JiPj ^ ^ 

^ t-xlki JT iJ 


*• ' *• ' ' • I-"! 


191. ‘Ta Allah, berilah shalawat (curahan keberkahan) atas 
Muhammad, Nabi yang Ummi, dan atas keluarga Muhammad, seperti 
Engkau mencurahkan keberkahan atas Ibrahim, dan atas keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya 
Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti 
Engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya 


I 367 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.” (HR. A1 Bukhari, Muslim, 
Abu Daud, An-nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan keempat 
Ahlu As-Sunan, dari Ka’ab bin ‘Ujrah RA, ia berkata kepada 
Abdurrahman bin Abu Laila, “Aku ingin memberimu hadiah yang 
pemah aku dengar dari Rasulullah SAW.” Abdurrahman bin Abu 
Laila berujar, “Baiklah, berikanlah padaku.” Ka’ab berkata, “Waktu 
itu kami bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana 
caranya membaca shalawat untuk sekalian ahlu bait. Sesungguhnya 
Allah telah mengajari kami bagaimaan membaca salam kepada 
kalian’. Rasulullah SAW lantas menjawab. 


jT ur .oiui jt jlUJ ^ ^4111 

Jip ;Jr>: ur cJiUi JT J[pj .jiUi Jip iJji;} 


*'Bacalah: 'Ya Allah berilah shalawat (curahan keberkahan) 
kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti Engkau 
mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, 
berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti Engkau 
memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji dan Maha Mulia.” 


Adapim redaksi bacaan shalawat dalam riwayat A1 Bukhari, 
Muslim dan An-Nasa'i sebagai berikut; 


ciL'i Jip ci> ur coiUJ JT ji:Ui Jip > 


‘Ta Allah, berilah shalawat (curahan keberkahan) kepada 
Muhamamd dan kepada keluarga Muhamamd, seperti Engkau 
mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia”. 


Shahih Al Bukhari (6357) dan Shahih Muslim (406). 

368 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Sedangkan redaksi bacaan shalawat yang diriwayatkan Muslim 
adalah: SIjUj tanpa menggunakan lafazh Redaksi bacaan 

shalawat riwayat A1 Bukhari dan An-Nasa'i adalah: 

' 4 ^ aui Jip ^ ur jt .jcui Jip 

j[p US' cjlu; jt cxUj siju: 


‘Ta -(4//aA. berilah shalawat (curahan keberkahan) kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhamamd, seperti Engkau 
mencurahkan keberkahan kepada Jbarahim. Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, curahkanlah keberkahan 
kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhamamd, seperti Engkau 
memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha 
Mulia.” 


Dalam redaksi bacaan shalawat di atas Anda tidak menemukan 
lafazh seperti yang disebutkan penulis, tetapi sebenamya 


penambahan kata itu hanya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan 
dari Abu Mas’ud A1 Anshari RA. la berkata bahwa suatu ketika 
Basyir bin Sa'ad berkata pada Nabi SAW, “Allah telah memerintahkan 
kami membaca shalawat atas engkau, wahai Rasulullah. Lalu 
bagaimana kami membaca atas engkau? (apa kalimat yang semestinya 
kami baca)” Rasulullah SAW kemudian diam tidak menjawa, sampai- 
sampai kami berharap seandainya ia tidak menanyakan hal itu kepada 
beliau. Setelah itu Rasulullah SAW beikata. 


^ US' (uIm jt 

US' .4^ 4^ ^ c4ixi JT jJipj 



“Bacalah: 'Ya Allah, berilah curahan keberkahan kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad seperti Engkau 
mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan 
berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti Engkau 
memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim di alam semesta, 
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.’ Adapun 
bacaan salaam adalah seperti yang sudah kalian ketahui." 


I 369 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits ini diriwayatkan Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i. Adapun bunyi bacaan shalawat dalam redaksi Muslim, 

ilJi cpkty!l Jip Ur JT iJjUj 


'■‘‘Ya Allah, berilah shalawat (curahan berkah) kepada 
Muhammad, Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad.” 
An-Nasa'i menambahkan, “Seperti Engkau mencurahkan keberkahan 
kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad, 
Nabi yang ummi, seperti Engkau memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.” 

Dari hadits ini diketahui bahwa lafazh hanya 

disebutkan dalam riwayat Abu Mas’ud RA, dan tidak disebutkan 
dalam riwayat Ka’ab bin ‘Ujrah RA. Kalau penulis memilih riwayat 
Ka’ab bin ‘Ujrah, itu karena riwayatnya yang terbaik. Sebab redaksi 
hadits itu diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, tetapi tanpa disertai 
lafazh Namun jika yang dimaksudkan penulis adalah hadits 

Abu Mas’ud, maka dalam redaksi bacaan shalawatnya terdapat lafzah 
^fi|t seperti yang tertera dalam beberapa riwayatnya yang lain. 

Akan tetapi kekurangannya adalah hadits ini tidak disepakati secara 
penuh oleh para perawi hadits. Selain itu, hadits ini juga tidak 
disebutkan dalam kitab Shahih Al Bukhari. Jelasnya, penulis ingin 
menyatukan kedua redaksi hadits tersebut, tetapi kebiasan ini tidak 
pemah teijadi sebelumnya, sebab dalam hadits Abu Mas’ud RA 
terdapat tambahan redaksi ij> dan penulis tidak menyebutnya. 

Ulama-ulama hadits dalam hal ini berbeda pendapat, apakah membaca 
shalawat kepada Nabi hukumnya wajib atau tidak. Tentang masalah 
ini, telah dibicarakan pada pembahasan sebelumnya. Karena itu, bagi 
yang ingin mengetahui lebih jelas tentang masalah ini, silahkan 
merujuk kitab Al Muntaqaa. 


370 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jj^ Jtai tod> aii f^i 1^1 c^i j;^ 31 :;jLJi 
ciiL; jj *^' ^ ^ ^ 'M 

C>J :9> 'M : 

a!i cp.Q jT J^j :^\y\ J^ cjt. i-ir jt 

iir ,'^^1 Juki JT jiij iJilki Ji a>: ;i4_l)i iii-k: 

•(v^ ‘cT^) tJ^ LS^J J^- 


192. “Suatu ketika seorang pria datang menghadap kemudian 
duduk di hadapan Rasulullah SAW sementara kami ada di dekat 
beliau. Pria itu bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kami sudah 
mengetahuinya bacaan salam kq)adamu, lalu bagaimana bershalawat 
kepada engkau pada saat kami bershalawat kepadamu di dalam 
shalat?' Rasulullah SAW kemudian terdiam, sampai-sampai kami 
berharap seandainya pria itu tidak mengajukan pertanyaan itu kepada 
Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu 
bershalawat kepadaku, maka bacalah: ‘Ya Allah, berilah shalawat 
(curahan berkah) atas Muhamamd, Nabi yang ummi, dan atas 
keluarga Muhammad, seperti Engkau bershalawat atas Ibrahim dan 
atas keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad, Nabi yang ummi, 
dan keluarga Muhammad, seperti Engkau memberkati Ibrahim dan 
keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha 
Mulia.” (HR. A1 Hakim dan Ibnu Hibban)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dan Ibnu Hibban, dari Abu Mas’ud RA yang telah dibahas 
sebelimmya. Pria yang disebut dalam hadits tersebut adalah Basyir bin 
Sa'ad, yang juga sudah pemah dijelaskan sebelum ini. Hadits ini 


Mustadrak Al Hakim (1/268), dan Shahih Ibnu Hibban (1959). 


I 371 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Sedangkan A1 Hakim 
mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, sekalipun 
A1 Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkaimya dalam kitab Shahih- 
nya. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu 
Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Ad-Daruquthni dan A1 Baihaqi. Namun dalam hadits tersebut terdapat 
taqyid (pembatasan) antara shalawat kepada Nabi SAW dengan shalat. 
Taqyid itu bertujuan agar bacaan-bacaan shalawat yang diriwayatkan 
tersebut khusus dibaca dalam shalat. Adapun bacaan shalawat di luar 
shalat, bisa saja dilakukan karena mengikuti perintah firman Allah 
SWT. "'Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 
untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 
untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Qs. A1 
Ahzaab [33]; 56) Maka, apabila orang membaca: 


jiUti maka ia sudah memenuhi perintah A1 Qur'an. 


Banyak hadits yang menjelaskan tentang pengajaran yang 
diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya cara bershalawat. Karena 
itu, bacaan shalawat seseorang diterima (sah) apabila membaca salah 
satu kalimat shalawat yang diriwayatkan dalam hadits-hadits tersebut, 
selama hadits yang diriwayatkan itu shahih, seperti yang sudah 
dibicarakan ketika membahas bacaan tasyahhud dan tawajjuh (doa 
iftitah). Meskipun demikian kita dianjurkan untuk mengamalkan 
hadits yang paling shahih dan sanad hadits yang terkuat, seperti 
riwayat Ka’ab dan Abu Mas’ud yang baru dibahas di atas. Demikian 
pula dengan hadits Abu Hamid As Sa’idi RA yang dinilai shahih oleh 
A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Abu 
Hamid berkata, “Suatu ketika para sahabat bertanya kepada 
Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami membaca 
shalawat kepadamu?’ Rasulullah SAW menjawab. 




"'Bacalah: Ya, Allah berilah shalawat (curahan keberkahan) 
kepada Muhammad dan istri-istri serta anak cucunya, seperti Engkau 
memberikan curahan keberkahan kepada Ibrahim. Dan, berkahilah 


372 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Muhammad, istri-istri dan anak cucunya, seperti Engkau memberkati 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.” 


Abu Shalih berkata dari A1 Laits, ia berkata, “Atas Muhammad 
dan atas keluarga Muhamamd seperti Engkau memberkati Ibrahim.'” 
Dan, dalam riwayat A1 Bukhari, diredaksikan. 




'"'‘Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti 
Engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim.” 


t • •u 

AJI 4- 


. i 


193. “Kemudian ia harus memilih doa yang paling ia kagumi 

• 285 

(senangi) lain ia berdoa dengan doa itu.” (HR. A1 Bukhan) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, dari Ibnu Mas’ud RA 
yang sebelumnya telah disebutkan dalam pembahasan tentang 
tasyahhud. Hadits ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang sama 
oleh Muslim dan Abu Daud. 


Makna hadits 

Hadits ini mengandung makna penyerahan kepada pelaku shalat 
ketika berdoa agar memilih doa yang paling ia kagumi atau ia senangi. 
Doa yang dipanjatkan boleh berasal dari kalimat yang diucapkan para 
nabi atau yang ia susun sendiri. Kesimpulannya, ia berdoa dengan 
kalimat doa yang ia senangi berisi permintaan kebaikan di dunia dan 
akhirat, baik doanya panjang atau pendek, dan tidak masalah ia 
mendoakan apa yang ia kehendaki selama tidak berkatan dengan dosa 
atau pemutusan tali silaturahim. Pembahasan ini (telah) dibicarakan 
pada bab tentang Doa. 


Shahih AI Bukhari (6328). 


1 373 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



c^) ciJf a!i c^y} 5>^ ^ cCijf 


•(r 


194. “ya Allah, sesungguhnya aku (telah) menzhalimi diriku 
sendiri dengan tindak kezhaliman yang banyak. Tiada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa selain Engkau, ampunilah aku, keampunan 
dari sisi-Mu, dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun dan Penyayang.” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Bakar RA. Suatu ketika Abu Bakar RA berkata kepada Nabi SAW, 
“Aku memohon engkau mengajari aku sebuah doa yang dapat aku 
baca dalam shalat.” Rasulullah menjawab, “Bacalah: Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri...." Selain itu, hadits 
ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tinmdzi dan Ibnu Majah. 


Makna hadits 

Kalimat artinya aku telah menzhalimi diriku sendiri 

dengztn melakukan perbuatan yang menyebabkan aku berhak dihukum 
atau yang menyebabkan pahala yang telah ditabung berkurang. 

Kata artinya banyak (sering sekali), dan boleh juga dibaca 

artinya besar. 

Kalimat cJt Ijyjdt *ij artinya tiada yang dapat 

mengampuni dosa selain Engkau. Ungkapan ini mengandung makna 
pengakuan atas kelemahan serta keterbatasan diri terhadap Allah 
bahwa tiada yang mampu melakukan itu kecuali Allah . Yang mirip 
dengan kalimat ini adalah firman Allah SWT dalam A1 Qur'an, “Siapa 


^ Shahih Al Bukhari (834) dan Shahih Muslim (2705). 


374 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah?” (Qs. Aali 
'Imraan [3]: 135) secara umum, hadits ini sifatnya mutlak, karena 
tidak disebutkan moment tertentu untuk membaca doa ini dalam 
shalat. Ibnu Daqiq A1 ‘Id berkata, “Yang terbaik mungkin dibaca di 
salah satu sujud atau tasyahhud, karena di dua tempat itu berdoa 
sangat dianjurkan.” Sementara A1 Bukhari telah mengisyaratkan 
moment yang tepat untuk membaca doa ini, lalu ia meletakkan hadits 
ini dalam pembahasan doa sebelum salam. 





195. “yh Allah, ampunilah dosaku yang terdahulu dan yang 
akan datang, dosaku yang tersembunyi dan yang terlihat, dosaku yang 
berlebihan, dan dosa yang lebih Engkau ketahui ketimbang aku. 
Engkau adalah Yang Awal dan Engkau adalah Yang Akhir, tiada 
tuhan selain Engkau.” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari Ali 
bin Abu Thalib RA. Hadits merupakan penggalan redaksi dari hadits 
yang panjang, dimana disebutkan bahwa bacaan Rasulullah SAW 
yang paling terakhir antara tasyahhud dan membaca salam adalah: “70 
Allah, ampunilah dosaku yang terdahulu dan yang terkemudian.... ” 
Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi 
dan An-Nasa'i. 


Shahih Muslim (771) dari Ali bin Abu Thalib RA. Aku tidak menemukan 
hadits dalam kitab Shahih Al Bukhari yang berasal dari Ali bin Abu Thalib RA. 
Dalam Shahih Muslim juga terdapat hadits dengan redaksi yang sama, dari Abu 
Musa (3698). 


1 375 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Makna hadits 


Doa yang tercantum dalam hadits di atas merupakan doa yang 
meliputi permintaan ampun semua jenis dosa, baik yang terdahulu 
maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terlihat, 
yang dilakukan secara berlebihan maupun yang diketahui atau yang 
tidak diketahui pelaku doa. 


j - ^ 

^ o e 

•(r ‘c) r^* y ^ 


196. “yu Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari bencana Al Masih 
Dajjal. Aku berlindung kepada-Mu dari bencana kehidupan dan 
(bencana) kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada- 
Mu dari utang dan tindakan yang berakibat dosa." (HR. Al Bukhari 
dan Muslim)^** 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari 
Aisyah RA. la berkata bahwa ketika shalat Rasulullah SAW sempat 
membaca doa: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur...." Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, “Mengapa 
engkau sering sekali memohon perlindungan dari hutang.” Rasulullah 
SAW menjawab, “Karena apabila orang berutang, ia cenderung 
berbicara kemudian diingkari, dan berjanji lalu dikhianati." Selain 
itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Dalam 
hadits ini tidak terdapat penentuan tempat membaca ta’awwudz, 
karena beliau membacanya saat shalat. Tetapi pembicaraan lebih 
panjang tentang hal ini akan dibahas kemudian. 


Shahih Al Bukhari (832) dan Shahih Muslim (589). 

376 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Lafazh secara harfiyah artinya bencana kehidupan. 

Maksudnya segala hal yang dialami manusia selama hidup berupa 
bencana di dunia dan syahwat yang ada di dalamnya. 

Kata oUJi secara harfiyah artinya bencana kematian. 

Maksudnya segala cobaan saat menghadapi mati, berupa 
ketidaksadaran saat melepaskan nyawa dan kelalaian mengucapkan 
syahadat. Ada juga ulama yang menafsiikan maknanya adalah siksa 
kubur, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang menejalaskan 
bahwa orang mati akan disiksa di alam qubur. Yang dimaksud dengan 
bencana Dajjal adalah segala hal yang muncul di tangannya yang 
dapat menyesatkan orang yang lemah iman. Sekaligus hadits ini 
mencakup hadits-hadits yang menjelaskan Dajjal, dan menyebutkan 
keluamya Dajjal, termasuk segala hal yang dihadapi manusia yang 
bersangkutan dengan bencana Dajjal. 

Kata artinya segala tindakan yang berakibat dosa. 

Kata artinya utang. Rasulullah SAW meminta 

perlindungan kepada Allah agar jangan sampai diperbudak utang. 
Beliau juga memohon perlindungan dari kesempitan agama, 
sebagaiman disebutkan dalam hadits-hadits yang menjelaskan masalah 
tersebut. 


^J lit Jl —ij 

o'9 X ^ f ^ ^ 9 f Qo' 

40 40 40 40 ^40 


197. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang di 
antara kalian selesai membaca tasyahhud, sebaiknya ia membaca: 
'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindunganmu dari siksa 
jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari bencana kehidupan dan 


1 377 


Tiihfah Adz-Dzakirin 



kematian, dan dari kejahatan bencana Al Masih Dajjal.'” (HR. 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah RA. 
Abu Hurairah RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila kamu sudah selesai membaca tasyahhud, maka sebaiknya ia 
meminta perlindungan Allah dari empat hal; la membaca doa: "Ya 
Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan-Mu dari siksa 
jahannam...” Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, 
At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun hadits yang 

diriwayatkan Muslim, diredaksikan sebagai berikut; 'j* 'ij 

• • Untuk lebih jelasnya, silakan merujuk 

keterangan hadits ini pada bab sebelumnya. 


4.4.5 Dzikir dan Doa setelah Shalat 


A • 


ttiJLLJl 4 J (iJljt4j4l 'i/1 "i/ Jju — i 

'i/ J*-^1 ‘0jA j\ 0>1 jA 

U^l JL^l Ij "i/j UJ *i/j lU 


198. “Setelah salam (bacalah): 'Tiada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, Yang semata tiada sekutu bagi-Nya, Pemilik 
Kerajaan, dan bagi-Nya segala Pujian, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu' sebanyak tiga kali atau sekali. Ya Allah, Engkau Yang 
tiada seorang pun mampu menolak sesuatu yang Engkau berikan, dan 
tiada seorang pun yang mampu memberi kalau Engkau tidak 


Shahih Muslim (588) 

378 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mengizinkan, dan kebesaran apapun tidak berarti di hadapan-Mu 
sebagai Pemilik Kebesaran." (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari A1 
Mughirah bin Syu’bah, ia berkata. 


.5> jt ilj ciilJt 51CiJJji '•i eia-j 

Ciili SIj c.*;* Ui Slj UJ Si 


“Sesungguhnya Rasulullah di setiap penghujimg shalat sebelum 
salam selalu membaca: '‘Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu 
bagi-Nya, Pemilik Kerajaan, dan bagi-Nya segala Pujian, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkau Yang tiada 
seorang pun mampu menolak sesuatu yang Engkau berikan, dan tiada 
seorang pun yang mampu memberi kalau Engkau tidak mengizinkan, 
dan kebesaran apapun tidak berarti di hadapan-Mu sebagai Pemilik 
Kebesaran." 


Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'i. Dalam salah satu riwayat A1 Bukhari dan An-Nasa'i 
disebutkan bahwa Nabi SAW membaca tahlil (kalimat laa ilaaha 
illallaah), sebanyak tiga kali. Di lain pihak, Ath-Thabrani 
menambahkan dari jalur periwayatan lain, redaksi yang semakna dari 
A1 Mughirah, 


/ 






"Yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Hidup tidak mati. 
Semua kebaikan berada di tangan-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu." Semua perawi yang meriwayatkan hadits ini tsiqah. 
Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh A1 Bazzar, dari 
Abdiurahman bin ‘Auf RA dengan sanad shahih, tetapi hadits 
dimasukkan dalam bab Doa-doa Pagi dan Petang, tidak dalam bab 
yang sekarang sedang dibahas. 


Shahih AI Bukhari (844) dan Shahih Muslim (593). 


I 379 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna badits 


Kalimat 


kill# 


tafsimya sudah dibicarakan pada 


bab yang lain. 




Xx ^ 


Yj )li 5> rj J> ^ :iyj\ J^j 

X X X X X X 

2i)i Ni 'Jt V losii ijj il colJi jL;jd 

XX y ^ 


199. “Setelah itu membaca: ‘Tiada daya dan upaya kecuali daya 
dan upaya Allah. Tiada tuhan selain Allah. Kami hanya menyembah 
kepada-Nya. Dia Pemilik karunia. Dia Pemilik keutamaan. Dia 
Pemilik Pujian yang baik. Tiada tuhan selain Allah. Kami tulus 
beragama kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak senang’.” 
(HR. Muslim)^^' 


Takhrij badits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdullah bin Az- 
Zubair Ra. la mengatakan bahwa Nabi SAW di penghujimg shalat 
membaca: “Tiada tuhan selain Allah. Satu tiada memiliki sekutu, 
Pemilik Kerajaan, dan Pemilik Pujian. Dan, Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah. 
Tiada tuhan selain Allah. Kami hanya menyembah kepada-Nya.... ” 
Rasulullah SAW membaca itu setiap kali selesai shalat. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abdullah bin 
Az-Zubair. 


Makna hadits 

Kalimat 5^ Slj Si di dalam sebagian naskah 

diredaksikan alj) Si) Slj Slj aJ] Si. Sedangkan, di naskah lain, 


Shahih Muslim (594). 
380 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kalimat ajj *i tidak ditulis. Yang tepat adalah kalimat tahlil 

tersebut tetap ditulis, karena dalam redaksi asal kalimat itu disebutkan. 


o-jl — Ul t\ jS^ ail — Y . . 

•(r) 


200. “Aku memohon ampun kepada Allah " tiga kali. Ya Allah, 
Engkau adalah As-Salaam 0(edamaian). dan dan Engkau datang 
keselamatan. Engkau Maha Agung, wahai Pemilik Ketinggian dan 
Kemuliaan.” (HR. Muslim)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Tsauban RA. Tsauban 
berkata, “Apabila Rasulullah SAW selesai shalat, beliau memohon 
ampun (beristighfar) sebanyak tiga kali, lalu membaca: ‘Ta Allah 
Engkau adalah As-Salaam (kedamaian) dan dari Engkau datang 
keselamatan...." A1 Walid berkata, “Ketika Aku bertanya kepada A1 
Auza’i tentang bacaan istighfar tersebut?" A1 Auza’i menjawab, 
"Bacaarmya adalah: Hadits ini juga diriwayatkan 

oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari 
Tsauban RA. Yang dimaksud dengan "selesai shalaf adalah setelah 
membaca salam. 


Makna hadits 

Kalimat illi j oJi terdapat dua kata kata {**501 
yang pertama adalah salah satu dari Asmaa ' Al Husnaa, sedangkan 
kedua bermakna "keselamatan'. 


Shahih Muslim (591). 


II 3*1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Kata berarti Engkau Pemberi berkah, mengandung makna 

‘keberkahan yang banyak’, dan juga diartikan “Engkau Maha Agung” 
karena banyaknya sifat ketinggian dan kemuliaan-Mu.” 


^ J t4iit OUt; — T ‘ ^ 








.((. ly i>i. ci>i y 1%* 


201. ''Maha Suci Allah, Segala Fuji hanya milik Allah, dan Allah 
Maha Besar" dibaca masing-masing tiga puluh tiga kali, atau setiap 
kalimat sebelas kali, hingga jumlah seluruhnya tiga puluh tiga kali, 
atau tiap kalimat dibaca sepuluh kali.'* (HR. AI Bukhari dan 
Muslim)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Hurairah RA. Abu Hurairah RA berkata, “Suatu ketika beberapa 
orang fakir datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, orang-orang kaya meraup semua deraj at kemuliaan dan 
kesenangan yang tetap. Mereka shalat seperti kami shalat, dan mereka 
juga puasa seperti kami berpuasa. Mereka mempunyai harta lebih 
untuk digunakan naik haji dan umrah, beijihad dan bersedekah.’ Lalu 
Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, aku memberitahu kamu sesuatu 
yang apabila kamu amalkan, kamu (dapat) menyaingi orang yang 
mendahului kamu, dan tiada seorang pun yang mampu menyaingi 
kalian setelah itu, dan kamu adalah yang terbaik daripada berada di 
belakangnya, kecuali jika ada orang yang melakukan hal yang 
serupa, ‘Bacalah: tasbih, tahmid dan takbir setiap selesai shalat 
sebanyak tiga puluh tiga kali.' Setelah itu kami berbeda pendapat. 
Sampai ada sebagian dari kami berpendapat, ‘Bertasbih tiga puluh tiga 
kali, bertahmid tiga puluh tiga kali dan takbir tiga puluh empat kali.’ 


Shahih Al Bukhari (843) dan Shahih Muslim (595). 


382 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Orang-orang fakir tadi kembali mendatangi Rasulullah. Lalu 
Rasulullah SAW menjelaskan, “Bacalah: subhaanallah, 

alhamdulillaah, dan Allaahuakbar, masing-masing sebanyak tiga 
puluh tiga kali.” 


Hadits yang semakna diriwayat pula oleh Muslim namun dengan 
tambahan redaksi, “Lalu sekelompok kaum fakir dan kaum Muhajirin 
itu kembali menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, ‘Saudara- 
saudara kami yang berharta kekayaan banyak mengetahui amalan 
dzikir yang kami amalkan, lalu mereka pun mengamalkan dzikir yang 
sama dengan kami.” Rasulullah SAW bersabda, “Demikianlah 
karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia 
kehendaki.” Selain itu, ada pula redaksi tambahan lainnya yang 
diriwayatkan Muslim; “Kalian membaca subhaanallaah, 
alhamdulillaah dan allaahuakbar setiap selesai shalat sebanyak tiga 
puluh tiga kali, sebelas, sebelas dan sebelas, maka jumlahnya tiga 
puluh tiga kali.” Sementara dalam riwayat yang diriwayatkan A1 
Bukhari, diredaksikan sebagai berikut: “Kalian membaca 
subhaanallaah setiap selesai shalat sepuluh kali, membaca 
alhamdulillaah sepuluh kali, dan membaca allaahuakbar sepuluh 
kali.” Hadits pertama di atas juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 
Ahmad, Ahlu As-Sunan, At-Tirmidzi -dan ia menyatakan bahwa 
hadits ini shahih-, Ibnu Hibban dan An-Nawawi dari Ibnu Umar RA. 
Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


;>r JJu >{} Uij ^ Ci\^ 

^ OCJUU <UUj vilhl 1,$^ 


"Ada dua hal yang apabila diamalkan oleh seorang muslim 
dijamin masuk surga; dua hal itu mudah, dan pahala orang yang 
mengamalkannya banyak: 'bertasbih setiap selesai shalat, sepuluh 
kali, bertakbir sepuluh kali, dan bertahmid sepuluh kali.” Ibnu Umar 
RA berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW menggenggam tangannya, 
maka kalimat itu sebanyak seratus lima puluh kali diucap dengan 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


383 



lisan, tetapi diberi pahala sebanyak seribu lima ratus di mizan 
(timbangan). 

Hadits yang semakna diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Ali 
dengan sanad perawi tsiqah. Sedangkan jumlah sebelas yang 
disebutkan dalam hadits tersebut diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari 
Ibnu Umar RA. Dan, dalam rangkaian sanad hadits itu terdapat perawi 
bemama Musa bin ‘Ubaidah Az-Zabdzi yang divonis dha ’if. Hadits 
yang menyebutkan jumlah dzikir sepuluh juga diriwayatkan oleh A1 
Bazzar dan Abu Ya’la. Tetapi dalam rangkaian sanadnya terdapat 
perawi bemama Abdmrahman bin Ishak A1 Wasithi, yang juga 
divonis dha'if. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan 
rangkaian sanad yang di dalamnya terdapat perawi bemama Atha' bin 
As-Sa'ib, yang dinilai tsiqah. Selain nama-nama perawi yang disebut 
dha ’if di atas, adalah perawi shahih. 


Mr^ jr y::- ^ -T. T 

H ill Si :«ui fll; Jis bSc 

x X ^ ✓ ✓ 


202. **Barangsiapa yang membaca tasbih setiap selesai shalat 
tiga puluh tiga kali, membaca hamdalah tiga puluh tiga kali, dan 
membaca takbir tiga puluh tiga kali, kemudian untuk 
menyempumakan jumlah semuanya menjadi seratus ia membaca: 
“Tiada tuhan yang berhak di sembah selain Allah (semata), tiada 
sekutu bagi-Nya. Yang memiliki Kerajaan dan Yang memiliki segala 
Fuji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Maka, dosa- 
dosanya diampuni meskipun jumlahnya sebanyak buih di lautan.” 
(HR. Muslim)”" 


Shahih Muslim (697) 
384 11 - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah RA, 
dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ""Barangsiapa yang membaca 
tasbih setiap selesai shalat tiga puluh tiga kali, membaca hamdalah 
tiga puluh tiga kali, dan membaca takbir tiga puluh tiga kali, 
semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, lalu agar sempumya 
seratus ia membaca: Tiada tuhan yang berhak di sembah selain Allah 
(semata) tiada memiliki sekutu. Yang memiliki Kerajaan dan Yang 
memiliki segala Pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala-galanya, 
maka dosa-dosanya diampuni meskipun jumlahnya sebanyak buih di 
lautan. ” 

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'i. Dalam beberapa jalur hadits yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i, diredaksikan, “Barangsiapa yang membaca tasbih setiap 
selesai shalat wajib seratus kali, membaca takbir seratus kali, 
membaca laa ilaaha illallaah seratus kali, membaca hamdalah 
seratus kali, maka dosa-dosanya diampuni, sekalipun dosanya itu 
jauh lebih banyak dari buih-buih di lautan." 




^ Q ^ ^ ✓ 


•(r) 


XX ^ xA'.' it ^ 


203. “Ada tiga kalimat yang apabila dibaca atau diamalkan 
setelah melaksanakan shalat wajib oleh seseorang, maka ia tidak 
akan merugi: tiga puluh tiga kali tasbih, tiga puluh tiga kali tahmid, 
dan tiga puluh empat kali takbir." (HR. Muslim)”’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Ka’ab bin ‘Ujrah RA, 
dari Rasulullah SAW beliau bersabda, “Ada beberapa kalimat 
mu’aqqibah...". 


Shahih Muslim (596) 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


385 



Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i dari Ka’ab bin ‘Ujrah RA. 


Makna hadits 

Kata adalah berasal dari kata 4*^ artinya duduk setelah 

selesai shalat untuk berdoa dan sebagainya. Boleh juga diartikan 
pekeijaan dilakukan secara berulang. 


4j ii jjj (I'i/ ^ ^ ^ — Y • i 


204. “Atau dari semua itu disertai (diakhiri) dengan laa ilaaha 
illallaah sepuluh kali, maka ia akan mendapatkan orang yang telah 
mendahuluinya, dan ia tidak dapat didahului lagi oleh orang yang 
sesudahnya.” (HR. At-Timridzi)^®* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas RA. 
Ibnu Abbas RA berkata. 


o| :J\« O^dsM ^ *^>*J*^J 

ill 'i'j ^ ^ ^ 

coi> 2»t 


“Suatu ketika beberapa orang fakir datang menemui Rasulullah 
SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang kaya shalat seperti 
kami shalat, mereka puasa seperti halnya kami puasa, mereka 
memiliki harta kekayaan, yang dapat digunakan untuk memerdekaan 
budak dan bersedakah.' Rasulullah menjawab, 'Setelah kalian selesai 
shalat, bacalah: subhaanallah tiga puluh tiga kali, alhamdulillah tiga 


Shahih At-Tirmidzi (410). 
386 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



puluh tiga kali allaahu akbar tiga puluh empat kali, laa 
ilaahaillallaah sepuluh kali, maka dertgan itu kalian dapat menyaingi 
mereka, dan orang yang setelah kalian tidak dapat menyaingi 
kalian 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi menyatakan bahwa 
hadits ini gharib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, tetapi 
jumlah takbir dalam periwayatannya hanya bequmlah tiga puluh tiga 
kali, bukan tiga puluh empat. 


t t 


.(I) -ijj oijdaU jij aMU Oji 


205. “Atau dari setiap seratus disertai (diakhiri) dengan 
bacaan: 'Tiada tuhan selain Allah, semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan 
tiada daya dan upaya kecuali kepada Allah.' Seandainya dosa- 
dosanya seumpama buih di lautan, niscaya bacaan tersebut dapat 
menghapusnya." (Ahmad)”’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dari Abu Katsir Maula 
Bani Hasyim, bahwasa ia mendengar Abu Dzar A1 Ghifari RA 
berkata, “Ada beberapa kalimat yang apabila seseorang membacanya 
sebanyak seratus kali setiap selesai shalat, yaitu: takbir, tasbih, 
h a mdalah, lalu diakhiri dengan "Tiada tuhan selain Allah, Tuhan 
Yang Satu tiada memiliki sekutu, dan tiada daya dan upaya kecuali 
daya dan upaya Allah, maka seandainya dosa-dosanya laksana buih 
di lautan, niscaya bacaan itu dapat menghapusnya.” Hadits ini 
termasuk hadits mauquf, tetjqji memiliki hukum marfii ’, sebab hadits 
semacam ini tidak dikategorikan dalam kelompok ijtihad. Penulis 
Majma’ Az-Zawaa'id berkata, “Abu Katsir, yakni perawi dari jalur 
Abu Dzar, tidak dikenal. Sedangkan status hadits perawi-perawi 
lainnya adalah hasan. 


Musnad Ahmad (5/173), dan lihat Majma ’ Az-Zawaa '/d (10/101). 


I 387 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



iJli' 013 0r*3 ^ ’^j\ -y 

•(it) ■^.j 0^ s2^ 


206. “/4toM dari setiap darinya dan dari kalimat laa 
ilaahaillallaah seratus kali, maka dosa-dosanya diampuni, meskipun 
jumlahnya lebih banyak dari buih di lautanr (HR. An-Nasa'i)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dari Abu Hurairah RA 
dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, ''Barangsiapa yang membaca 
tasbih setiap selesai shalat wajib seratus kali, dan membaca takbir 
seratus kali, membaca tahlil seratus kali, membaca tahmid seratus 
kali, maka dosa-dosanya diampuni, sekalipun jumlahnya lebih banyak 
dari buih di lautan." 


t ^ ^ 

^ ‘U-) jr ^ jt -Y . V 

207. '*Atau dari setiap dua puluh lima kali, sekalir (HR. An- 
Nasa'i dan Ibnu Hibban)^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, dari 
Zaid bin Tsabit RA. Zaid bin Tsabit berkata, “Mereka diperintahkan 
membaca tasbih setiap selesai shalat tiga puluh tiga kali, membaca 
tahmid tiga puluh tiga kali, membaca takbir tiga puluh tiga kali. Lalu, 
seorang pria Anshar bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat ada 
seorang yang berkata padanya, “Rasulullah SAW memerintahkan 
kalian membaca tasbih setiap selesai shalat tiga puluh tiga kali, 
membaca tahmid tiga puluh tiga kali, membaca takbir tiga puluh tiga 
kali. Pria itu menjawab, “Ya.” Orang yang dalam mimpi itu lanjut 
berkata, “Jadikan jumlahnya menjadi dua puluh lima kali, dan jadikan 


Sunan An-Nasa 'i (3/79). 

299 o ^ ^ 

Sunan An-Nasa 'i (3/76), dan Shahih Ibnu Hibban (2017). 


388 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



termasuk di dalamnya bacaan tahlil.” Setelah bangun pagi, pria itu 
mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan perihal mimpinya. 
Rasulullah SAW kemudian berkata, “Jadikan jumlahnya demikian.” 
Selain itu, hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dan juga 
diriwayatkan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak. 

208. “Dan bacaan surah-surah mu’awwidzah dan kedua surah 
mu’awwisah.” (HR. An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban)^“ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi 
dan Ibnu Hibban, dari ‘Uqbah bin ‘Amir RA, ia berkata, 

jr \j\ di jJL-j 4p At At 


“Aku diperintahkan Rasulullah SAW imtuk membaca surah- 
surah mu ’awwidzah setiap selesai shalat.” Ketika mengomentari hadits 
ini, Ibnu Hibban menyatakan hadits ini shahih. Yang dimaksud 
dengan surah-surah mu 'awwidzah atau dua surat mu ’awwidzah adalah 
surah Al Falaq dan An-Naas. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Hakim. Dan dalam komentamya, Al Hakim menyatakan 
bahwa hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Semua perawi 
menggunakan redaksi otijiuJi kecuali At-Tirmidzi. la meriwayatkan 

• 

hadits ini dengan redaksi jJijiit, dan begitu pula Ibnu Hibban. 


^ jr >"’^>^1 j? -r. ■! 


^ Sunan Abu Daud (1523), Sunan An-Nasa'i (3/78), Sunan At-Tirmidzi, (2903), 
dan Shahih Ibnu Hibban (2004). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


389 




209. '"Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat 
wajib, tiada yang menghalanginya masuksurga kecuali ia mati.” (HR. 
An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)^”' 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, dari 
Abu Umamah RA. Abu Umamah mengatakan bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa yang membaca ayat Kursi...” Akan 
tetapi dalam rangkaian sanad An-Nasa'i terdapat perawi bemama A1 
Hasan bin Bisyr yang dinilai An-Nasa'i laa ba'sa bihi. Dalam 
kesempatan lain, ia menyatakan bahwa A1 Hasan adalah perawi 
tsiqah. Sementara Abu Hatim mengatakan bahwa selain A1 Hasan bin 
Bisyr, semua perawi hadits tersebut tsiqah. Selain itu, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan beberapa sanad. A1 Mundziri 
mengatakan dari sekian sanad yang diriwayatkan Ath-Tahbrani, salah 
satunya shahih. Di dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id disebutkan 
bahwa salah satu sanadnya jayyid. Ibnu Hibban menyatakan hadits ini 
shahih. Sementara Ath-Thabrani, dalam beberapa jalur periwayatan 
menambahkan —selain mau’udzatain— surah A1 Ikhlaash. A1 
Mundziri mengatakan bahwa status sanad hadits yang diriwayatkan 
Ath-Thabrani dengan penambahan surah A1 Dchlaas ini jayyid. Ad- 
Dimyati meriwayatkan hadits ini dari Abu Umamah, Ali, Abdullah 
bin ‘Amru, A1 Mughirah dan Anas RA. Ad-Dimyati mengatakan, 
“Kalau semua hadits ini digabungkan antara satu dengan yang lain, 
maka statusnya menjadi kuat.” 


.(i?) Ch ^ OlT ^ * 


210. “Dan dalam sebuah redaksi disebutkan.- 'Ia berada dalam 
lindungan Allah hingga shalat berikutnya.” (HR. Ath-Thabrani) 


‘Amal Al Yaum wa Al-lailah (100), dan aku tidak menemukan hadits dalam 
kitab shahih Ibnu Hibban. Sementara Al Mundziri menisbahkan hadits ini kepada 
Ibnu Hibban dalam At-Targhiib, pembahasan Shalat, dan Al Mundziri 
menyatakan hadits ini shahih. 

Ath-Thabrani, Al Mu jam Al Kabiir (3/85), dan lihat Majma’ Az-Zawaa'id 
(2/148). 


390 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dari Hasan bin Ali 
RA. Hasan mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

ijJ j* 

'"''Barangsiapa yang membaca ayat Kursi di setiap selesai shalat 
wajib, ia berada dalam lindungan Allah hingga sampai shalat 
berikutnya.” A1 Haitsami menjelaskan dalam Majma’ Az-Zawaa id, 
bahwa sanad hadits ini hasan. 


o^Caii yA ^ 


'at i, i'i ' \ ** u ' * ■'"ill V \ \ 


t", ^ ^ , '.t *f' I, ' T' ''V 

.(^) .-jlJLP jA ^iJLj tuaJl -ca uiJj 


. • ^ f ^ ^ ^ , 


211. ‘Tn Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari 
kekikiran, dan aku berlindung kepada-Mu agar aku tidak sampai 
dikembalikan pada umur yang paling buruk (pikun), dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah (bencana atau siksa) dunia, dan 
aku berlindung kepada-Mu dari siksa alam kubur.” (HR. A1 
Bukhari)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, dari Sa’ad bin Abu 
Waqqash RA. la mengatakan bahwa ia pemah mengajarkan pada 
orang-orang sesukunya, layaknya seorang mu’allim mengajari anak 
menulis. Sa’ad bin Abu Waqqash berkata, “Sesunggunya Rasulullah 
SAW berta’awwudz (meminta perlindungan) setiap selesai shalat 
dengan membaca doa: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
perlindungan kepada-Mu dari kekikiran...” Selain itu, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan At-Tirmidzi. Dalam komentamya, 
At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih. Dalam riwayat lain, 

hadits ini disebutkan dengan tambahan redaksi, 


Shahih Al Bukhari (6365). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


391 



Makna hadits 

Lafazh ^ atau Artinya perasaan takut terhadap 

^ 

sesuatu dan takut berbuat. Rasulullah SAW meminta perlindungan 
dari sifat ini karena akibat yang ditimbulkan sifat ini adalah 
keengganan melakukan kewajiban beijihad, membela kebenaran dan 
menolak berbagai kemunkaran. Pada pembahasan sebelumnya, arti 
kata ini sudah dijelaskan. 

T a fayh JJis Jiji J\ i'j bfj artinya, usia lanjut yang 

menyebabkan tingkah laku seseorang kembali seperti bayi, yang 
lemahan secara akal dan pemahaman (pikun). 

Lafazh Clil' Sisij artinya tertipu karena godaan dan kesenangan 

dunia. Mengenai masalah ini, telah kami babas dalam pembahasan 
Adzab Kubur. 




212. ‘Ta Tuhanku, selamatkan aku dari siksa-Mu di hari Engkau 
membangkitkan hamba-hamba-Mu.” (HR. Muslim)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari A1 Barra’ bin ‘Azib 
RA, ia berkata. 


Op j± *4^: jp ii’p jf At Ju it j>:-3 d> Tii \± 

.a'aCp y ^ : j>: iSuii 


“Apabila kami shalat di belakang Rasulullah SAW, kami senang 
berada di sebelah kanan beliau, di mana beliau menghadapkan wajah 
ke arah kami sambil membaca: Ta Tuhanku. selamatkan aku dari 
siksamu pada hari Engkau membangkitkan -atau Engkau kumpulkan- 
hamba-hamba-Mu .Hadits ini juga diriwayatkan dari A1 Barra’ bin 


Shahih Muslim (709). 
392 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



‘Azib RA oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, termasuk juga 
Abu ‘Awanah di dalam kitab Mttsnad Shahih. 


jj> J-T 'j-li Sj-k S oLi"} -T \r 

•(u^) [y 


213. “Rasulullah SA W setiap selesai shalat membaca: 'Ya Allah, 
Tuhan Jibril, Mihail, Israfil, lindungi aku dari panas api neraka dan 
siksa kubur.” (HR. Ath-Thabrani)^®^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Ausath, dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah setiap selesai shalat 
membaca: 'Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil...." Selain itu, hadits 
ini diriwayatkan dalam kitab Majma ’ Az-Zawaa 'id, dari Aisyah RA, 
la berkata. 


: Jjii c M j^. J^-3 Oir 

* ^ ^ ^ ^ 

.5!Atait Jj r ^ ^ ^ Vjj Jjyr yj 


“Suatu ketika Rasulullah SAW shalat sunah dua rakaat sebelum 
Subuh, kemudian beliau membaca; 'Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, 
dan Tuhan Israfil, Tuhan Muhammad, aku berlindung pada-Mu dari 
neraka.' Kemudian beliau keluar rumah untuk shalat Subuh.” Penulis 
Majma’ Az-Zawaa'id menjelaskan bahwa dalam rangkaian sanad 
hadits ini terdapat perawi bemama Abdullah bin Hmnaid yang divonis 
matruk. Dalam pasal lain, penulis juga mengatakan, “An-Nasa'i 
meriwayatkan hadits yang sama seperti hadits di atas, tetapi tanpa 
redaksi yang menyebutkan Shalat sunah Fajar. Kemudian, hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Ya’la, dari gurunya Sufyan bin Waqi’, yang 
statusnya dha'if dan tidak memuat hadits ini dalam kategori dzikir 
yang dibaca setiap selesai shalat. Sementara dalam Al Jaami’, As- 
Suyuthi menisbahkan lafazh hadits yang disebutkan penulis kepada 


Lihat Majma ’ Az-Zawaa 'id (10/110) dan Sunan An-Nasa 'i (8127S). 


1 393 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



An-Nasa'i dari Aisyah RA, dan tanpa menyebutkan redaksi "setiap 
selesai shalat'. Ahmad dan A1 Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Aisyah RA. Qadhi ‘lyyadh berkata, Nama para 
malaikat yang disebutkan bersanding dengan "rububiyah' Allah, dan 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala-galanya, merupakan ungkapan 
pengagungan, serta bukti kekuasaan dan kerajaan Allah. Ungkapan 
doa yang sama dengan lafazh hadits di atas cukup banyak. Di lain 
pihak A1 Qurthubi mengungkapkan, “Nama-nama malaikat sengaja 
disebutkan dalam doa tersebut karena alam semesta menjadi teratur 
lewat perantaraan tugas yang mereka laksanakan.” 


.(.) iL-SCp -T M 


214. "Ya Allah, tolong aku agar dapat berdzikir kepada-Mu, 
bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. (HR. 
Abu Daud)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Mu’adz RA. la 
berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW memegang tangannya, 
kemudian berkata, "'Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. ” 
Mu'adz menjawab, “Demi ayah dan kitab, dan demi engkau wahai 
Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, aku mencintaimu.” Rasulullah 
SAW kemudian berujar, "Aku berpesan kepadamu, Mu'adz agar tidak 
meninggalkan setiap selesai shalat. bacaan: 'Ya Allah, tolong aku 
agar dapat berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu dan 
beribadah yang baik kepada-Mu .Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya, dan Ibnu Khuzaimah 
dalam kitab Shahih-nya. Sementara A1 Hakim menyatakan bahwa 
hadits ini shahih menurut syarat A1 Bukhari. Sebenamya, hadits ini 
berkaitan dengan pembahasan mahabbah (cinta), sebagaimana 
disebutkan dalam “Ithaaf Al Akaabir bi isnaad Ad-dafuatir". 


Sunan Abu Daud (1522) dan Sunan An-Nasa 'i (3/53). 


394 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ill -T^ o 






.(j) cJt *yt ^-4*^ >—®cLf:>JCiiJ c5*^5» S/ 

✓ y' y'y'y'y' X X 

215. ‘Ta ^//aA, ampuni dosaku dan kesengajaanku. Ya Allah, 
tunjukilah aku agar dapat berbuat amal shaleh dan akhlak balk. 
Tiada yang mampu ntenunjuki aku untuk melakukan kebaikan itu, dan 
tiada yang mampu menjauhkan aku dari keburukannya, kecuali 
Engkau:' (HR. A1 Bazzar)^®’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar, dari Abu Ayyub A1 
Anshari RA, ia berkata, ‘Tidak pemah aku shalat di belakang Nabi 
SAW kecuali setelah shalat, beliau membaca: ‘To Allah, ampuni 
dosaku dan kesengajaanku. Ya Allah, tunjukilah aku....” Dalam 
Majma ‘ Az-Zawaa 'id disebutkan bahwa sanad hadits ini jayyid. Selain 
itu, A1 Bazzar juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Umar 
RA. Ibnu Umar berkata, ‘Tidak pemah aku shalat di belakang Nabi 
kalian, kecuali aku mendengamya membaca kalimat pada saat selesai 
shalat: 'Ya Allah, ampuni dosaku dan kesengajaanku....” 


Dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id disebutkan bahwa para 
perawi hadits ini semuanya tsiqah. Sedangkan A1 Hakim dalam Al 
Mustadrak juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Ayyub dengan 
redaksi. 


JUpSII pJCflJ 

'^1 '^1 Si 


“Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosaku. Ya Allah, 
bangkitkan (semangat hidupku). cukupkan kebutuhanku, beri aku 
rezeki, tunjuki aku amal-amal yang shalih dan akhlak yang baik. 
Tiada yang dapat memberi petunjuk untuk kebaikan amal dan akhlak 
itu kecuali Engkau, dan tiada pula yang dapat memalingkan 
keburukannya kecuali Engkau.” Selain itu, hadits ini juga 


Musnad Al Bazzar (3192) dari Ibnu Umar. Lihat Majma’ Az-Zawaa'id 
(10/173) 


I 395 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





diriwayatkan oleh Ibnu As-Siinni dari Abu Umamah, dengan redaksi 
dari A1 Hakim dan Ath-Thabrani. Di dalam kitab Majma’ Az- 
Zawaa 'id disebutkan bahwa para perawi hadits ini semuanya shahih, 
kecuali Az-Zubair bin Khuraiq, yang dinilai tsiqah. Di pasal lain 
disebutkan bahwa semua perawi hadits tersebut adalah tsiqah. 


‘b i/jj 

216. “yh Allah, baikkan agamaku, luaskan rumahku, dan 
berkahilah rezekiku." (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)^°* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ahmad, dari 
seorang sahabat, dengan tambahan redaksi, "Kemudian Nabi SAW 
ditanya tentang kalimat-kalimat ini. Beliau lalu menjawab, 'Adakah 
kalimat-kalimat itu meninggalkan (tidak mengikutkan) sesuatu yang 
lain?" Selain itu, An-Nasa'i dan Ibnu As-Sunni meriwayatkan hadits 
ini dari Abu Musa. Abu Musa berkata, “Ketika aku membawakan 
Rasullullah (air) untuk berwudhu, lalu beliau berwudhu. Setelah itu 
aku mendengar beliau membaca: 'Ya Allah, baikkanlah agamaku, 
luaskan rumahku, dan berkahilah rezekiku.” Ibnu As-Sunni memuat 
hadits ini dalam bab Bacaan wudhu Nabi SAW. Sementara An-Nasa'i 
memuatnya dalam bab Bacaan Nabi SAW setelah selesai berwudhu. 
Sedangkan An-Nawawi dalam kitab Al Adzkaar, mengungkapkan, 
“Sanad hadits ini shahih.” 


Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari 
Abu Hurairah RA dengan redaksi doa yang sedikit berbeda: 




j >1 


Musnad Ahmad (4/399), ‘Amal Al Yaum wa Al-lailah (80) dari Abu Musa Al 
Asy’ari, dan, Al Mu’jam Ash-Shagiir (1019) dari Abu Hurairah RA. dan lihat 
hadits nomor 144. 

396 II 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



‘Ta Allah ampunilah aku, Itdoskanlah rumahku, dan berkahilah 
rezekiku.” Lebih lanjut, As-Suyuthi menyatakan bahwa hadits ini 
shahih. Selain termasuk bacaan dzikir dalam shalat, hadits ini juga 
merupakan bacaan wudhu dengan pertimbangan beberapa riwayat 
yang telah disebutkan di atas. 


0ji'vat lLp ojjJi K^Xij OLsx---* ^ V 


217. ‘‘Maha Suci tuhanmu, Tuhan Pemilik Keperkasaan, Maha 
Suci dari segala sifat-sifat yang disebutkan orang kafir. Dan 
keselamatan atas para rasul serta segala puji bagi Tuhan alam 
semesta.” (HR. Abu Ya’la)”’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la A1 Mushili, dari 
Abdullah bin Yazid bin Arqam, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Beliau 
bersabda. 


x»^\j i j«Jt JS' jfS Jli ^ 


• t ■ I« ^ ^ ^ 


“Barangsiapa yang membaca di setiap selesai shalat kalimat: 
*'Maha Suci Engkau, Tuhan Yang Gagah Perkasa, dari segala sifat 
buruk yang mereka sebutkan, Dan keselamatan atas para rasul, dan 
segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta." Selain itu, hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abdullah bin Yazid bin 
Arqam, dengan tambahan redaksi, “Maka sesungguhnya pahala yang 
banyak itu ditimbang dengan jarib (sejenis alat pengukur atau 
penimbang di zaman itu). Dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id 
disebutkan bahwa terdapat dalam rangkaian sanad hadits ini perawi 
bemama Abdul Mun’im bin Basyir, yang dinilai dha ’if. 


^ Musnad Abu Ya’la (1118) dari Abu Sa’id. Lihat Majma’ Az-Zawaa'id 
(10/103). 


I 397 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Di samping itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dari Ibnu Abbas RA. Ibnu Abbas berkata, “Kami mengetahui 
selesainya shalat Rasulullah SAW dengan bacaan: ""Maha Suci 
Engkau, Tuhan Yang Gagah Perkasa, dari segala sifat buruk yang 
mereka sebutkan. Dan keselamatan atas para rasul, serta segala puji 
bagi Allah, Tuhan alam semesta.” Dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id 
disebutkan bahwa dalam rangkain sanad hadits ini terdapat perawi 
bemama Muhammad bin Abdurrahman bin ‘Ubaid bin ‘Umair, yang 
divonis matruk. Sementara itu Abu Ya’la A1 Mushili meriwayatkan 
hadits ini dari Abu Sa’id A1 Khudri RA, ia berkata, “Setelah 
Rasulullah SAW membaca salam (menyudahi) shalat, beliau 
membaca kalimat: 'Maha Suci Engkau. Tuhan Yang Maha Gagah 
Perkasa. dari segala sifat buruk yang mereka sebutkan. Dan, 
keselamatan atas para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan alam 
semesta' sebanyak tiga kali.” Dalam komentamya, As-Suyuthi 
menyatakan bahwa hadits ini hasan. 


'9 yj lit ^ d\ —- X ^ A 

Lj.if N! y'l V ill Dj 


218. “Apabila Rasulullah SAW shalat dan setelah beliau 
menyudahmya, beliau mengusap kepala dengan tangan kanan sambil 
membaca: "Dengan menyebut Nama Allah Yang tiada tuhan selain 
Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, 
lenyapkanlah dariku perasaan cemas dan sedih.” (HR. A1 Bazzar dan 
Ath-Thabrani)^ ’ ” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan A1 Bazzar, dari 
Anas bin Malik RA, ia berkata, “Setelah Nabi SAW selesai shalat 
beliau mengusap kepala dengan tangan kanan sambil membaca: 


Musnad A1 Bazzar (3100) Lihat Majma’ Az-Zawaaid (10/110). 


398 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



''Dengan menyebut Nama Allah Yang tiada tuhan selain Dia...." 
Selain itu, Ibnu As-Sunni juga meriwayatkan hadits ini dari Anas bin 
Malik RA dengan redaksi, 


■iilA j* ^ 


“Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau mengusap dahi 
dengan tangan kanan, kemudian membaca: ‘Aku bersaksi tiada tuhan 
selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi 
Allah. Ya Allah, lenyapkan dariku perasaan centos dan sedih’." 
Dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id disebutkan setelah periwayatan 
hadits ini, bahwa dalam rangkaian sanadnya terdapat perawi bemama 
Zaid A1 ‘Ama, yang dinyatakan tsiqah oleh lebih dari satu orang, 
tetapi jumhur menyatakan Zaid adalah dha’if sedangkan perawi- 
perawi laitmya tsiqah meskipun di antara mereka masih ada yang 
diperselisihkan. Tafsir kata dan sudah dijelaskan pada 

pembahasan yang lain, dan di sini tidak akan dibahas lagi. Terakhir 
hadits ini diriwayatkan juga oleh A1 Khathib dari Anas bin Malik 
dalam kitab At-Tarikh dengan redaksi “Apabila beliau shalat, ia 
mengusapkan tangannya...” 


oI OU Jl5 -Y^ ‘l 

aJj d-lLJl aJ caJ ilJ Jii ^ 4i>l VI V 

aJ ^ cP 

* ' * ' ' ^ 

jj>- 015 j ioU- izs- 

'‘^KnS’ ^ J.aI 01^ CO jA ^L* 1^15 JU c0li2lA_)l 


.(o c^) 

219. “Barangsiapa setelah selesai shalat Subuh, ketika kakinya 
masih terlipat sebelum berbicara, membaca: ‘Tiada tuhan selain 
Allah, Yang Satu, tiada memiliki sekutu, Pemilik kerajaan dan Pujian, 


1 399 


Tvhfah Adz-Dzakirin 



Yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu' sebanyak sepuluh kali, maka sepuluh kebaikan tertulis 
untuknya, dihapus darinya sepuluh keburukan (dosa), ia diangkat 
sepuluh tingkat, dan pada hari itu ia terpelihara dari syetan. 
Kemudian jika ia membacanya seratus kali, ia menjadi orang yang 
beramal terbaik dari penduduk dunia” (HR. Ath-Thabrani dan At- 
Tirmidzi)^*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab AI 
Aushat dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Abu Dzar RA. 
Abu Dzar RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa selesai Shalat Subuh ketika kakinya masih terlipat dan 
sebelum berbicara, membaca: 'Tiada tuhan selain Allah, Yang Satu, 
tiada memiliki sekutu, Pemilik kerajaan dan Pujian... ” hingga akhir 
redaksi dan ia di hari itu berada dalam perlindungan dari segala 
yang tidak sukai, terpelihara dari syetan, dan dosanya yang ia 
lakukan pada hari itu diampuni kecuali perbuatan syirik. ” Redaksi 
hadits ini merupakan redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dengan menggabungkan redaksi ^ketika kakinya masih terlipat' 
dengan redaksi ^sebelum ia bicara'. Setelah meriwayatkan hadits ini, 
At-Tirmidzi berkomentar, “Status hadits ini hasan gharib shahih." 

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dengan 
tambahan redaksi ''dengan tangan (kekuasaan) Mu yang 

baik^', dalam bacaan doa, dan di akhir hadits ia menambahkan redaksi 

^ oJ^\j JSC is JtTj "dan setiap kali ia baca, ia berhak 
# " 

mendapatpahala sebesarpahala memerdekaan budak” Hadits yang 
mirip dengan ini juga diriwayatkan An-Nasa'i dari Mu'adz, tetapi 
dalam kalimat bacaan doa tidak terdapat lafazh dan bunyi 

redaksi akhimya: "Pahala membaca kalimat itu sebanding pahala 
memerdekaan sepuluh budak dan ia tidak terkena dosa di hari ia 
membacanya. Barangsiapa yang membacanya saat ia selesai shalat 


Sunan At-Tirmidzi (3474), An-Nasa'i, 'AmalJi Al Yaum wa Al-Lailah (127). 


400 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Ashar, maka pada malam harinya ia diberikan kebaikan yang serupa 
dengan pahala kebaikan setelah Ashar.” 


Riwayat yang menyebutkan lafazh ‘seratus kali’ yang 
dinisbatkan penulis kepada Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath, 
asalnya adalah dari kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


jr jip ciuji iij aun ai cii h Soa-j ^ 4i\ ^ 

UU 4!U 4 I ^ i*j* 4!U ^ 

y yrf y y^y y ^yyy ^y y y 

*j] 4; Uy oli aa^ ^ ^ (34^1 

y y y y y y y y y y ^ 

> * y ’*1 J y 


“Barangsiapa yang membaca ‘tiada tuhan selain Allah, Tuhan 
Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, Pemilik Kerajaan dan Pujian, dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu ’ sehari sebanyak seratus kali, 
maka pahalanya sebanding dengan pahala memerdekaan sepuluh 
budak, ditulis seratus pahala kebaikan dan dihapus darinya seratus 
dosa, dan ia terlindungi dari syetan pada hari itu sampai petang. 
Tiada seorang pun yang dapat menyaingi kebaikan itu kecuali orang 
yang beramal lebih banyak dari jumlah yang tersebut di atas.” 


L«Ip^ gill —YX 




220. “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu, agar 
Engkau menganugerahkan kepadaku rezeki yang baik, ilmu yang 
berguna dan amal yang berterima (di sisi-Mu).” (HR. Ath- 
Thabrani)^*^ 


Al Mu’jam Ash-Shagiir (753), Musnad Ahmad (6/294), dan Sunan Ibnu Majah 
(925). 


I 401 


Tuhfak Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
JaamV Ash-Shagiir, dari Ummu Salamah RA, ia berkata, “Setelah 
shalah Ashar Nabi SAW membaca, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon pada-Mu, agar Engkau menganugerahkan kepadaku rezeki 
yang balk... Dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id disebutkan bahwa 
semua perawi hadits ini tsiqah. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dalam kitab Al Musnad. Al Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak, Ibnu Majah, Ibnu As-Sunni, dari Ummu Salamah RA ia 
berkata bahwa apabila Rasulullah SAW selesai shalat Subuh, beliau 
membaca: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu...." 


Ot Cil 1*1^ <-r’ yAj -Y Y \ 

ijj dlllJl iJ tiJ ^ ^ 

Ji.f. aIp ij 


^^J>• tl) OUay t Jl 2/^ 

221. “Dan (barangsiapa) setiap selesai shalat Maghrib dan Subuh 
juga sebelum beranjak dan ketika masih dalam kondisi kedua kaki 
terhpat membaca: 'Tiada tuhan selain Allah, Tuhan Yang Satu, tidak 
sekutu bagi-Nya, Pemilik Kerajaan dan Pemilik Pujian, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala-galanya ’ sepuluh kali, maka ditulis untuknya 
sepuluh pahala kebaikan, derajatnya diangkat sepuluh tingkat, 
sepuluh dosa kejahatannya dihapus. dan hari yang dilewatinya waktu 
itu terpehhara dari syetan." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu 
Hibban) 


Musnad Ahmad (5/420), Shahih Ibnu Hibban (2023), dan 
Al-Lailah (24). 


'Amal Al Yaum wa 


402 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan 
Ibnu Hibban, dari Abu Ayyub RA. Abu Ayyub RA berkata bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa selesai shalat Subuh 
membaca: Tiada tuhan selain Allah, Tuhan Yang Satu. tidak memiliki 
sekutu...” Kemudian di akhir hadits beliau bersabda, “Dengan bacaan 
ini ia berhak mendapat ganjaran yang sebanding dengan 
memerdekakan empat orang budak, dan dengan bacaan itu ia berhak 
terpelihara dari syetan hingga petang hari, dan barangsiapa yang 
mentbacanya selesai shalat Maghrib, maka ia mendapat ganjaran 
seperti itu juga hingga waktu Subuh." 

Selain itu, hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari 
Abu Ayyub RA dengan redaksi yang sama. Sementara Halam kitab 
Majma ’ Az-Zawaa 'id disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah. 
hadits mi juga dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dan redaksi yang 
diriwayatkannya sama dengan redaksi hadits ini. 


J 


i!li 


Cr* LjkJUij -YYY 


•(v^ ci) 

222. “Dan barangsiapa setelah dua shalat tersebut (Subuh dan 
Maghrib) sebelum berbicara, membaca: To Allah, jauhkan aku dari 
neraka' sebanyak tujuh kali." (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu daud dan Ibnu Hibban, dari 
Muslim bin Harits At-Taimi dari Rasulullah SAW, bahwa beliau 
menunjuk kepadanya seraya bersabda, “Jika engkau telah selesai 
melaksanakan shalat maghrib, maka ucapkanlah: 'Ya Allah, 
Jauhkanlah diriku dan api neraka’ (sebanyak tujuh kali), apabila 
engkau lakukan lantas meninggal pada malam tersebut. maka engkau 
akan dihindarkan dari api neraka. Jika engkau selesai shalat Subuh 


Sunan Abu Daud (5079) dan Shahih Ibnu Hibban (2022). 


II 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



lalu mengucapkan kalimat tersebut lantas meninggal, maka akan akan 
dihindarkan dari api neraka. ” Ketika mengomentari hadits ini, Ibnu 
Hibban menyatakan bahwa hadits ini shahih. 


4.5 Doa Shalat Tathawwu’ (Sunah) 


•(f) oL' - TYr 


223. “Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah 
shalat di tengah malam.” (HR. Muslim)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, “Shalat apakah 
yang paling afdhal setelah shalat fardhu?” Rasulullah SAW 
menjawab, Shalat di tengah malam.*' Setelah itu sahabat tersebut 
bertanya lagi, “Puasa apakah yang terbaik setelah puasa Ramadhan?” 
Rasulullah SAW menjawab, ''Puasa pada bulan Allah, Muharram." 
Selain Muslim, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahlu As-Sunan. 
Sebenamya masih banyak hadits yang berkaitan dengan pembahasan 
ini. Dan kami telah menguraikan masalah ini dalam keterangan 
sebelumnya pada sub bahasan "Shalat-shalat malam". Untuk 
keterangan lebih lanjut, silakan merujuk pada pembahasan tersebut. 


Makna hadits 

0 

Lafazh secara harfiyah berarti di tengah malam. 

Namun bagian malam yang dimaksud dalam hadits ini adalah 
sepertiga malam terakhir. 


•(f ‘c) - Y Y 1 


Shahih Muslim (1163). 

404 II - 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



224. “Shalat paling afdhal yang dilaksanakan seseorang adalah 
shalat yang dilaksanakan di rumah, kecuali shalat fardhu.” (HR. A1 

■51^ 

Bukhari dan Muslim) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim, dan Zaid bin 
Tsabit RA, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Shalat paling 
afdhal yang dilaksanakan seseorang adalah shalat di rumah, kecuali 
shalat fardhu." Selain A1 Bukhari dan Muslim, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa i dari Zaid 
bin Tsabit RA. Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Abdullah bin Sa’ad. Sementara A1 ‘Iraqi dalam 
komentamya, mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. 


Makna hadits 

Hadits ini mengandung dalil keutamaan shalat sunah di rumah, 
dan dari zhahir hadits dipahami bahwa shalat di rumah lebih utama 
(afdhal) daripada shalat di Mesjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hal 
ini seperti yang dijelaskan dalam salah satu riwayat Abu Daud dari 
Zaid bin Tsabit RA. Di dalam redaksi hadits itu disebutkan bahwa 
shalat seseorang di rumah lebih utama daripada shalat di Masjidil 
Haram dan Nabawi, kecuali ketika melaksanakan shalat fardhu. Yang 
dimaksud dengan shalat Al Maktuubat ialah shalat lima waktu. An- 
Nawawi berpendapat, bahwa tujuan shalat sunah dianjurkan 
dilaksanakan di rumah karena lebih tersembunyi, terhindar dari sifat 
riya', lebih terpelihara dari hal-hal yang menggugurkan pahala amal, 
dan supaya rumah mendapat berkah ketika digunakan sebagai tempat 
shalat svmat, rahmat dan para malaikat turun ke rumah itu, serta semua 
syetan menjauh dari rumah. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan 
merujuk pada pembasan ini yang telah dikemukakan sebelumnya. 


•(r ° 


Shahih Al Bukhari (731), Shahih Muslim (781). 


II ^ 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



225. “Shalat malam dan siang (dikerjakan) dua rakaat-dua 
rakaat.” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata, 


Al ^1 JlS 4^1 U :JUi Jir'j 

jijU ^ 


“Suatu ketika seorang pria berdiri lalu bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, bagaimana mengeijakan shalat malam?' Rasulullah SAW 
menjawab, "^Shalat malam (dikerjakan) dua rakaat dua rakaat. 
Apabila engkau takut Subuh tiba, maka shalatlah witir satu rakaat.'' 
Selain A1 Bukhari dan Muslim, hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ahlu As-Sunan dengan redaksi: 5^ 

"Shalat malam dan siang dua dua. " 


Berkaitan dengan penambahan redaksi ‘siang’ ulama berbeda 
pend^at. Menurut Jumhur ulama, hadits dengan penambahan redaksi 
tersebut dha 'if, karena jalumya dari Ali A1 Bariqi A1 Azdi, yang 
divonis dha'if oleh Ibnu Ma’in. Selain itu, sejiunlah sahabat, seperti 
Ibnu Umar tidak menyetujuinya dan mereka tidak menyebutkan 
redaksi ‘siang’ dalam hadits yang diriwayatkannya. Dalam 
komentamya dalam kitab Al jlal, Ad-Daruquthni menyatakan bahwa 
hadits ini wahm. Tetapi Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim 
menyatakan hadits ini shahih. Sementara Al Khaththabi berpendapat, 
“Penambahan redaksi dari perawi tsiqah patut diterima.” Lebih jauh, 
Al Baihaqi menyatakan bahwa hadits ini shahih. Ali Al Bariqi 
mengatakan bahwa Muslim menjadikan hadits ini sebagai hujjah, dan 
penambahan redaksi dari perawi yang tsiqah patut diterima. Dan, 
hadits Shalat malam (dikerjakan) dua rakaat, dua rakaat” terbukti 
diriwayatkan oleh sejumlah sahabat kecuali Ibnu Umar RA. 


Shahih Al Bukhari (990), dan Shahih Muslim (749). 
406 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



4 


colkjl 'Si ji-fUl :Jl3 Jil 2;^ fU bl il OlS'j -YYI 

^ ^ x 

dlL* cJt jUJI illj 4 0^3 
(j^j^'j v:ijl ol^l iillj 

^*>*J t(i^' iiiij 

;4ui c^ b>iUi3 .5^ ® ilkij cji 'iSi3 

igVj ijui iL^'f ijdij liJry iOi^ ,l^L\ ai 

f <,'.0 i t > ai i t ^ 

tcuiiPl L*j L*j 4C->^) L»j 40^J3 L* S yi^vi cO^j b- 

(^) Nl ^1 4^J-Jl cJlj C-jl ^ (»-^^ ^3 

' 'i* ' ^ ' 

*(r ‘c^ 


226. “Dan Nabi SAW apabila bangun malam untuk bertahajjud, 
membaca doa; ‘Ta Allah, Engkau Pemilik segala jenis Pujian, Engkau 
Pengatur langit dan bumi dan segala isinya. Bagi-Mu segala puji, 
Engkau Raja langit, bumi dan segala isinya. Bagi-Mu segala puji, 
Engkau cahaya langit, bumi dan segala isinya. Bagi-Mu segala puji, 
Engkau Yang Maha Benar, janji-Mu adalah benar, menemui-Mu 
adalah benar, Jirman-Mu adalah benar, surga (adalah benar). neraka 
(adalah benar), para nabi (adalah benar), Muhammad (adalah benar) 
dan Hari Kiamat adalah benar. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku 
berserah diri, dan hanya kepada-Mu aku bertawakkal, dan hanya 
kepada-Mu aku kembali, dan hanya disertaimu-Mu aku berlawan, dan 
hanya kepada-Mu aku berhukum. Maka. aku memohon kepada-Mu. 
ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan dosa-dosaku yang 
kemudian, dosa-dosaku yang tersembunyi dan yang terang-terangan 
serta segala dosa yang Engkau lebih tahu dariku. Engkau adalah 
Yang Awal dan Engkau adalah Yang Akhir. Tiada tuhan selain 
Engkau, dan tiada daya dan upaya selain daya dan upaya Allah.” 


I 407 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



(HR. A1 Bukhari, Muslim dan Abu Baud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah)^'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan Ahlu As- 
Sunan, dari Ibnu Abbas RA, ia RA berkata, “Apabila Rasulullah SAW 
bangun malam untuk bertahajjud, ia membaca doa: “Ya Allah, Engkau 
Pemilik segala jenis Pujian, Engkau Pengatur....” 

Makna hadits 

Lafazh artinya bangun dan teijaga setelah tidur. Sedcingkan 



mengatakan kata j 4^ sama-sama digunakan imtuk 

mengungkapkan tidur malam. Dan kata j diartikan 

digunakan untuk mengungkapkan tidak tidur di malam hari. Dua kata 
ini merupakan kata mudhaadh (antonim). Di lain pihak Ibnu Paris 
berkata, adalah orang yang shalat pada waktu malam. Dari 

pendapat-pendapat ulama seputar makna kata disimpulkan 

bahwa ada tiga makna, yaitu: 1) Tidak tidur di malam ban. 2) Shalat 
malam. 3) Bangun dari tidur. 

Lafazh cjf artinya Allah yang mengatur 

segala makhluknya. Selain itu, Abu ‘Ubaidah mengartikannya, Dia 
Yang melaksanakan atas segala sesuatu, artinya yang merencanakan 
segaligus mengatur perkara makhluk-makhluk-Nya. 

Kata f j5 merupakan salah satu dari tiga bentuk pola kata 

(*9* ‘f'a* Redaksi doa yang tertulis dalam kitab Al Muwaththa' adalah: 

cJf. 


Shahih Al Bukhari (1120), dan Shahih Muslim (769). 


408 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Kata jij maksudnya yang mengatur langit dan bumi dan 
segala isinya yang terdiri dari makhluk-makhluk Allah. 

Lafazh yj cJf artinya Engkau yang 

menerangi semua itu hingga menjadi bukti bahwa Engkau Ada. 
Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah: dengan 
cahaya-Mu maka segala yang ada di langit dan di bumi mendapat 
petunjuk. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa asalnya dari firman 
Allah SWT, otjiUi jjf ^'Allah adalah cahaya langit dan 

bumi" (Qs. An-Nuur [24]: 35). 

Lafazh cJi adalah salah satu dari Asmaa' A1 Husna, artinya 

Engkau Maha benar, tidak pemah berubah dan tidak pemah hilang 
kebenaraimya. Kata haq adalah lawan kata bathil. 

Lafazh artinya janji-Mu tidak pemah berubah (tidak 

ingkar janji), dan yang sejalan dengan kalimat ini antara lain firman 
Allah SWT, “Sesungguhnya Allah telah 

menjanjikan kepadamu janji yang benar" (Qs. Ibraahiim [14]: 22). 

Lafazh artinya menemui-Mu setelah hari Berbangkit 

adalah benar, dan tidak diragukan. 

Lafazh cJULf iU artinya aku menyerahkan diri dan aku putuskan 
perkaraku kepada-Mu. Anda dapat membandingkannya dengan 
kalimat iSH jJlLi artinya Si A menyerahkan diri kepada Si B, 

# X 

maksudnya Si A patuh dan timduk pada Si B. 

Lafazh oiiT iL} artinya kepada-Mu aku percaya. 

Lafazh cJTjJ artinya aku tidak memiliki daya dan upaya 
lalu aku menyerahkan segala urusanku kepada-Mu. 

Lafazh ClDij artinya, aku kembali melakukan ketaatan 

terhadap-Mu, menjunjung perintah-Mu serta bertaubat kepada-Mu 
dari segala dosaku. 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh artinya disertai Engkau, dan tidak dengan selain 

Engkau. 


Lafazh kiPlj artinya aku tidak berhukum kepada selain 

Engkau. 


Lafazh U mengandung makna yang meliputi segala 

jenis tindakan yang diharapkan keampunannya, merupakan kalimat 
yang bersumber dari Nabi SAW, baik dosa yang sudah terdahulu dan 
dosa yang baru, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. 


Lafazh cJfj foijt eJl 


maksudnya adalah Engkau Maha 


Mendahulukan atas segala yang Engkau kehendaki, dan Engkau Maha 
Mengakhirkan bagi segala yang Engkau kehendaki. 

Lafazh kiL *il oji *5lj * 5 lj maksudnya, tiada daya dan upaya 

dalam segala perkaraku kecuali dengan daya dan upaya-Mu. Segala 
yang Engkau kehendaki teijadi, dan segala yang tidak Engkau 
kehendaki tidak mungkin teijadi. 


Jlgij cijAp ^ j -TYV 


• ^ 


o) cl"' 






•0 

227. “Dan beliau membaca takbir sepuluh kali, membaca tahmid 
sepuluh kali, dan membaca tasbih sepuluh kali, membaca tahlil 
sepuluh kali, beristighfar sepuluh kali. Ya Allah, ampuni aku, timjuki 
aku, beri aku rezeki dan kesehatan, sepuluh kali, lalu memohon 
perlindungan dan kesempitan muqam di hari Kiamat sebanyak 
sepuluh kali.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban)^*^ 


Sunan Abu Daud (776), Sunan An-Nasa'i (3/209), Sunan Ibnu Majah (1356), 
dan Shahih Ibnu Hibban (2602). 


410 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban, dan Ashim 
bin Hamid. ‘Ashim bin Hamid berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah 
RA tentang apa yang dibaca Rasulullah SAW ketika memulai qiyamul 
lail” Aisyah menjawab, “Engkau bertanya kepadaku tentang sasuatu 
yang pemah ditanyakan orang lain padaku. Apabila Rasulullah SAW 
sudah berdiri tegak, beliau mengucapkan takbir sepuluh kali, 
membaca tahmid sepuluh kali, beristighfar sepuluh kali, bertasbih 
sepuluh kali dan membaca takbir sepuluh kali, lalu Rasulullah 
membaca doa: ‘Ya Allah, ampuni aku, tunjuki aku, ben aku rezeki dan 
kesehatan', setelah itu beliau memohon perlindungan dan kesempitan 
tempat di hari Kiamat sebanyak sepuluh kali.” Dalam komentamya, 
Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadits ini shahih. Pada beberapa 
naskah tidak ditemukan penyebutan bacaan tahlil. N^un di sebagian 
naskah setelah lafazh 3da redaksi dan naskah 

inilah yang benar. Kesimpulaimya, membaca tahhl adalah tersebut 
dalam hadits. 


^ > JU' -'T'tA 

■(r ‘r) 




228. “Beliau shalat malam tiga belas rakaat, witir lima rakaat, 
yang tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir.” (HR. A1 Bukhari dan 
Muslim)^^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari 
Aisyah RA. Aisyah RA berkata, “Rasulullah shalat malam tiga belas 
rakaat, yang terdiri dari lima rakaat witir yang tidak duduk dari semua 
rakaat itu kecuali pada rakaat terakhir.” 


Shahih Muslim (737), dan aku tidak menemukan hadits ini kitab Shahih Al 
Bukhari. 


I 411 


Tuhfah Adz-Dzakirm 



Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan anjuran shalat witir lima rakaat. Seperti 
inilah salah satu sifat shalat witir yang shahih dari Rasulullah SAW 
yakni Witir lima rakaat berdasarkan keterangan beberapa hadits 
shahih selain hadits ini. 


• (f 4 ^) 0 j ®J ~ Y T “ 


229. “Dan, beliau shalat sebelas rakaat dan witir satu rakaat.” 
(HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari 
Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW shalat antara waktu shalat 
Isya hampir hahis hingga waktu Subuh sebanyak sebelas rakaat, 
membaca salam setiap dua rakaat dan shalat witir satu rakaat. Dan 
apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan Subuh ^an fajar 
terlihat jelas, dan muadzin datang kepada beliau, beliau berdiri lalu 
shalat dua rakaat yang ringan, kemudian beliau beibaring dengan sisi 
sebelah kanan datang muadzin mengumandangkan iqamat.” 

Selain A1 Bukhari dan Muslim, hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu majah. Hadits ini menjelaskan 
penetapan witir satu rakaat, dan masih banyak hadits yang membahas 
seputar mzisalah ini. 


'jij -XT'* 

^ ‘cr" ‘■^) ^ —ildl 

•(o- ‘') 


Shahih Al Bukhari (994) dan Shahih Muslim (746). 


412 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


230. “Beliau shalat witir tiga rakaat dan tujuh rakaat. Pada tiga 
rakaat peitama, beliau membaca surah A1 A’laa, pada rakaat kedua 
surah A1 Kaafiruim, dan pada rakaat ketiga surah A1 Ikhlaash, beserta 
dengan surat Ma’udzatain (Surah A1 Falaq dan An-Naas), dan beliau 
memisah antara genap dan ganjil dengan satu kali salam yang 
diperdengarkannya, serta beliau tidak membaca salam kecuaU pada 
rakaat terakhir.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirimidzi, Ibnu 
Hibban dan Ahmad)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini dinisbatkan penulis kepada nama-nama yang tertera 
dan diwakili dengan kode-kode tersebut (Abu Daud, An-Nasa'i, At- 
Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ahmad). Shalat Witir dengan jumlah tujuh 
rakaat adalah memang pemah dilakukan Rasulullah SAW berdasarkan 
riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah RA, 
Muhammad bin Nashr A1 Maqdisi dari Aisyah RA dan Abu Daud dari 
Ibnu Abbas RA. Selanjutnya Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud 
meriwayatkannya dari Aisyah RA dengan redaksi, 

“Tatkala beliau telah berusia lanjut dan badan terasa berat, 
beliau melaksanakan shalat witir tujuh rakaat” Hadits tentang witir 
tujuh rakaat ini disebutkan juga dalam kitab-kitab hadits yang lain. 
Yang mengherankan dari penulis adalah, ia tidak memberi kode Ath- 
Thabarani dalam hadits yang menyebutkan shalat witir yang 
dilaksanakan sebanyak tujuh rakaat, padahal hadits itu dimuat Ath- 
Thabarani dalam kitab Mu jam Al Kabiir, dari Umamah RA yang 
mana para perawinya tsiqah. 

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dalam kitab 
Musnad Ahmad. Shalat witir yang dikeijakan sebanyak tiga rakaat, 
didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Al 
Baihaqi dan Al Hakim dari Aisyah RA dengan redaksi. 


Sunan Abu Daud (1424), Sunan At-Hrmidzi (463), Sunan An-Nasa'i (3/244), 
Shahih Ibnu Hibban (2432-2434), dan Musnad Ahmad (6/227). 


II ■‘13 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Si «— »S^ jJjj jiiifj 4^ Atti j^j 01^ 


“Rasulullah SAW shalat witir tiga rakaat, dan beliau tidak 
memisah di antara semua rakaatnya.” Dalam komentar A1 Hakim 
tentang hadits mi, ia menyatakan bahwa hadits ini shahih sesuai 
dengan syarat A1 Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali RA dengan 
redaksi, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat with tiga rakaat.” 

Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh Muhammad bin 
Nashr dari ‘hnran bin Hushain RA. Sedangkan Muslim, Abu Daud, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ubai bin Ka’ab RA 
dengan menggunakan redaksi yang serupa dengan redaksi hadits dari 
Ah RA. An-Nasa'i meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Abzi 
dengan redaksi yang sama. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu 
Umar dengan redaksi yang sama juga. Ath-Thabrani meriwayatkannya 
dari Ibnu Mas’ud dengan redaksi yang sama namun dalam rangkaian 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Yahya bin Zakaria bin Abu 
A1 Hawajib, yang divonis dha'if. Muhamamd bin Nashr meriwayatkan 
dan Anas RA dengan redaksi yang sama. A1 Bazzar meriwayatkannya 
dari Abu Umamah dengan redaksi yang sama. 


Dalam kitab Shahih Al Buhkari dan Muslim serta kitab-kitab 
hadits rujukan lainnya disebutkan bahwa Aisyah RA berkata, 
“Rasulullah shalat empat rakaat, lalu tidak ditanya tentang shalat 
terbaik dan terlama, kemudian beliau shalat empat rakaat, beliau pun 
tidak ditanya tentang terbaik dan terlama, kemudian beliau shalat tiga 
rakaat. Di samping hadits di atas, ada juga hadits yang berbeda 
dengan riwayat yang mengatakan witir tiga rakaat. Ath-Thabrani 
meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda, 

Slj ji ijyjf yj 'i 


'Vangan kamu shalat witir tiga rakaat. Witirlah lima atau tujuh 
rakaat. Jangan kamu serupakan dengan shalat Maghrib. ” Ketika 
mengomentari hadits ini, Ath-Thabrani menyatakan bahwa para 
perawi hadits ini tsiqah. Ibnu Hibban dan Al Hakim juga 
menwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah RA lebih jauh, 
Ibnu Hajar menegaskan bahwa semua perawi hadits ini tsiqah, dan 
tidak cacat oleh sebab salah satu waqfi. 


414 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Muhammad bin Nashr juga meriwayatkan hadits yang sama dari 
Abu Hurairah RA dengan redaksi, “Jangan kamu shalat witir tiga 
rakaat sehingga mirip dengan shalat Maghrib, tetapi berwitirlah lima 


rakaat, atau tujuh rakaat, atau sembilan rakaat, atau sebelas rakaat 
atau lebih dari itu." Ketika mengomentari hadits ini, A1 Iraqi 
mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Selain itu, Muhammad bin 
Nashr juga meriwayatkan hadits ini dari jalur lain yang sama-sama 
dinyatakan shahih oleh A1 Iraqi. Muhammad bin Nashr meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Ibnu Abbas RA dengan redaksi, 

li**. ^ f It" ^ • f ’* •" u 

\Jj J 


“Witir itu tujuh rakaat, atau lima rakaat, dan kami tidak 
menyukai witir tiga rakaat.” Sanad hadits ini juga dinyatakan shahih 
oleh A1 Iraqi. 

Dalam riwayat lain, Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari 
Aisyah RA. Aisyah berkata, “Witir itu tujuh rakaat, atau lima rakaat. 
Dan aku sungguh tidak menyukai witir itu tiga rakaat saja.” Ketika A1 
'Iraqi mengomentari hadits ini, ia menyatakan bahwa hadits ini shahih. 

Muhammad bin Nashr berkata, Kami tidak menemukan hadits 
yang tsabit dari Nabi SAW bahwa beliau berwitir tiga rakaat 
bersambung (sekaligus). Memang benar, kami menemukan hadits 
yang membuktikan bahwa beliau shalat pemah melakukan shalat witir 
sebanyak tiga rakaat, tetapi para perawi tidak menerangkan apakah 
beliau melakukannya secara bersambung atau terpisah. Kumpulan 
hadits tentang shalat witir ini mengindikasikan bahwa shalat witir 
yang dilakukan sebanyak tiga rakaat dengan membaca tasyahhud dua 
kali dalam satu salam, yaitu pertama pada rakaat ke dua dan satu lagi 
pada rakaat terakhir sebelum salam tidak dianjurkan karena akan 
menyerupai shalat Maghrib. Makna hadits yang menjelaskan bahwa 
shalat witir dilakukan sebanyak tiga rakaat ini digiring pada 
pemahaman bahwa tasyahhud tidak dilakukan di tengah shalat witir 
tetapi dilakukan hanya sekali pada rakaat terakhir yakni tasyahhud 
akhir. Pendapat lain mengatakan bahwa bisa saja pemahaman dari 
beberapa hadits di atas digabungkan dengan cara memaknai larangan 
itu sebagai larangan makruh. Karena itu, lebih baik tidak mengeijakan 
shalat witir tiga rakaat. Sebab Allah SWT telah memberikan banyak 
ruang sehingga shalat witir boleh dikeijakan satu, lima, tujuh atau 


I 415 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sembilan rakaat. Hal ini didukung hadits yang diriwayatkan dalam 
kitab Shahih Muslim dan kitab hadits lainnya, dari Aisyah RA, ia 
berkata, 


^ oUTj (i^J 

^ a*-.lsll p Slj tjpibj Saiioj 2ilt iSltliJl *il 

li jIsiTj JU iiii 

.^3 J*J 


“Rasulullah SAW bersiwak, kemudian berwudhu lain shalat 
sembilan rakaat, tidak melakukan duduk tasyahhud dalam shalat 
kecuali pada rakaat ke delapan. Di rakaat kedelapan beliau membaca 
dzikir, bertahmid, dan berdoa, kemudian beliau naik lagi dengan tidak 
membaca salam, dan beliau berdiri tegak untuk menyempumakan 
rakaat kesembilan, kemudian beliau duduk, lalu berdzikir, bertahmid 
dan berdoa, setelah itu beliau membaca salam yang dapat kami 
dengar. Selanjutnya beliau shalat dua rakaat setelah salam, kemudian 
beliau duduk. sehingga jumlah semuanya sebelas rakaat. 

Adapun surah yang dibaca dalam shalat witir diterangkan dalam 
hadits berikut: An-Nasa'i meriwayatkan -dengan sanad perawi yang 
tsiqah sampai Abdul Aziz bin Khalid yang dinilai maqbul- dari Ubai 
bin Ka’ab, bahwa Nabi SAW membaca surah A1 A’laa dalam shalat 
witir. Pada rakaat kedua beliau membaca surah A1 Kaafiruun, pada 
rakaat ketiga beliau membaca surah A1 Dchlash, dan beliau hanya 
membaca salam pada rakaat terakhir.” Selain An-Nasa'i Ahmad, Abu 
Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits dari Ubai bin Ka’ab 
RA, namun tanpa menyertakan redaksi, "^dan beliau hanya membaca 
salam pada rakaat terakhir." Sementara itu, Ibnu Abu Syaibah, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
RA hadits yang semakna dengan hadits Ubai bin Ka’ab, tanpa 
menyebutkan redaksi, “dan beliau hanya membaca salam pada rakaat 
terakhir." Begitu pula An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Abdurrahman bin Abzi dengan hadits Ibnu Abbas. Ulama hadits 
berbeda pendapat tentang status persahabatan Abdurrahman bin Abzi 
dan juga ada perbedaan pendapat tentang status sanad hadits ini. 
Muhammad bin Nashr juga meriwayatkan dari Anas hadits yang 


416 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



serupa dengan hadits Ibnu Abbas RA. A1 Bazzar meriwayatkan hadits 
ini dari Abdullah bin Abu Aufa. A1 Bazzar dan Ath-Thabrani 
meriwayatkan hadits ini juga dari Abdullah bin Umar dengan redaksi 
yang serupa, tetapi dalam silsilah sanadnya terdapat perawi bemama 
Sa'id bin Sinan, yang dinilai sangat dha ’if. A1 Bazzar, Abu Ya’la dan 
Ath-Thabrani dalam kitab Mu jam Al Kabiir dan Al Ausath 
meriwayatkan dari Abullah bin Mas’ud hadits yang serupa, tetapi 
dalam silsilah sanadnya terdapat perawi bemama Abdul Malik bin 
Walid bin Ma’dan, yang dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma’in tetapi 
dinilai dha'if oleh Al Bukhari dan beberapa ulama hadits lain. 

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang sempa dalam kitab 
Mu’jam Al Kabiir dan Al Ausath dari Abdurrahman bin Samurah, 
tetapi dalam silsilah sanadnya terdapat perawi bemama Ismail bin 
Razin, yang dimasukkan Al Azdi dalam kitab Adh-Dhu’afaa' 
(Kumpulan Perawi Dha'if), namun An-Nasa'i memuat nama perawi 
ini dalam kitab Ats-Tsiqaat (Kumpulan Perawi Tsiqah). An-Nasa'i 
juga meriwayatkan hadits yang sempa dari 'Imran bin Hushain. Ath- 
Thabrani dalam kitab Al Ausath meriwayatkan hadits ini juga dari An- 
Nu’man bin Basyir RA, namun di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama As-Sirri bin Ismail, yang divonis dha'if. Ath-Thabrani 
meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari Abu Hurairah RA hadits 
yang sempa dengan tambahan redaksi: “membaca dua surat 
ma’udzatain pada rakaat ketiga." Namun dalam silsilah sanadnya 
terdapat perawi bemama Al Miqdam bin Daud, yang dinilai dha'if. 
Abu Daud dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Aisyah 
RA dengan penambahan redaksi, “Masing-masing surah setiap rakaat 
dan pada rakaat terakhir membaca surah Al Ddilaash serta 
ma ’udzatain.” Dan dalam silsilah sanadnya terdapat perawi bemama 
Khashif Al Jazari, yang divonis terlalu mempermudah periwayatan. 

Lebih jauh Ad-Daraquthni, Ibnu Hibban dan Al Hakim juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Yahya bin Sa'id, dari ‘Amrah, 
dari Aisyah RA. Dan dalam rangkaian sanad tersebut terdapat perawi 
bemama Yahya bin Ayub yang munfarid, dan mendapat nama kurang 
bagus tetapi status periwayatannya shaduq. Al ‘Uqaili menyatakan 
sanadnya shalih. Sedangkan Ibnu Al Jauzi mengatakan bahwa Yahya 
dan Ahmad tidak mengakui penambahan bacaan dua surah 
ma’udzatain. Ibnu As-Sakan meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya, 

II “17 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



karena demikian sebagai bukti dari Abdullah bin Saijas, dengan status 
sanadnya gharib. Muhammad bin Nashr meriwayatkan adanya bacaan 
dua ma’udzatain dari Abu Dhamirah, dari ayahnya, dari kakeknya, 
yaitu Husain bin Abdullah bin Abu Dhamirah, namun perawi ini 
dinyatakan dha'if oleh Ibnu Ma’in, Abu Zur’ah dan Abu Hatim, 
bahkan dinyatakan kadzab oleh A1 Malik. Ayah Abu Dhamirah ini 
tidak dikenal, dan kakeknya yang bemama Dhamirah dikatakan 
adalah pelayan Nabi SAW. 


^ juiJij iitj 

^ ajiL i 0 aUI j 

-r' 0 

ti) iApxij 


231. “Setelah bertakbiratul ihram, beliau membaca: ‘Allah Maha 
Besar dari segala yang besar’ sebanyak tiga kali, ‘Maha Suci Allah, 
pagi dan petang’ sebanyak tiga kali, 'Aku berlindung kepada Allah 
dari Syetan durjana, dari tiupan, hemburan dan bisikan godaannya.” 

(HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, dari 
Jubair bin Muth’im RA bahwasanya ia pemah melihat Nabi SAW 
shalat dan membaca: "'Allah Maha Besar dari segala yang besar" 
sebanyak tiga kali, ‘‘Maha Suci Allah, pagi dan petang" sebanyak 
tiga kali, ‘‘Aku berlindung kepada Allah dari Syetan durjana, dari 
tiupan, hembusan, bisikan dan godaannya." Nafakh artinya takabbur, 
nafats berarti syair (dalam kamus diartikan bisikan. Peneij), dan 
hamazah adalah kegilaan. Dalam satu riwayat dari Nafi’ bin Jubair 
dari ayahnya, berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda tentang 
shalat tathawwu’, lalu beliau menyebutkan Hadits ini.” Dan dalam 
beberapa riwayat disebutkan bahwa dari 'Amru bin Murrah. la 


Sunan Abu Daud (764, 765) dan Shahih Ibnu Hibban (1780). 


418 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



berkata, “Aku tidak tahu shalat apakah itu?” Ibnu Majah dan A1 
Hakim juga meriwayatkan hadits ini dan dinyatakan shahih. Demikian 
pula dengan Ibnu Hibban yang menyatakan hadits ini shahih. 


Makna hadits 



kegilaan. 

Kata sebagai arti dari iyjk diartikan sebagai gila. Ash- 
Shigani dalam kitab Al ‘Ubaab mengatakan bahwa disebut kata syair 
itu sama dengan adalah karena bentuknya segala yang bertiup 

dari mulut yang bunyinya seperti mantra. Kata disamakan dengan 
, karena syetan mempengaruhi dalam diri manusia dan membesar- 

besarkannya, merendahkan manusia di depan matanya hingga orang 
itu dihinggapi sik^ tinggi hati, dan godaan-godaan syetan adalah 
pengaruhnya yang dapat ia tancapkan di hati manusia. 


✓ ✓ o' ^ ✓ 




232. “Maha Suci Allah, Pemilik Kerajaan dan Segala Kerajaan, 
Sang Gagah Perkasa Yang Memiliki Kekuatan, Ketinggian dan 
Keagungan.” (HR. Ath-Thabrahi)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Ausath, dari Hudzaifah bin Al Yaman RA. Hudzaifah berkata, “Aku 
datang kepada Rasulullah SAW pada suatu malam, lalu beliau 
berwudhu dan berdiri shalat,.setelah itu aku mendatangi beliau, aku 
berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau menggeser aku agar berdiri di 


Lihat Majma ’ Az-Zawaaid (2/107). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


419 



sebelah kanannya. Kemudian beliau membaca: “Maha Suci Allah, 
Pemilik Kerajaan dan Segala Kerajaan, Sang Gagah Perkasa Yang 
Memiliki Kekuatan, Ketinggian dan KeagunganP Dalam kitab 
Majma ’ Az-Zawaa 'id disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah. 


ji ^ -rrr 

^ 1' ^ ^ ^ 

^ 01 :Jl —ai —St 

^ t(l)tj<«-p '(J\ (.5^ tulj'blt...i_->LpS/l ot_ i)! 

j j»j 44*5^j 0 (j^^J 

•(r ‘c) c^' 


233. “Dan beliau duduk sepertiga malam terakhir, lalu beliau 
menatap ke langit seraya membaca; ‘Sesungguhnya dalam penciptaan 
langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakaP (Qs. Aali Imraan [3]: 
190) hingga surah Aali Imraan dibaca sampai selesai, kemudian 
beliau berdiri dan berwudhu, shalat sunah sebelas rakaat, kemudian 
Bilal mengumandangkan adzan, lalu beliau shalat dua rakaat, 
kemudian keluar untuk shalat SubuhP (HR. Al Bukhari dan 
Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata, 

^UUi J\ >3 jili LL‘ otr CUi 


“Suatu ketika aku bermalam di kediaman bibiku Maimunah, 
kemudian aku menyaksikan Rasulullah SAW berbincang-bincang 
dengan istrinya sesaat, kemudian beliau tidur. Setelah sampai 


Smart Al Bukhari (4569) dan Sunan Muslim (763) 


420 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




sepertiga malam terakhir, beliau bangun dan menatap ke langit seraya 
membaca: ^‘‘Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan burnt, dan 
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang- 
orang yang berakal...” Selain vM Bukhari dan Muslim, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam salah 
satu riwayat A1 Buhkari, disebutkan dengan redaksi, “Kemudian 
beliau membaca sepersepuluh terakhir surat Aali hnraan hingga 
selesai.” 


Makna hadits 

Kata ^ dalam hadits, tertulis seperti itu dalam kebanyakan 

0 

naskah, dan di naskah lain tertulis Yang dimaksud dengan 

tidur di sini adalah malam, karena waktu tidur adalah di malam hari. 




J, s -rn 


y* ^ X X X ^X 

% *' ^ ^''•x ^ m ^ • 

X 0 X #1 X . .X X •||>’ • ^ I •VI Vl*^ • •• 

tC-Jilp ^ Jx y *0) tviA-lP 

X XX X 

^1 ^ X •r. X XX . X *^x . XX 

HJ jV 

(u-) 


234. “Dan qunut dalam shalat Witir yang Rasulullah ajarkan 
kepada Hasan bin Ali RA adalah: To Allah, tunjuki aku bersama 
orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Pelihara aku bersama 
orang-orang yang Engkau pelihara. Arahkan aku bersama orang- 
orang yang Engkau arahkan. Berkati aku bersama orang-orang yang 
telah Engkau berkati. Jauhkan aku dari keburukan yang telah Engkau 
tentukan, sesungguhnya Engkau yang menentukan (perkara), tiada 
yang dapat menentukan perkara-Mu. Sesungguhnya tidak akan 
terhina orang yang telah Engkau tinggikan, dan tidak akan pemah 


I 421 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menang orang yang melawan-Mu. Maha Suci Engkau, Tuhan Kami 
dan Maha Tinggi. Dan shalawat Allah atas Nabi” (HR. Abu Daud, 
An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, A1 Hakim, Ibnu Hibban, dan 
Ibnu Abu Syaibah)^“ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlu As-Sunan, Ibnu Hibban, A1 
Hakim dalam Al Mustadrak, Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf dari Hasan bin Ali RA. Hasan berkata, “Rasulullah 
mengajari aku beberapa kalimat yang akan aku baca dalam shalat witir 
dalam riwayat lain, diredaksikan, 'dalam qunut shalat witir' — 
yaitu; “yb Allah, tunjuki aku bersama orang-orang yang telah Engkau 
beripetunjuk..'' Ketika mengomentari hadits ini, Ibnu Hibban dan Al 
Hakim menyatakan hadits ini shahih. Selain itu, Al Hakim, Ahmad, 
Ibnu Khuzaimah, AD-Daruquthni dan Al Baihaqi juga meriwayatkan 
hadits yang sama dari Hasan bin Ali RA. Kemudian Al Hakim juga 
meriwayatkan hadits tersebut dan Abu Hurairah RA dengan redaksi 
Hasan bin Ali yang dikaitkan dengan shalat. Dalam pemyataannya, Al 
Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih. Tetapi Ibnu Hajar 
menyatakan, ‘Tidak seperti yang dinyatakan Al Hakim, sebenamya 
hadits ini dha'if, karena dalam silsilah sanadnya terdapat perawi 
bemama Abdullah bin Sa’id Al Maqbari.” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan redaksi yang serupa dari 
Buraidah. 

Dalam doa qunut di atas, menggunakan redaksi dL^i, 

sementara dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i menggunakan 
redaksi dengan menambahi huruf faa ’ di awal kalimat. At- 

Tirmidzi menambahkan lafazh sebelum lafazh Cj ci'jQ 


Sunan Abu Daud (1425), Sunan An-Nasa'i (3/248), Sunan At-Tirmidzi (464), 
Sunan Ibnu Majah (1178), Mustadrak Al Hakim (3/172), dan Shahih Ibnu Hibban 
(945). 

422 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh cJSVp ja yu_ Slj, redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 

Ath-Thabrani dan A1 Baihaqi, sementara para perawi yang lain tidak 
meriwayatkan demikian. 

Lafazh ^ 5 ip 4»t adalah redaksi tambahan yang 

periwayatannya dinisbahkan oleh penulis kepada An-Nasa'i, yaitu 
seperti yang dikatakan An-Nawawi, “Penambahan redaksi ini 
diriwayatkan dengan sanad yang shahih atau hasan.” Sementara Ibnu 
Hajar mengomentari sanad ini adalah munqathi’ (terputus). 
Penambahan ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan A1 Hakim. 
Hadits Hasan bin Ali ini sudah dikemukakan pada pembahasan 
terdahulu, dan bagi yang ingin mempeijelas silakan merujuk pada 
pembahasan tersebut. Sebenamya, hadits ini pun dinyatakan dha'if 
oleh beberapa orang Hafizh, dan dinyatakan shahih oleh imam hadits 
yang lain. Paling tidak, kalau hadits ini tidak sampai derajat shahih, 
maka deraj atnya hasan. Sementara hadits yang diriwayatkan A1 
Hakim dalam kitab Al Mustadrak, diredaksikan, “Hasan berkata, 
“Rasulullah mengajari aku mengenai shalat witirku, apabila aku 
mengangkat kepala, dan gerakan shalat yang tersisa bagiku tinggal 
sujud.” Dan, redaksi Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya sebagai 
berikut: Sesungguhnya ia (Hasan) berkata, ""Aku pemah mendengar 
Rasulullah berdoa dengan doa ini.” 


i ^ 


—XT'® 

.(-iaS) (JaS i.^J‘ ci) AiJliil ^ 


235. “Dan sesudah salam beliau membaca: 'Maha Suci Raja 
Yang Maha Qudus, ’ tiga kali. BeUau memanjangkan suara dan 
meninggikaimya saat bacaan ketiga. Dan Tuhan Malaikat dan Tuhan 
Ruh (Jibril).” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni)“’ 


Sunan Abu Daud (1423), Sunan An-Nasa'i (3/235), dan Simon Ad-Daraquthni 
(2/31). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ad- 
Daruquthni, dari Ubai bin Ka’ab RA. Ubai berkata, 

ji) j 

oi> diuit ; jd ;*L (-4 ai ji) 3 i^lu 


“Dalam shalat Witir, setelah A1 Fatihah Rasulullah membaca 
Surah A1 A’laa, A1 Kaafiruun dan A1 Dchlaash. Dan setelah salam, 
beliau membaca: 'Maha Suci Raja Yang Maha Qudus,' tiga kali. 
Beliau memanjangkan suara dan meninggikannya saat bacaan ketiga' 
Sementara Redaksi Ad-Daraquthni adalah: “Setelah membaca salam, 
beliau membaca: ‘Maha Suci Raja Yang Maha Qudus ’ tiga kali dan 
beliau memanjangkan suara dan membaca: ‘Tuhan para malaikat dan 
Tuhan Ruh (malaikat Jibril) Penambahan ini -maksudku kalimat 

«/‘***^ji*^ ... 

dUuJt c)bv->- juga diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits ini 

dinyatakan shahih oleh A1 ‘Iraqi. Ahmad. Selain itu, An-Nasa'i juga 
meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Abzi, dengan redaksi 
akhir: “dan beliau meninggikan suaranya pada yang terakhir.” Hadits 
ini (dari Abdurrahman bin Abzi) juga dinyatakan shahih oleh A1 'Iraqi 
sama seperti hadits yang berasal dari Ubai bin Ka’ab. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari Ibnu Abu Aufa. Dalam 
komentamya, A1 Bazzar menyatakan, “Hasyim bin Sa'id melakukan 
kesalahan dalam periwayatan hadits ini, karena para perawi yang 
statusnya tsiqah meriwayatkaimya dari Zubaid, dari Sa’id bin 
Abdurrahman bin Abzi, dari Nabi SAW.” 


^ ^ iJlv? j> ij—pl — >1 —XT’! 

Jii V ill- li 


.(<P) dJL.oij 


236. “Fa Allah, aku meminta perlindungan dengan keridhaan- 
Mu dari kemurkaan-Mu, dan aku berlindung dengan kemaafan-Mu 


424 II 


Tithfah Adz-Dzakirin 



dari hukuman-Mu, dan aku berlindung pada-Mu dari (keburukan 
yang datang) dari-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian yang 
dihaturkan atas-Mu. Engkau seperti yang Engkau puji atas diri-Mu” 
(HR. Abu Baud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlu As-Sunan (Abu Daud, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) dari Ali bin Abu Thalib RA, ia 
berkata bahwa Rasulullah SAW membaca pada akhir witir: “Ta Allah, 
sesungguhnya aku meminta perlindungan pada keridhaan-Mu dari 
kemurkaan-Mu...” Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dan 
A1 Hakim dari Ali bin Abu Thalib RA, dan dinyatakan shahih oleh A1 
Baihaqi dalam hadits yang berkaitan dengan qimut. Ad-Darimi, Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits 
yang semakna dari Ali bin Abu Thalib, tetapi dalam periwayatan 
mereka tidak disebutkan masalah witir. Setelah meriwayatkan hadits 
ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib, dan kami tidak 
mengenalnya dari jalur ini kecuali riwayat Hammad ibnu Salamah.” 


Selanjutnya, dalam sebuah riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan 
redaksi, 

viLit tUJ ^ til JjAt 

.aJj cJi jsJj 


“Dan apabila beliau selesai shalat apa saja, dan bersiap untuk 
berbaring...; 'Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu sekalipun 
aku bersungguh-sungguh melakukannya. Tetapi, Engkau tetap seperti 
yang Engkau puji atas Dzat-Mu’" Tentang masalah ini masih ada 
hadits lain dari Ali bin Abu Thalib, yang diriwayatkan Ad-Daruquthni 
dengan redaksi yang serupa, dengan tambahan redaksi: “Kemudian 
Rasulullah qimut di akhir witir.” Akan tetapi dalam sanad hadits ini 
terdapat perawi bemama ‘Amr bin Syimr A1 Ju’fi, yang divonis 
kadzzab (pendusta). Hadits yang semakna diriwayatkan juga oleh Ad- 
Daraquthni dari Abu Dakar, Umar dan Utsman, bahwa mereka (tiga 


Sunan Abu Daud (1427), Sunan At-Tirmidzi (3566), Sunan An-Nasa'i (3/248), 
dan Sunan Ibnu Majah (1179). 


II «5 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




orang sahabat) berkata, “Rasulullah SAW qunut di akhir witir.” dan 
mereka bertiga mengamalkannya. Hanya saja dalam sanad hadits ini 
terdapat perawi bemama ‘Amru bin Syamar yang telah disebut di atas. 
Penjelasan hadits ini sudah dikemukakan dalam bab Doa-doa 
(bacaan) sujud dalam shalat lima waktu. 


4.6 Doa Sunah yang Disebutkan dalam Nash 


^ :Jj^\ J \^J 


(v 


-xrv 

‘f) 


237. “Dua rakaat shalat Fajar, pada rakaat pertama membaca 
surah Al Kaafirrun, dan pada rakaat kedua surah Al Ikhlaash." (HR. 
Muslim da Ibnu Hibban)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Hibban, dari Abu 
Hurairah RA. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i 
dan Ibnu Majah. Muslim, Ahmad. Selain itu Ahlu As-Sunan 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu Umar RA, ia berkata, 
“Aku selalu menyaksikan Rasulullah SAW selama sebulan, aku 
melihat beliau membaca ayat-ayat Al Qur'an dalam shalat sunah dua 
rakaat sebelum Subuh, yaitu surat Al Kaafiruun dan Al Ikhlaash. 
Hadits ini juga diriwayatkan Al Bazzar dari Anas RA, dan ketika 
mengomentari hadits ini ia menyatakan bahwa semua perawinya 
tsiqah. 

Hadits yang serupa juga diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam 
kitab Shahih dari Jabir RA, dan diriwayatkan dalam kitab Shahih Al 
Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, ia berkata. 


Shahih Muslim (726), dari Abu Hurairah, dan Shahih Ibnu Hibban (2459) dari 
Ibnu Umar. 

426 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




^3 > Ji- liiuj x? jjLj 4p it J313 of 


“Sesungguhnya tidak ada shalat sunah yang lebih ditekuni 
Rasulullah SAW lebih dari dua rakaat Fajar.” Lebih jauh Ahmad dan 
Abu Daud meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah RA, 
ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


’fkjyj. % ^3 t>:u ^ 


"Jangan kalian tinggalkan shalat sunah dua rakaat Fajar, 
sekalipun sekelompok kuda mengusir kalian." Akan tetapi dalam 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Abdurrahman bin Ishak A1 
Madani, yang oleh kalangan ulama hadits disebut Fihi Maqal. 
Meskipun demikian hadits ini diperkuat dengan hadits A1 Madani 
yang juga diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan A1 Bukhari 
menyatakan sah dijadikan pengamat hadits dan dinyatakan tsiqah oleh 
Ibnu Ma’in. 


Lebih jauh, Muslim dan At-Tirmidzi di dalam kitabnya masing- 
masing meriwayatkan dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, 

''Dua rakaat Fajar lebih baik daripada dunia dan segala 
isinya.” Dan masih banyak hadits yang berbicara tentang masal ah 
shalat sunah Fajar. 


ji) itT l^y) :Jj^\ ^ y -yta 

•(f) 


238. “Atau di rakaat pertama beliau membaca: 'Katakanlah: 
Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, 
dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya’qub dan 
anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta 
apa yang diberikan kepada habi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak 
membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya 
tunduk patuh kepada-Nya’ (Qs. A1 Baqarah [2]; 136), dan di rakaat 
kedua beliau membaca: Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah kepada 


I 427 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, 
bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan 
Dia dengan sesuatupun dan tidak sebagian kita menjadikan sebagian 
yang lain sebagai tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka 
katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang- 
orang yang berserah diri." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 64) (HR. Muslim)^^° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata, “Setelah membaca A1 Fatihah di dalam shalat simah Fajar, 
Rasulullah membaca ayat: Katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah 
dan apa yang diturunkan kepada kami..." (Qs. A1 Baqarah [2]: 136) 
dan ayat "Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat yang tidak 
ada perselisihan antara kami dan kamu..." (Qs. Aali 'Imraan [3]; 64) 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. 
Sementara dalam riwayat Muslim, diredaksikan, “...dan pada rakaat 
terakhir (membaca) ayat: ...kami beriman kepada Allah; dan 
saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
berserah diri." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 52) 


.jlSl ^ dXi 


239. “Dalam keadaan duduk (beliau membaca): ‘Ya Allah, 
Tuhan Jibril, Mikail, Israfil dan Muhammad, aku berlindung kepada- 
Mu dari api neraka ’ sebanyak tiga kali.” (HR. A1 Hakim)^^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak, dari Usamah bin Umair RA, ia berkata bahwa suatu ketika 
ia shalat bersama Nabi SAW dua rakaat Fajar, lalu Nabi SAW shalat 


Muslim (727) dari hadits Ibnu Abbas. 
Mustadrak Al Hakim (3/622). 


428 I 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 



dua rakaat Fajar, lalu aku (Usamah) mendengar beliau membaca: “Fd 
Allah Tuhan Jibril, Mihail, Israfil....'' Selain itu, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam kitab ‘Amal Al Yaum wa Al- 
Lailah dengan redaksi, “Kemudian aku mendengar beliau membaca 
dalam keadaan duduk....” Ketika mengomentari hadits ini, Al Hakim 
menyatakan bahwa hadits ini shahih. Abu Ya’la meriwayatkan hadits 
yang semkna dari Aisyah RA, ia berkata, 


;p JU: At bir 


“Rasulullah shalat sunat dua rakaat Fajar, kemudian beliau 
membaca; ‘Ya Allah, Tuhan Jibril, Mihail, Tuhan Israfil dan Tuhan 
Muhammad, aku berlindung pada-Mu dari api neraha ’, kemudian 
beliau berangkat shalat (Subuh).” Dalam kitab Majma ’ Az-Zawaaid, 
Al Haitsami mengatakan, “Dalam sanad hadits ini terdapat perawi 
bemama Abdullah bin Abu Humaid, dan divonis matruk." Selain itu, 
hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Mu’jam Al 
Kabiir, dari Usamah bin ‘Umair dengan redaksi yang disebutkan oleh 
penulis. Dalam Majma ’ Az-Zawaa 'id disebutkan bahwa dalam sanad 
hadits ini terdapat perawi bemama ‘Ibad bin Sa’id. Adz-Dzahabi 
mengomentari bahwa jalur periwayatan Ibad bin Sa’id dari 
Mubasysyir tidak ada. menumt hemat saya, meskipun demikian hadits 
ini dimuat Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqaat. 


dXij cJjCtft (iJL; o!>C<a3l J —kjj —T i • 


240. “Dan setelah shalat Dhuha, beliau membaca; ‘Ya Allah, 
karena Engkau aku mengalahkan, karena Engkau aku berusaha dan 
karena Engkau aku berjuang (HR. Ibnu As-Svmni)^^^ 


'AmalAl Yaum wa Al-Lailah (115), dan Musnad Ahmad (3/333). 


I 429 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni, dari Shuhaib. la 
berkata babwa (suatu ketika) Rasulullab SAW menggerakkan dua 
bibir beliau setelab sbalat Dbuba membaca sesuatu. Lain aku, kata 
Sbubaib, bertanya, “Wabai Rasulullab, apakab yang sedang engkau 
baca?” Rasulullab menjawab, '‘‘Aku membaca: Ya Allah, karena 
Engkau aku mengalahkan, karena Engkau aku berusaha dan karena 
Engkau aku berjuang.” Sementara dalam kitab ‘Amal Al Yaum wa Al- 
Lailah, Ibnu As-Sunni menyebutkan badits tersebut dengan redaksi, 
“Abu Ya’la menceritakan kepada kami, Ibrabim bin Al Hajjaj Asy- 
Syami menceritakan kepad kami, Hamad bin Salamab menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit, dari Abdurrabman bin Abu Laila, dari 
Sbubaib RA, ia berkata babwa suatu ketika Rasulullab SAW 
menggerakkan dua dua bibimya setelab sbalat Dbuba sembari 
membaca sesuatu....” Mengenai status Ibrabim bin Al Hajjaj adalab 
tsiqah tetapi sedikit waham, sedangkan perawi-perawi lainnya tsiqah. 


Makna hadits 

Lafazb artinya benisaba mengalabkan. Lafazb il* 
berakar dari kata yang artinya pengupayaan, sebingga 

diartikan: karena Engkau aku bergerak, seperti yang terdapat dalam 
badits lain dengan redaksi vlJb. Di lain pibak ada yang 

mengartikannya, aku mengalabkan dengan tipu muslibat, dan ada pula 
yang mengartikan iijVSxli adalab suatu bentuk upaya mendapatkan 
sesuatu dengan berbagai macam cara atau trik. 


^lib 131 J^j — T 1 ^ 

lUJl) : Jli p 

^ iii iiji ;4ui ’Xj c. yi: Sji all ^ .^;jt 

^ JjJl tC-Jl ^1 


430 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



", t'"' " * W" X J .0 ✓ » t O ti I • \^ - I'^l'^ t''®t 

,j,i»UJ 4 jX ^jJ j»_i '-'UJLp cjjjl 

|X ®-^ '''*..>■ X^x "^tS^xJx ^x». tf| 

^ (^ to^bj J>>^j c/*^* eri J(*-» 

.(^ c.) J:4 Jj?5 


241. “Dan sebelum shalat Istisqa’, pada saat matahari cerah, 
Nabi SAW bergerak menuju mimbar dan duduk di Sana, lain beliau 
membaca takbir dan tahmid, kemudian beliau membaca: "Segala puji 
bagi Allah, Tuhan alam semesta, Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang, Raja pada hari Kiamat. Tiada tuhan kecuali Allah. Dia 
melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau Allah, tiada 
tuhan selain Engkau. Engkau Maha Kaya, sedangkan kami fakir 
(membutuhkan). Turunkanlah hujan yang deras pada kami. Jadikan 
air hujan yang Engkau turunkan sebagai makanan dan penyampai 
kebutuhan kami sampai pada waktu yang lama”. Kemudian beliau 
mengangkat dua tangan hingga terlihat putih ketiak beliau, kemudian 
beliau membalikkan punggung beliau membelakangi orang-orang 
serta membalik rida’ dalam keadaan tangan menengadah, kemudian 
beliau kembali menghadap orang-orang, lalu turun dan shalat dua 
rakaat. (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, dari 
Aisyah RA, ia berkata, “Suatu ketika orang-orang mengadukan 
kepada Rasulullah SAW perihal kemarau, lalu beliau memerintahkan 
untuk menyiapkan sebuah mimbar, kemudian mimbar itu diletakkan 
di tempat shalat. Selanjutnya Rasulullah SAW menjanjikan suatu hari 
di mana semua masyarakat datang ke tempat itu. Aisyah lanjut 
berkata, “Setelah itu Rasulullah SAW keluar saat matahari cerah, 
kemudian beliau membaca takbir, lalu membaca tahmid, selanjutnya 
bersabda, “Sesungguhnya kalian telah mengadukan perihal 
kekeringan kampung kalian kepadaku, dan keterlambatan turunnya 
hujan dari waktu yang seharusnya turun untuk kalian. Sesungguhnya 
Allah memerintahkan kalian supaya berdoa kepada-Nya, dan Dia 

Shahih Abu Daud (1173), dan Shahih Ibnu Hibban (2860). 


I 431 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 



berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau membaca: 
“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih 
dan Penyayang.... ” Setelah itu Aisyah RA lanjut berkata, “Setelah itu 
Allah SWT mengumpulkan awan, lalu muncul petir dan kilat, 
kemudian turunlah hujan dengan izin Allah SWT, sampai Rasulullah 
datang ke masjid dalam keadaan air mengalir (tergenang), dan ketika 
beliau melihat or£ing-orang bergegas ke rumah (masing-masing), 
beliau tertawa, kemudian beliau mengucapkan, “Aku bersaksi, 
sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan 
sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan rasul-Nya.” Selain Abu 
Daud dan Ibnu Hibban, hadits ini diriwayatkan juga Abu ‘Awanah 
dan A1 Hakim, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu As-Sakan. Dalam 
komentamya, Abu Daud menyatakan bahwa hadits ini gharib, tetapi 
sanadnya jayyid. 


Makna hadits 

Lafazh ioj lij maksudnya sinar atau terik matahari. 

Kata diartikan sinar atau terik karena ia cenderung menghalangi 
pandangan untuk melihat wujud matahari. 

Lafazh JU ini dari penulis dengan gaya hikayah 

(bercerita). Redaksi hadits tersebut pada mulanya adalah ^ 

Dari sini dapat ditarik hikmah bahwa khatib 

o' 

disunahkan menghadap kiblat saat membalik kain penutup kepala 
ketika berinteraksi dengan audience, sebagai simbol peralihan dari 
kekeringan menjadi subur, 

.s >> •x 

Lafazh artinya sesuatu yang dapat mewujudkan apa yang 
diharapkan seseorang. 


432 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



4.6.1 Shalat Sunah Thawaf 


Ji t/ '^1 

o - ^ X 

OXi. y' Oxy" ^ ^ ^ ll —>•* >0 ^ ^ ^ ''tf 

t>rfj 1*12^1 J*^j (ba^j -^j5] ^LL4 

1)5) ^/^ 'S^ j J^j 

i ^Ul J\ ^j, ^ (a^l ^1 3 a J5) 

.(^) li^l 


242. “Setelah selesai thawaf, beliau menuju maqam Ibrahim, 
kemudian beliau membaca ayat: ‘Dan jadikanlah sebahagian maqam 
Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim 
dan Ismail: bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, 
yang i'tikaf yang ruku' dan yang sujud. ' (Qs. A1 Baqarah [2]: 125), 
dan beliau berdiri di belakang maqam, lalu shalat dua rakaat. Pada 
rakaat pertama setelah Fatihah beliau membaca surah A1 Kaahruun, 
dan pada rakaat kedua surah A1 Ikhlaash, kemudian beliau kembali ke 
rukun (Hajar Aswad) lalu mengus^ dan menciumnya, selanjutnya 
beliau bergerak dari pintu ka’bah menuju bukit Shafa” (HR. 
Muslim)”'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Jabir RA dalam hadits 
yang panjang tentang tata cara berhaji Nabi SAW. Jabir RA berkata, 
“Pada saat beliau sampai ke maqam Ibrahim, beliau membaca ayat: 
Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat '. " (Qs. A1 
Baqarah [2]: 125) lalu beliau memposisikan diri di belakang maqam 
Ibrahim lalu shalat dua rakaat. Ketika shalat, setelah A1 Fatihah beliau 
membaca surah A1 Kaafiruun dan A1 Ikhlaash, kemudian beliau 


Shahih Muslim (1217). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


433 



kembali menuju Rukim (Hajar Aswad), lalu mengusap dan 
menciumnya, berikutnya beliau bergerak menuju bukit Shafa, dan di 
Sana beliau membaca ayat “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah 
sebahagian dari syi'ar Allah" (Qs. A1 Baqarah [2]: 158) dan bersabda, 
“Mulailah (sa’i) dari tempat yang (disebudcan) Allah terlebih dahulu.” 
Lalu Rasulullah memulai sa’i dari bukit Shafa, dan mendakinya 
hingga beliau menatap ka’bah dari sana. Setelah itu, beliau 
menghadap kiblat, membaca kalimat tauhid dan bertakbir. Kemudian 
Rasulullah membaca: 


di iJ ‘iJ •a So;-} 'i 

< ' K * 

T^J *! 


“Tiada tuhan selain Allah, Tuhan Yang Esa, tiada sekutu bagi- 
Nya, Pemilik Kerajaan dan segala Pujian, dan Dia Afaha Kuasa atas 
segala-galanya. Tiada tuhan selain Allah, Yang memenuhi janji-Nya, 
menolong hamba-Nya dan mengalahkan kelompok-kelompok musuh 
oleh Dia sendiri (tanpa penolong)." 


Makna hadits 


Lafazh cP k^ta atau boleh 


dibaca dengan pola kata ketja lampau {Jiil maahdi) atau kata keg a 
perintah {Ji ’il amar). 


Lafazh -menggunakan pola kata keija sekarang 

atau akan datang (fi ’il mudhari ") yang beitujuan hikayat (bercerita). 
Redaksi hadits ini pada mulanya adalah; JU -menggunakan 


pola kata kega fi ’il maadhi. 


434 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



4.6.2 Dzikir dan Doa Shalat Sunali Ka’bah 


(i) (^) tc. ! ; i i 'M -X ir 

•0 


243. “Pada saat beliau masuk ke Baitullah, beliau bertakbir di 
setiap sisi (Ka’bah) dan sudut. Beliau juga berdoa di setiap sudut, 
semuanya. Lalu pada saat beliau keluar dari Baitullah, terlebih 
dahulu beliau shalat dua rakaat di dekat Ka’bah” (HR. A1 Bukhari, 
Muslim, dan Abu Daud)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhm, Muslim, dan Abu Daud 
dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW sampai 
di Makkah, beliau enggan masuk ke dalam Baitullah, lantaran terdapat 
patung-patung di dalamnya. Beliau kemudian memerintahkan imtuk 
mengeluarkan patung-patung itu, dan beliau mengeluarkan lukisan 
yang menggambarkan tangan Ibrahim dan Ismail yang sedang 
memegang patung-patung, lalu Nabi SAW bersabda, “Semoga Allah 
membinasakan mereka (yang membuat lukisan itu), sebenamya 
mereka itu mengetahui bahwa Ibrahim dan Ismail sama sekali tidak 
pemah bersumpah atas nama patung-patung itu.” Kemudian beliau 
memasuki Baitullah dan bertakbir di sisinya, dan beliau keluar tanpa 
melakukan shalat. Redaksi ini seperti yang diriwayatkan oleh A1 
Bukhari dan Abu Daud, namun Abu Daud dalam periwayatannya 
menambahkan redaksi aU'jj “di setiap sudutnya.” Sementara 

redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas RA, 
berbunyi, “Usamah bin Zaid RA memberitahukan kepadaku, 
sesungguhnya Nabi SAW pada saat masuk ke Baitullah, beliau berdoa 
di setiap sisi ka’bah, dan tidak melakukan shalat sampai beliau keluar. 

Shahih Al Bukhari (1601), Shahih Muslim (1330), dan Sunan Abu Daud 
(2027). 


II «5 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Lalu, pada saat hendak keluar, beliau shalat sunah dua rakaat didekat 
Ka’bah.” 


it c-Jlj ^~Y 11 

OQj ,^1 (1)1^ lit (_pa^ oIupI ^ j_g_Ip lib 

^15 COaJLujj C^JLp <—->lj 

X ✓ >* 

Ox y\ >'>'0 xO 

Xi*X •*'!'' *''' o.^ ^ ^ I X^XO . X , 

Aili oJLP-j lOoOl ^ L* bl 

OlS^jl ^ <J^ c5^1 ^(•-j coj ji>,ttll aJI_ j tA-_ Ip 

aJLJij ^1 J^ ^di\j c^^ij cj^o iii£L,b 


tA-jA^l isr J Qj *5Lil,^ J ^ (•-J tjUjC -J 

.(y) L3>^ 


244. “Pada saat Rasulullah SAW masuk ke dalam Baitullah, 
beliau meminta Bilal menutup pintu yang ketika itu Baitullah terdiri 
atas enam tiang besar. Beliau kemudian beijalan sampai di antara dua 
tiang yang mengarah ke pintu Ka’bah, beliau lalu duduk. Setelah itu 
beliau bertahmid dan memuji Allah, memohon ampunan, kemudian 
berdiri di belakang ka’bah, menempelkan kening dan pipi ke ka’bah, 
bertahmid dan memuji Allah serta memohon ampiman. Kemudian 
beliau beijalan ke setiap sisi ka’bah, lalu beliau menghadap ka’bah 
seraya membaca takbir, tahlil dan pujian kepada Allah SWT, 
pemohonan dan meminta ampun. Setelah itu beliau keluar, dan shalat 
dua rakaat menghadap ke ka’bah, lalu beranjak dari Baitullah.” (HR. 
An-Nasa'i)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas RA, 
seperti hadits yang dibicarakan sebelumnya. Namun setelah kalimat 

Sunan An-Nasa'i’ (5/219-221). 


436 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



kemudian beliau beranjak dari Baitullah, ada tambahan redaksi: 
“Rasulullah bersabda. Ini kiblat, ini kiblat.” Ibnu Abbas RA 
meriwayatkan hadits ini dari Usamah bin Zaid RA, karena Ibnu Abbas 
tidak ikut ke Makkah ketika itu. Selain itu, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ahmad, dengan status perawi shahih. 


Makna hadits 

Lafazh odt artinya menutup pintu. 


Berdasarkan keterangan hadits di atas, diketahui hukum masuk 
Baitullah, berdzikir kepada Allah, menempelkan dahi dan pipi seperti 
yang telah dicontohkan Nabi SAW, serta shalat dua rakaat setelah 
keluar dari Baitullah. Mengenai hal ini, Jiunhur ulama beipendapat 
bahwa masuk Ka’bah tidak dikategorikan ibadah. Sementara A1 
Qurthubi dengan merujuk pada pendapat sebagian ulama ia 
mengatakan bahwa masuk Ka’bah tidak termasuk ibadah. Yang tepat 
adalah pendapat yang disepakati jumhur ulama. Selain itu, Ahmad, 
Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah 
meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Aisyah 
RA, 




“Sesungguhnya aku masuk ke dalam Baitullah (Ka ’bah), 
padahal aku sebenamya tidak ingin melakukannya karena aku 
khawatir akan memberatkan umatku sepeninggalku. ” 


4.6.3 Doa Shalat Istikharah 


AJjLa-i caUI ojlsxwl ^ST ^ Jl_i — T 1© 

. aJJI 


245. Rasulullah SAW bersabda, “Kebahagiaan umat manusid 
antara lain adalah beristikharah kepada Allah, dan penderitaan 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


437 



manusia antara lain karena ia meninggalkan istikharah kepada Allah 
SWrr (HR. A1 Hakim)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak, dari Sa’ad bin Abu Waqqash RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Kebahagiaan umat manusia antara lain adalah 
beristikharah kepada Allah...." Ketika mengomentari hadits ini, Al 
Hakim menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Ahmad dan Abu 
Ya’la juga meriwayatkan hadits ini dari Sa’ad bin Abu Waqqash RA. 
Selain itu, At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Sa’ad bin 
Abu Waqqash tetapi dengan redaksi, “Kebahagiaan umat manusia 
antara lain adalah banyak beristikharah kepada Allah dan 
mengharap ridha-Nya atas apa yang telah Allah tentukan bagi 
dirinya. Dan, penderitaan umat manusia antara lain adalah karena 
meninggalkan beristikharah kepada Allah dan ia tidak ridha atas 
takdir yang Allah tentukan pada dirinya." Dalam komentamya, At- 
Tirmidzi mengungkapkan, “Hadits ini gharib, dan kami hanya tahu 
hadits ini dari jalur Muhammad bin Abu Humaid, dan ia tidak 
termasuk perawi yang kuat hafalannya di kalangan ulama hadits.” 
Hadits yang semakna juga diriwayatkan Al Bazzar dari Sa’ad bin Abu 
Waqqash dengan redaksi yang mirip dengan yang diriwayatkan At- 
Tirmidzi. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya di dalam pembahasan 
Ats-Tsawaab (Pahala). Dan demikian pula dengan Al Bazzar. 


;JiJ j ^—fc bl -Yin 

jJLaJ (jJUb iijJLaioKlj evil— oJIju 

of 'Jk 01 

Ot Olj ojJili caLstIj ja\ 


✓ ✓ ✓ 


337 


Mustadrak Al Hakim (1/518), dan Sunan At-Tirmidzi (2151). 


438 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



X ✓ ** y* ✓ o' X "^o’ o’ o' O' o’ 

toi^ ^'j ‘'^caWTj ts 

•fi ^ ^ 

•(c) r" 


246. “Ketika Rasulullah SAW hendak melakukan sesuatu, beliau 
shalat dua rakaat, kemudian beliau berdoa: ‘‘Ya Allah, dengan Ilmu- 
Mu aku meminta pilihan-Mu, dan dengan sifat Qudrah-Mu aku 
meminta kekuatan kepada-Mu. Aku memohon padantu dari karunia- 
Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, tetapi aku tidak 
kuasa. Sesungguhnya Engkau Tahu, sementara aku tidak tahu, dan 
Engkau Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, jika dalam 
pengetahuan-Mu masalah ini lebih baik bagiku untuk agama, 
duniaku, kehidupan dan akhir hayatku, baik sekarang atau yang akan 
datang, maka aku memohon pada-Mu takdirkanlah itu untukku dan 
mudahkan untukku, kemudian beri aku keberkahan di dalamnya. 
Tetapi, jika dalam pengetahuan-Mu sebenamya hal tersebut buruk 
bagi agamaku, duniaku, kehidupanku dan buruk pula bagi akhir dari 
perkaraku, baik yang sekarang maupun yang datang, maka 
jauhkanlah masalah itu dariku, hindarkanlah aku darinya, berikanlah 
aku kekuatan untuk mendapatkan yang baik kapan dan di mana pun, 
kemudian ridhailah aku" (HR. A1 Bukhari)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, dari Jabir bin Abdullah 
RA, ia berkata, “Rasulullah SAW mengajari kami cara menentukan 
pilihan (istikharah) dalam beberapa perkara, seperti halnya beUau 
mengajari kami salah satu surah dari A1 Qur'an. Beliau bersabda, 
“Pada saat kalian hendak bemiat melakukan sesuatu...." Setelah 
redaksi “Kemudian ridhailah aku" Jabir berkata, “Dan ia 
menyebutkan hajatnya (rencananya).” Selain A1 Bukhari, hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Ahlu As-Sunan dan dinyatakan shahih oleh At- 
Tirmidzi dan Ibnu Abu Hatini. Walaupun hadits ini disebutkan dalam 
Shahih Al Bukhari, tetapi ketika mengomentari hadits ini, Ahmad 

Shahih Al Bukhari (1162). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


439 



menyatakan bahwa hadits ini dha’if. Ahmad mengatakan, “Hadits ini 
adalah hadits munkar, disebabkan di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Abdurrahman bin Abu A1 Mawal.” Ketika berkomentar 
dalam kitab Al Kaamil tentang Abdurrahman bin Abu A1 Mawal, ia 
mengatakan bahwa sebenamya ia tidak mengakui hadits Istikharah. 
Selanjutnya Ibnu ‘Adi mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
lebih dari seorang sahabat, dan Abdurrahman mempercayai jumhur 
ulama, seperti yang dinyatakan oleh Al ‘Iraqi.” Hadits mengenai 
shalat Istikharah ini cukup banyak, dan sudah dijelaskan pada bab 
sebelumnya. 


Makna hadits 

Lafazh diartikan dengan aku memohon kebaikan 

darimu, atau aku memohon pilihan. Dalam kitab Al Muhkam 
disebutkan artinya adalah meminta kebaikan dari Allah SWT. Dalam 
kitab An-Nihayah kalimat iiJ -itt* 3^ diartikan: semoga Allah 
memberikanmu yang terbaik. 

Lafazh artinya kehidupan. Selain kata itu diim^apkan 

juga dengan dan kata yang artinya sesuatu yang 

menentrjunkan. 

Lafazh j* merupakan kalimat yang muncul dari 

keraguan-raguan pihak perawi, tetapi maksudnya justru kebaikan 
dunia dan akhirat. Shalat Istikharah ini sendiri merupakan sunnah 
yang dianjurkan Nabi SAW, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam 
masalah itu. 


4.6.4 Doa Shalat Zawaj (Pernikahan) 


u jua p p cj5==ji p-sg -T iY 

^ r I-' ^ I ^1 ^ Til ^^ ^^ ^ u -^1 

ijJ3\ jJliJ oJl ^ ^ 


440 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Xo!j*^ I^ f" ®f'' * 1 ^ ^" ?f'^ '^r®fvi'' '"' 

<JjK3 ^ (1)1 C1-J»J Ow C«^J5^* C^lj JJ p-OUJ 

\j> Ob' 01J ajOali ^J 1^ Lg^b 

•(^r-^) 1 


247. “Sebaiknya ia menyembunyikan khithbah (lamaran), 
kemudian ia mengambil wudhu dan menyempumakan wudhunya, 
kemudian ia shalat, yang telah ditetapkan Allah untuknya. Setelah itu 
ia memuji dan memuliakan Allah, lantas ia membaca doa: ‘Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau Kuasa, sementara aku tidak kuasa. Engkau 
Mengetahui, sementara aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha 
Tahu dengan hal-hal yang ghaib. Jika Engkau mengetahui bahwa si 
Fulanah -langsung ia menyebutkan namanya- baik bagiku untuk 
agamaku, duniaku dan akhiratku, maka takdirkan ia untukku. Dan 
kalau perempuan lain yang lebih baik bagiku untuk agamaku, duniaku 
dan akhiratku, maka takdirkanlah perempuan itu untuku’." (HR. Ibnu 
Hibban)”^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dari Abu Ayyub A1 
Anshari RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sembunyikanlah 
khitbah, kemudian berwudhulah, dan sempurnakanlah wudhu, lalu 
lakukan shalat seperti yang telah ditetapkan Allah untukmu, lantas 
puji dan muliakan Tuhanmu, kemudian berdoa: “Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau Kuasa, sementara aku tidak kuasa...." 

Selain itu, hadits ini diriwayatkan A1 Hakim dalam Al 
Mustadrak dari Abu Ayyub Al Anshari. Al Hakim menyatakan bahwa 
sanad hadits ini shahih. Topik yang dibicarakan dalam hadits ini 
masuk dalam masalah hadits sebelunmya, nomor 346: “Jika kalian 
hendak melakukan sesuatu....", yang mencakup masalah nikah dan 
lain-lain. Hadits ini juga diriwayatkan Ath-Thabrani dari Abu Ayyub 
dalam kitab Mu jam Al Kabiir. Sementara dalam kitab Majma’ Az- 


Shahih Ibnu Hibban (4040), dan Mustadrak Al Hakim (1/314) 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


441 



Zawaa'id disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah, dan 
dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. 


4.6.5 Doa Shalat Tobat 


‘02^ J (»-’ ‘ (*-* J (>* *-* t A 

.((^ t4P) a 3 ^ ‘^1 i_JJLll dJdl) 4jil jij 


248. ^‘Ketika seorang berbuat dosa, kemudian ia bangkit dan 
berwudhu, lalu ia shalat dua rakaat, setelah itu ia meminta ampun 
kepada Allah atas dosa tersebut, maka Allah pasti mengampuninya." 
(HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, 
dan Ibnu As-Sunni)^"*” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh keempat Ahlu As-Sunan, Ibnu 
Hibban dan Ibnu As-Sunni, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, ia 
berkata, Rasulullah bersabda, “Apabila seseorang berbuat dosa 
kemudian ia bangkit mengambil wudhu, lalu ia shalat, dan meminta 
ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya.” Setelah itu 
beliau membaca ayat; ''Dan orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri , mereka ingat akan 
Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa 
lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan 
mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui.” (Qs. Aali 'Imraan [3]: 135) Ibnu Hibban dan A1 Baihaqi 
juga menambahkan redaksi 'dua rakaat’ setelah kalimat 'kemudian ia 
shalat'. Kalimat ini juga ditambahkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam 
kitab Shahih-nya. Sementara At-Tirmidzi dalam komentamya 
mengatakan bahwa hadits ini hasan, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu 


Sunan Abu Daud (1521), Sunan At-Tirmidzi (406), Sunan Ibnu Majah (1395), 
An-Nasa'i, ‘Amal Al Yaum wa Al-Lailah (420), Shahih Ibnu Hibban 623). 


442 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Selanjutnya A1 Baihaqi meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Hasan A1 Bashri, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda. 


.iJ iiii jifi *!lj kiJUi ^ 4ttl 'jiS^S'j 


“Tidaklah seorang hamba yang telah melakukan dosa, kemudian 
ia berwudu dan menyempumakan wudhu, lalu keluar ke tempat 
terbuka, lantas shalat dua rakaat di sana, dan meminta ampun kepada 
Allah atas dosa tersebut, kecuali Allah pasti mengampuninya.” Hadits 
ini mursal. 


bU fST aj Jb} -T M 

aSjI 4jJj JuJL» tiOll ^1 01 t_jil jl U2^l 

oil ^ ^ji Sf i;:. ddi > 

•(cT^) AiT ji <J yiij 


249. Rasulullah SAW bersabda, '^'Semua yang diucapkan anak 
cucu Adam dicatat. Apabila ia melakukan satu kesalahan, atau 
berbuat dosa, kemudian ia ingin bertobat kepada Allah, maka 
hendaknya ia menengadahkan tangan kepada Allah SWT, kemudian 
berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dari dosa, 
dan aku tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Sesungguhnya 
Allah akan mengampuninya selama ia tidak mengulangi kembali 
perbuatan dosa itu” (HR. A1 Hakim)”' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak, 
dari Abu Ad-Darda’ RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Semua 
yang diucapkan anak cucu Adam adalah dicatat..." Ketika 
mengomentari hadits ini Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini 


Mustadrak Al Hakim (1/516). 


I 443 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



shahih sesuai syarat A1 Bukhari dan Muslim.” Sedangkan Adz- 
Dzahabi beipendapat sama dalam kitab Mukhtashar Al Mustadrak, 
tetapi dalam kitab At-Tahdziib, ia menyatakan bahwa hadits ini 
munkar. Selain Al Hakim, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini 
dalam kitab Mu jam Al Kabiir. 


Makna hadits 

Lafazh aIIa O artinya, peibuatan itu dicatat oleh dua malaikat 
pengawas manusia. 

Lafazh Uaki tit diungkapkan apabila seseorang melakukan 

sesuatu dan hasilnya tidak sesuai sasaran, dan pengungkapan 
demikian juga ditujukan apabila seseorang melakukan dosa. Dalam 
melaksanakan shalat tobat, dianjurkan menyatukan antara kalimat 
istighfar yang disebutkan dalam hadits pertama dengan tobat dan 
tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, seperti yang disebut 
dalam hadits di atas. 


• * 


'cP Ij (oUjji Ij ® 


^ ^ ^ ^ ^ ^ € 

:Jlj J>rj\ 

di3 yip Jlis ijui tSl*j tlxp :Jli iSl*5 tOp 




250. “Seorang pria datang (mengadu kepada beliau) dan berkata: 
“Oh, betapa berdosanya! Bet^a berdosanya! betapa berdosanya!” 
Lalu beliau bersabda: “Ucapkanlah doa: "Ya Allah, pengampunan- 
Mu lebih luas dibanding dosa-dosaku, dan kasih sayang-Mu lebih 
penuh harapan bagiku daripada perbuatanku. ” Lalu pria itu 
membaca doa tersebut. Kemudian Rasulullah berkata: "Ulangilah!” 
Lalu pria itu mengulanginya. Lalu Rasulullah berkata lagi: 
“Ulangilah!” Lalu dia mengulanginya kembali. Lalu Rasulullah 
berkata: “Bangkitlah, sesungguhnya Allah telah mengampunimu.” 
(HR. Al Hakim)^^ 


Mustadrak Al Hakim (1/543). 


444 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Hakim dalam Al Mustadrak, dari 
Jabir Ra, ia berkata bahwa suatu ketika seorang datang 

menghadap Nabi SAW, dan berujar, “Oh.dosaku, dosaku..” Dalam 

riwayat lain, setelah kalimat ‘lain pria itu membaca doa tersebut’ 
terdapat redaksi lain yaitu; ‘kemudian beliau menyuruhnya membaca 
sekali lagi, kemudian beliau menyuruhnya membaca untuk ketiga kali, 
dan pria itu membacanya, lalu Rasulullah berkata, Bangkitlah, 
sesungguhnya Allah telah mengampunimu:' Di lam pihak, Abu 
Nu’aim, Al ‘Askari dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Aisyah RA, 
bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Khubaib bin Al Harits, 

'"Ampunan Allah itu lebih luas dari dosa-dosamu." 


4.6.6 Doa Ketika Kehilangan 




(^) ’ey; 

'j; i^SCa3' 


251. “Pada saat seseorang kehilangan sesuatu atau ada yang 
lari darinya, maka sebaiknya ia berwudhu dan shalat dua rakaat serta 
membaca tasyahhud lalu membaca doa: "Atas nama Allah, Wahai 
Pemberi Petunjuk bagi yang tersesat, Yang mengembalikan yang 
hilang, kembalikanlah padaku barangku yang hilang dengan 
keperkasaan-Mu dan kekuasaan-Mu, sesungguhnya barang yang 
hilang itu dari pemberian dan karunia-Mu. Ya Allah, Yang 
mengembalikan barang yang hilang dan Penunjuk bagi yang tersesat. 


I 445 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Engkau menunjuki yang tersesat, kembalikanlah padaku barangku 
yang hilang dengan kemampuan dan kekuasaan-Mu, sesungguhnya 
barang itu dari pemberian dan karunia-Mu.” (HR. Ibnu Abu Syaibah 
dan Ath-Thabrani)^'*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf dan Ath-Thabrani, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Apabila seseorang kehilangan sesuatu atau ada 
yang lari darinya,...” Ketika mengomentari hadits ini, Al Hakim 
mengatakan, "Para perawinya tsiqah, dan tidak seorang pun dari 
mereka yang diketahui cacat." Sementara redaksi yang diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani berasal dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW, 
menyebutkan lafazh doa: 'Ya Allah, Yang mengembalikan barang 
yang hilang dan Penunjuk bagi yang tersesat...” Dalam Majma ’ Az- 
Zawaa'id disebutkan bahwa “Di dalam sanad hadits ini terdapat 
perawi bemama Abdurrahman bin Ya’qub bin ‘Ibad Al Makki, dan 
aku tidak mengenalnya, sedangkan semua perawi yang lain tsiqah.” 
Shalat ketika kehilangan ini masuk dalam kategori shalat Hajat yang 
akan diterangkan berikutnya, karena ia termasuk salah satu kebutuhan 
manusia. Pembahasan ini akan dibicarakan dalam shalat Hajat. Di 
mana dalam redaksinya terdapat ungk^an kebutuhan manusia kepada 
Allah dan orang lain. Singkatnya, shalat kehilangan ini masuk dalam 
kategori shalat hajat. 


4.6.7 Doa Shalat Menghafal Al Qur'an 


jJJJl clJlj f aJL) 01_ ^ lil — Y ® Y 


Mu ’jam Al Kabiir (12/340), dan Mu ’jam Ash-Shagiir (660). 


446 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



lAiJliJl tOl^*xJlj i>sJLljl liJliil ^(_r^ -J ^—s^Lill —lj*b[l 

oJl^ (.jJlII a^xJLaII ;aj«jI^ ij 3—s^Lijl 

j aJ[p f.lIiJl aUI ^ ^^ c((iJ—UJt 

cc^LL*j^tj j^*-**Jj ‘ui^' L^j 

J»_gjji liiiii ^ Ji3 »jir^ 0=^“^' '^'j— 

ci_iJ^l il)l jlj i^: : .. a i\ L» lJ—»! ^ 

13 v^i^i ;4l5t c^ iij >!)i ^ • jij 

ca-5*5^-5««-; Ij ^1 aJl->^l t^ljj *y 

0^1 (1)1 J abl^ Jii?- D1 (ii-fsrJ 

13 j*-^' ia~-,3>jj jJl js>%:}\ ^^jp- 

jjjj (i/^j ^ ^ (a3i--i j 'i/ jji oj — xJij j— 

• 'i^i ^ ^ ^ \ \ ^ ^ f '' I ® 

^ 4j ^Jtj c^UJ Aj (jiJaJ 0»j {Sj^, jj-J Ji 

✓ ✓ X ✓ y" X- ✓ y ^ y y 

y % fi " y " 9 y ^ iy 9 y y y 9 y ^ "^y 

Cj» . )g ^l A))U 'b(l 0^ J^ 'b/j tCJl Ni 'b/j 

(Jli 4i)l 03L (^Isto \jL^ j\ Lurw*^ jl li-*^ (^Ji ^J_jujj 

cC->) Jai Ua:^! [y •(*^J ‘b—^ (_5^^ ^ 


252. “Pada malam Jumat, jika ia sanggup bangun di sepertiga 
malam terakhir, karena itulah waktu yang masyhudah (disaksikan), 
dan doa pada saat itu dikabulkan. Namun jika ia tidak sanggup maka 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



bangunlah di tengah malam sebelum sq)ertiga malam, dan jika tetap 
tidak sanggup ia boleh lakukan di awal malam. Kemudian ia shalat 
empat rakaat, dengan membaca surat Fatihah dan Yasiin pada rakaat 
pertama. Lain pada rakaat kedua ia membaca surat A1 Fatihah dan Ad- 
Dukhaan, pada rakaat ketiga ia membaca A1 Fatihah dan surat As- 
Sajdah, dan pada rakaat keempat ia membaca A1 Fatihah dan surat A1 
Mulk. Setelah tasyahhud, ia membaca tahmid dan memuji Allah 
dengan pujian terbaik, lalu membaca shalawat kepada Nabi dengan 
bacaan yang baik, lantas shalawat kepada sekalian nabi. Selanjutnya ia 
meminta ampunan bagi kaum beriman baik laki-laki maupun 
perempuan, serta ampiman bagi saudara-saudaranya yang seiman yang 
telah mendahuluinya. Pada akhimya ia membaca: “Ya Allah, rahmati 
aku dengan meninggalkan maksiat selama engkau masih membiarkan 
aku hidup, sayangi aku untuk memikul sesuatu yang aku tidak 
sanggupi, berilah aku cara pandang yang baik dalam hal yang 
menyebabkan Engkau ridha kepadaku. Ya Allah, Pencipta langit dan 
bumi, Pemilik kekuasaan dan kemuliaan serta Keperkasaan yang 
tidak akan terkalahkan. Aku memohon kepada-Mu, Ya Allah, Ya 
Rahmaan, dengan kemuliaan-Mu dan cahaya Dzat-Mu, tanamkanlah 
di hatiku hafalan kitab suci-Mu, sebagaimana halnya Engkau telah 
mengajariku, dan beri aku kesempatan membacanya dengan cara 
yang Engkau ridhai. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Pemilik 
ketinggian dan kemuliaan serta keperkasaan yang tidak akan pemah 
punah, aku memohon kepada-Mu Ya Allah, Ya Rahmaan, dengan 
ketinggian-Mu dan cahaya Dzat-Mu, terangilah pandanganku dengan 
cahaya Al Qur'an, gerakkanlah lisanku dengan Al Qur'an, legakanlah 
hatiku dengan Al Qur’an, lapangkanlah dadaku dengan Al Qur'an, 
bersihkanlah badanku dengan Al Qur'an. Sesungguhnya tiada yang 
mampu menolongku mendapatkan kebenaran kecuali Engkau, dan 
tiada yang dapat memberikan kebenaran kecuali Engkau. Dan tiada 
daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah Yang Maha Tinggi dan 
Maha Agung.” Jika itu ia amalkan sebanyak tiga kali Jum’at, atau 
lima, atau tujuh, maka doanya pasti akan terkabul dengan izin Allah 
SWT. Rasulullah bersabda, “Demi Yang Mengutusku dalam 


448 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Kebenaran, mukmin tidak akan salah selamanya. ” (HR. At-Tirmidzi 
dan A1 Hakim)^'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam 
Al Mustadrak, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Pada saat kami berada 
dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba Ali bin Abu Thalib datang 
menghampiri beliau SAW, dan mengadukan halnya kepada 
Rasulullah, 'Demi ayahku, demi engkau dan demi kitab, Al Qur'an 
luput dari ingatanku, hingga aku tidak mampu menghafalnya. 
Rasulullah SAW menjawab, ‘‘Wahai Abu Hasan, aku akan 
mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang akan Allah berikan 
manfaat kepadamu dengan membacanya, dan bermanfaat pula bagi 
orang yang mempelajarinya serta dapat memperkuat hapalan di 
dadamu.” Ali menjawab, “Baiklah, wahai Rasulullah, ajarilah aku.” 
Rasulullah berkata, '‘Jika malam Jum’at tiba, bacalah: ‘Ya Allah...' 
Redaksi yang dibawakan oleh penulis adalah redaksi At-Tirmidzi. 
Sesudah redaksi ini Ibnu Abbas RA berkata, “Demi Allah lebih dari 
lima -atau tujuh- hari setelah itu Ali datang menemui Rasulullah dan 
mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sebelumnya aku hanya mampu 
menghafal empat ayat atau semisalnya, dan kalau aku mau membaca 
ayat-ayat itu lagi, ia hilang lagi dari ingatanku. Hari ini aku belajar 
empat puluh ayat atau semisalnya, kalau aku membacanya sendiri, 
seakan-akan Al Qur'an berada di depan mataku. Begitu pula setelah 
aku mendengar hadits, ketika aku hendak mengulanginya, hadits itu 
pim lenyap dari ingatanku. Hari ini aku mendengar beberapa hadits, 
lalu ketika aku hendak membacanya lagi tidak ada yang tertinggal dari 
aslinya sehuruf pun. Mendengar hal itu, Rasulullah berkata kepada Ali 
saat itu juga, "Mukmin, demi Tuhan Ka ’bah, wahai Abu Hasan." 
Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini 
hasan gharib, dan kami hanya mengenal hadits ini dari Walid bin 
Muslim.” Sementara Al Hakim setelah meriwayatkan hadits yang 
sama dalam kitab Al Mustadrak, mengatakan, “Hadits ini shahih 
berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.” Selain itu, hadits ini juga 


^ Sunan At-Tirmidzi (3570), Asa Mustadrak Al Hakim (1/316). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


449 



diriwayatkan oleh Ath-Thabrani -dengan redaksi singkat-, dan ketika 
mengomentari hadits ini, ia berkata, “Hanya Hisyam bin ‘Ammar 
sendiri yang meriwayatkan dari Walid bin Muslim.” 

Lebib jaub, Ibnu A1 Jauzi berkata, "Walid bin Muslim adalab 
perawi mudallis tadlis taswiyah. Adapun yang menyatakan tadlis itu 
adalab An-Naqasy, yakni Mubammad bin A1 Hasan bin Mubammad 
A1 Muqri, gum besar Ad-Daraqutbni." Namim Ibnu Hajar 
mengatakan, “Pemyataan itu adalab tahaafut (pemyataan kosong), 
dan An-Naqasy tidak terlibat dalam pemyataan tersebut. 
Sesimggubnya At-Tirmidzi meriwayatkan badits itu di dalam kitab 
Jami’ Ash-Shahih dari jalur A1 Walid.” Dalam kitab yang ditulis As- 
Suyutbi beijudul Al-La'aali\ yaitu kitab yang disusim sebagai koleksi 
terbadap badits-badits maudhu’ yang dimuat Ibnu A1 Jauzi. Dalam 
kitabnya itu, As-Suyutbi mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleb 
A1 Hakim dari Abu An-Nadbr A1 Faqib dan Abu A1 Hasan Sulaiman 
bin Abdurrabman Ad-Dimasyqi, dari A1 Walid bin Muslim, dari Ibnu 
Juraij, dari ‘Atba' dan 'Ikrimab dari Ibnu Abbas." Setelab itu As- 
Sayuti menyatakan babwa badits ini shahih berdasarkan syarat A1 
Bukbari dan Muslim. Namun demikian, pemyataan A1 Hakim ini 
belum cukup membuat bati lega. Karena derajat badits ini lebib 
rendab dari hasan, apalagi shahih. Hadits ini sebenamya lebib layak 
disebut badits munkar, dan tidak sesuai dengan sabda serta ajaran nabi 
SAW. Memang tepat jika Ibnu A1 Jauzi memuat badits ini dalam kitab 
Al Maudhu ’aat, dan oleb sebab itu aku juga memuatnya dalam kitab 
yang beijudul Al Fawaa'id Al Majmuu’ah fii Al Ahaadits Al 
Maudhuu ’ah. 


Makna hadits 

Lafazb artinya selanjutnya ia membaca 

sbalawat kepada Nabi dengan sbalawat yang paling baik. 

Lafazb Slj artinya ia tidak memberinya. Sementara dalam 
naskab lain tertulis Si}. 

Lafazb ibJtl U, artinya setiap orang yang beriman yang 
memanjatkan doa ketika itu pasti dikabulkan. 

450 II 


Tuhfah Adz~Dzakirin 




4.6.8 Dzikir dan Doa Shalat Dalam Kesulitan dan Kondisi 
Membutuhkan (Hajat) 


-Tor 


ttiJjL-l (*-> -ij 

Clij Orjjl JLoJ>»> Ij c 4-«J»-^1 XfcJ»w* ’'j 

.(o*^ to) (/O 


253. “la berwudhu lalu shalat dua rakaat, kemudian berdoa; ‘Ya 
Allah, sesungguhnya aku mernohon kepada-Mu, dan menghadapkan 
diri kepada-Mu melalui perantaraan Nabi Muhammad, nabi rahmat. 
Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajjuh kepada-Mu 
menghadap Tuhanku dalam kebutuhanku ini semoga dipenuhi. Ya 
Allah, terimalah syafaatnya untukku.” (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa i 
dan A1 Hakim)^^^ 


Takhrij h adits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dan An-Nasa'i, dari Utsman bin Hunaif RA, ia berkata, 
Suatu ketika seorang pria buta datang menghadap Rasulullah SAW 
dan meminta kepadanya, “Wahai Rasulullah, berdoalah untuk 
kebaikanku semoga Allah memberi aku kesehatan (maksudnya agar 
bisa melihat kembali),” Rasulullah menjawab, “Kalau mau, kamu 
boleh berdoa. Dan kalau mau, kamu bisa bersabar, itu lebih baik 
untukmu.” Pria buta itu berkata, “Berdoalah.” Maka Rasulullah pun 
menyuruhnya berwudhu dan menyempimiakan wudhu. Dalam jalur 
periwayatan hadits ini, An-Nasa'i menambahkan redaksi, “lalu ia 
berwudhu dan shalat dua rakaat” Selanjutnya At-Tirmidzi 
menggunakan redaksi yang dimuat penulis seperti di atas, “Ta Allah, 
sesungguhnya aku mernohon kepada-Mu, dengan menghadapkan diri 
kepada-Mu melalui Nabi Muhammad...." Selain itu, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dalam Al Mustadrak dari 


Takhrij hadits ini telah dibahas pada pembahasan Adah Berdoa, cara 
bertawassul dengan para nabi dan orang-orang shalih. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


451 



Utsman bin Hunaif RA. Dan dalam komentamya, A1 Hakim 
menyatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat A1 Bukhari 
dan Muslim dengan tambahan redaksi, “Kemudian pria buta itu 
berdoa dengan menggunakan doa itu, lalu berdiri dan akhimya ia bisa 
melihat.” 

Sementara itu At-Tirmidzi menyatakan, “Hadits ini hasan 
shahih gharib dan kami hanya mengenal hadits ini dari jalur Abu 
Ja’far, dan dia ini bukan A1 BChathmi.” Selanjutnya, At-Tirmidzi juga 
mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani setelah 
menyebutkan jalur periwayatannya, ‘Hadits ini shahih Pemyataan 
shahih ini juga diungkapkan oleh Ibnu Hibban serta Ibnu Khuzaimah. 
Hal ini diperkuat dengan pendapat ulama hadits yang menyatakan 
bahwa hadits tersebut shahih. Perlu diketahui bahwa dalam 
meriwayatkan hadits ini, An-Nasa'i adalah satu-satunya perawi yang 
menyebutkan redaksi “shalat”. Ath-Thabrani sependapat dengan An- 
Nasa'i dalam beberapa jalur periwayatan. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil bolehnya bertawasul kepada 
Rasulullah SAW, tetapi hams dilandasi dengan keyakinan bahwa 
pelaku (yang berkuasa) adalah Allah SWT dan Dia adalah Pemberi 
dan Penolak apa saja yang Dia kehendaki, serta setiap yang tidak Dia 
kehendaki tidak akan teijadi. 


^ ^J\ j\ J cJlT -T o 1 

k d\^ ;3l N p M jui} 


452 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



vii rj Ni cS V c^i jr 

•(j_r^ ‘t/* “^) Oy^O' (^ j' ^ ^■ ' > ^* *^1 '-‘^j ^ ^ 


254. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai 
hajat untuk disampaikan kepada Allah atau kepada salah seorang 
dari bani Adam, maka hendaklah ia berwudhu dan menyempumakan 
wudhu, kemudian shalat dua rakaat, lain memuji Allah SWT dan 
bershalawat kepada Nabi SA W. serta membaca kalimat: 'Tiada tuhan 
selain Allah Yang Maha Penyantun dan Mulia. Maha Suci Allah, 
Tuhan ‘Arasy yang Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan alam 
semesta. Aku memohon semua hal yang dapat menyebabkan rahmat- 
Mu turun, penguat ampunan-Mu, perlindungan dari dosa-dosa, 
keberuntungan dari setiap kebaikan, dan keselamatan dari segala 
dosa. Janganlah Engkau mebiarkan satu dosa pun, kecuali Engkau 
ampuni, dan janganlah Engkau membiarkan satu keinginan, kecuali 
engkau mudahkan, dan jangan Engkau biarkan kebutuhanku yang 
Engkau ridhai, kecuali Engkau meluluskannya, wahai Yang Maha 
Pengasih dari sekian para pengasih” (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i 
dan A1 Hakim)^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Timiidzi, An-Nasa'i, dan A1 
Hakim dalam kitab Al Mustadrak, dari Abdi^lah bin Abu Aufa RA, ia 
beikata, suatu ketika Rasulullah datang pada kami dan langsimg 
duduk, lalu bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai hajat untuk 
disampaikan kepada Allah atau kepada salah seorang dari bani 
Adam....” Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dari 
Abdullah bin Abu Aufa, dengan tambahan redaksi setelah akhir doa 
“Wahai yang Paling Pengasih dari sekian para pengasih’’ lafazh 
“Kemudian ia memohon perkara dunia dan akhirat yang 
dikehendakinya. Karena sesungguhnya Allah berkuasa 
(mengabulkannya). ” 


^ Sunan At-Tirmidzi (479), Sunan Ibnu Majah (1384), dan Mustadrak Al Hakim 
(1/320) 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


453 



Akan tetapi dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama 
Fayid bin Abdurrahman bin A1 Warqaa', yang divonis dha’if. Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini gharib, 
dan keberadaan perawi bemama Fayid menyebabkan deraj at hadits ini 
menjadi dha’if.” Sedangkan Ahmad menyatakan hadits ini matruuk. 
Berbeda dengan Ibnu ‘Adi, ia mengungkapkan, “Meskipun hadits ini 
dha 'if, tetapi tetap ditulis.” A1 H akim setelah meriwayatkan hadits ini, 
berkomentar, “Aku meriwayatkan hadits ini sebagai saksi dan Fayed 
adalah perawi hadits yang mustaqim.” Sementara Ibnu An-Najjar 
meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitab Taarikh Baghdaad 
dari perawi selain Fayed. Dalam kitab Al Amaali, Ibnu Hajar 
mengungkapkan, “Hadits ini memiliki syahid dari hadits Anas, namun 
sanadnya dha'if. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al 
Asbahaani dari Anas RA, dengan redaksi sebagai berikut: 
"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ‘ Wahai Ali, aku akan mengajari 
engkau sebuah doa. Apabila engkau menginginkan sesuatu atau 
engkau mengalami kesedihan, maka berdoalah kepada Tuhanmu 
dengan menggunakan kalimat doa itu. niscaya la akan mengabulkan 
doamu, dengan izin Allah, serta memberikan jalan keluar terhadap 
kesulitanmu: Berwudhulah, dan shalat dua rakaat, pujilah Allah SWT, 
dan muliakan Dia. Setelah itu bacalah shalawat kepada Nabimu dan 
beristighfar demi ampunan dosa-dosamu, serta untuk sekalian orang- 
orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian bacalah: 
'Ya Allah, Engkau yang mengadili di antara seluruh hamba-hambamu 
dalam berbagai hal yang mereka perselisihkan. Tiada tuhan selain 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tiada tuhan selain Allah, 
Yang Maha Penyantun dan Mulia. Maha Suci Tuhan pemilik tujuh 
lapis langit dan Tuhan 'Arasy yang Agung. Segala puji bagi Allah 
Tuhan alam semesta. Ya Allah, Tuhan Yang menghilangkan 
kesedihan. yang membukakan jalan bagi yang kesusahan, yang 
mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan sangat 
membutuhkan pada saat mereka berdoa kepada-Mu. Wahai Yang 
Maha Pengasih di dunia dan akhirat, dan Maha Penyayang di kedua 
alam tersebut. Sayangilah aku yang berhajat ini dengan menunaikan 
dan meluluskan kebutuhanku, sebagai bentuk kasih sayang yang 
cukup membuatku tidak lagi memerlukan kasih sayang selain dari 
Engkau.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, namim dalam 


454 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sanadnya terdapat perawi bemama Abu Ma’mar ‘Ibad bin Abdush 
Shamad yang divonis dha ’if jiddan. Selain itu, hadits ini diriwayatkan 
juga di dalam Musnad Al Firdaus dari jalur periwayatan yang bukan 
lewat Abu Ma’mar ‘Ibad bin Abdush Shamad dari An<is RA. Namim 
dalam sanadnya terdapat perawi bemama Abu Hasyim, -nama aslinya 
Abdurrahman— yang divonis dha’if. Ahmad meriwayatkan hadits ini 
dengan sanad yang shahih dari Abu Ad-Darda’, secara ringkas. Abu 
Darda’ berkata, Aku pemah mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


j\ jLa u Jirj J ^ 




“Barangsiapa yang berwudhu, lain membaguskan wudhu, 
kemudian shalat dua rakaat dengan sempuma, niscaya Allah akan 
mengabulkan apa yang ia minta baik dengan segera maupun 
ditunda.” Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari 
Abu Ad-Darda’ dalam kitab Mu’jam Al Kabiir. Sedangkan Al 
Haitsami menyebutkan dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id, bahwa 
sanad hadits ini hasan. Mengenai hadits ini, kami telah membahasnya 
bersamaan dengan hadits yang diriwayatkan (dengan redaksi yang) 
lebih panjang lagi dalam kitab Al Fawaa'id Al Majmuu’ah fi Al 
Ahaadits Al Maudhu’ah (halaman 39-41). Selain itu, kami 
menemukan ada ulama yang menyatakan bahwa hadits ini maudhu ’. 
Kesimpulannya, seluruh jalur periwayatan hadits-hadits shalat hajat 
ini tidak lepas dari penilaian dha ’if kecuali hadits yang diriwayatkan 
dari Abu Ad-Dar’da, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 
dan selanjutnya hadits dari Ibnu Abu Aufa yang barn saja disebutnya 
penulis. 


j 'ey 

iJtj \% ciki-o 'jk p ^1 Ji ju} I JUS 
(J^l Al ^ 


1 455 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



lukil c^’l cii Ni N :J5j 

jjU^ dJJL-1 jJl :J3 ^ tc^l^ JS (_5lp y>j 

viLk-xlj t(iJjlx$^ ^ viLi^ 3*^1 

V ✓ y y y y y y y 

;JiJ dJL-i:, jiji lii^i;- [p Ji isiiSi ibiir'j 

p>i^ |4t> I'^’P ji'3 ii44 

ji} »Cai! C- a»-y P lil Jli .;4J 

pji ^pi ^ Ji^tj f^3ii 

. ^ t r*' *'*/’• ^ J >0 X >> ^ y . ^y y . ^ ^y y y , 9 y^ y ^ y^ • 

^ 01 <iJj-0 4JJL>r^ AIj^ lilj tviJJ-ij 0-V^^ CAj ^ 4j1 ^ ^ 

•((/) ^ ^ 


255. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Shalatlah dua belas 
rakaat baik malam atau pun siang, dan bacalah tasyahhud satu kali 
pada setiap dua rakaat. Lalu, pada saat kamu duduk tasyahhud 
terakhir, bacalah pujian kepada Allah SWT dan shalawat kepada 
Nabi SAW kemudian bertakbirlah lalu sujudlah, serta bacalah - 
dalam keadaan kamu sujud- Al Fatihah tujuh kali, ayat Kursi tujuh 
kali, Al Ikhlash tujuh kali, dan “Tiada tuhan selain Allah, Tuhan yang 
Esa tiada memiliki sekutu, pemilik Kerajaan dan Pujian, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala-galanya ’’, sebanyak sepuluh kali. Kemudian 
bacalah: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, dengan 
segala kemegahan ‘Arasy-Mu, dan dari puncak kasih sayang-Mu dari 
kitab suci-Mu, dan atas nama-Mu yang Agung, dan Kemuliaan-Mu 
yang Tertinggi, kalimat-Mu yang sempuma" -kemudian sebutkan 
hajatmu- lalu angkatlah kepala, lantas ucapkanlah salam ke kanan 
dan berikutnya ke kiri. Hindarilah orang-orang bodoh, agar jangan 
sampai mereka mengetahui doa ini, kemudian mereka gunakan untuk 
berdoa hingga akhirnya doanya terkabul. Al Baihaqi berkata, 
“Sesungguhnya doa ini telah teruji kebenarannya, dan diakui sebagai 
sebab terc^ainya hajat.” Aku ingin menyampaikan bahwa hadits ini 
telah diriwayatkan dalam kitab Doa karya Al Wahidi, dan dalam 


456 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sanad hadits ini terd^at lebih dari seorang ulama yang menyebutkan 
bahwa ia telah mencoba berdoa dengan bacaan doa tersebut dan 
terbukti kebenarannya. Begitu pula aku telah mencoba berdoa dengan 
doa ini, dan hasilnya sama, sekalipun di dalam sanad hadits ini ada 
perawi yang tidak aku kenali.” (HR. A1 Baihaqi) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Baihaqi, dari Ibnu Mas’ud RA. 
Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Shalat dua belas rakaat yang 
dikerjakan...” A1 Mundziri, dalam kitab At-Targhiib wa At-Tarhiib, 
setelah memuat hadits ini mengungkapkan, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh A1 Hakim.” Selain itu, ia juga mengungkapkan, “Ahmad bin 
Harb sudah menguji hadits ini dan mengakui kebenarannya. Begitu 
pula dengan Ibrahim bin Ali Ad-Dailami, ia pemah menguji hadits ini 
dan mengakui kebenarannya. A1 Hakim sendiri telah menguji hadits 
ini dan ia mengakui kebenarannya. Dan dalam sanad hadits ini hanya 
‘Amir bin Khaddasy yang meriwayatkan secara munfarid, padahal ia 
adalah perawi tsiqah ma'mun." A1 Mundziri, dalam kitab At-Targhiib 
wa At-Tarhiib, setelah menukil hadits di atas mengatakan, “A1 Hafizh 
‘Amir bin A1 Khaddasy berkata, ‘Ini adalah An-Naisaburi.’ Kemudian 
ia lanjut berkata, “Guru kami A1 Hafizh Abu A1 Hasan, yakni A1 
Maqdisi, berkata, ‘la adalah perawi hadits-hadits munkar, dan hanya 
ia meriwayatkan secara munfarid dari Umar bin Harun A1 Balkhi, 
yang divonis matruk muttaham dan hanya Ibnu Mahdi orang satu- 
satunya yang memujinya, sejauh pengetahuanku. Selain itu, yang 
mestinya dijadikan pedoman adalah pengalaman pembuktian doa yang 
disebutkan dalam hadits tersebut bukan pada kelulusan sanad. 
Wallahu A ’lam. 

Menurut pendapatku, sebuah hadits tidak bisa dijadikan landasan 
dalil semata-mata karena dideisari pengalaman, dan tidak menutup 
kemxmgkinan pelakunya meriwayatkan hadits tersebut karena didasari 
keyakinan bahwa hal itu merupakan bagian dari sunnah padahal tanpa 
disadarinya itu merupakan perbuatan bid’ah. Diterimanya sebuah doa 


Ibnu A1 Jauzi, At Maudhu’aat (2/142), dan lihat kitab Al-La'aali’ At 
Mashnuu 'ah (3/68, 69). 


I 457 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




tidak bisa dijadikan indikator bahwa sebab terkabulnya terbukti 
berasal dari Rasulullah SAW. Karena bisa saja Allah mengabulkan 
sebuah doa tanpa ada tawassul kq)ada suimah, dan Allah adalah Yang 
Maha Pengasih dari setiap yang mengasihi. Dan, bisa jadi terkabulnya 
doa itu juga merupakan proses istidraj. Selain muatan yang disebutkan 
dalam hadits ini adalah tidak sesuai dengan tuntunan suimah yang 
suci, hal ini juga diperkuat dengan penegasan hadits shahih dan 
informasi itu tidak diragukan sama sekali yang menyatakan bahwa 
membaca ayat A1 Qur'an pada saat ruku dan sujud tidak 
diperbolehkan. Inilah dalil yang paling kuat yang membuktikan bahwa 
hadits yang diriwayatkan ini adalah maudhu’. Apalagi dalam silsilah 
sanadnya terdapat perawi bemama Umar bin Harun bin Yazid Ats- 
Tsaqafi A1 Balkhi, yang masuk dalam kelompok perawi matruk 
muttaham, sekalipun ia hafizh. Barangkali, pujian dan sanjungan yang 
diberikan Ibnu Mahdi kepada Umar bin Harun ini hanya karena 
mempertimbangkan aspek banyaknya hafalan haditsnya saja, dan 
begitu pula dengan muridnya yang bemama ‘Amir bin Khaddasy. 
Barangkali ini termasuk hadits-hadits munkar yang ia riwayatkan. 
Yang mengherankan adalah sikap A1 Hakim, A1 Baihaqi, A1 Wahidi 
dan generasi selanjutnya yang memilih berpedoman pada pengalaman 
dalam masalah yang mereka sendir ketahui bahwa hal itu tidak sesuai 
dengan tuntunan suimah suci dan masuk dalam kategori larangan- 
larangan sunnah. 


Makna hadits 

Kata adalah bentu jamak dari liii yang berarti tempat 
penyelenggaraan dan pelaksanaan. 


4.6.9 Doa Shalat Tasbih 


S/f i: :jui ^ s -Yon 


Cijf bt 'jss :aj Ni cij ^1 vt 


'i 


M i r.f 






458 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



o\ja^j j AX.Jiij takiJJ aJJI jiP tiiJ— 

✓ ^ '' 

^jl ^1 .|(^T (1)1 (JU,A>- j-'i-P’ a^;^_j t®^ 

^ ^_->lS3l a^Uj a^j JS^ 1 J —Sj oi—o J 

J AiJ Ju.^1 J ^1 Ol:»t«rfi •(*J^ C-jij cJi tA*5^J Jjl es-lJ—aJi 

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

il>i jro ^'13 JjiS Ji S>i 

" \ ^-'' I* 1' • ; * 1 1” “• ' 1 ' f tl * I' 1' ■* ^° - * *• 

L^jib iJjsrL- ij_^ ^ t' J' k-i*^'j (^j—' (<—' 

i * ,*’.' ,'t t'l ^ ^ tl • ' 1 ^ ^ * fc 1' •• ' ’’. 1 ' ' ‘i' 

j*j ilLjJjiis Jj3tt«Ji ^ (*-’ ^'jr^ ^ ''^-'—’’J 

(.iJUJii tl ^ J.ai....»o 

01 cJtki««»l 01 J -> 3 ^ 

p Ob tiili- JT ^ Jii; p Ob tjiib a^ ^jj JS' —» l^IC^a—J 

^^ J^' P (X ^ 

✓ * X 0 ^ ^ ^ ^ 

.(^ ti) 5^ 


256. Rasulullah SAW pemah mengajarkan kepada pamannya 
Abbas RA. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai paman, maukah 
engkau aku berikan sesuatu, maukah engkau aku hadiahkan sesuatu, 
maukah engkau aku persembahkan sesuatu kepadamu, maukah 
engkau aku melakukan sesuatu untukmu? Sepuluh hal, yang jika 
dilakukan, niscaya Allah pasti mengampuni dosamu dari awal hingga 
akhir, baik yang lama maupun yang baru, yang silap dan yang 
sengaja, baik yang kecil maupun yang besar, yang rahasia maupun 
yang terang-terangan. Kesepuluh hal itu adalah, shalat empat rakaat. 
Pada setiap rakaat, bacalah Al Faatihah dan surah lainnya. Setelah 
selesai membaca surah tersebut pada rakaat pertama, ketika masih 
dalam keadaan tegak berdiri, -bacalah, “Maha Suci Allah, segala Fuji 
bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, ” 
sebanyak lima belas kali. Kemudian rukulah dan ketika masih dalam 
keadaan ruku, bacalah kalimat yang sama sebanyak sepuluh kali, lalu 



Tuhfah Adz-Dzakirin 


459 



angkatlah kepala hingga berdiri tegak (i'tidal) dan bacalah kalimat 
itu sebanyak sepuluh kali. Lantas sujudlah dan bacalah kalimat 
tersebut sebanyak sepuluh kali. Setelah itu bangkitlah dari sujud dan 
bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali. Lalu sujudlah (kedua 
kalinya) dan bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali. Lantas 
bangkitlah dari sujud dan bacalah kalimat itu sebanyak sepuluh kali. 
Dengan demikian, semuanya berjumlah tujuh puluh lima kali (tasbih) 
pada setiap satu rakaat. Lakukanlah hal itu pada keempat rakaat. Jika 
engkau sanggup melakukannya tiap hari satu kali, maka amalkanlah. 
Tetapi jika engkau tidak sanggup, maka lakukanlah satu kali dalam 
sepekan. Namun jika masih tidak sanggup juga, maka lakukanlah 
sebulan satu kali. Kalau masih tidak sanggup juga, maka lakukanlah 
setahun sekali, dan jika masih tidak bisa juga, maka lakukanlah sekali 
seumur hidup.” (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban, dan A1 Hakim) 


Takhrij hadits 

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan 
A1 Hakim dalam Al Mustadrak, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa 
Rasulullah SAW bersabda kepada paman beliau Abbas RA....” 
Sementara Ibnu Khuzaimah memuat hadits ini dalam kitab Shahih- 
nya. la mengatakan, “Jika hadits ini benar, maka dalam jantung sanad 
ini ada sesuatu.” Kemudian ia menyebutkannya. la selanjutnya 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Al Hakam bin 
Aban dari 'Daimah secara mursal” tanpa menyebutkan nama Ibnu 
Abbas dan Ibrahim bin Al Hakam bin Aban. Di lain pihak Ibnu Ma’in 
berkata, “Hadits ini tidak bisa dianggap hadits.” An-Nasa'i 
menyatakan hadits ini matruk. Al Bukhari mengatakan bahwa para 
ulama hadits tidak memberi komentar (sukut). Hafizh Al Mundziri 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan di akhir 
hadits ia mengatakan, ’Seandainya dosa-dosamu sebanyak buih di 

Sunan Abu Daud (1297), Sunan At-Tirmidzi (282), Sunan Ibnu Majah (1386), 
dan Mustadrak Al Hahm (1/318). 

Keterangan: Hadits ini dinyatakan shahih oleh Hafizh bin Nashir Ad-Dimasyqi, 
dan ia menempatkannya secara terpisah dari yang lain dalam bab Tarjih hadits 
shalat tasbih. Ditahqiq oleh Prof. Mahmud Sa'id, dan di samping itu dinyatakan 
shahih oleh Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Amaali Al Adzkaar wa Al Khishaal Al 
Mukftrah. 


460 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





lautan atau sebanyak kerikil, Allah pasti mengampuninya Menurut 
pendapatku, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab 
Mu jam Al Kabiir dari Ibnu Abbas dengan sanad yang dalamnya 
terdapat perawi bemama Nafi’ bin Hurmuz, yang divonis dha’if. 
Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam Mu ’jam 
Al Ausath dari jalur periwayatan lain, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah SAW pemah berkata kqjadanya (Ibnu Abbas), '^‘‘Wahai 
nak, maukah engkau aku hadiahi sesuatu untukmu.” neunun di dalam 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Abdul Quddus bin Hubaib, 
yang divonis matruk. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dari jalur lain dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia pemah berkata kepada 
Abu Al Jauza’, “Maukah engkau aku beri sesuatu.” kemudian Ibnu 
Abbas berkata, Aku pemah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa shalat empat rakaat...” sambungan redaksi hadits ini 
sama dengan redaksi hadits di atas. Namun dalam sanad hadits ini 
terdapat perawi bemama Yahya bin ‘Uqbah bin Abu Al ‘Aizar, yang 
divonis dha ’if. 

Sementara itu Al Mundziri berkata, “Hadits yang semakna telah 
diriwayatkan dari beberapa jalur dari sejumlah sahabat, dan di antara 
hadits-hadits tersebut adalah hadits Dcrimah yang disebutkan penulis 
di sini. Maksudnya hadits nomor 256 ini. Al Mundziri lanjut berkata, 
"Hadits ini dinilai shahih oleh sejumlah ulama hadits di antaranya: Al 
Hafizh Abu Bakar Al Ajiri, dan Abu Muhammad Abdurrahim Al 
Mashri, Al Hafizh Abu Al Hasan Al Maqdisi. Abu Bakar bin Abu 
Daud berkata, “Aku mendengar ayahku berkata, 'Mengenai shalat 
tasbih tidak ditemukan hadits yang shahih selain hadits ini.'” 
Sedangkan Muslim berkata, “Tidak ada riwayat dengan sanad terbaik 
selain sanad hadits shalat tasbih ini." Yakni sanad 'Ikrimah dari Ibnu 
Abbas. 

Al Hakim berkata, “Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar 
adalah shahih. Dalam hadits itu, Ibnu Umar RA berkata bahwasanya 
Rasulullah SAW pemah mengajari putera paman beliau shalat 
Tasbih.” Kemudian ia berkata, Ahmad bin Abu Daud menceritakan 
kepada kami, Ishak bin Kamil menceritakan kepada kami, Idris bin 
Yahya menceritakan kepada kami, dari Haiwah bin Syuraih, dari 
Yazid bin Abu Hubaib, dari Yafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu 
ketika Rasulullah SAW menugaskan Ja’far bin Abu Thalib RA ke 


I 461 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ethophia. Tatkala ia pulang, Rasulullah langsung memeluk dan 
mencium keningnya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata padanya, 
‘^Maukah engkau aku hadiahkan sesuatu, maukah engkau aku 
gembirakan, maukah engkau aku akan beri sesuatu kepadamu...” 
Ketika mengomentari hadits ini, A1 Hakim berkata, “Sanad hadits ini 
shahih, dan tidak diragukan sedikit pun.” Meskipun A1 Hakim 
menyatakan bahwa hadits ini shahih, akan tetapi pemyataan shahih ini 
dimentahkan karena beberapa alasan: Guru besamya A1 Hakim, yakni 
Ahmad bin Daud A1 Mashri A1 Harrani seringkali mendapat kritikan 
dari banyak ulama hadits, dan dituduh kadzib (pendusta) oleh Ad- 
Daruquthni. 

Di samping itu, hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 
Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan A1 Baihaqi dari Abu Rafi’, ia berkata, 
bahwa Rasulullah SAW pemah bersabda kepada pamannya A1 Abbas, 
“Wahai paman, maukah engkau aku berikan sesuatu...." Ketika 
mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi beikata, “Hadits Abu Rafi' ini 
adalah hadits Gharib." Sementara itu hadits yang semakna 
diriwayatkan pula oleh A1 Baihaqi dari Abu Hayyan A1 Kalbi dari 
Abu A1 Jauza' dari Ibnu 'Amr RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Maukah engkau aku hadiahkan sesuatu.... ” Ad-Daraquthni 
juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Abdullah bin Abbas, dan 
dari Abu Rafi’ dari Nabi SAW, bahwa beliau pemah berkata kepada 
A1 Abbas, "Wahaipaman, maukah engkau aku hadiahkan sesuatu.... ” 
mengomentari hadits ini, Ibnu Hajar beikata, “Tidak ada salahnya 
dengan sanad Ibnu Abbas, dan itu adalah syarat hadits hasan. 
Sebenamya hadits ini memiliki beberapa redaksi hadits semakna yang 
menguatkan hadits Ibnu Abbas itu. Ibnu A1 Jauzi telah melakukan 
kekeliman dengan memuat hadits ini dalam kitab Al Maudhu’aat 
(kumpulan hadits-hadits palsu). Sedangkan Abu Daud meriwayatkan 
hadits ini dari Ibnu Umar dengan sanad yang tidak bermasalah. Selain 
itu, Al Hakim juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar.” Di lain pihak, 
Ibnu Al 'Arabi ketika mengomentari hadits Abu Rafi' ini dalam kitab 
Sunan At-Tirmidzi menyebutkan, “Sesungguhnya haditsnya dha’if, 
dan tidak ada dasar keshahihannya, apalagi sampai dinilai hasan.” At- 
Tirmidzi menyebutkan hadits ini tiada lain agar tidak tertipu. Al 
'Uqaili mengatakan bahwa dasar hukum shalat Tasbih tidak memiliki 
landasan hadits yang kuat. Sedangkan Ad-Daruquthni berkata, “Hadits 


462 




Tuhfah Adz-Dzakirin 




yang paling shahih tentang keutamaan surah adalah hadits yang 
nmyebutkan keutamaan surah A1 Dchlaash, dan hadits yang paling 
shahih mengenai keutamaan shalat adalah hadits yang menjelaskan 
tentang shalat Tashih.” An-Nawawi menyebutkan dalam Al Adzkaar, 
“Ungk^an Ad-Daruquthni ini tidak mesti dijadikan pedoman bahwa 
hadits yang menjelaskan tentan gshalat Tasbih adalah hadits shahih. 
Karena maksud dari pemyataan ulama yang mengatakan bahwa hadits 
ini adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini, bahwa hadits 
tersebut adalah hadits yang paling kuat landasan argumentasinya dan 
tingkatan dha ’/^ya paling rendah.” 

Kesimpulannya, shalat Tasbih sampai kepada kita melalui 
riwayat sejumlah sahabat berikut ini: Abdullah bin Abbas RA, 
saudaranya Al Fadhal RA, ayahnya Abbas RA, Abdullah bin Umar 
RA, Abu Rafi’ RA, Ali bin Abu Thalib RA, saudaranya Ja’far RA, 
Ummu Salamah RA dan seorang sahabat Anshar. Hadits ini 
dinyatakan shahih atau hasan oleh sejmnlah Hafizh, antara lain yang 
sudah disebut di muka. Selain itu, ada juga Ibnu Mandah, Khathib, 
Ibnu Ash-Shalah, As-Subki, Al Hafizh Al ‘ Ala i. Dalam komentamya, 
As-Subki mengungkapkan, “Shalat Tasbih merupakan masalah agama 
terpenting, dan jangan sampai tertipu dengan pemyataan An-Nawawi 
dalam kitab Al Adzkaar sebagai bentuk penolakan, karena ia hanya 
membatasi diri dengan riwayat dari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah saja. 
Selain itu, ia berpandangan bahwa pendapat Al ‘Uqaili yang 
menyatakan bahwa hadits yang menjelaskan tentang shalat Tasbih 
tidak terbukti berasal dari Rasulullah SAW, baik yang shahih maupun 
yang hasan. Mungkin akan sangat baik seandainya (saja) ia membaca 
taijih Abu Daud akan hadits itu berikut pemyataan shahih dari Ibnu 
Khuzaimah dan Al Hakim, sudah barang tentu ia tidak mungkin 
berpendapat demikian. Pembicaraan mengenai shalat Tasbih telah 
dibahas panjang lebar dalam kitab kumpulan hadits dha’if, yang 
beijudul Al Fawaa'id Al Majmuu’ah fii Al Ahaadiits Al Maudhuu'ah. 
Di gamp in g itu, tidak diragukan lagi bahwa dalam hal sifat dan tata 
cara pelaksanaan shalat Tasbih banyak terdapat kemungkaran dan 
ketidaksesuaian dengan tuntunan Nabi SAW. Hal ini lebih dipertegas 
dan dibenarkan dengan kesaksian jiwa dan hati. 

Menurat pendapatku, Ibnu Al Jauzi melakukan hal yang tepat 
dengan memuat hadits ini di dalam kitabnya Al Maudhu ’aat. 


I 463 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sedangkan pemyataan As-Suyuthi sudah cukup bagus dalam kitab Al- 
La'aali' yang dimuat dalam kitab Al Maudhu’aat Ibnu A1 Jauzi 
setelah ia menyebutkan sanad periwayatan hadits ini, “Yang benar 
adalah semua jalur periwayatan hadits ini dha’if, dan sebenamya 
hadits Ibnu Abbas mendekati derajat hasan, namun haditsnya syadz 
disebabkan banyaknya perawi-perawi munfarid (tunggal) dalam sanad 
tersebut, tidak adanya hadits-hadits semakna yang mendukung dan 
menguatkan periwayatan itu. Di samping itu, tata cara shalat Tasbih 
yang dikemukakan menyalahi tata cara shalat pada umumnya.” 


4.6.10 Doa Shalat Setelah Tiba dari Perjalanan 




(, <1)1 —Lp cIjLvSj 




i 




» 

-JLP 

py 



yp P 

— 1 



jA liJLu *!j jAaJI 5^C<9j 

J jJu (.^ a!p 0'^ - 

.Cji;. i'ji; jU’ oir ® ^ 


257. “Dan shalat setelah tiba dari peijalanan dua rakaat di 
Mesjid, dan demikian pula shalat Path (setelah berhasil membuka 
suatu wilayah) yaitu delapan rakaat. Kemudian shalat-shalat sunah 
yang disebutkan dalam nash-nash hadits, tetapi sanad-sanadnya dha’if, 
seperti shalat Safar (hendak bepergian) dan shalat Ghaflah (ketika 
lupa). Adapun shalat di hari Kamis pertama bulan Rajab, serta shalat 
malam Nishfu Sya’ban, shalat Lailatul Qadar di bulan Ramadhan 
tidak benar dan sanad hadits yang meriwayatkan hal itu maudhu’ dan 
bathil. Shalat Kifayah pemah dipraktekkan tetapi saya tidak 
mengetahui darimana riwayat yang mengatakan demikian dari 
Rasulullah SAW. Sujud setelah shalat witir juga maudhu’, tetapi yang 


464 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



shahih dari Rasulullah adalah beiiau shalat dua rakaat setelah witir 
dalam posisi duduk. ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^ 


Takhrij hadits 



shalat musafir setelah sampai he tujuan dua rakaat di Mesjid. 
(Mutafaqqun ’Alaih)” redaksi hadits ini dimuat dalam kitab Shahih Al 
Bukhari Han Muslim dari Jabir bin Abdullah RA. Jabir berkata, Aku 
pemah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peqalanan. Pada saat 
kami sampai di Madinah, beiiau berkata kepadaku, Masuklah ke 
Mesjid dan shalatlah dua rakaat. ” Selain itu, merupakan kebiasan 
Nabi SAW ketika sampai dari sebuah peijalanan peijalanan, beiiau 
langsung datang ke masjid lalu shalat dua rakaat sebelum duduk. 

Lafazh ’^'^dan demikian pula shalat Al Path”, 

Redaksi hadits ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dan imam- 
imam hadits lainnya dari Ummu Ham’. Ummu Ham’ berkata, 
“Sesungguhnya Nabi SAW pemah masuk ke rumahnya pada hari 
penaklukan kota Makkah. Beiiau kemudian mandi dan shalat delapan 
rakaat. Selama ini aku belum pemah melihat shalat paling singkat 
yang pemah dilakukan beiiau dari shalat tersebut namun demikian 
beiiau tetap melakukan ruku dan sujud dengan sempuma.” » 

Lafazh “seperti shalat Safar”, maksudnya adalah 

shalat ketika hendak memulai peijalanan, bukan shalat pada saat tiba 
dari peijalanan. Hadits yang menyebutkan hal tersebut diriwayatkan 
dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim dan kitab hadits mjukan 
lainnya. Selain itu, shalat ketika hendak memulai peijalanan ini 
diriwayatkan juga Ath-Thabrani dalam kitab Mu jam Al Kabiir, dari 
Ibnu Mas’ud RA, ia berkata. 


Shahih Al Bukhari, Pembahasan. Shalaah Al Quduum min As-Safar (3087); 
pembahasan. Shalaat Al Path (357) dan Shahih Muslim (715) Shahih Muslim 
(336), Ath-Thabrani, pembahasan. Shalaah Al Khuruuj ilaa As-Safar, Mu jam Al 
Kabiir (10/251). Lihat Majma ’ Az-Zawaa 'id (10/251). 


I 465 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



0? ijjf jjt cin Jji»j Vf :Al ,J^ At (^! J^J 

X >> -» -o * ^ XXX 

•J9^J tP* (^ ’(^J ^ <J*Pj ‘ij'^ jij^' 


“Suatu ketika seorang pria datang menemui Rasulullah SAW, 
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan berangkat ke Bahrain untuk 
berdagang.' Rasulullah menjawab, “Bangkit dan shalatlah dua rakaat.” 
Disebutkan dalam kitab Majma ’ Az-Zawaa 'id bahwa semua perawi 
hadits ini tsiqah. Dengan pemyataan ini diketahui bahwa deraj at sanad 
hadits shalat Safar bukan dha’if, seperti yang disebutkan penulis. 
Boleh jadi juga yang dimaksud oleh penulis Shalat Safar di sini adalah 
Shalat yang dilakukan orang yang bam tiba dari sebuah peijalanan di 
mmahnya bukan di masjid. 


Lebih jauh Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang semakna 
dalam kitab Mu jam Al Kabiir dari Fudhalah bin ‘Ubaid, ia berkata, 

44^ jf jfll* Jjl j»L<j Al Al Sj^'j 


“Pada saat Rasulullah SAW tiba di satu tempat dalam sebuah 
peijalan, atau masuk ke mmahnya, beliau tidak langsung duduk 
sebelum melaksanakan shalat dua rakaat.” Akan tetapi dalam sanad 
hadits ini terdapat perawi bemama Al Waqidi yang dinyatakan dha ’if 
oleh jumhur ulama hadits. Begitu juga Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits yang semakan dalam kitab Mu’Jam Al Ausath dari Ali bin Abu 
Thalib RA bahwa pada saat Rasulullah SAW tiba dari sebuah 
perjalanan, beliau langsung shalat dua rakaat. Namim begitu pula 
dalam hadits ini terdapat perawi bemama Al Harits Al A’war, yang 
divonis dha’if. Mungkin saja yang dimaksud penulis adalah hadits 
yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari Al Muth’im bin Al Miqdad, 
bahwa Nabi SAW bersabdei. 


X X • X Vx X XX 

,^,x Jc Jx« •.fxVx .xj *.^9 X Axx^x • |X *f lafx* 

I yut Jkiji j> ij* J^i dii jup a^i 


'^Tidak ada amalan yang paling baik yang ditinggalkan 
seseorang pada keluarganya, daripada shalat dua rakaat di sisi 
keluarganya saat hendak berangkat bepergian.” Untuk lebih jelasnya, 
An-Nawawi telah menerangkan tata cara shalat ini dalam kitab Al 
Adzkaar, setelah menyebutkan hadits tersebut. 


466 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh ilSJi o'jCoj Shalat ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab 


hadits yang memuat hadits-hadits maudhu’. Boleh jadi maksudnya 
adalab shalat yang makruf di masa penulis dan muncul dari hasil 
rekayasa orang awam yang suka berdusta. 


Lafazh 


Jjf lilj “Shalat Raghibah 


dilakukan pada hari Kamis pertama bulan Rajab” Perlu ditegaskan 
bahwa shalat ini tidak memiliki landasan dalil yang shahih bahkan 
merupakan upaya pembohongan dan pemalsuan. Pemalsu hadits ini 
meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi yang panjang, dimana 
disebutkan bahwa ia shalat di hari Kamis pertama bulan Rajab yakni 
pada malam jum'at antara dua shalat Isya sebanyak dua belas rakaat. 
Pada setiap rakaat dibaca surah A1 Fatihah dan surah A1 Qadr 
sebanyak tiga kali, lalu surah A1 Ddilash dua belas kali, dan setiap dua 
rakaat dipisah dengan satu salam. Keterangan lebih lanjut tentang hal 
ini dimiiat dalam kitab Al Fawaa 'id Al Majmuu ’ah fi Al Ahadiits Al 
Maudhu‘ah. Di samping itu, para Hafizh hadits sependapat bahwa 
hadi ts ini hadits maudhu ’, sebagaimana dijelaskan oleh Fairuz Abadi, 
penulis Al Qaamuus Al Muhiith dalam kitab Mukhtashar hadits-hadits 
maudhu Demikian pula dengan Al Maqdisi yang menyatakan bahwa 
melakukan shalat ini lebih tidak benar daripada bicara tentang 
ketidakbenaran shalat tersebut. Namun, dikarenakan muncul dari Al 
Khatib dan Ibnu Ash-Shalah pembicaraan tentang shalat itu patut 
diberikan penjelasan tentang ketidakbenaraimya. Pendapat keduanya 
ini telah dibantah oleh beberapa ulama, seperti 'Izzuddin bin 
Abdussalam dan para hafizh yang lain. Meskipun Ibnu Hajar Al 
Haitsami telah menyusun kitab dengan judul “Al lidhaah wa Al 
Bayaan li maa Jaa'a fi Shalat Ar-Raghaaib wa Lailatu Nisfu 
Sya ’baan” (Penjelasan Penting yang berkaitan dengan Shalat 
Raghaaib dan Nisfu Sya’ban), namun setelah kitab tersebut ditelaah, 
saya tidak menemukan argumentasi yang dapat dijadikan pedoman 
untuk menetapkan keshahihan shalat Raghaa'ib, begitu juga dengan 
shalat Nishfu Sya’ban. Adapun dalil yang menjelaskan keutamaan 
waktu tersebut, tidak bisa ^jadikan sebagai landasan argumentasi 
keshahihan shalat di waktu tersebut. 


11 Atn 


TuhfahAdz-Dzakirin 




Perlu ditegaskan bahwa hadits ini adalah hadits maudhu ’ dan makdzub 
(palsu). Dalam redaksinya disebutkan bahwa orang yang shalat 
sebanyak seratus rakaat di malam nisfu Sya’ban, dengan membaca A1 
Fatihah dan surah A1 Ikhlash sepuluh kali pada setiap rakaat, maka 
keinginannya akan terpenuhi. Dalam redaksi hadits maudhu' itu juga 
dijelaskan bahwa orang yang mengamalkannya memperoleh pahala 
yang tidak dapat diukur dengan apa pun. Di samping itu, sikap 
berlebihan ini merupakan bukti kuat atas kebohongan hadits tersebut. 
A1 Majdi dalam kitab Al Mukhtashar menyebutkan bahwa hadits 
shalat malam nisfu Sya’ban adalah tidak benar. Demikian juga dengan 
pemyataan ulama lain. Pembahasan tentang masalah ini telah kami 
kupas dalam pembahasan sebelumnya. 


Sementara itu, Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang 
menjelaskan tentang anjuran menghidupkan malam nishfu Sya'ban 
dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


(OCam) CpaIaJi aL) OlS' 
^ til t yUaS ^ daliUi 

\ji£' S|( diT 


“Apabila tiba malam nishfu Sya'ban maka hidupkanlah 
malamnya dan puasalah pada siang harinya, sebab Allah SWT Akan 
turun pada saat itu ke langit dunia, lalu berkata, ‘Adakah yang 
meminta pengampunan maka Aku akan mengampuninya, adakah yang 
meminta rezeki maka aku akan memberikan rezeki padanya, adakah 
yang meminta kesembuhan maka aku akan menyembuhkannya, 
adakah yang mau begini, adakah yang mau begini, sampai terbit 
fajar ” Selain hadits ini tidak menunjukkan apa yang dimaksud dari 
sekian banyak jumlah tersebut, sanad hadits ini juga terhitung dha ’if. 
Namun Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu 
Musa RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. 


.aaJI^ ylky (OllStMi ^ ^ 


A»i 0! 


“Sesungguhnya Allah SWT turun pada malam nishfu Sya'ban 
lalu memberikan pengampunan bagi semua makhluk-Nya." Ahmad 


468 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



juga meriwayatkan hadits yang serupa dalam kitab Musnad-nya dari 
'Amru bin A1 'Ash RA, dan begitu pula A1 Baihaqi dalam bab doa-doa 
dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau pemah berkata kepada 
Aisyah RA, ‘‘Apakah engkau tahu apa yang terjadi di malam ini? ”, 
yaitu pada malam nishfu Sya'ban? Aisyah bertanya, “Apakah yang 
teijadi di malam itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW bersabda, ‘‘Pada 
malam nishfu Sya'ban, semua anak Adam yang dilahirkan pada tahun 
ini ditetapkan takdirnya, dan pada malam nishfu Sya'ban juga semua 
bani Adam yang mati pada tahun ini ditetapkan takdirnya, pada 
malam nishfu Sya'ban amal mereka diangkat, pada malam nishfu 
Sya'ban rezeki mereka diturunkan. ” 

Lafazh OOiij barangkali yang dimaksud oleh 

penulis adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan 
redaksi, 

ui cl; 


"Barangsiapa yang menghidupkan malam lailatul qadar maka 
hatinya tidak pemah mati." A1 Majdi menyebutkan dalam kitab Al 
Mukhtashar bahwa di dalam sanadnya terdapat perawi dha 'if 

Lafazh menurutku, hadits ini adalah hadits maudhu'. 


Adapun tata cara pelaksanaan shalat kifayah, yaitu: shalat dua rakaat 
dimana pada setiap rakaat membaca surat Al Fatihah dan surat Al 
Tk hlaas sebanyak lima kali, dan pada rakaat kedua, setelah Al Fatihah 
membaca surah Al Qadr sebanyak lima kali. Kemudia diakhiri dengan 
doa: 




"'Wahai Yang Maha Kuat, wahai Yang Maha Perkasa, wahai 
Yang Maha memiliki kekuatan dan keagungan, wahai Yang Maha 
memiliki kemuliaan dan kekuasaan, engkau telah menjadikan semua 
makhluk-makhluk-Mu tunduk dan patuh, berikanlah kecukupan 
kepadaku terhadap apa yang aku khawatirkan dan takutkan.” dibaca 
sebanyak tiga kali, kemudian bertsyahud dan memberi salam. Tidak 
diragukan lagi, hadits ini adalah hadits makdzuub (palsu), dan 


I 469 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




meskipun menggunakan argumen telah terbukti kebenarannya, tidak 
bisa dijadikan landasan keabsahannya seperti yang telah kami jelaskan 
sebelumnya. 


Lafazh An-Nasa'i dalam kitabnya 


menyebutkan, “Bab jumlah sujud setelah witir”, kemudian dilanjutkan 
dengan menyebutkan hadits Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW 
shalat malam sebanyak sebelas rakaat mulai dari selesai shalat Isya' 
sampai shalat Subuh, kecuali dua rakaat shalat fajar dan beliau sujud 
selama kalian membaca lima puluh ayat." Hadits ini mengindikasikan 
bahwa sujud tersebut dilakukan secara terpisah setelah shalat witir 
sebagaimana yang dipahami An-Nasa'i, dan yang dimuat dalam 
kitabnya. Herannya, bagaimana mimgkin penulis tidak mengetahui 
masalah ini? Padahal hal itu dimuat di dalam kitab yang merupakan 
salah satu kitab hadits rujukan dan merupakan perbendaharaan Islam. 


Lafazh tJUr Jbu OtT ilf ^ ^ 


hadits ini adalah hadits shahih. Kami telah menjelaskan masalah ini 
sebelumnya dan tidak perlu lagj diulangi. Selain itu, kami juga telah 
menyebutkan semua shalat-shalat maudhu' (yang tidak dicontohkan 
Nabi SAW) dalam kitab Al Maudhu'aat. Oleh karena itu, bagi yang 
ingin memperoleh informasi lebih lanjut, silakan merujuk kitab 
tersebut. 


470 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BAB V 


DOA MAKAN, MINUM, PUASA, ZAKAT, SAFAR, 
HAJI, JIHAD, DAN NIKAH 


5.1 Doa Makan, Minum, dan Puasa 


(^) jLfi IIj'C? DIT OU bl -XOA 


258 "Apabila seseorang diundang untuk menghadiri sebuah 
walimah (pesta pemikahan) maka penuhilah undangan tersebut. Jika 
ia sedang berpuasa maka sebaiknya ia mendoakan (shahibul hajat), 
agar mendapat keberkahan. ” (HR. Muslim dan Abu Daud)^^° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abu Hurairah 
RA dan Ibnu Umar RA. Riwayat yang berasal dari Abu Hurairah RA 
diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. 
Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




"Apabila seseorang di antara kamu diundang untuk menghadiri 
sebuah walimah (pesta pemikahan) maka sebaiknya ia memenuhi 
undangan tersebut. Jika sedang berpuasa, maka sebaiknya ia 
mendoakan shahibul hajat dan apabila tidak sedang berpuasa maka 
hendaklah ia menyatap makanan yang dihidangkan." Selain itu, 
hadits ini juga diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud RA dengan 


Shahih Muslim (1431), Sunan Abu Daud (246), Sunan At-Tirmidzi (780), 
Sunan An-Nasa 'i (302), Amal Al Yaum wa Al-Lailah. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


471 




redaksi, “Apabila sedang berpuasa hendaklah mendoakan (sahibul 
hajat) agar mendapat keberkahan. " 

Sedangkan redaksi Ibnu Umar RA diriwayatkan oleh Abu Daud, 
Ibnu Majah dan Abu Awanah dalam kitab Musnad Shahih-nydL bahwa 
Nabi SAW bersabda, “Apabila seseorang dari kalian diundang untuk 
menghadiri sebuah walimat Al 'Urs (pesta pemikahan) hendaklah ia 
memenuhi undangan tersebut. Jika sedang berpuasa maka hendaklah 
ia mendoakan shahibul hajat, agar mendapat keberkahan dan apabila 
sedang tidak berpuasa maka hendaklah ia menyantap makanan yang 
dihidangkan. ” Redaksi asli hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar 
ini terdapat di dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim dengan 
lafazh, 

Til 


“Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke dalam 
sebuah walimah (pesta pemikahan) maka hendaklah ia memenuhi 
undangan tersebut.” Sedangkan redaksi yang diriwayatkan Muslim 
dan Abu Daud berbunyi, Rasulullah SAW bersabda. 




“Apabila salah seorang di antara kamu diundang oleh 
saudaranya untuk menghadiri pesta pemikahan atau pesta yang 
sama, maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut ." 


Di dalam masalah yang sama terdapat pula hadits Jabir RA yang 
diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 
Jabir RA berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




“Apabila salah seorang di antara kamu diundang dalam jamuan 
makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika mau, ia boleh 
menyantap makanan yang dihidangkan dan Jika tidak, ia boleh 
meninggalkannya." Hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh Al 
Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Nabi 
SAW bersabda. 


472 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan 
yang hanya mengundang orang-orang kaya dan tidak mengundang 
orang-orang miskin. Barangsiapa yang dengan sengaja tidak 
memenuhi undangan maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul- 
Nya. ” Begitu juga Abu Baud meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, 


tfjU Asf-i jlfli yf- J-XJJ <»' ^ 


"Barangsiapa yang diundang dan tidak memenuhi undangan 
tersebut maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Dan 
barangsiapa datang tanpa diundang, maka ia datang sebagai pencuri 
dan keluar sebagai orang yang terpisah. ” Namim dalam sanad hadits 
ini terdapat perawi bemama Dirsat bin Ziyad dari Syihab bin 
Thariq. Perawi pertama menurut Jumhur adalah dha’if dan perawi 
kedua adalah majhul 


Makna hadits 



diundang ke dalam sebuah walimah [pesta pernikahan] maka 
penuhilah undangan tersebut” redaksi hadits ini menunjukkan bahwa 
menjawab atau memenuhi undangan adalah hukumnya wajib baik itu 
pesta pernikahan atau tidak. Meskipun disebutkan secara jelas di 
dalam hadits-hadits tersebut lafazh walimah (pesta pernikahan), 
namun tidak menutup kemimgkinan kewajiban ini berlaku pada 
undangan yang lain. Karena teks yang ditimjukkan berdasarkan 
redaksi tersebut walaupun untuk sebagian bukan berarti ia merupakan 
kewajiban untuk sebagiannya saja, akan tetapi imtuk semua imdangan 


Nama yang benar adalah Aban bin Thariq bukan Syihab yang divonis majhul. 
Sunan Abu Daud{i47l). 


473 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



secara keseluruhan. Hal ini telah kami jelaskan secara tuntas dalam 

pembahasan sebelumnya di dalam kitab Al Muntaqaa . 

0 ^ ^ ^ 

Lafazh CjCo OlT Dli ‘‘‘‘Jika sedang berpuasa maka hendaklah 

ia mendoakan". Salah seorang perawi Hadits yang bemama Hisyam 
bin Hasan berkata, “Maksud dari lafazh ini adalah mendoakan 
shahibul hajat”, hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Umar yang berbunyi, “Jika sedang berpuasa maka hendaklah ia 
mendoakan (shahibul hajat), agar mendapat berkah. ’’ 

Lafaz Hadits “Hendaklah mendoakan (shahibul hajat) 

agar mendapat berkah". Maksudnya adalah agar mendoakan shahibul 
hajat dengan doa-doa ma'tsur yang akan diterangkan pada 
pembahasan selanjutnya. Yakni mendoakan penyelenggara pesta atau 
acara agar mendapat keberkahan. 


'M3 




259. Apabila berbuka puasa Nabi SAW membaca: “Telah hilang 
dahaga, kerongkongan menjadi basah dan ganjaran pahala telah 
ditetapkan jika Allah SWT menghendaki. ” (HR. Abu Daud dan An- 
Nasa'i)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata bahwa Nabi SAW apabila berbuka puasa selalu 
membaca, “Telah hilang dahaga, kerongkongan menjadi basah dan 
ganjaran pahala telah ditetapkan jika Allah SWT menghendaki. ” 
Selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dan diakhiri dengan pemyataan, “Hadits ini Shahih 
menurut syarat Al Bukhari.” 


Sunan Abu Daud (2357), Sunan An-Nasa'i (301), dan Antal Al Yaum wa Al- 
Lailah. 


474 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Lafazh L_maksudnya telah terbebas dari rasa haus yang 

sangat luar biasa. 

Lafazh cJlLJtj maksudnya telah tersentuh makanan dan 

minuman sehingga kerongkongan yang sebelumnya kering menjadi 
basah setelah tiba waktu berbuka. 

Lafazh At tL-i Cji c4-Jj maksudnya ganjaran pahala yang 

diperoleh tergantung kepada kehendak Allah SWT. Hal ini 
dikarenakan orang yang berpuasa tidak mengetahui apakah Allah 
SWT menerima ibadah puasanya atau tidak. 




260. Apabila Nabi SAW berada pada suatu kaum, beliau 
berkata, "Orang-orang yang berpuasa telah berbuka bersama kalian, 
orang-orang yang baik telah menyantap makanan kalian dan para 
malaikat telah mendoakan kalian.’* (HR. Ibnu Majah dan Ibnu 
Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari 
Abdullah bin Az-Zubair RA, ia berkata bahwa Nabi SAW pemah 
berbuka di kediaman sahabat yang bemama Sa'ad bin Mu'adz lalu 
beliau bersabda, “Orang-orang yang berpuasa telah berbuka bersama 
kalian, orang-orang yang baik telah menyantap makanan kalian dan 
para malaikat telah mendoakan kalian. ’’ Di samping itu, Ibnu Hibban 
juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama di dalam kitab 
Shahih-nya, akan tetapi ia mengganti perawi Sa'ad bin Mu'adz dengan 
Sa'ad bin 'Ubadah. 


Sunan Ibnu Majah (1747), Shahih Ibnu Hibban (5296) dan Sunan Abu Baud 
(3854) dari Anas. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


475 



Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang sama dengan sanad 
Shahih dari Anas RA, ia berkata bahwa ketika Nabi SAW datang ke 
kediaman Sa'ad bin 'Ubadah RA, beliau dihidangkan roti dan keju lalu 
beliau memakannya dan berkata, “Orang-orang yang berpuasa telah 
berbuka bersama kalian, orang-orang yang baik telah menyantap 
makanan kalian dan para malaikat telah mendoakan kalian. ” 


Makna hadits 

Hadits di atas mengandung tiga jenis doa yang berujung 
ganjaran pahala dan keberkahan. Karena jika orang-orang yang 
berpuasa berbuka di kediaman seseorang maka konsekuensinya ia 
berhak memperoleh ganjaran pahala sebab ia telah memberikan 
makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Begitu juga 
dengan orang yang memberikan hidangan kepada orang-orang baik. 
Ganjaran yang paling terbesar adalah didoakan oleh para malaikat. 
Karena doa para malaikat penuh dengan rahmat dan diterima di sisi 
Allah SWT. 


A1 Bukhari juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Anas 
RA, ia berkata, “Suatu ketika Nabi SAW mendatangi kediaman 
Ummu Sulaim dan ia pun dihidangkan makanan berupa kurma dan 
keju. Lalu beliau bersabda, Kembalikan kurma di wadahnya dan keju 
ini di tempatnya karena aku sedang berpuasa. ’ Kemudian beliau 
melakukan shalat sunah dua raka'at di rumah tersebut dan mendoakan 
Ummu Sulaim beserta seluruh keluarganya.” Imam Ibnu Majah dan 
A1 Hakim dalam kitab Al mustadrak meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata bahwa ketika berbuka, 
Nabi SAW membaca. 




?i ‘ 'til 


"Ya Allah, sesungguhnya Aku memohon kepada-Mu curahan 
rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu dan ampunilah dosa- 
dosaku." 


476 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



44 




c^L 






iMj 


•(r ‘c) 

261. "Apabila makanan telah dihidangkan, maka mulailah 
dengan membaca basmalah lalu makanlah dengan menggunakan 
tangan kanan serta mengambil makanan yang paling dekat 
dengannya. ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim dari Umar 
bin Abu Salamah RA, ia berkata, “Ketika aku masih berada di bawah 
asuhan Rasulullah SAW, tanganku pemah mengambil makanan secara 
gegabah. Melihat itu, Rasulullah SAW lalu berkata kepadaku, ‘Wahai 
anak, bacalah basmalah, lalu gunakanlah tangan kanan ketika makan 
dan ambilllah makanan yang paling dekat denganmu’.” Umar bin 
Abu Salamah RA lanjut berkata, “Sejak itu aku selalu makan dengan 
cara tersebut.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i dari Umar bin Abu Salamah RA. 

Makna hadits 

Ada tiga adab atau etika makan yang dapat ditarik dari anjiu^ 
Nabi SAW teifaadap Umar bin Abu Salamah, yaitu: Pertama, 
Membaca basmalah. Kedua, Makan dengan tangan kanan. Ketiga, 
Menyant^ makanan yang berada dalam jangkauan tangan. Secara 
zhahir, lafazh hadits di atas menunjukkan perintah yang sifatnya wajib 
untuk dikegakan, s^alagi hal ini lebih dikuatkan dengan riwayat yang 
menyebutkan bahwa syetan selalu bersama orang yang tidak memulai 
makaimya dengan membaca basmalah. Selain itu, terdapat pula 
riwayat yang menyebutkan bahwa anjuran makan dengan tangan 
kanan ketika makan karena syetan selalu makan dengan tangan kiri. 
Juga masih banyak hadits-hadits lain yang memperkuat anjuran 
tersebut. 


Shahih Al Bukhari (5376), dan Shahih Muslim (2022). 


II “77 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



* ^ 


AJil M OUa--i— )l Oi — T'lY 

j' ^ 


(D 


262. "Sesungguhnya syetan akan selalu bersama orang yang 
makan dengan tidak mengucapkan asma Allah SWT. ” (HR. 
Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Huzaifah bin A1 
Yaman RA, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam 
sebuah jamuan makan, biasanya tidak ada satupim dari kami yang 
lebih dahulu meletakkan tangannya di atas makanan hingga 
Rasulullah SAW memulainya. Suatu ketika kami hadir bersama 
Rasulullah SAW dalam sebuah hidangan makanan, tiba-tiba muncul 
seorang budak wanita yang nampak seolah-olah bemafsu, untuk 
meletakkan tangannya di atas makanan. Melihat itu, Rasulullah SAW 
langsung meraih tangannya. Kemudian datang pula seorang pria badui 
yang nampak seolah-olah sangat bemafsu. la kemudian meletakkan 
tangaimya di atas makanan tersebut. Melihat itu, Rasulullah SAW lalu 
meraih tangannya seraya bersabda. 


i'jij 01 (OJU tOJU iA» ois'-vi 


“Sesungguhnya syetan akan ikut makan bersama orang-orang 
yang tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan. Sesungguhnya 
syetan datang bersama budak perempuan ini. agar dapat makan 
bersamanya, namun aku menghalanginya dengan meraih tangannya. 
Kemudian ia datang bersama pria badui ini, agar dapat makan 
bersamanya, namun aku mencegahnya dengan meraih tangannya. 
Demi Dzat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya, sesungguhnya 
tangan-tangan (syetan) berada di antara tanganku dan tangan-tangan 
mereka. ” 


Shaftih Muslim ( 2017 ). 


478 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'i. Dalam meriwayatkan hadits ini, Muslim menambahkan sedikit 
redaksi, 

“Kemudian ia menyebut nama Allah SWT lalu ia makan.” 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil dan bukti bahwa syetan akan selalu 
turut makan bersama siapapun yang tidak menyebut nama Allah 
ketika hendak makan. Karena itulah ia menjadi penyebab hilangnya 
keberkahan dan manfaat. 

Lafazh i maksudnya menjadikan sebuah sajian makanan 

halal padahal dilarang atau turut makan bersama. Oleh sebab itu, 
apabila seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan 
maka tanpa disadari hal itu membuka ruang bagi syetan untuk 
menghalalkan makanan yang tidak halal baginya atau turut makan 
bersamanya. 


4^1 0 oLiJi ^ —)l 

0 X O J 0 


JCj -x*\r 




•(a-) 


263. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat 
untuk menyebut nama Allah dan menyantap hidangan kambing yang 
telah diberi racun oleh seorang perempuan yahudi. Maka ketika 
mereka telah menyantapnya, tidak ada satupun dari mereka yang 
keraciman.” (HR. A1 Hakim)^^^ 


Mustadrak Al Hakim (109/4) 


II ‘•79 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dari Abu Sa’id Al Khudri RA, ia berkata bahwa suatu 
ketika seorang wanita Yahudi menghadiahkan seekor kambing kepada 
Rasulullah SAW. Maka tatkala para sahabat hendak memakannya, 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu memakannya, karena 
salah satu bagian kambing ini telah dibubuhi racun. ” Rasulullah 
SAW kemudian mengutus seseorang untuk memanggil wanita Yahudi 
tersebut dan bertanya, “Apakah engkau yang membubuhi racun pada 
kambing iniT' Perempuan itu menjawab, “Ya, karena aku ingin agar 
orang-orang pergi dari sisimu jika memang engkau pembohong, 
namun jika engkau memang jujur, aku tahu Allah pasti akan 
menolongmu.” Mendengar itu, Rasulullah SAW lalu memerintahkan 
para sahabat, “Sebutlah nama Allah dan santaplahV' Maka ketika 
kami telah memakannya tidak satupun dari kami yang keracunan. Al 
Hakim setelah membawakan hadits ini mengatakan bahwa sanad 
hadits ini shahih. Namun ada juga hadits yang meriwayatkan dengan 
redaksi yang berbeda, bahwa salah seorang dari sahabat yang bemama 
Bisyir bin Al Barra' bin Ma’rur termasuk salah satu yang memakan 
kambing tersebut bersama Nabi SAW dan ia menemui ajal karenanya. 
Selain itu, diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW masih 
merasakan dampak racun tersebut sampai ketika ajal hendak 
menjemput, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa beliau 
mati syahid karena sebab tersebut Sebagian ulama juga berpendapat 
bahwa Nabi SAW menghukum mati wanita Yahudi tersebut. Riwayat 
ini diperkuat oleh Ad-Dimyathi dan As-Suyuthi. Wanita Yahudi yang 
disebutkan dalam hadits di atas bemama Zainab binti Harits istri dari 
Salam bin Masykam. 


acAial'jlj caIjI — X*ll 

^ ^ \ ^ ^ " ✓ 

.(^ to t:>) 




264. “Barangsiapa yang lupa membaca basmalah maka 
hendaklah ia membaca, ‘Dengan nama Allah baik di awalnya, atau 


480 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



pertengahannya dan di akhirnya " (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan 
Ibnu Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban dari Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pemah 
bersabda, 


cdjl 4)1) 01 )i)? lAgip 4))l <^) 4—^1 J— 

^ , XX * X * X X X X 

-oy-Tj 


“Apabila salah seorang di antara kamu hendak makan sebutlah 
nama Allah. Jika ia lupa membacanya, maka bacalah, ‘Dengan 
menyebut nama Allah di awal, pertengahan dan di akhir ” Redaksi 
hadits ini merupakan redaksi Abu Daud. Sementara At-Tirmidzi 
setelah meriwayatkan hadits ini berkomentar, “Hadits ini hasan 
shahih.” Selain itu, hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. A1 
Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab Al 
Mustadrak dengan komentar, “Sanad hadits ini Shahih.” 


Makna hadits 


Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa apabila 
seseorang lupa membaca bismillah ketika hendak makan, kemudian ia 
membaca doa: «j—^di pertengahan makan, maka itu 

X XXX 

dianggap telah cukup mengganti doa yang tidak dibaca di awal 
makan. An-Nawawi meriwayatkan dalam kitab Al Adzkar bahwa Jabir 
RA pemah mendengzir Rasulullah bersabda. 


.y li! (W %\ ji) of 


"Barangsiapa lupa membaca nama Allah ketika hendak makan, 
maka hendaknya membaca surah Al Ikhlaash ketika ia telah selesai 


Sunan Abu Daud (3767) Sunan At-Tirmidzi (1858), dan Shahih Ibnu Hibban 
(5214) tanpa menyebutkan redaksi, “Pertengahannya". 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


481 




makan. Seperti itulah redaksi yang disebutkannya namun 
sayangnya An-Nawawi tidak menisbatkannya pada salah satu kitab 
hadits rujukan. Dan, meskipun kita dapat menerima hadits 
diriwayatkan dari Jabir RA, akan tetapi tetap tidak dapat dikategorikan 
sah secara hukum secara umum. Hal ini disebabkan riwayat ini berasal 
dari perkataan sahabat dan masih terbuka niang ijtihad dalam masalah 
ini. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah 
SAW pemah makan bersama enam orang sahabat, lain datanglah 
seorang pria badui dan langsimg menyantap makanan yang ada 
dengan dua kali suapan. Melihat itu, Nabi SAW kemudian bersabda, 
"Seandainya ia membaca menyebut nama Allah (sebelum makan) 
maka makanan ini akan cukup bagi kalian." Selanjutnya At-Tirmidzi 
mengatakan bahwa hadits ini berstatus hasan Shahih. Hal serupa juga 
ditegaskan oleh Abu Baud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam 
kitab shahih-nya. Abu Baud, An-Nasa'i dan A1 Hakim meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Umayyah bin Makhsyi yang juga tennasuk 
sahabat Nabi SAW, bahwa suatu ketika seorang pria makan dan 
Rasulullah SAW melihatnya tidak mengucapkan nama Allah sampai 
menjelang suapan terakhir ia bam membaca, “Dengan menyebut nama 
Allah di awal dan di akhir." Mendengar itu, Rasulullah SAW 
bersabda, “Syetan masih term makan bersamanya sampai akhimya ia 
menyebut nama Allah. Kemudian tidak ada makanan yang tersisa 
dalam perutnya kecuali ia memuntahkannya. " A1 Hakim berkata, 
“Sanad hadits ini Shahih." Sementara itu Ad-Daraquthni mengatakan, 
“Hanya riwayat ini yang dinisbatkan Umayyah kepada Nabi SAW.” 


iOjlj sij 4jil tiilp (^3 jl ^ ° 

CC-> Ci) aJp 


265. Ketika Nabi SAW makan bersama orang yang menderita 
penyakit kusta atau penderita penyaki kuht, ia membaca, “Dengan 


HR. Ibnu As-Sunni (462) secara marfu' namun di dalam sanadnya terdapat 
perawi bemama Hamzah An-Nashbi yang divonis matruk dan dituduh telah 
melakukan pemalsuan hadits. 


482 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




nama Allah aku yakin dan tawakkal kepada-nya.” (HR. Abu Daud, 
At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu 
Hibban dari Jabir RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengambil 
tangan pria yang menderita penyakit kusta lalu memasukkannya ke 
dalam hidangan makanan dan bersabda. 




"Makanlah dan bacalah dengan menyebut nama Allah, aku 
yakin dan bertawakkal kepada-Nya ." Hadits Ini adalah redaksi yang 
diriwayatkan At-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Selain 
itu, Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang semakna dari Jabir RA. 


Makna hadits 

Hadits ini sebenamya bertentangan dengan hadits-hadits yang 
menganjurkan untuk menghindari penderita penyakit kusta, dan lepra. 
Makna dari hadits ini bisa saja diartikan bahwa anjuran menghindari 
penderita penyakit kusta atau lepra tidak berlaku bagi orang yang 
tidak terpengaruh saat makan ketika bersama orang-orang tersebut dan 
hal itu mesti dilakukan tanpa ada perasaan sangsi. Untuk lebih jelas, 
silakan merujuk pembahasan ini hadits-hadits yang menjelaskan 
penyakit menular dan kami telah menjelaskannya di dalam kitab syarh 
Al Muntaqaa' secara panjang lebar. 


.(C-> 4.3) aL* V ill iJjlj - 0^ 4<U> 


266. Apabila hendak memulai makan bacalah, “Ya Allah, 
berkahilah makanan kami, dan berilah makanan yang lebih baik 


Sunan Abu Daud (3925), Sunan At-Tirmidzi (1817), dan Shahih Ibnu Hibban 
(6120) 


I 483 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





darinya bagi kami. " Jika minumannya susu, maka bacalah, "Ya Allah, 
berkahilah minuman kami dan tambahkanlah susu ini bagi kami." 
(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)^^' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Suatu ketika aku berkunjung bersama 
Rasulullah SAW dan juga Khalid bin A1 Walid ke rumah Maimunah. 
la kemudian menghidangkan sewadah susu kq>ada kami. Setelah itu 
Rasulullah SAW meminumnya sedang aku waktu itu berada di 
sebelah kanannya dan Khalid di sebelah kirinya. Setelah 
meminumnya, Rasulullah SAW menyerahkan kepadaku seraya 
berkata, 'Sekarang giliranmu, jika kamu mau menyisakan untuk 
Khalid sisakanlah. ’ Aku lalu menjawab, ‘Aku tidak akan pemah 
meninggalkan untuk orang lain bekas dari minumanmu wahai 
Rasulullah.’ Mendengar itu, Rasulullah Saw lalu bersabda. 


clli oUl. .Za cO d 



‘Barangsiapa mendapat hidangan makanan oleh Allah, maka 
hendaknya mengucapkan: Ya Allah, berkahilah makan kami dan 
anugerahkan kami makanan yang lebih baik darinya. Dan barang 
siapa yang mendapatkan hidangan minuman berupa susu, maka 
hendaknya ia membaca: Ya Allah, berkahilah minuman kami dan 
berilah tambahan minuman ini kepada kami. Karena tidak ada 
makanan dan minuman yang lebih baik dari susu ’." Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi mengomentari, “Hadits ini 
hasan.” Di samping itu, hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, dan An-Nasa'i. 


Sunan Abu Daud (3730), dan Sunan At-Tirmidzi (3455) 


484 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa susu merupakan nutrisi tubuh 
yang paling baik dan bergizi. Hal ini dapat dibuktikan dengan do a 
Nabi yang meminta makanan yang lebih baik dari sebelumnya dan 
tidak meminta yang lebih baik ketika minum susu, bahkan beliau 
meminta agar susu yang diberikan ditambahi. 


d, i lii-i -T1V 


267. Apabila Nabi SAW selesai makan dan minum, beliau 
membaca, "Wahai Tuhan kami, segala pujian yang baik dan diberkahi 
hanya dipersembahkan kepada Allah. Dia-lah Dzat yang memiliki 
kenikmatan yang tidak pemah ditolak, tidak ditinggalkan dan tidak 
membutuhkan yang lain. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 
mencukupi kami dan memberikan perlindungan serta melepaskan 
dahaga kami. Dia-lah Dzat yang tidak diberi makan dan 
membutuhkan balasan dari hamba-Nya.” (HR. A1 Bukhari, At- 
Tirimidzi dan An-Nasa'i)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i dari Abu Umamah RA, ia berkata bahwa apabila Nabi SAW 
hendak meninggalkan meja makan, beliau selalu membaca, Segala 
puji bagi Allah SWT...." Di dalam riwayat yang berasal dari A1 
Bukhari juga disebutkan redaksi yang sama, bahwa Nabi SAW apabila 
selesai makan selalu membaca doa. 




Shahih Al Bukhari (5458), Sunan At-Tirmidzi (3456), Sunan An-Nasa'i (286), 
Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Sunan Abu Daud (3849). 


II “ss 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan 
memberikan perlindungan serta melepaskan dahaga kami. Dia-lah 
Dzat yang memiliki nikmat yang tidak ditolak dan tidak membutuhkan 
balasan dari hamba-Nya. ” Di dalam riwayat lain disebutkan dengan 
tambahan redaksi. 




“Bagimu Segala puji wahai Tuhan kami yang memiliki nikmat 
yang tidak tertolak, tidak ditinggalkan dan tidak membutuhkan yang 
lain." Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan salah 
satau riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, .»J—A 
“Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang tiada henti." Di dalam 
riwayat An-Nasa'i yang lain disebutkan dengan redaksi, ill 


to_ "Ya Allah, bagi-Mu segala puji-pujian yang banyak. ” 

Secara umum, redaksi hadits bagian pertama adalah redaksi A1 
Bukhari sedangkan bagian terakhir, tidak seperti yang diperkirakan 
oleh penulis bahwa redaksi A1 Bukhari hanya tercantum pada bagian 
terakhir saja. 


Makna hadits 

Lafazh menurut An-Nawawi, adalah redaksi hadits yang 

fasih dan benar. Banyak perawi yang meriwayatkan lafazh ini dengan 

huruf hamzah di akhir kata, yakni j—Di dalam kitab MathaalV 

* •' 

Al Anwaar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan redaksi tersebut 
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan, yaitu 
kecukupan makanan. Sementara itu, Al Harbi mengatakan, “Kata 
^ berarti sesuatu yang ditolak atau dikembalikan karena 

merasa cukup dan tidak membutuhkan.” Lebih jauh Al Khathabi 
ketika mengartikan lafazh tersebut mengatakan, “Allah SWT adalah 
yang memberikan anugerah makanan dan ia tidak membutuhkannya 
sehingga kata ganti dari lafazh tersebut kembali kepada Allah SWT.” 


486 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh 'lij lebih diartikan sebagai objek. Maksudnya, la 

tidak membutuhkan orang lain atau meminta pertolongan dari orang 
lain. 

Lafazh aIp —i Sj juga diartikan sebagai objek. Maksudnya, 

Dia dibutuhkan dan tidak membutuhkan orang lain. 

Lafazh dibaca dengan tanda baca fahtah pada huruf baa' 

karena merupakan obyek yang dipuji yang bersifat khusus atau bisa 
juga karena obyek yang dipanggil sedangkan huruf yang digunakan 
untuk memanggil, yaitu yaa' sengaja tidak ditulis. Lafazh ini seakan- 
akan ingin menunjukkan bahwa beliau berkata, “Va Tuhan kami, 
dengarkanlah segala doa kami. ” 

Lafaz jy maksudnya nikmat yang dianugerahkan Allah 

* 

SWT kepada hamba-Nya tidak diingkari, tetapi mestinya disyukuri. 




jUlaj (Uiaj ^ JuJJl :Jli oJb Jl-P lil—# -X 





4 # 


268. Apabila hendak mencuci tangan, Nabi SAW membaca, 
"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah berupa 
makanan dan tidak meminta untuk diberi makan. Dia telah 
memberikan karunia-Nya kepada kita, lalu menunjuki jalan kepada 
kita, memberi makanan dan minuman kepada kita serta setiap 
kebaikan yang dianugerahkan kepada kita." (HR. An-Nasa'i, dan Ibnu 
Hibban)^" 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa suatu ketika salah seorang 
sahabat Anshar dari perkampungan Qubaa' mengundang Nabi SAW 
untuk makan di rumahnya. Saat itu kami datang bersama Rasulullah 

Sunan An-Nasa'i (303), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Shahih Ibnu Hibban 
(5219) 


I 487 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



SAW kerumah sahabat tersebut. Maka tatkala beliau bendak makan 
dan mencuci tangannya, beliau membaca, “Segala puji bagi Allah 
yang telah memberikan anugerah berupa makanan dan tidak meminta 
untuk diberi makan ....” Redaksi An-Nasa'i selanjutnya berbunyi. 




"Segala puji bagi Allah yang tidak ditinggalkan, tidak tertolak 
nikmatnya, tidak diingkari dan tidak membutuhkan yang lain. Segala 
puji bagi Allah yang telah memberikan makanan, minuman, pakaian, 
menunjuki jalan dari kesesatan, memperlihatkan penglihatan dari 
kebutaan serta memuliakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. ” 
Redaksi ini adalab redaksi badits yang diriwayatkan oleb An-Nasa'i 
dan dinyatakan shahih oleb Ibnu Hibban. Selain itu, badits yang sama 
diriwayatkan oleb A1 Hakim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahih-nyz. dari Abu Ayyub A1 Ansbari RA, ia berkata, 
babwa Rasulullab SAW apabila bendak makan mengucapkan. 


is Jisrj (,ii’*yjij ^ 


"Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan makanan, 
minuman dan mencukupkannya serta memberikan jalan keluar dari 
berbagai permasalahan ." Juga dalam redaksi yang berbeda, Abu 
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majab meriwayatkan dari Abu 
Sa'id A1 Kbudri RA babwa Nabi SAW apabila telab selesai makan 
selalu berdo'a, 

uImtj llUlitj A 


"Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan makanan, 
minuman dan menjadikan kita orang muslim.” Sedangkan redaksi At- 
Tirmidzi adalab, "Apabila Nabi SAWhendakmakan atau minum... ” 


488 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Lafazh '‘la memberi makan dan tidak diberi makan” 

kata pertama adalah ditujukan kepada subjek dan kata kedua ditujukan 
kepada objek. 

Lafazh ^ t.% jS'j "Setiap kebaikan yang dianugerahkan 
* * 

kepada kita” kata di sini berarti nikmat dan anugerah. 

Maksudnya, segala nikmat dan anugerah dari Allah SAW yang 
diberikan kepada setiap kita. A1 'Aini berkata, "Kalimat 
biasanya digunakan untuk mengungkapkan 'menganugerahkan atau 
memberikan sebuah nikmat', sedangan kalimat biasanya 

digunakan untuk mengungkapkan ketidakberuntungan atau nasib 
malang yang menimpa.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap bala 
atau musibah bisa jadi berupa kebaikan dan keburukan tanpa ada 
perbedaan antara keduanya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah 
SWT yang berbunyi, “Kami akan menguji kamu dengan keburukan 
dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benamya).” (QS. A1 
Anbiyaa' [21]; 35) 

a>: -n'\ 

.(f) 

269. Lalu beliau mendo'akan pemilik rumah, "Ya Allah, 
berkatilah mereka atas nikmat telah Engkau karuniakan kepada 
mereka dan ampuni serta kasihanilah segala kesalahan mereka. 
(HR. Muslim)^^ 

Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Yusr 
RA, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW pemah berkunjung ke rumah 
ayahku dan beliau dijamu dengan makanan dan wahthbah (makanan 


• .*. ,1 • * A',' I 


^ Shahih Muslim (2042). 


II 489 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


olahan yang dibuat dari campuran kurma, susu dan keju). Kemudian 
Hihidangkan lagi kurma keiing dan beliau memakannya sambil 
menyembunyikan biji kurma yang telah dimakan di sela-sela jarinya. 
Lalu beliau disuguhi minuman dan kemudian meminumnya dengan 
tangan kanaimya. Setelah itu Ubai berkata, “Do'akanlah kami wahai 
Rasulullah!” Beliau lantas membaca, “Ya Allah, berkatilah mereka 
atas rezeki yang Engaku karuniakan kepada mereka dan ampunilah 
serta kasihanilah segala kesalahan mereka." Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. 




•(r) ^ 1*^' -XV 


270. "Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku 
makan dan berilah minum orang yang telah memberikan minuman 
kepadaku. ” (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Miqdad RA, ia 
berkata, “Suatu ketika aku bertemu dengan dua orang temanku hingga 
membuat pendengaran dan penglihatan kami kurang berfungsi karena 
begitu susahnya. Kami lalu mendatangi Rasulullah SAW xmtuk 
meminta nasehat....” Redaksi selanjutnya beliau membawakan hadits 
yang sangat panjang dan di antara redaksi tersebut Nabi SAW 
bersabda, 

"Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan 
dan berilah minuman orang yang telah memberiku minum. "Selain itu, 

hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Jabir RA, ia 
berkata, bahwa suatu ketika Ibnu Haitsam bin At-Tihan membuatkan 
makanan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengajak para sahabat 
yang lain untuk menikmati jamuan tersebut. Maka tatkala mereka 
telah selesai menyantap makanan tersebut, beliau bersabda, "Balaslah 
kebaikan saudaramu! ” Para sahabat lalu bertanya, “Bagaimanakah 



Shahih Muslim {2055) 


490 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



caranya kami dapat membalas kebaikaimya wahai Rasulullah?” 
Beliaupun menjawab, “Sesungguhnya apabila seseorang memasuki 
rumah orang lain lalu makan dan minum di dalamnya, maka 
doakanlah pemilik rumah tersebut, karena hal tersebut sama dengan 
memberikannya pahala kebaikan." Namun dalam sanad hadits ini 
terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Pembahasan tentang 
masalah ini telah kami kemukakan sebelunmya di awal bab ini. 


5.2 Doa zakat 


ijLSi (Jl^ a] ^y>r j lljt — 

ilj L5—^ 

o' »» O'O' ^ ^ 

jlj aJ coL>JL>w»Jij 




X o' 


271. '^Setiap orang yang tidak memiliki harta untuk 
disedekahkan, kemudian ia membaca: ‘Ya Allah, sampaikan shalawat 
atas Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu dan atas setiap mukmin 
dan muslim baik latd-laki maupun perempuan maka sesungguhnya 
bacaan tersebut akan terus bertambah dan berkembang. ” (HR. Abu 
Ya'la)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la A1 Mushili dari Abu 
Sa'id A1 Khudri RA. A1 Qasthallani mengungkapkan, "Ada perbedaan 
pendapat mengenai riwayat ini, akan tetapi walaupun begitu sanadnya 
hasan” Selain itu, Ibnu Hibban dan A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak meriawayatkan hadits yang sama dan keduanya menilai 
hadi ts ini Shahih. Penilaian shahih ini juga diberikan oleh As-Suyuthi. 
Sementaia itu, Al Manawi di dalam kitab Al JaamV Ash-Shagiir 
beikata, “Riwayat Ibnu Lahi'ah dari Darraj dari Abu Haitsam adalah 


^ Mushannaf Abu Ya'la (1397), dan Shahih Ibnu Hibban (903) 


I 491 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dha’if." Tetapi A1 Manawi di dalam kitab JamV Al Kabiir dan 
MukhatasharAlJaami'herkatdL, "Sanad hadits ini hasan" 


Makna hadits 

Lafazh * 9 * OjSu Jli Jrj dalam sebagian naskah tertulis 

seperti itu, namun dalam naskah yang lain menggunakan redaksi 

Jiluo aJ 0 'i JU 4 _J J_srj. Sementara itu As-Suyuthi di dalam kitab 

Jami' Ash-Shaghir meriwayatkan dengan redaksi, 

4 _J. Al Manawi dalam kitab syarahnya berkata, "Maksud lafazh 

tersebut adalah orang Islam yang tidak mempunyai harta untuk 
disedekahkan, lalu Nabi SAW menganjurkan agar mendoakan kaum 
muslimin dan mukminin yang juga termasuk dalam sedekah. 
Berdasarkan lafazh yang dinyatakan penulis kitab ini bahwa doa yang 
dimaksud dengan mengeluarkan zakat adalah merupakan kewajiban 
karena hartanya yang bertambah dan berkembang. 


5.3 Doa Safar (Bepergian) 


cdHCtfj Sj — k -Tvx 

.(^) iQp fyt } (s->^ (*^**^J 


272. Orang yang bermukim ketika melepas kepergian seseorang 
hendaknya membaca, “Aku menitipkan kepadamu Agamamu, 
amanahmu dan akhir pekerjaanmu dan aku doakan semoga engkau 
memperoleh keselamatan." (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban dan An- 
nasa'i)^^^ 


Sunan Abu Daud (2600), Sunan An-Nasa'i (520), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, 
Shahih Ibnu Hibban (2693), dan Sunan At-Tirmidzi (3443). 


492 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu 
Hibban dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa ketika seorang 
sahabat hendak berangkat untuk sebuah peijalanan jauh ia pun berkata 
kepadanya, "Aku melepaskanmu sebagaimana halnya Rasulullah 
SAW melepas kepergianku kemudian beliau meraih tanganku lalu 
berkata, 'Aku menitipkan kepadamu agamamu, amanahmu dan akhir 
pekerjaanmu. Dalam riwayat lain, An-Nasa'i menambahkan redaksi, 
"Aku doakan agar kamu mendapatkan keselamatan. " Selain itu, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, A1 Hakim dan Ibnu Hibban meriawayatkan 
hadits yang semakna dari Abdullah bin Umar, bahwa ketika ia 
melepas seseorang yang akan bepergian jauh, ia berkata, 
"Mendekatlah kepadaku hingga aku akan melepas kepergianmu 
sebagaimana halnya Rasulullah SAW melepas kepergianku dulu dan 
berkata, "Aku menitipkan kepadamu agamamu, amanahmu dan 
penyelesaian pekerjaanmu." Ketika mengomentan hadits ini, At- 
Tirmidzi mengatakan bahwa sanadnya hasan Shahih. 

Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Abdullah bin Yazid A1 Khuthami RA, ia berkata bahwa apabila 
Rasulullah SAW melepas bala tentara Islam yang hendak berangkat 
perang selalu mengatakan, "Aku menitipkan kepadamu agamamu, 
amanahmu dan penyelesaian pekerjaanmu." Status hadits ini 
diperkuat dengan penilaian An-Nawawi mengatakan bahwa sanad 
hadits ini Shahih. 

M akna hadits 

T^afayb tiU-Ia menuTut A1 Khathabi, berarti keluarga dan 

semua yang ditinggalkan baik itu berupa harta atau lainnya. Kemudian 
ia menambahkan alasan disebutkaimya agama di dalam hadits ini 
adalah karena peijalanan yang jauh pastilah menguras tenaga dan 
waktu, sehingga bisa saja menyebabkan orang yang bepergian 
meninggalkan perintah-perintah agama. 

Lafazh maksudnya akhir dari pekeijaan yang 

diperintahkan. Hal ini tiada lain dikarenakan segala pekeijaan 


1 493 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



hendaklah hams diselesaikan dengan baik dan sempuma seperti yang 
telah dijelaskan dalam hadits-hadits sebeluninya. 


c<j>^ jr -Si' 4^jij -yyy 

.(^ >131 >1 '^1 


273. Nabi SAW berwasiat kepada seorang pria seraya berkata, 
“Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah takbir ketika hendak 
mencapai tempat yang tinggi, ‘Ya Allah, dekatkanlah jarak yang jauh 
baginya dan mudahkanlah perjalanannya " (HR. At-Tirimidzi dan 
An-Nasai)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Hinairah RA, 
ia berkata bahwa suatu ketika seorang pria berkata kepada Nabi SAW, 
"Ya Rasulullah, aku hendak bepergian jauh maka berilah aku wasiat." 
Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan 
ucapkanlah takbir ketika hendak mencapai dataran tinggi." Belum 
sempat pria tersebut membalikkan badaimya, beliau lanjut membaca, 
"Ya Allah, dekatkanlah yang jauh baginya dan mudahkanlah 
perjalanannya." Ketika mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi 
mengatakan bahwa Hadits ini hasan. Pendapat yanga sama juga 
dikatakan oleh Ibnu Majah. Hadits ini sebagaimana yang diketahui 
adalah hadits sahabat dengan satu redaksi menumt banyak ulama 
hadits yang meriwayatkannya, jadi tidak perlu lagi diulang kembali 
lafazhnya sebagaimana yang dilakukan oleh penulis kitab ini yang 
membumbuhi kode perawi secara bemlang baik di tengah maupun di 
akhir hadits. 


^ Sunan At-Tirmidzi ( 3445 ), Sunan An-Nasa'i ( 509 ), 'Amal Al Yaum wa Al- 
iMilah. 


494 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 


j afazh J—f berarti tempat yang tinggi, karena sangat 

dianjurkan ketika hendak mencapai tempat yang lebih tinggi lagi 
mengucapkan takbir bagi seorang musafir. 

Lafazh J_1 j—maksudnya, mudahkanlah dan dekatkanlah 

segala hal yang memayahkan dan memberatkan dirinya. Hadits yang 
sama juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan Abu Ya'la dari Anas RA, ia 
mengatakan bahwa apabila Rasulullah SAW hendak naik ke tempat 
yang lebih tinggi beliau membaca. 




"Ya Allah, bagi-Mu kemuliaan di atas segala kemuliaan, dan 
bagi-Mu segala puji-pujian dalant setiap kondisi. Sementara dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa di dalam ran^aian 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Ziyad bin An-Numairi yang 
dinilai tsiqah setelah divonis Dha'if, sedangkan perawi-perawi yang 


lain tsiqah. 


✓ 

•(e/ 


274. “Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, 
mengatnpuni segala dosa-dosamu, dan selalu memudahkan segala 
urusanmu yang baik dimanapun kamu berada." (HR. At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa i dari 
Anas RA, ia mengatakan bahwa suatu ketika seorang pria datang 
kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku hendak 


^ Sunan At-Tirmidzi (3444) Dalam komentamya, ia menyebutkan bahwa hadits 
ini hasan gharib tapi aku tidak mengemukakannya tercantum seperti itu di dalam 
kitab Sunan An-Nasa'i. 


I 495 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


bepergian jauh maka bekalilah aku.” Beliau lalu bersabda, “Semoga 
Allah membekalimu dengan ketakwaan." Pria tersebut beikata lagi, 
"Tambahkanlah lagi untukku wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, 
"Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Kemudian laki-laki itu 
berkata lagi, "Tambahkanlah lagi wahai Rasulullah demi ayah dan 
ibuku." Beliau bersabda, "Semoga Allah memudahkan segala 
urusanmu yang baik di manapun engkau berada." Mengomentari 
hadits ini, At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan gharib” Selain 
itu, hadits yang sama diriwayatkan juga oleh A1 H akim di dalam 
kitabnya Al Mustadrak. Hadits ini juga menjelaskan bahwa orang 
yang hendak melakukan peijalanan jauh sebaiknya di doakan dengan 
doa tersebut. 


(.iJLl tiiSlj (S (J_— YYo 

O) 


J • 9 ^ ^ 


275. "'Semoga Allah menjadikan takwa sebagai bekalmu. 
mengampuni segala dosa-dosamu dan memberimu segala kebaikan 
kemana pun kamu berjalan. ’’ (HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitab musnad- 
nya dan Ath-Thabrani di dalam kitab Mu'jam Al Kabiir dari Hisyam 
bin Qatadah Ar-Rahawai dari ayahnya Qatadah RA, ia bokata, 
“Tatkala aku diutus Rasulullah SAW ke tempat suatu kaum, dan 
hendak berangkat, aku meraih tangannya lalu mengucqikan selamat 
tinggal kepadanya. Setelah itu beliau bersabda, ‘Semoga Allah 
menjadikan takwa sebagai bekalmu. mengampuni segala dosa- 
dosamu dan memberimu segala kebaikan ke manapun kamu 
berjalan’.” Di dalam kitab majma' Az-zawaa'id disebulkan bahwa 
status perawi keduanya yaitu Al Bazzar dan Ath-Thabrani adalah 
perawi-perawi tsiqat. 


Al Bazzar, Kasyfii Al Astaar (3201), diriwayatkan pula oleh Ath-Thabiani di 
dalam pembahasan doa (818). 


49« II 


TtthfahAdz-Dzakirin 




y ^ aI J_^j -TVl 


. X ✓ / 0 ^ . 

.(c^) -Oubj ^ 


276. Orang yang hendak bepergian jauh, balas mengucapkan, 
"Aku menitipkan engkau kepada Allah yang akan pernah 
mengecewakan atau tidak pernah menyia-nyiakan titipan. ” (HR. Ath- 
Tahbrani dan Ibnu As-Sunni)^’’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dan Ath-Thabrani 
dalam pembahasan doa dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah 
SAW bersabda. 






“Barangsiapa yang hendak bepergian jauh hendaklah 
mengatakan kepada orang yang ditinggalkannya, Aku meninggalkan 
kepadamu Allah yang tidak akan pernah hilang titipan-Nya ” Seperti 
inilah redaksi hadits yang diriwayatkan dari Ibnu As-Sunni, 
sedangkan redaksi yang berasal dari Ath-Thabrani berbunyi, “Yang 
tidak pernah menyia-nyiakan titipan-Nya." Akan tetapi kode yang 
diberikan oleh penulis kitab ini malah sebaliknya. 


■(j tti; (♦-frU' —TVV 


111. "Ya Allah, dengan nama-Mu aku berusaha, dengan nama- 

Mu aku bergerak, dan dengan nama-Mu pula aku diam dan tidak 
^ '\11 
bergerak. ’’ (HR. Ahmad dan A1 Bazzar) 


Ibnu As-Sunni, 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah (508), dan Ath-Thabami, 
pembahasan doa (823). 

Musnad Ahmad (151/1), dan Al Bazzar, Kasyfu Al Astaar (3126). 


I 497 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan A1 Bazzar dari Ali bin 
Abu Thalib RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW apabila hendak 
bepergian jauh beliau selalu berdoa, “Ya Allah, dengan nama-Mu aku 
berusaha, dengan nama-Mu pula aku bergerak, dengan nama-Mu 
pula aku diam dan tidak bergerak. ” Di dalam kitab Majma' Az- 
Zawaa'id dikatakan bahwa perawi-perawi yang berasal dari kedua 
imam ini yaitu Ahmad dan A1 Bazzar adalab tsiqah. 


Makna hadits 

Lafazh J j— berarti melakukan sebuah gerakan atau lompatan. 
Kata ini diambil dari kata iJ—yang berarti melompat atau 
menggebrak. 

Lafazh J vLbj maksudnya aku bergerak untuk mencegah atau 

melindungi. Ada pula yang berpendapat bahwa artinya aku berusaha 
merubah. 




^ ^ ^ J 

0 


278. Jika seseorang dalam keadaan takut bacalah: “Surah 
Quraiys, sebab ia merupakan penyelamat dari segala kejahatan.” 
(Hadits Mauquf)^^^ 


Lihat Al Azkaar li An-Nawawi Bi Syarhi Ibni 'Alan (5/109). 

Menunitku, hal ini boleh diamalkan karena telah terbukti benar, dan tidak boleh 
mengganggapnya bagian dari syariat, sebab syariat tidak cukup ditetapkan melalui 
tajribah (eksprimen). Selain itu, hal tersebut tidak keluar dari lingkup bertawassul 
kepada Allah dengan salah satu sifat-sifat-Nya, sebab Al Qur'an adalah 
kalamullah, dan kalamullah adalah salah satu sifat-sifat Allah SWT. 


498 I 


Tvhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini disebutkan oleh penulis tanpa menisbatkan hadits ini 
kepada salah satu perawi hadits dan kitab-kitab hadits nijukan, 
sehingga ia berpendapat bahwa hadits ini mauquf. Di samping itu, kita 
tidak mengetahui siapa sahabat yang mauquf di dalamya dan siapa 
sahabat yang memberikan status mauquf Hal ini tentunya merupakan 
cacat, akan tetapi ia menyebutkan hadits ini hanya karena berdasarkan 
pengalaman sebagaimana yang seringkali ia lakukan dalam beberapa 
pembahasan. Kita telah membicarakan hal tersebut, dan kami 
Lderung tidak mengandalkan hal-hal seperti itu. sebab tidak ada 
orang yang mengatakan bahwa pengalaman spinhial yang dialami 
seseorang bersumber dari syariat atau dari ahli syanat. Sementara itu, 
An-Nawawi dalam pembahasan dzikir orang yang hendak bepergian 
jauh ketika berangkat disunahkan membaca surah Quraisy. Abu A1 
Hastm A1 Qazwaini Asy-Syafi’i mengatakan bahwa fungsi membaca 
surah Quraisy adalah sebagai penyelamat dari segala kejahatm. la 
laniut berkata, “Aku telah menyebutkan hikayatnya dalam kitab Az- 
Zuhd dan aku kumpulkan dalam pembahasan keramat-keramat yang 
berasal dari Abu Thahir bin Jahsyawih, ia berkata, 'Suatu ketika al^ 
ingin melakukan perjalanan dan merasa takut, lalu aku menemui A1 
Qazwaini dan memintanya untuk mendoakanku, la lantas berkata 
kepadaku setelah mendoakan dirinya: Barangsiapa yang ingin 
bepergian jauh lalu ia merasa takut dari musuh atau binatang buas 
maka ia hendaknya membaca surah Quraisy sebab la merupak^ 
penyelamat dari segala kejahatan. Setelah itu aku membacanya, maka 
sampai sekarang aku tidak pemah menemukan rintangan yang 
menghalangiku.” 


to ti) cJi Ni o juJi Si t/i 


I 499 


Tvhfah Adz-Dzakirin 



279. “Apabila Nabi SAW telah meletakkan kakinya di atas 
kendaraan, beliau membaca: Bismillah, dan apabila telah duduk diatas 
punggungnya (tempat duduk), beliau membaca: Segala puji bagi 
Allah, maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami 
padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan 
sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, alhamdulillah 
sebanyak tiga kali, Allahu akbar sebanyak tiga kali, Maha Suci 
Engkau sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku sendiri, maka 
ampunilah aku, sebab sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni 
dosa kecuali Engkau." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban)^’'* 

Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban 
dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, “Suatu ketika aku melihat Ali RA 
datang dengan seekor hewan imtuk dijadikan tunggangan. Tatkala ia 
menginjakkan kakinya pada hewan tunggangan itu ia membaca: 
Bismillah. Kemudian tatkala ia duduk dipunggungnya ia membaca: 
Maha suci Allah yang telah..." Di akhir doa, setelah ungkapan yang 
disebutkan penulis ini, kemudian Ali tertawa, lalu aku berkata, 
“Wahai Amirul mukminin, apa yang menyebabkan engkau tertawa?” 
Ali menjawab, “Sesungguhnya Tuhanmu Yang Maha Tinggi kagiun 
terhadap hamba-Nya apabila ia membaca: Ampunilah dosaku, ia tahu 
bahwa tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah’.” 
Redaksi ini adalah redaksi Abu Daud. Setelah meriwayatkan hadits 
ini, At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih. 
Sedangkan Ibnu Hibban menyatakan hadits ini shahih. A1 Hakim juga 
meriwayatkan dari sumber yang sama dan ia menyatakan bahwa 
hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Selain itu, semua imam yang 
meriwayatkan hadits ini secara mauquf pada Ali RA. Lafazh iJ Uj 

artinya, sementara kami tidak memiliki kemampuan untuk itu. 


Sunan Abu Daud (2602), Sunan At-Tirmidzi (3446), dan Shahih Ibnu Hibban 
(2698). 


500 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



t^Cail gHl tilljj \Ip _^1_j tlii Ij yL- uJp 
tyljl f.liPj ly dh J\ 4j^' 

Sljj j 'Mj <.Ji2.{J^S 

.(^) 0 tOjJ^J tO_^T 


280. "Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan dan takwa 
dalam perjalanan kami ini, dan kami memohon amal shalih yang 
engkau ridhai. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dalam 
perjalanan kami ini, dekatkanlah yang jauh. Ya Allah, engkaulah yang 
menyertai dalam perjalanan dan Engkau pulalah yang menjadi wakil 
pada ahli. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan 
perjalanan, pandangan yang buruk, buruknya tempat kembali pada 
harta, ahli dan anak. ” Dan apabila kembali mereka mengucapkannya, 
dan menambah, "Orang-orang yang kembali (pulang dari perjalanan 
dengan selamat) orang yang bertaubat, beribadah dan memuji bagi 
Tuhan kami. "(HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar RA, ia 
mengatakan bahwa apabila Rasulullah SAW duduk di atas untanya 
untuk bepergian jauh beliau mengucap takbir sebanyak tiga kali, 
kemudian membaca: "Maha Suci Allah yang telah menundukkan 
semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 13), Ya Allah, aku memohon 
kepadamu kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini...."' Selain itu, 
Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari 
Ibnu Umar RA. Dalam riwayat Muslim yang lain, disebutkan dengan 
tambahan redaksi, "Buruknya tempat kembali dan pandangan yang 
buruk ." Abu Daud menambahkan pada akhir tersebut, “Rasulullah 
SAW dan prajurit-prajuritnya apabila mendaki perbukitan mereka 


Shahih Muslim (1342) 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


501 



mengucapkan takbir, apabila tunm dari bukit mereka bertasbih, maka 
ditempatkanlah tasbih dalam shalat ketika ruku dan sujud.” 


Makna hadits 

Lafazh j artinya kesulitan dan kelelahan peijalanan. 


lafazh kata berarti perubahan dan kelelahan 

akibat kesulitan peijalanan serta hal-hal penting yang dialami oleh 
orang yang bepergian. 

Lafazh t .artinya perubahan buruk yang teijadi pada 

diri musafir akibat peijalanan yang jauh. Karena ketika ia kembali 
menemui keluarganya, dirinya berada dalam kondisi penat dan emosi 
yang tidak stabil. 


Lafazh JjjT artinya kembali. Adapun orang yang membacanya 
dengan huruf faa' bertanda baca fathah: keliru. At-Tirmidzi, An- 


Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Saijis, ia 
berkata, apabila Rasulullah SAW melakukan pojalanan jauh, beliau 
membaca: 


\ ^ ^ ^ ^ ^ 


“Ya Allah, Engkaulah yang menyertai dalam peijalanan dan 
Engkau pulalah yang menjadi wakil bagi keluarga (yang 
ditinggalkan). Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan 
perjalanan, pandangan yang buruk, dari kekurangan setelah 
kecukupan (Kami berlindung dengan-Mu dari kekurangan setelah 
kecukupan artinya dari kekurangan setelah merasa cukup, ada yang 
mengatakan, kami berlindung dari hal buruk setelah baik, ada yang 
pula mengatakan keluar dari jamaah setelah kita berada dalam 
jamaah), dari doa orang yang dianiaya, dan dari pandangan yang 
buruk pada keluarga dan anak. ” Setelah meriwayatkan hadits ini, At- 
Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini hasan shahih” 


502 11 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



•(c) 






281. “Apabila menaiki bukit, beliau membaca takbir, dan apabila 
menunmi bukit ia bertasbih.” (HR. A1 Bukhari)^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dari Jabir bin Abdullah RA, 
ia berkata, “Apabila menaiki bukit kami membaca takbir dan apabila 
If ami menunmi bukit kami membaca tasbih.” Selain itu, An-Nasa i 
juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Jabir bin Abdullah. 
Pembahasan tentang hadits takbir setiap melewati tempat yang tinggi 
telah dikemukakan sebelumnya. Begitu juga dengan hadits yang 
menjelaskan bahwa Nabi SAW dan prajurit-prajuritnya apabila 
menaiki bukit mengucap takbir dan apabila menunmi bukit mengucap 
tasbih. 




282. Apabila menaiki lembah beliau membaca Laa Ilaaha Ilia 
Allah dan mengucapkan takbir." (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu 
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)”^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari, Muslim dan ahlu As-Sunan 
(Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dari Abu Musa 
A1 Asyari RA, ia berkata, "Kami pemah bersama Rasulullah SAW. 
Jika menaiki lembah, kami mengucapkan Laa Ilaaha Illaa Allah dan 
mengucapkan takbir, lalu suara kami semakin keras, kemudian 
Rasulullah SAW Bersabda, 


Shahih At Bukhari (2994) 

Shahih At Bukhari (6385), dan Shahih Muslim (1344). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


503 



'Wahai manusia, pelankanlah siiara kalian, sebab sesungguhnya 
kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang ghaib. Sesungguhnya 
Dia berada disisi kalian dimanapun kalian berada. Sesungguhnya Dia 
Maha Mendengar dan Dekat. " Salain itu, A1 Bukhari dan Muslim juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu Umar RA, ia berkata, 
"Apabila Rasulullah SAW kembali dari haji dan umrah." Perawi lanjut 
berkata, "Aku tidak mengetahui hal itu kecuali ketika teijadi 
peperangan, bilamana beliau menaiki tempat yang tinggi atau fatfat 
(tanah padat dan tinggi di atas permukaan tanah) mengucap takbir 
sebanyak tiga kali, kemudian beliau membaca: 'tlijjit'i 


yj Ji' Jip JJj iliJi JJ /jS 

O’ 


“Tiada Tuhan (yang berhak di 


sembah) kecuali Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu." Pembahasan mengenai hadits ini akan menyusul 
kemudian. 


4 colS ji -131 j — XAV 


283. “Dan apabila tunggangannya jatuh maka hendaklab ia 
membaca Bismillah.” (HR. An-Nasa'i dan A1 Hakim)^^* 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak, dari Abu A1 Malih dari ayahnya, ia mengatakan 
bahwa suatu ketika aku berada dibelakang Rasulullah SAW tiba-tiba 
untanya jatuh, kemudian aku berkata, “Kecelakaanlah bagi syetan.” 
Mendengar itu, Nabi SAW bersabda. 


'Sjkij *i 

.oUdll iL 'I ^ 'A\i -Al -I’XJ 


Sunan An-Nasa'i (559), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Mustadrak Al Hakim 
(4/292). Menurutku, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4982) dari jalur yang 
sama. 


504 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



‘‘Janganlah kamu mengatakan kecelakaanlah bagi syetan, sebab 
setan itu akan merasa besar sehingga sampai seperti rumah, dan ia 
akan berkata, ‘aku mengalahkannya dengan kekuatanku akan tetapi 
bacalah: bismillah, sebab bacaan bismillah itu bisa membuat syetan 
merasa kecil seperti lalat. " Ketika mengomentari hadits ini, A1 Hakim 
menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Hadits yang semakna juga 
diriwayatkan oleh Ahmad, A1 Hakim dan A1 Baihaqi dengan sanad 
jayyid dari Abu Tamimah A1 Hujaimi dari sahabat yang ketika itu 
dibonceng Nabi SAW, ia berkata, "Ketika aku sedang dibonceng 
Rasulullah SAW dengan menunggal keledai, tiba-tiba keledai itu 
teqatuh, kemudian aku berkata, ‘Kecelakaanlah bagi setan!’ 
Mendengar itu, Nabi SAW bersabda. 


'jA 'yLp\ OjM 4^1 (4tti mJLu :cJiS jit 


"Janganlah kamu mengatakan kecelakaanlah bagi syetan, sebab 
sesungguhnya jika engkau mengatakan kecelakaanlah bagi syetan 
maka ia akan menganggap dirinya besar dan mulia serta berkata, aku 
mengalahkannya dengan kekuatanku. Namun jika engkau mengatakan 
bismillah, maka setan itu akan merasa kecil dan hina sehingga lebih 
kecil dari lalat. ” Adapim redaksi A1 Hakim adalah: 

"Dan apabila dibaca bismillah syetan itu merasa hina seperti 
lalat. ” Di akhir hadits ini, ia mengatakan bahwa sanad hadits ini 
shahih. 


» i \ J*"' ^ 

caJJI oiLajI lilj - YAl 


284. "Dan apabila (binatang tunggangan) lepas maka 
ucapkanlah: Wahai hamba Allah, tangkaplah ia." (HR. A1 Bazzar)^^^ 


Musnad Al Bazzar (3128) dari Ibnu Abbas. A1 Haitsami berkata, “Perawi 
hadits tersebut tsiqah." Musnad Abu Ya 'la (5269), Ibnu As-Sunni (509) dari Ibnu 
Mas’ud dan sanadnya dha 'if. Lihat Majma ’ az-Zawaaid (10/132). 


I 505 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bazzar dari Ibnu Mas'ud RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




"Apabila binatang tunggangan salah seorang diantara kalian 
lepas ditanah lapang maka ucapkanlah: Wahai hamba Allah, tangkap 
ia, sebab Allah mempunyai malaikat diatas bumi yang akan 
menangkapnya. ” Selain itu, Abu Ya'la A1 Mushili, Ath-Thabrani dan 
Ibnu As-Sunni juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu 
Mas'ud. Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa di 
dalam sanadnya terdapat perawi bemama Ma'ruf bin Hassan yang 
divonis dha'if. Sementara itu An-Nawawi berkata dalam kitab Al 
Adzkaar setelah meriwayatkan hadits ini dari kitab Ibnu As-Sunni, aku 
berkata, “Beberapa guru besar menceritakan kepadaku, bahwa 
tunggangannya (menurutku baghal —^peranakan kuda dengan keledai) 
lepas. Ketika itu ia telah mengetahui tentang hadits ini. la lalu 
mengucapkannya, maka Allah menahannya saat itu juga. Suatu saat 
ketika aku sedang bersama sekelompok orang. Tiba-tiba seekor 
binatang lepas dari kami, dan mereka tidak mampu menangkapnya. 
Ketika itu juga aku mengucapkan (kalimat di atas) maka binatang itu 
tiba-tiba berhenti tanpa ada sebab. 


tAjil Ij ciy^l c-iil Ij Sljl 01 j -XA© 

.(Js) ly^f 


285. "Dan jika seseorang membutuhkan pertolongan maka 
bacalah: Wahai hamba Allah bantulah aku, wahai hamba Allah 
bantulah aku!" (HR. Ath-Thabrani)^*” 


Musnad Al Bazzar (3128) dari Ibnu Abbas. Al Haitsami berkata, "Perawi 
hadits ini tsiqah.” Musnad Abu Ya'la (5269), Ibnu As-Sunni, 'Amal Al Yaum wa 
Al-Lailah (509) dari Ibnu Mas'ud dan sanadnya dha'if. Lihat Majma’ Az-Zawaa'id 
(10/132). 


506 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabiir 
dari 'Utbah bin Ghazwan dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


U ^ 5^ djp i'j'j ^ [p» 'i! 

✓ y ^ " 


"Apabila ada sesuatu yang hilang dari seseorang diantara 
kalian, dan kalian membutuhkan bantuan saat berada di suatu tanah 
lapang yang tidak dihuni seorang pun, maka ia hendaknya 
mengucapkan: Wahai hamba Allah bantulah aku, Wahai hantba Allah 
bantulah aku, Wahai hamba Allah bantulah aku! Sebab Allah 
mempunyai hamba yang tidak dapat kalian lihat." Dalam kitab 
Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa perawi hadits ini tsiqah 
meskipun ada perawi dha'if, yaitu Zaid bin Ali tidak pemah bertemu 
dengan 'Utbah. Selain itu, Al Bazzar meriwayatkan hadits yang sama 
dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW Bersabda, 


tid I(ijj 'j* *i> Oj 

* * * ^ ^ ^ 
.it aCp If lO^ JpjV 


"Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat di bumi selain 
malaikat Hafazhah yang bertugas menulis daun-daun yang gugur. 
Maka, jika salah seorang diantara kalian tertimpa sesuatu di tanah 
lapang maka ucapkanlah: bantulah aku wahai hamba-hamba Allah." 
Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa perawi hadits 
ini adalah perawi tsiqah. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa manusia 
boleh meminta bantuan kepada hamba-hamba Allah yang tidak dapat 
dilihat manusia, termasuk para malaikat dan jin-jin yang shalih. Hal 
tersebut boleh dilakukan selama masih dalam koridor. Begitu juga 
manusia boleh meminta baptuan kepada orang lain jika binatang 
tunggangarmya lepas atau kendaraannya hilang. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


507 



1 



286. Dan apabila waktu malam telah tiba sedangkan Nabi SAW 
sedang berada di suatu tempat, (beliau membaca): Tuhanku dan 
Tuhanmu adalah Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah 
dari kejahatanmu, dan kejahatan yang diciptakan padamu, kejahatan 
yang merangkak atasmu, dan aku memohon perlindungan kepada-Mu 
dari singa dan ular besar, dari ular dan kalajengking, dari kejahatan 
penghuni negeri, dan dari kejahatan iblis dan tentara-tentaranya." 
(HR. Abu Baud, At-Tirmidzi, dan A1 Hakim)^*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Baud, At-Tirmidzi dan A1 Hakim 
dalam kitab Al Mustadrak dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, apabila 
Rasulullah SAW melakukan peijalanan jarrh dan pexjalanannya itu 
memasuki waktu malam, beliau membaca: "Wahai bumi, Tuhanku 
dan Tuhanmu adalah Allah, aku memohon perlindungan kepada 
Allah...." An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Ibnu Mas'ud. Setelah meriwayatkan hadits ini, Al Hakim menyatakan 
status sanad hadits ini shahih. 


Makna hadits 

Lafazh 'ijj seperti inilah redaksi yang 

tertulis dalam hampir semua naskah. Namim ada juga yang 
diriwayatkan dengan redaksi iihjj JO, beberapa kata dalam 
redaksi ini sengaja tidak disebutkan untuk meringkas kalimat, sebab 

Sunan Abu Daud (6203), Sunan An-Nasa'i (568), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, 
dan Mustadrak Al Hakim (2/100) dari Ibnu Umar. Dan aku tidak menemukan 
hadits tersebut dalam riwayat At-Tirmidzi. 


508 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jika makna hadits tersebut diartikan seperti itu tidak melenceng. Akan 
tetapi redaksi hadits tersebut seperti yang telah disebutkan di atas 
bahwa apabila Nabi SAW melakukan peijalanan jauh dan waktu 
malam telah tiba, beliau membaca;..." 

Lafazh berarti ular besar berwama hitam. Kata ini khusus 
digunakan untuk mengungkapkan keburukannya. 

Lafazh aLli jTC. ^ A1 Khathabi mengungkapkan, "Yang 

^ • 

dimaksud adalah jin yang menghuni bumi. Sedangkan kata uDi berarti 
tempat yang dijadikan hewan utuk berlindung sekalipun tidak ditandai 
dengan rumah dan bangunan." 

Kata alj Uj oJijj A1 Khathabi mengungkapkan, "Yang dimaksud 

* " 

adalah iblis dan bala tentaranya." Namun secara zhahir, yang 
dimaksud adalah memohon perlindungan dari setiap binatang yang 
kecil maupun besar. 


•(f) ^ ^ 


287. Dan apabila memasuki suatu rumah, beliau membaca: "Aku 
memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempuma 
dari kejahatan yang diciptakan. Dengan demikian tidak ada satupun 
yang membahayakan dirinya sampai ia pergi." (HR. Muslim) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Khaulah binti Hakim 
RA, ia berkata: Aku pemah mendengar Rasulullah SAW Bersabda, 

^ At oUASC ijpl :Jv5 ^ i*iyy Jy 


Shahih Muslim (2708). 


I 509 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



"Barangsiapa yang memasuki suatu rumah kemudian membaca: 
Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang 
sempuma dari kejahatan yang diciptakan, maka tidak ada satupun 
yang membahayakan dirinya sampai ia pergi dari rumah itu." Hadits 
ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Untuk 
lebih jelasnya, hadits ini telah dijelaskan pada dzikir pagi dan sore. 


clip 


^ ^ 


c4Ui C-.3JJ ~YAA 

•(r) A lij 


288. "Ketika menjelang subuh bacalah: orang yang mendengar 
telah menyampaikan pujian kepada Allah, dan kebaikan nikmatnya 
telah dilimpahkan atas kami. Ya Allah, peliharalah kami, dan 
berikanlah kemuliaan kepada kami, serta sembari meminta 
perlindungan kepada Allah dari api neraka." (HR. Muslim)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, 
bahwa apabila malam telah tiba dan Nabi SAW masih berada dalam 
peijalanan, beliau membaca: "Orang yang mendengar menyampaikan 
pujian kepada Allah..." Selain itu, Abu Daud, An-Nasa'i dan A1 
Hakim meriwayatkan hadits yang semakna. Namxm dalam riwayat 
Abu Daud ditambahkan redaksi, "Dengan pujian kepada Allah dan 
nikmat-Nya." Sedangkan A1 Hakim menambahkan, "Doa itu dibaca 
sebanyak tiga kali dengan suara keros." 


Makna hadits 

Lafazh seperti tanda baca yang diberikan oleh A1 Qadhi 
'lyadh. Selanjutnya ia berkata, “Maknanya adalah orang yang 
mendengar menyampaikan pujian. Sedangkan kata ^ maknanya 
adalah orang yang melihat bersaksi. Kata pertama di atas adalah berita 


Shahih Muslim (2718). 


510 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


yang disertai dengan penyampaian, sementara kata yang kedua 
merupakan berita dengan makna perintah, artinya orang yang melihat 
menyaksikan pujian kepada Allah SWT Dan kebaikan nikmat-Nya 
kepada kita." Pembahasan tentang hal ini telah dikemukakan 
sebelumnya bahwa ujian atau bala yang diturunkan Allah SWT 
terkadang sebagai nikmat dan terkadang pula sebagai siksaan. 
Tentunya yang dimaksud di atas atas ujian yang dturunkan sebagai 
nikmat. 

Lafazh dengan kalimat perintah meminta kepada Allah 

SWT a gar selalu menyertainya dan memberikan kemuliaan 
kepadanya. 

Lafazh artinya sembari memohon 

perlindungan kepada Allah SWT dari segala bentuk kejahatan dan dari 
semua yang ditakuti. 


,041 JLj) ^ ‘^b 

^ ^ ' '' ^ " 


289. "Jika seseorang mengarungi lautan maka agar tidak 
tenggelam bacalah: 'Dengan menyabut nama Allah di waktu berlayar 
dan berlabuhnya', 'Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan 
pengagungan yang semestinya'." (HR. Ath-Thabram, Ibnu As-Sunni, 
danAbuYa'la)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabram, Ibnu As-Simni dan 
Abu Ya'la A1 Mushili dari Husain bin Ali bin Abu Thalib RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW Bersabda, "Ummatku akan selamat dari 
tenggelam ketika mengarungi lautan jika ia membaca: 'Dengan 
menyabut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, 
sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 


Al Mu'jam At Kabiir (12/124), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah (500), Musnad 
Abu Ya’la (6781), dan lihat Majma'Az-Zawaa'id (10/132). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


511 



Penyayang'." (Qs. Huud [11]: 41), 'Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah dengan pengagungan yang semestinya'." (Qs. Az-Zumar [39]: 
67) Namun di dalam sanad hadits terdapat perawi bemama Jabarah 
bin A1 Mughallis yang divonis dha'if. Dalam masalah ini juga ada 
hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabiir dan 
kitab Al Ausath dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, 


viiUJt Al 01 j»»Jlj 'ij ^ OUl 

UiP Otiut^t 

•((^J jj^ (Jj Al (OjT 


"Ummatku akan selamat dari tenggelam ketika naik perahu dan 
mengarungi lautan bacalah: 'Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa, 
'Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 
semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada 
hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha 
Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan', 'Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan 
berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang'." Akan tet^i di dalam sanad hadits ini terdapat 
perawi bemama Nahsyal bin Sa'id yang divonis matruk. 


^ 111 *(3^ I A.i ot IjJj ^ ^ * 

ctJ-L-o uU j '^Jj 

c^) L« cLg-iAl cLa ^ (iJj ^ 


290. "Jika orang yang berlayar sudah melihat negeri yang 
ditujunya, maka bacalah: 'Ya Allah, Tuhan tujuh lapis langit dan yang 
menaunginya, Tuhan tujuh lapis bumi dan yang memikulnya, 
Tuhannya syetan dan apa yang menyesatkannya, Tuhan angin dan 
apa yang menerbangkannya, kami memohon kepada-Mu kebaikan 
negeri ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan yang ada di dalamya. 


512 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


dan kami memohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatannya, 
kejahatanpenduduknya dan kejahatan yang ada di dalamnya'.' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Shuhaib RA bahwa setiap kali Nabi SAW melihat suatu negeri yang 
ingin dimasukinya beliau membaca; "Ya Allah Tuhan tujuh lapis 
langit..." Ibnu Hibban ketika mengomentari hadits ini, menyatakan 
bahwa hadits ini shahih. Selain itu, A1 Hakim meriwayatkan hadits ini 
dalam kitab Al Mustadrak dan menyatakan bahwa hadits tersebut 
shahih. Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang semakna. Di 
dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id setelah menisbatkan hadits tersebut 
kepada Ath-Thabrani, penulis mengungk^kan bahwa perawi hadits 
tersebut shahih kecuali Atha' bin Marwan dan anaknya, keduanya 
berstatus tsiqah. Dalam masalah ini ada juga hadits serupa yang 
diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath dari Abu Lubabah 
bin Abdul Mundzir bahwa Rasulullah SAW Apabila ingin mranasuki 
satu perkampungan atau pemukiman, beliau membaca: 


Uj ^<4^' Vjj Uj t-Jj 


.VZi U 


"Ya Allah. Tuhan tujuh lapis langit dan yang menaunginya. 
Tuhan tujuh lapis bumi dan yang memikulnya. Tuhan angin dan yang 
menerbangkannya, Tuhannya syetan dan apa yang menyesatkannya, 
sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan negeri ini dan 
kebaikan yang ada di dalamya, dan aku memohon perlindungan 
kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang ada di dalamnya." 
Al Haitsami berkata dalam kitab Majma' Az-Zawaa id bahwa sanad 
hadits ini jayyid. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Abu Mughits 
bin 'Amru bahwa Rasulullah SAW tatkala mau memasuki Khaibar, 
beliau berkata kepada para sahabat dan ketika itu aku berada di 
tengah-tengah mereka, "Berkenti!" Selanjutnya ia menyebutkan hadits 


Sunan An-Nasa'i (548), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Shahih Ibnu Hibban 
(2709). 


I 513 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



di atas hingga pada akhir hadits tersebut, ia mengatakan, Beliau 
mengatakannya pada setiap perkampungan yang ingin dimasukinya. 
A1 Haitsami dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id setelah itu 
mengungkapkan bahwa ada perawi yang tidak disebutkan dalam sanad 
hadits ini, sedangkan perawi-pewari lainnya adalah tsiqah. Yang perlu 
diketahui, memohon kebaikan dan memohon perlindungan dari 
keburukan sebuah tempat dilakukan dengan mempertimbangkan 
kebaikan dan kejahatan yang teijadi di dalamnya. 


ciSa: uj iiju; Iupj -t ^ ^ 




291. "Dan ketika memasukinya (bacalah): 'Ya Allah berikanlah 
keberkahan kepada kami di dalamnya sebanyak tiga kali, Ya Allah 
berikanlah rezeki kepada kami dari hasil tempat itu, jadikanlah kami 
mencintai penduduknya dan jadikanlah penduduknya yang baik 
mencintai kami'." (HR. Ath-Thabrani)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata, "Kami pemah melakukan peijalan jauh 
bersama Rasulullah SAW. Kemudian apabila beliau melihat 
perkampungan yang ingin dimasukinya, beliau membaca: 'Ya Allah 
berikanlah keberkahan kepada kami di dalamnya sebanyak tiga kali, 
Ya Allah berikanlah rezeki kepada kami dari hasilnya...."' Dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id, Al Haitsami mengatakan bahwa 
perawinya jayyid. 


Makna hadits 

Lafazh ViVar disebutkan dalam kitab Ash-Shihhaah bahwa kata 
berarti sesuatu yang diambil atau dipetik dari pohon. Lewat kata 


Lihat Majma'Az-Zawaa 'id (10/134). 


514 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ini seolah-olah ia mengungkapkan bahwa faedah yang bisa dipetik 
dari segala sesuatu. Bisa juga yang dimaksud adalah hakikat sesuatu 
yang diambil dari buah, sebab buah mempakan basil bnmi yang paling 
besar. 


ceilj ^ 

oj^ JS' 

O^U tr ^y. jr^ 

^ \. f' i>. ^ ^ • i‘* t» -of • r,^ ^ i-f'' 

C->1 aIIp aJJI ks^ ^ (Ir^ “ri-* ti-J'j La.s toij |»^i3ij 

•(l/’ 


292. "J/ka seseorang ingin memperbaiki kondisi dan menambah 
bekalnya maka bacalah surah Al Kaafiruun, An-Nashr, Al Ikhlaas, 
Ma'udzatain. Semua surah diawali dengan membaca basmalah dan 
bacaan surah itu ditutup dengan basmalah." Jubair bin Muth’im 
berkata, "Aku pemah dalam sebuah peijalanan bersama yang lain. 
Ketika itu akulah orang yang kondisinya paling jelek, dan yang paling 
sedikit bekalnya di antara yang lain. Namun sejak aku mengetahui 
amalan tersebut dari Rasulullah SAW, aku senantiasa membacanya 
sehingga akulah orang yang paling bagus kondisinya, dan yang paling 
banyak bekalnya sampai aku pulang dari peijalananku."^®’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ibnu As-Sunni dan Abu Ya'la Al Mushili 
dari Jubair bin Muth'im RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
pemah berkata kepadaku, "Wahai Jubair apakah engkau mau bila 
engkau berangkat musafir menjadi orang yang paling baik kondisinya 
diantara sahabat-sahabatmu dan yang paling banyak bekalnya? Aku 
menjawab, Mau.' Beliau berkata, 'Bacalah lima surah berikut ini: Al 


MusnadAbu Ya'la (7419), dan Majma'Az-Zawaa'id (10/133,134). 


I 515 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Kaafiruun, An-Nashr, Al Ikhlash, Al Falaq dan An-Naas. Awalilah 
semua surah itu dengan membaca basmalah." Jubair bin Muth'im 
berkata, "Dulu aku kaya dan banyak harta. Namun ketika aku keluar 
dalam sebuah peijalanan jauh, temyata akulah orang yang paling 
buruk kondisinya dan paling sedikit bekalnya. Sejak aku mengetahui 
amalan tersebut dari Rasulullah SAW, aku pun senantiasa 
membacanya sehingga akhimya aku menjadi orang yagn paling baik 
kondisinya dan yang paling banyak bekalnya dalam perjalanan." Di 
dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa di dalam sanad 
hadits ini terdapat perawi yang tidak aku kenal. 


Makna hadits 


Lafazh berasal dari akar kata oitJiJt berarti kondisi yang 


tidak baik. Maksudnya, kondisi yang dialaminya adalah kondisi yang 
paling buruk di antara yang lain. 


cUSC JaJiS jA ^ oyil. ‘jA -T 

A' ^ A’A' A' ✓ 

ilJ ciJ V V :Sjk ^ 

, 9 ^ . A^^ • , 9 S .X 9 $ A' 9 ^ .A' 9 ^ "T r*' 

Uj^ OjJblP cO^Vj cO^l L5^ 

fy o y y y0 yyy y fy oy y y yy fy 9 y ^ ^ 

toJ-P’ aUi 


293. "Apabila kembali dari peijalanan Nabi SAW mengucap 
takbir pada setiap bukit (tempat) yang tinggi sebanyak tiga kali, 
kemudian membaca; Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian dan 
Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu, mereka kembali, bertaubat, 
beribadah, memuji Tuhan kami, Maha Benar Allah yang menepati 
janji-Nya, yang membantu hamba-Nya, dan yang mengalahkan segala 
kelompok dengan sendiri-Nya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)^*^ 


Shahih Al Bukhari (1797), dan Shahih Muslim (1344). 

516 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar 
RA, ia berkata bahwa "Setiap Rasulullah SAW kembali dari haji dan 
umrah, dan ketika menaiki tempat yang tinggi aXau fadfad (tanah yang 
keras dan yang tinggi dari permukaan tanah) beliau mengucap takbir 
sebanyak tiga kali, kemudian membaca: "Tiada Tuhan selain Allah 
Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya..." 


Makna hadits 

Lafazh penjelasan tentang tanda baca dan 

maknanya telah dikemukakan sebelumnya. 

Kata seperti itulah kata ini disebutkan dalam hadits. Ada 

yang berpendapat bahwa maknanya adalah tempat yang tinggi. Ada 
pula yang mengatakan tanah lapang yang tidak memiliki apa-apa. 
Pendapat lain mengatakan tanah kasar yang memiliki batu-batu 
kerikil. Pendapat terakhir mengatakan maknanya adalah tanah keras 
yang tinggi. Penulis berkata, mengucap takbir pada setiap tempat yang 
tinggi adalah makna dari lafazh namun tidak 

menyebutkan lafazh yang artinya bukan tempat yang tinggi 

sebagaimana halnya makna yang dipahami ketika meng-athaf-kaimya 
dan yang teijadi dalam penafsiran di sini. 


•(r Ls^ 4^^ J'ji 


294. "Dan bilamana mendekati negerinya. mereka kembali, 
bertobat, beribadah, kepada Tuhan kami mereka memuji, beliau 
senantiasa membacanya sampai memasukinya." (HR. A1 Bukhari dan 
Muslim)^^^ 


Shahih Al Bukhari (3085, 3086), dan Shahih Muslim (1345). 


I 517 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim dari Anas RA 
bahwa Nabi SAW tatkala mendekati Madinah beliau membaca: 

"Mereka kembali, bertobat, beribadah, kepada Tuhan kami 
mereka memuji”, lafazh itu selalu dibacanya sampai memasuki 
Madinah. An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sama dari Anas 
RA. Adapun makna lafazh hadits ini telah dijelaskan sebelumnya. 


jiUj ')j tLjjJ \xj'J tLjjl iljjt :Jl5 Aiil 

^ ^ X ✓ 

•(l/* O) 


295. Apabila menjumpai keluarganya beliau membaca: 
"Kembali, kembali, kita bertaubat kepada Tuhan, tidak tinggal dosa 
atas kita. " (HR. A1 Bazzar dan Abu Ya'la)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bazzar dan Abu Ya'la dari Ibnu 
Abbas RA bahwa Nabi SAW Apabila ingin pulang membaca: 
"Bertobat, beribadah, kepada Tuhan kami mereka memuji", dan 
apabila menjumpai keluarganya ia membaca:...." Di dalam kitab 
Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan 
Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabiir dan Al Ausath dan 
Abu Ya'la serta Al Bazzar, sedangkan perawinya adalah shahih 
kecuali sebagian sanad Ath-Thabrani. 


Makna hadits 

Lafazh tjjl tUji artinya kembali, kembali. 


Kasyf Al Astaar (3127), Musnad Abu Ya'la (2353) dan lihat Majma' Az- 
Zawaa'id {\0I\29, 130). 

518 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Lafazh Vjji diungkapkan dengan menggunakan pola kata 
mashdar yang artinya kita bertobat (kembali). Lafazh ^ *5l 

artinya dosa-dosa kami pergi meninggalkan kami. 

Lafazh huruf haa' berharakat fathah dan dhammah, 

berarti dosa. Kata ini diungkapkan dengan tanda baca fathah pada 
huruf haa' karena diungkapkan dengan bahasa Hijaz, dengan tanda 
baca dhammah karena menggunakan bahasa Tamim. 


5.4 Doa Haji 



296. "Apabila beliau telah duduk diatas tunggangannya di 
Baida', ia bertahmidkepada Allah, bertasbih dan bertakbir." (HR. A1 
Bukhari)^’’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dari Anas RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW Shalat Zhuhur empat rakaat di Madinah ketika kami 
bersama beliau, shalat Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah, kemudian 
bermalam di Dzul Hulaifah sampai waktu Subuh. Setelah itu beliau 
menvmggang tunggangannya sehingga duduk dengan tegak lurus di 
daerah Baida', beliau bertahmid dan bertakbir, lalu mengeraskan 
suaranya ketika membaca talbiyjih untuk haji dan xunrah. Hadits ini 
menganjurkan untuk membaca tahmid, tasbih dan takbir bagi orang 
yang mau menunaikan haji. 


Shahih Al Bukhari (1551). 


I 519 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



01 .ili ii ij;> ^ lid id -.J -'f 


.(^) dJJ iijdJLL^ij dJJ ilxJlj ciiii x»iJl 


297. Apabila berihram beliau SAW membaca talbiyah: "Aku 
sambut panggilan-Mu. Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu dan 
dengan setia slap menerima perintahmu, tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku datang menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian 
bagi-Mu, kebaikan dan kerajaan bagi-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu." 
(HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan 
Ibnu Majah)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari, Muslim dan Ahlu As-Sunan 
dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Sesungguhnya talbiyah Rasulullah 
SAW Adalah 'Aku sambut panggilan-Mu. Ya Allah aku sambut 
panggilan-Mu dan dengan setia siap menerima perintahmu'." 
Sedangkan dalam riwayat Muslim dan Ahlu As-Sunan disebutkan 
dengan tambahan redaksi: Abdullah bin Umar RA berkata. 


.aO' j ctO' 


"Aku sambut panggilan-Mu, dan aku berusaha menaati-Mu, 
kebaikan berada dalam kekuasaan-Mu, harapan dan amal kepada- 
Mu, aku datang menyambut panggilan-Mu." 


Makna hadits 

Lafazh iiO artinya aku datang menyambut panggilan dengan 

segera dan menyatakan ketaatan. Ahli Nahwu (tata bahasa Arab) 

menvatakan bahwa asal kata berasal dari 'i! <4 tJij 

^ ^ ^ ^ ^ 

iijJ Mereka mengatakan bahwa tatsniyah yang terdapat di dalamnya 

berfungsi untuk menguatkan, seolah-olah ia mengatakan sambutan 
demi sambutan, keteguhan demi keteguhan untuk menaati Allah. 


Shahih Al Bukhari (5915), dan Shahih Muslim (1184). 


520 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



• 0 * # 

Lafazh Oj diriwayatkan pula dengan Ji. Tsa'lab 

berkata, "Memilih redakis pertama O)) lebih bagus secara makna 
daripada memilih versi yang kedua Oi), sebab versi pertama 

cenderung dimaknai "Sesungguhnya pujian dan kebaikan bagi-Mu 
dalam segala hal", sedangkan versi kedua dimaknai "Aku sambut 
panggilan-Mu dengan sebab ini." 


c^) JJQ ^ -T 

298. "Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan Yang 
Maha Benar aku datang memenuhi panggilan-Mu." (HR. An-Nasa'i 
dan Ibnu Hibban)^^^ 

Takhrij hadHs 

Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata, "Talbiyah Rasulullah SAW Adalah: Tuhan 
Yang Maha Benar, aku datang memenuhi panggilan-Mu'." Ibnu 
Hibban menyatakan bahwa hadits ini shahih. Selain itu, Ibnu Majah 
dan A1 Hakim meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah. 
Kemudian A1 Hakim dalam komentamya menyatakan bahwa hadits 
ini shahih sesuai dengan syarat A1 Bukhari dan Muslim. Kenyataan 
dari talbiyah yang terdapat dalam hadits ini tersendiri tidak bergabung 
dengan talbiyah yang tersebut dalam hadits yang lalu, seakan-akan 
Rasulullah SAW membaca talbiyah yang lalu dan terkadang membaca 
talbiyah ini. 


•(C) ‘0^' l/ -'f ^ “I 


299. "Ketika thawaf dan setiap melewati rukun, Nabi SAfV 
bertakbir." (HR. A1 Bukhari)^’^ 


Sunan An-Nasa'i (5/161), dan Shahih Ibnu Hibban (3800). 
Shahih AI Bukhari (1632). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


521 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW Thawaf diatas unta, dan setiap 
kali beliau melewati rukun (Hajar Aswad), beliau memberi isyarat ke 
arahnya dengan sesuatu yang ada di sisinya dan mengucap takbir. 
Hadits ini sebenamya merupakan hadits yang menganjurkan untuk 
takbir ketika melewati rukun Hajar Aswad saat thawaf. 


giil J li-i it,) :^;i -r .. 


300. "Diantara dua rukun (Yamani dan Hajar Aswad) beliau 
membaca; Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.' 
Demikian juga yang beliau lakukan ketika berada di antara rukun dan 
hijir (hijir Ismail)'." (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Abu 
Syaibah)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abu 
Syaibah dalam kitab Al Mushannaf dari Abdullah bin Sa'ib RA, ia 
berkata, "Aku pemah mendengar Rasulullah SAW Membaca diantara 
dua rukun: "Ya Tuhan kami...” Hadits ini menganjurkan membaca 
dzikir bagj orang yang thawaf antara dua rukun. Ibnu Hibban 
menyatakan hadits ini shahih. Al Hakim dan An-Nasa'i juga 
meriwayatkan hadits ini, dan ia menyatakan hadits ini shahih sesuai 
dengan syarat Muslim. 


Makna hadits 

Lafazh artinya antara rukun dan hijir Ismail 

membaca doa ini juga. Yang dimaksud dengan rukun adalah rukun 

Sunan Abu Daud (1892), Shahih Ibnu Hibban (3826), dan Mushannaf Vomx 
Abu Syaibah (4/108). 

522 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




tempat keberadaan Hajar A1 Aswad. Kata adalah area KaTiah 

yang terletak di sebelah utara Baitullah. Dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan di dalam Musnad Musaddad disebutkan bahwa 
Musaddad berkata, Yahya menceritakan kepadaku dari Sufyan, ia 
berkata, 'Ashim bin Bahdalah menceritakan kepadaku dari A1 
Musayyab bin Rafi’ dari Hubaib bin Shuhban, ia berkata, aku pemah 
melihat Umar bin Khaththab RA thawaf di Baitullah, dan ia membaca 
ketika berada di antara pintu Kahah dan rukun Hajar Aswad, atau 
antara maqam Ibrahim dan pintu Ka'bah: "Ya Tuhan kami, berilah 
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat...” 


j aji;} ^ ;4jji 


301. “Ketika thawaf ia membaca: ‘Ya Allah, anugerahkan rasa 
puas dalam diriku atas rezeki yang Engkau berikan, berkahilah rezeki 
yang Engkau berikan kepadaku, dan berikanlah pengganti yang lebih 
baik atas setiap yang hilang dariku ’’ (HR. A1 Hakim)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pemah berdoa: 
"Ya Allah enugerahkan rasa puas dalam diriku atas rezeki..." Al 
Hakim ketika mengomentari hadits ini mengatakan bahwa sanad 
hadits ini shahih. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dalam kitab 
Mushannaf-nya. dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Diantara doa Ibnu 
Abbas..." lalu ia menyebutkan doa diatas secara mauquf. 


Mustadrak Al Hakim (1/150). 


I 523 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna h adits 

Lafazh jIaj J Oip ^ ^Js> artinya, berikanlah bagiku 

pengganti yang lebih baik dari apa yang hilang dan Input atau yang 
tidak dapat aku raih. 


A » 


aJj C(,iJLIuJl aJ ca! lib ')! aJL^-j 'y —V • Y 

>» y' X 

10 0 ^ o ^ ^ ^ ^ 

•iy y-'^ ^ 


302. "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah (semata), 
tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala 
pujian, dan Dia Maha Berkuasa alas segala sesuatu." (HR. Ibnu Abu 
Syaibah)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf secara mauquf dari Ibnu Umar RA, Nafi’ meriwayatkan 
dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Ibnu Umar apabila memasuki 
bagian bawah haram,... ia (Ibnu Umar) membaca: "Tiada Tuhan yang 
berhak disembah selain Allah semata. tidak ada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Berkuasa 
atas segala sesuatu." Selain itu, Ahmad juga meriwayatkan hadits 
yang sama dari jalur yang sama dalam kitab Musnad-nya^ dengan 
status perawi shahih. 




Ij. 5 tt —^ 9^ lili —IT * f 

^ .(aJJI ^ bUflJl 01) ^ 

il N 1 N ^1 ^^3 'Abil jiLi c'odl <^ 3 ; 

Si '^3 a3j c^lULJl aJ caI oJL^ M oJl>-j 


397 


Mushannaf, Ibnu Abu Syaibah (4/86). 


524 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



‘fj yjf A1 N! iJ! 

P tol]^ lii Jl> ^ 

^js>- t-ul^ lil ^_ji>- oUIxi o--,A>l lit (_ji>- 

•(r) (- 5 ^ ^ t«_J^' ^_5^' '^1 


303. "Apabila selesai melaksanakan thawaf, Nabi SAW shalat 
dua rakaat seperti yang lain. Kemudian jika sudah berada dekat ke 
bukit Shafa ia membaca: 'Seswtgguhnya Shafa dan Marwah adalah 
bagian dari syi'ar Allah.' Lain beliau menaiki bukit shafa hingga 
Baitullah terlihat olehnya, setelah itu beliau menghadap kiblat lalu 
membaca tahlil dan bertakbir lantas membaca: 'Tiada Tuhan yang 
patut disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi- 
Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas 
segala sesuatu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah 
semata, yang menunaikan janji-Nya, yang rriembantu hamba-Nya, dan 
mengalahkan setiap kelompok dengan sendiri-Nya.' Kemudian beliau 
berdoa setelah itu dan membaca doa tersebut sebanyak tiga kali. 
Setelah itu beliau turun menuju Marwah sampai kakinya menapaki 
perut bukit, beliau lantas sa'i (berlari-lari kecil). Apabila menanjak, 
beliau beijalan hingga ketika telah sampai di Marwah, beliau 
membaca doa seperti dibaca ketika berada di shafa." (HR. Muslim)^^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Jabir RA dengan redaksi 
yang panjang, dimana di dalam salah satu penggalan hadits tersebut 
disebutkan, "Kemudian beliau kembali ke rukun Hajar Aswad dan 
menciumnya, lalu keluar dari pintu menuju shafa. Tatkala mendekati 
shafa, beliau membaca: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah 
bagian dari syi'ar Allah. Aku memulai seperti apa yang disebutkan 
Allah terlebih dahulu" Setelah itu beliau mulai dari shafa kemudian 
naik keatasnya hingga Baitullah terlihat olehnya. la lalu menghadap 
kiblat, lantas membaca tahlil dan bertakbir kemudian membaca: 


Shahih Muslim (1218). 


I 525 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



"Tiada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah (semata), tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada Tuhan selain Allah Yang 
Maha Esa, yang menunaikan janji-janji-Nya, yang membantu hamba- 
Nya, dan mengalahkan kelompok-kelompok seorang diri." Kemudian 
beliau berdoa lalu membaca doa ini sebanyak tiga kali. Setelah itu 
beliau tunin menuju Marwah hingga ketika kakinya sampai di dasar 
lembah, beliau melakukan sa'i (lari-lari kecil) dan apabila menanjak, 
beliau beijalan hingga ketika mendekati Marwah, beliau melakukan 
seperti yang dilakukan ketika berada Shafa.” Seperti itulah redaksi 
yang dimuat di dalam kitab Shahih Muslim. Selain itu, Abu daud, An- 
Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang sama dari Jabir 
RA. Begitu juga dengan Abu 'Awanah di dalam kitab Musnad-nya, 
namim dengan tambahan redaksi c4*o 


J U-aJl "V* • 1 


304. "Dan antara shafaa dan marwah beliau membaca; 'Ya 
Tuhanku, berikanlah ampunan dan kasih sayang, dan Engkaulah 
Yang Maha Mulia lagi Maha Agung'. ” (HR. Ibnu Abu Syaibah)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab 
Mushannaf-nya secara mauquf. Hadits ini berstatus mauquf karena 
silsilah periwayatannya hanya sampai pada Umar, Ibnu Umar dan 
Ibnu Mas'ud RA. Namun hadits marfu' ini boleh digunakan untuk doa 
antara shafa dan Marwah. Hal in lebih diperkuat dengan pemyataan 
An-Nawawi dalam kitab Al Adzkaar. Beliau menyebutkan bahwa doa 
yang dibaca pada empat putaran thawaf terakhir: 


Mushannaf, Ibnu Abu Syaibah (10/372). 


526 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ckj- gijt j ujt je.^\ cji iiJi cu LiPij >i 

.j\3t oiJip l3j i3iL«^ 5^^' 


‘Ta ^//fl/i, berikanlah ampunan dan kasih sayang, berilah 
kemaafan terhadap yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau 
Maha Mulia lagi Maha Agung. Ya Allah, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa 
neraka. ” 


•(f) J J'. 'M'j -f •» 


305. "Dan apabila beijalan menuju Arafah beliau SAW 
membaca talbiyah dan takbir." (HR. Muslim)^®® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar RA, ia berkata, 
"Ketika kami bersama Rasulullah SAW berangkat dari Mina menuju 
Arafah diwaktu pagi, diantara kami ada yang membaca talbiyah dan 
ada yang membaca takbir." 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan talbiyah dan 
takbir (dibaca) ketika berangkat dari Mina menuju Arafah, karena 
kejadian itu teijadi di hadapan Rasulullah SAW. 


^ of (lii c. >3 <ii> fy > -r. -I 

liillji a Si liii Sii y'l V 

X > -O’ ^-0- 


^ Mushannaf, Ibnu Abu Syaibah (10/372). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


527 



306. “Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik 
doa yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku adalah: ‘Tiada 
Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah (semata), tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu ” (HR. At-Tirmidzi/*^’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 'Amru bin Syu'aib 
dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW Bersabda, "Sebaik-baik 
doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik doa yang aku 
ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah: "Tiada Tuhan (yang 
berhak di sembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia atas segala 
sesuatu itu kuasa." Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi 
menyatakan bahwa hadits ini hasan gharib. Kemudian di dalam sanad 
hadits ini terdapat perawi bemama Hammad bin Abu Humaid yang 
divonis dha'if. Selain itu, Ahmad meriwayatkan hadits yang semakna 
dari 'Amru bin Syu'aib dengan sanad perawi tsiqah, dengan redaksi: 


CiJiiji Si *!ll ill 'fjA fXf) * 

„ ^ 4f «• 


jr Jip iij iJ cii 


"Hampir semua doa Rasulullah SAW pada hari Arafah adalah: 
'Tiada Tuhan (yang berhak di sembah) selain Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu." Redaksi ini menyatakan bahwa 
hampir semua doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW pada hari 
Arafah adalah doa tersebut. Meskipun demikian, ada yang 
mengatakan bahwa dzikir yagn disebutkan di atas tidak mengandung 
doa, akan tetapi hanya sebatas ungkapan pengesaan dan pujian 
terhadap Allah SWT. Konon cerita, suatu ketika ada yang 
menanyakan hal itu kepada A1 Hafizh Sufyan bin Ainiyah, kemudian 
ia menjawab dengan bait syair, 

Apakah aku masih ingat kebutuhanku ataukah telah cukup 
Pujianku bahwa kebiasaanmu yang pemalu 


Sunan At-Tirmidzi (3585). 

528 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Jika pada suatu hari ada orangyang memujimu 
Cukuplah orangyang memberikanpujian itu. 


0JL>-J tAill 'ill 'il ^ 

^1 :}^ ^ ijj c:tJiiiii cil a:> n 

.o-'O.S^rt, I* ^ • ' •' I- • \'° i 

t^'i|l Cjl£ij (J>i^l J 

^ ‘J^' ^ ^ ^ ^ (^1 r^' 

•(u^) ^ 


307. "Sebagian besar doa yang aku panjatkan dan nabi-nabi 
sebelumku ketika berada di Arafah: 'Tiada Tuhan (yang berhak di 
sembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya 
kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, di dalam 
pendengaranku, dan di dalam pandanganku. Ya Allah, Engkau 
lapangkanlah hatiku, dan mudahkanlah urusanku. Aku berlindung 
kepada-Mu dari bisikan hati, perkara yang tercerai-berai, dan fitnah 
kubur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatan 
yang masuk pada malam hari dan kejahatan yang masuk pada siang 
hari dan kejahatan yang ditiupkan angin'. ” (HR. Ibnu Abu Syaibah/*^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab 
Mushannaf-nya. dari Ali bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Sebagian besar doa yang aku panjatkan dan para nabi 
sebelumku..." Namun di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Qais bin Rabi' yang mendapat.keritikan dalam perkataannya. Ishak bin 
Rahawaih meriwayatkan dalam kitab MwjnaJ-nya, la berkata, Waki' 


MushannafVomx Abu Syaibah, (10/374). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


529 



memberitahukan kepada kami, Musa bin Ubaidah menceritakan 
kepada kami dari Abdullah, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW 
Bersabda, "Sebagian besar doa yang aku panjatkan dan para nabi 
sebelumku...." Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang sama 
dengan redaksi yang disebutkan penulis dalam kitab Mushannaf. 
Kemudian di akhir hadits ia menambahkan redaksi, 

"Dan kejahatan masa" Ibnu Hajar berkata dalam Al Mathaalib Al 
'Aaliyah bahwa hadits Musa bin ’Ubaidah adalah dha'if Al Hadits. Al 
Baihaqi juga meriwayatkan ini dari Ali bin Abu Thalib, dan di dalam 
sanadnya terdapat juga perawi bemama Musa bin "Ubaidah Ar- 
Rabdzi, dan saudaranya yakni Abdullah tidak pemah bertemu dengan 
Ali. 


Makna hadits 

Lafazh 'jV Jisr* penjelasan tentang arti lafazh in telah 

dikemukakan sebeliunnya. 

Lafazh jJUd' maksudnya ide-ide yang 

dibisikkan syetan yang kedalam hati manusia yang mendatangkan 
keraguan-raguan sehingga bisikan itu menjadi perantara untuk berbuat 
maksiat kepada Allah SWT. 

Lafazh ySl' oViij maksudnya urusan atau perkara yang tidak 

mampu dikuasi dan dikelola dengan baik. Karena hal itu termasuk 
faktor utama yang menimbulkan dampak buruk bagi orang yang tidak 
mampu mengatasi masalah. 

Lafazh ^ artinya masuk ke dalam malam. Namun yang 

dimaksud di sini adalah setan dan makhluk lainnya yang berhubungan 
atau mengadakan kontak dengan manusia pada malam hari maupun 
siang hari. 

Lafazh ^ maksudnya dampak buruk yang 

ditimbulkan angin bagi tubuh dan harta benda. 


530 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



{J^ V * A 

oJ^'j c^i *^1 N t-U^i -Oiij t‘»ii' cXk^l 

cc^^b 'r^» •^‘' ^’' ^-> ^ 

✓ ✓ ✓✓ 

icj^i f>' ‘ Jj^o .^, >0 

' ii'^ '\° *\’*.' ^ f'» A *• >' ^* I'^^U ••/ -i; 

.(j^ t,^) ^y> Jj4! (*-• ^ji» (*-* t'-r''-^' 


308. "Apabila shalat Ashar dan wukuf, Nabi SAW mengangkat 
kedua tangannya dan membaca; "Allah Maha Besar, segala puji bagi 
Allah, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, 
segala puji bagi Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain 
Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya 
segala pujian, Ya Allah tunjukilah aku dengan petunjuk, sucikanlah 
aku dengan takwa, berikanlah keampunan bagiku di akhirat dan di 
dunia", kemudian ia menutup kedua tangannya, lalu beliau diam 
selama manusia membaca surah A1 Faatihah, kemudian kembali 
mengangkat kedua tangannya, dan membaca sama seperti bacaan 
semula " (HR. Ibnu Abu Syaibah/“ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab 
Mushannaf-nydi secara mauquf pada Ibnu Umar RA, dari jalur Abu 
Mughlaz, bahwa ia pemah bersama Ibnu Umar. Maka tatkala matahari 
terbit, ia meminta agar timggangannya dihadirikan dan kemudian ia 
berangkat dari Mina. Setelah melakukan shalat Ashar, ia wukuf di 
Arafah, lalu mengangkat kedua tangannya, atau mengulurkan kedua 
tangannya, aku tidak tahu secara pasti bisa jadi ia mengatakan di 
bawah dua telinganya, kemudian ia membaca: Allah Maha Besar..." 
Akan tetapi di dalam susunan sanad hadits ini terdapat perawi 
bemama Faraj bin Fudhalah yang divonis dha'if. Berdoa serta 
mengangkat kedua tangan ketika berdoa telah ditetapkan Nabi SAW. 
Ahmad bin Mani' berkata dalam kitab Musnad-nya, Syuraih bin 


Aku tidak menemukannya dalam Mushannaf Ibnu Abu Syaibah. 


1 531 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Nu'man menceritakan kepada kami, Hammad bin Salmah 
menceritakan kepada kami dari Basyar bin Harb, dari Abu Sa'id 
bahwa ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah, beliau kemudian 
berdoa seperti ini, lalu menjadikan permukaan kedua telapak 
tangannya sejajar dengan dadanya. Ahmad bin Mani' juga berkata 
dalam kitab Musnad-nydi, Abu Yusuf menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Muslim menceritakan kepada kami dari Atha' dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata, "Aku pemah melihat Nabi SAW Menjelang 
sore di Arafah mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan apa 
yang ada dibawah ketiaknya." Kesimpulannya, ketika seseorang 
wukuf di Arafah dianjurkan untuk berdzikir kepada Allah dan berdoa 
kepada-Nya dengan cara mengangkat kedua tangan. 


0^0 


aSji ipjls aLaJi ^j y • ^ 

,(^) jLm\ UjIj Jji (Jj AliAj J 


309. "Ketika pulang dan mendekati masy'aril haram beliau 
menghadap kiblat lalu berdoa kepada Allah, mengucap takbir, tahlil 
dan kalimat tauhid. Beliau terns berdiri (wukuf) hingga langit di ujuk 
berwarna sangat kuning." (HR. Muslim)'*®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Jabir RA bahwa Rasulullah 
SAW menunggang Al Qushwa' (nama unta Rasulullah SAW) hingga 
tiba di masy'aril haram, setelah itu beliau menghadap kiblat...." Hadits 
Jabir ini sebenamya diriwayatkan dengan redaksi yang panjang, dan 
menyebutkan peristiwa haji Nabi SAW. Selain itu, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu majah. 


•(^) y>- Jji • 


Shahih Muslim 


532 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



310. "Beliau senantiasa membaca talbiyah sampai melempar 
jumrah Al Aqabah. " (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, 
At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah/®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ahlu As- 
Sunan (Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) dari Ibnu 
Abbas RA. Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Rasulullah SAW 
memboncengi Al Fadhal, beliau memberitahukan kepada Al fadhal 
bahwa beliau senantiasa membaca talbiyah sampai melempar jumrah 
Al Aqabah. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang 
yang menunaikan haji disimahkan membaca talbiyah terns menerus 
hingga waktu melempar j umrah tiba. 


IaL»j liU jLfcStJl ^ 

^ jt (^) oLs<a^ 

I ^ I • 

^ji ^ ^ 4jLa)i 

yt iidl Ot j 0 y^ji ^ 

.o' 0 0 


Xo-O J ^ ^ ^ o'* *✓ 

.(^) li-UP t_jLaj ')lj 


311. "Manakala waktu melempar jumrah tiba, dan beliau telah 
mendatangi tempat pelemparan Jumrah, beliau melempamya dengan 
tujuh buah kerikil seraya mengucapkan takbir pada setiap lemparan 
kerikil atau pada setiap kerikil, kemudian ia maju sehingga mengambil 
tanah yang datar, lalu berdiri agak lama menghadap kiblat lantas 


Shahih Al Bukhari (1544, 1685), dan Shahih Muslim (1820). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


533 



berdoa dan mengangkat kedua tangannya, setelah itu beliau melontar 
jumrah A1 Wustha seperti demikian, lain beliau berpaling ke arah kiri 
lantas menempati tanah yang datar dan berdiri agak lama menghadap 
kiblat lalu berdoa dan mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau 
melempar jumrah A1 Aqabah dari perut lembah dan tidak berhenti di 
sisinya." (HR. A1 Bukhari dan Muslim)'**^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Yazid bin Umar 
RA. Yazid bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW melontar 
jumrah Ad-Dunia dengan tujuh batu kerikil seraya mengucapkan 
takbir pada setiap lemparan. Selanjutnya di akhir redaksi hadits ini ia 
menyebutkan, "Seperti itulah aku melihat Rasulullah SAW 

Melakukannya." Selain itu, Muslim meriwayatkan hadits yang 

0 % 

semakna akan tetapi ia meriwayatkannya dengan redaksi ^ 

sebagaimana kode yang tertera dalam hadits diatas dan An-Nasa'i 
juga meriwayatkan hadits yang sama. 


Makna hadits 

Lafazh CJaJi adalah tempat pelemparan yang letaknya 

dekat dengan masjid A1 Khaif, yaitu jumrah pertama yang dilontar 
pada hari kedua hari Nahar. 

Lafazh artinya menuruni dataran yang rata dan tidak 

mempimyai ketinggian. 

Lafazh Ibnu A1 Mundziri berkata, “Aku belum 

menemukan ada yang menyangkal dibolehkannya mengangkat tangan 
ketika berdoa pada saat melempar jumrah kecuali hadits yang 
diriwayatkan dari Malik.” 


^ Shahih Al Bukhari (1725), dan Shahih Muslim (1296). 

534 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



i* • ■*.? ^ ^ 




t/ 



-r\^ 




312. Apabila telah selesai, beliau membaca, "Ya Allah 
jadikanlah haji yang mabrur dan dosa yang diampuni." (HR. Ibnu 
Abu Syaibah)^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf, dan Ibnu Mas'ud RA. Selain itu, redaksi seperti ini hanya 
diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad-nya. Asalnya, 
hadits ini diriwayatkan di dalam kitab Ash-Shahihain dan Musnad 
Ahmad bin Hanbal yang berasal dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan 
bahwa setelah Rasulullah SAW sampai pada jumrah Al Kubra, beliau 
lalu menjadikan Ka'bah di sebelah kiri tubuhnya dan Mina di sebelah 
kanannya, dan berkata, "Di sinilah tempat ia (Ibrahim AS) melempar 
syetan seperti yang disebutkan dalam surah Al Baqarah." Pada satu 
riwayat dari hadits ini ia mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW 
sampai kepada jumrah Al 'Aqabah, beliau lalu melempamya dengan 
tujuh batu kerikil dari bathn Al wadi sembari mengucapkan takbir 
pada setiap lontaran, setelah itu beliau membaca: "Ya Allah jadikanlah 
haji yang mabrur dan dosa yfing diampuni." la berkata, "Disinilah 
tempat berdirinya Ibrahim AS seperti yang disebutkan dalam surah Al 
Baqarah." Hadits ini merupakan dalil anjuran berdoa dengan doa ini 
bersama takbir. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, 
"Para Ulama sepakat bahwa orang yang tidak mengucapkan takbir 
tidak berdoa". 




0 J 0 

C(3) 40* 


Al Mushannaf Jbmi Abu Syaibah, (10/372). 


I 535 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



313. "Jika minum air Zamzam, maka hendaklah ia menghadap 
kiblat dan menyebut nama Allah dan hendaklah ia memperbanyak 
minum darinya, dan hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah." (HR. 
Ibnu Majah dan A1 Hakirn)'*®^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dan A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dari Abdullah bin Abbas RA. Muhammad bin Abu 
Bakar RA berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama Abdullah bin 
Abbas, tiba-tiba seorang laki-laki datang menghampirinya. Abdullah 
kemudian berkata, 'Engkau datang dari mana?' laki-laki itu menjawab, 
'Dari Zamzam.' Abdullah lalu berkata, 'Apakah engkau minum 
Zamzam sebagaimana mestinya?' Laki-laki itu menjawab, 'Bagaimana 
caranya?' Abdullah bin Abbas berkata, 'Jika engkau minum air 
Zamzam, maka sebaiknya engkau menghadap kiblat, menyebut nama 
Allah, bemafas tiga kali, minum air zamzam sebanyak mungkin. Jika 
engkau sudah selesai maka ucapkanlah alhamdulillah karena 
Rasulullah SAW bersabda. 




"Sesungguhnya tanda yang membedakan antara kita dan orang 
Munafik adalah mereka tidak mau banyak minum air zamzam'." 
Ketika mengomentari hadits ini Al Hakim berkata, "Hadits ini 
dinyatakan shahih menurut syarat Syaikhain (Al Bukhari-Muslim) dan 
juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan anjuran Nabi SAW 
imtuk minum air zamzam dan memperbanyak meminumnya. Hal ini 
dapat dipahami dari makna kata yang berarti minum sampai 

penuh kerongkongaimya dan sampai kepada tulang rusuknya. 


^ Shahih Ibnu Majah (3061), dan Mustadrak Al Hakim (1/472). 


536 




Tuhfah Adz-Dzakirin 






314. "Air Zamzam akan berkhasiat tergantung niat yang 
meminumnya." (HR. A1 Hakim)'*®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


(.Si\ isijii <l)ij cAi 4=ij-Si td Oj-* UJ 

*yiA A /‘' 


"Air Zamzam akan berkhasiat menurut niat yang meminumnya. 
Jika engkau meminumnya untuk meminta kesembuhan, maka Allah 
akan menyembuhkanmu. Jika engkau meminumnya untuk memohon 
perlindungan, maka Allah akan melindungimu. Jika engkau 
meminumnya untuk melepaskan dahagamu maka Allah akan 
melepaskannya." Hadits ini dinyatakan Shahih oleh Al Hakim dan 
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Dalam salah satu redaksi Al Hakim 
disebutkan bahwa apabila Ibnu Abbas minum air Zamzam, ia 
membaca, 

< 

.tSi JT ^ Vijjj cUill uip iULif 


"Ya Allah aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, 
rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit" Di samping 
itu, ada juga hadits Jabir RA yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu 
Majah, Al Baihaqi, Ad Daruquthni dan Al Hakim, An-Nawawi dan 
Ad-Dimyathi menyatakan hadits ini shahih sedangkan Ibnu Hajar 
menyatakan hadits ini hasan. Ada juga hadits Ibnu Abbas yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang menurut penilaiannya hadits 
shahih dan Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabiir dengan sanad 
perawinya tsiqah, ia berkata: Rasululllah SAW bersabda. 


.AjbMMili Sr'* 

> X i 


^ Mustadrak Al Hakim (1/473). 


1 537 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



"Sebaik-baik air diatas permukaan bumi adalah air zamzam di 
dalamnya terdapat unsur yang mengenyangkan dan obat penyakit." 
Sementara itu hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh A1 Bazzar 
dengan sanad shahih dari Abu Dzar RA, ia berkata; Rasulullah SAW 
bersabda. 


.^jLt s-U-tj «.U 


"Sebaik-baik air diatas permukaan bumi adalah air zamzam di 
dalamnya terdapat unsur yang mengenyangkan dan obat penyakit." 




i bU -r\ o 


315. "Ketika menyembelih beliau membaca basmalah dan 
bertakbir, kemudian beliau meletakkan kakinya diatas sisi leher 
binatang yang disembelih." (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, An- 
Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)'***^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari Muslim dan Ahlu As-Sunan 
dari Anas RA, ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW berkurban dengan 
dua ekor domba yang berwama belang (hitam dan putih) dan 
bertanduk, aku melihat beliau meletakkan kakinya diatas sisi lehemya, 
lantas membaca bismillah dan bertakbir kemudian menyembelih 
keduanya dengan tangannya.” 


Makna hadits 

T afaz h menunjukkan anjuran untuk bertakbir dan 

membaca bismillah. 

Lafazh jo’jf’ ^33 Rasulullah melakukan hal itu 

agar posisi menyembelih lebih pas dan posisi kepala hewan 
sembelihan tidak bergerak. Karena jika sampai posisi kepala hewan 


Shahih Al Bukhari (5558), dan Shahih Muslim (1966). 


538 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


sembelihan berubah posisi, maka akan berakibat penyembelihan tidak 
bisa dilaksanakan dengan sempuma. 


d yj cj. jS: ‘^1 .Ai ^ Sjkj -v \ n 

" ' " ' ' " " „ ^ o"- ^ 

•(f) 1-5^ 


316. "Ketika berkurban Rasulullah SAW mengucapkan, 
'Bismillah, Ya Allah terimalah Kurbanku, dan Kurban umat 
Muhammad SA W " (HR. Muslim)'”' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah RA, ia 
menyatakan bahwa Rasulullah SAW Menyuruh berkurban dengan 
beberapa ekor biri-biri yang bertanduk, berwama hitam di kaki, perut 
dan di sekitar dua matanya. Kemudian biri-biri itu dibawa untuk 
dijadikan kurban, lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Aisyah, ambillah 
pisau!" Nabi SAW lalu berkata kepada Aisyah, "Asahlah pisau itu di 
atas batu. " Aisyah pun melakukannya, kemudian beliau 
mengambilnya dan membawa biri-biri lalu membaringkamiya. Setelah 
itu Nabi SAW menyembelihnya, lalu membaca: "Dengan menyebut 
hama Allah. Ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, keluarga 
Muhammad dan dari umat Muhammad. " Kemudian beliau 
menyembelihnya. Selain Muslim, Ahmad dan Abu Daud juga 
meriwayatkan hadits yang semakna. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan agar sebelum 
penyembelihan dilakukan, pisau sembelihan sebaiknya diasah, 
kemudian hewan yang disembelih dibaringkan lalu membaca 
bismillah, setelah itu memohon kepada Allah agar kurbannya itu 
diterima di sisi-Nya. 


'*'* Shahih Muslim (1967). 


1 539 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




A ;jlj p ci'^ViS 1%: '013 -rw 

AilSp oils" 0^ (^ tj>*) [;k!3 p tjlj cdiJj iHl* 

.((_/a^ t^) t)*>^ 4ijAP aUI ((J*^ ‘ J^) 


317. "Jika hewan sembelihan berupa unta maka sebaiknya 
hewan tersebut didirikan. kemudian bacalah Allahu Akbar sebanyak 
tiga kali, Ya Allah Kurban ini dari-Mu dan untuk-Mu, kemudian 
bacalah bismillah dan lakukanlah penyembelihan. Jika hewan 
sembelihan adalah hewan aqiqah maka diperlakukan seperti hewan 
Kurban, lalu bacalah bismillah, ini adalah aqiqah si fulan." (HR. A1 
Hakim, dan Ibnu Abu Syaibah )^" 


Takhrij hadits 

Kedua atsar ini sebenamya tidak perlu dikemukakan di sini 
karena semua dalil baik dari A1 Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan 
hal ini dengan gamblang. Adapun hadits yang pertama diriwayatkan 
oleh A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak dari Abu Zhabyan yakni 
Hushain bin Jundub dari Ibn Abbas RA, ia berkata, "Aku pemah 
bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang tafsir ayat: 'Dan telah Kami 
jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu 
memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu 
nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri.' 
(Qs. Al Hajj [22]: 36) la kemudian menjawab, 'Jika engkau ingin 
menyembelih seekor imta maka sebaiknya dipotong dalam keadaan 
berdiri, kemudian ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kurban 
ini dari-Mu dan segala pujian untuk-Mu, lalu ucapkanlah bismillah, 
dan sembelihlah.' Aku pim bertanya, 'Apakah aku juga mengucapkan 
yang demikian pada kurban?' la menjawab, 'Ya, begitu pula pada 
hewan Kurban'." 

Al Hakim ketika mengomentari hadits ini mengatakan bahwa 
hadits ini Shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim. Sementara 
dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA, 


Mustadrak Al Hakim (20/389)., dan MushannafVonvi Abu Syaibah (8/56). 


540 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


disebutkan dengan redaksi, "Dalam keadaan berdiri lurus." Selain itu, 
A1 Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan yang sama dari Ibnu Umar 
RA, bahwa suatu ketika ia mendatangi seorang pria yang telah 
merebahkan untanya dan ingin menyembelihnya, ia lalu mengatakan, 
"Sembelihlah dalam keadaan berdiri demi mengikuti Sunnah Nabi 
Muhammad SAW." Sedangkan hadits kedua, berasal dari perkataan 
Qatadah. Qatadah berkata, "Membaca bismillah pada aqiqah sama 
seperti membaca bismillah ketika menyembelih hewan Kurban; 
Bismillah, ini adalah aqiqah si Fulan." Seperti itulah hadits ini 
diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak, dan Ibnu Abu 
Syaibah dalam kitab Al Mushannaf. Qatadah adalah salah seorang 
tokoh dan imam dari generasi tabi'in. perlu dipertegas kembali bahwa 
dalam hal ini penulis telah mengemukakan hadits yang sebenamya 
tidak memadai dan memberikan informasi yang valid. 


5.5 Doa Jihad 


)l • ,*-«o 1 jjpl Jl5 ^ yS 

.(^) Yj 


318. "Apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang pemimpin 
untuk memimpin pasukan atau infanteri, beliau memberikan nasihat 
yang baik pada hak dirinya untuk beitakwa kepada Allah dan orang 
yang bersamanya dari umat Islam, kemudian beliau bersabda, 
'Berperanglah dengan membaca bismillah, jangan berkhianat, jangan 
ingkar, jangan bertindak kasar dan jangan membunuh anak-anak'." 
(HR. Muslim/’^ 


*^^Shahih Muslim (m\) 


II Ml 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Buraidah Ath-Thawil. 
Hadits ini sebenamya merupakan penggalan dari hadits yang panjang. 
Di dalam hadits tersebut Buraidah Ath-Thawil berkata bahwa apabila 
Rasulullah SAW mengangkat seorangpemimpinpasukan.... 


Makna hadits 

Lafazh j' berarti kelompok pasukan yang terpisah kemudijin 

* •' 

kembali bergabung. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah pasukan 
penunggang kuda yang beijumlah sekitar empat ratus orang, dan 
disebut karena beijalan pada waktu malam dengan cara 

mengendap-endap. Seperti itulah pendapat yang dikemukakan oleh 

Ibrahim A1 Harbi. 

» * 

Lafazh jlii artinya janganlah kalian berkhianat dalam 
pembagian harta ghanimah (harta rampasan perang). 

Lafazh artinya janganlah kalian bersikap tidak loyal 

atau tidak setia. 

Lafazh maksudnya memotong anggota tubuh, hidung, 

telinga atau yang seumpamanya. 

Lafazh 'jQj maksudnya janganlah kalian membunuh 

anak-anak ketika perang. 




319. "Ketika berada dalam peijalan, sebaiknya mujahid 
membaca, 'Ya Allah, Engkaulah tempatku bergantung dan yang 
memberikan pertolongan, dengan-Mu lah aku menolak tipu daya 


542 1 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



musuh, dengan-Mu lah aku melawan musuh, dan dengan-Mu lah aku 
berperang (melawan musuh-musuh-Mu)'." (HR. 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban 
dari Anas bin Malik RA, ia berkata bahwa apabila Rasululullah SAW 
berperang membaca doa; "Ya Allah Engkaulah tempatku bergantung." 
Setelah meriwayatkannya, At-Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan 
gharib. Sedangkan Ibnu Hibban menyatakan hadits ini shahih. Di 
samping itu, An-Nasa'i' juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Anas bin Malik RA. 


Makna hadits 

Lafazh makna lafazh ini telah dijelaskan sebelumnya. 

Hadits ini adalah dalil yang menganjurkan agar membaca doa ketika 
berperang seperti doa tersebut diatas. 


cJC. bli 'Mj • 

", »ji i . t ft I, 1* ■' i* i" 1* ■* ' ’ I’ 

J t O' 

tf jlij 'tS 


•(r 


320. "Ketika hendak bertemu musuh mereka menunggu sang 
pemimpin. Kemudian jika matahari hendak terbenam beliau berdiri 
dan bersabda, 'Wahai sekalian manusia janganlah kamu berharap 
bertemu musuh. Mintalah kepada Allah keselamatan, jika kamu 
menjumpai mereka maka sabarlah. Ketahuilah bahwa surga berada 


Sunan Abu Daud (2632), Sunan At-Tirmidzi (3584), dan Shahih Ibnu Hibban 
(3461). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


543 




dibawah naungan pedang. Ya Allah, yang menurunkan Kitab, yang 
menjalankan awan, dan yang mengalahkan kelompok, kalahkanlah 
mereka dan berikanlah kemenangan kepada kami dari mereka'." (HR. 
A1 Bukhari dan Muslim)'*''* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim dari Abdullah 
bin Abu Aufa RA, ia berkata bahwa apabila Rasulullah SAW ingin 
menjumpai musuh, beliau menunggu sampai matahari condong ke 
barat, kemudian berdiri dihadapan manusia dan bersabda, "Wahai 
sekalian manusia...." di dalam riwayat A1 Bukhari dan Muslim yang 
lain, disebutkan pula dengan redaksi, 

JAI ^JAI ^ 

"Ya Allah, yang menurunkan Al Kitab, dan yang cepat 
menghisab, kalahkanlah ahzab (golongan). Ya Allah, kalahkan dan 
kucar-kacirkanlah mereka. ” 





Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa perang 
mestinya dimulai setelah matahari condong ke barat. Selain itu, 
pemimpin pasukan dianjurkan untuk berdiri di tengah-tengah para 
pejuang lalu berpidato dan menyarankan agar pasukannya bersabar, 
mengingatkan ak 2 in pzihala dan ganjaran yang disediakan Allah SWT 
serta berdoa untuk kemenangan. Hadits ini juga menjelaskan bahwa 
sebagai pejuang muslim tidak boleh berharap bertemu musuh, sebab 
belum diketahui secara pasti pihak mana yang akan mengalami 
kekalahan, dan pihak mana yang akan menguasai medan. Oleh karena 
itu, Nabi SAW menganjurkan agar pejuang Islam untuk memohon 
keselamatan kepada Allah SWT. 


Shahih Al Bukhari (2965,2966), dan Shahih Muslim (1742). 

544 II 


Ttihfah Adz-Dzakirin 






:Ju lib -’f't' 

xO ^ ^ I" Oo'^o'O 

iJl^^ c^) ^jJli«J 1 c-L^ A:>-L<o L5 y lil Ul . jIJI 

•(r) 


321. "Ketika sedang mengawasi negeri musuh, Nabi SAW 
berkata, 'Allah Maha Besar, hancurlah. Beliau kemudian meyebutkan 
nama negeri lain membaca: Sesungguhnya jika kami mendatangi 
daerah satu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh 
orang-orang yang diperingatkan itu, sebanyak tiga kali'." (HR. A1 
Bukhari dan Muslim)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim dari Anas RA 
yang menerangkan cara Nabi SAW keluar perang menuju Khaibar. Di 
dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ketika musuh melihat Nabi 
SAW, mereka mengatakan, "Muhammad, demi Allah Muhammad dan 
pasukaimya telah tiba." Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat 
mereka, beliau berucap, "Allahu Akbar, Khaibar Hancur! 
Sesungguhnya jika kami telah mendatangi daerah satu kaum, maka 
amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang 
diperingatkan itu, sebanyak tiga kali." Selain itu, At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i' dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna. Di 
dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW 
membaca doa itu sebanyak tiga kali. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa apabila 
seorang pemimpin sedang mengawasi negeri musuh sebaiknya ia 
membaca doa tersebut dengan optimis, sekalipun kehancuran tempat 
tinggal musuh tidak akan teijadi kecuali setelah menang dan 
mengalahkannya. 


Shahih Al Bukhari (947), dan Shahih Muslim (A1 Haj[j/120). 


I 545 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



j ^ U| ijls L*j5 L3l^ lilj — VTX 

e 0/^,0 -' . 

•(S-^ CJ) vib 


322. "Dan apabila takut akan satu kaum, beliau membaca, 'Ya 
Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar Engkau 
menghalangi had mereka dan kami mohon perlindungan dengan-Mu 
dan kejahatan mereka'." (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban)‘**^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Abu 
Musa RA, ia berkata bahwa apabila Nabi SAW merasa takut akan satu 
kaum, beliau membaca, "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon 
kepadamu...." Ketika mengomentari hadits ini, Ibnu Hibban 
mengatakan bahwa hadits ini shahih. Selain itu, An-Nasa'i' dan A1 
Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitabnya 
masing-masing. Dan dalam komentamya, A1 Hakim menyatakan 
hadits ini shahih sesuai dengan syarat A1 Bukhari dan Muslim. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakiui dalil yang menjelaskan anjuran untuk 
berdoa dengan doa tersebut di atas ketika takut terhadap satu kaum. 


°p\ :Ji3 0 ^ -r\r 


•0 ‘') 


323. "Jika musuh menyerang beliau membaca doa: 'Ya Allah 
tutuplah cela kami, dan tenangkanlah had kami." (HR. Ahmad dan A1 
Bazzar)'"’ 


Sunan Abu Daud (1537), dan Shahih Ibnu Hibban (4765). 
Musnad Ahmad (3/3). 

546 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan A1 Bazzar Abu Musa RA 
dari Abu Sa'id A1 Khudri RA, ia berkata, 

: Jd cAij Id tjjii J>*'j 'i 

liitlipt ojsrj ^ 

. JUj £i\ 


"Ketika perang Khandaq, kami berkata kepada Rasulullah SAW, 
'Wahai Rasulullah, hati telah sampai di kerongkongan (kami sangat 
ketakutan), adakah doa yang dapat kita baca (untuk menenangkan hati 
kami)?' Rasulullah SAW menjawab, 'Ada, Ya Allah, tutuplah cela 
kami, dan tenangkanlah kegelisahan kami'." Ia berkata, setelah itu 
Allah SWT memukul muka musuh-musuh kami dengan angin dan 
mengalahkan mereka. Dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id dikatakan 
bahwa sanad A1 Bazzar adalah muttasil dan perawinya adalah tsiqah, 
demikian juga halnya dengan perawi Ahmad. 


Makna hadits 

Lafazh dan maksudnya telah kami jelaskan pada 

pembahasan sebelumnya. 


Jij MyL^ tSy —V’T i 

i ',- *>».i Vt.A', nsja^_ CD ^ xDxJl viJJ (*-6^1 Jl5 

gilt cc4j* ^ JLpCi ^j CD j!l» Sfj iO-i2pl CD ^C* 

ijli- cdCiD»-jj ji lip 

’4yj Q[ > yj 

y. ioc;ajVj Qi >/'} J 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


547 




LipxJlj \liy 

^ OjJu^sjj tdAi -»ji 0®1^15 

^ o ^ ^ <9 

• (s-^ t^) ^1 (♦-^^ J^'j tdil^ 


324. "Bilamana kemenangan telah diperoleh maka hendaknya 
pemimpin meluruskan barisan pasukan di belakangnya kemudian 
bacalah doa, 'Ya Allah, bagi-Mu lah segala pujian, tidak ada yang 
bisa menggenggam apa yang Engkau anugerahkan, tidak ada yang 
bisa memberikan akan apa yang engkau genggam, tidak ada yang 
bisa menunjuki apa yang Engkau sesatkan, tidak ada yang bisa 
menyesatkan apa yang Engkau tunjuki, tidak ada yang bisa memberi 
apa yang Engkau cegah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang 
Engkau berikan, tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang Engkau 
jauhkan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang Engkau 
dekatkan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan-Mu, rahmat- 
Mu, karunia-Mu, rezeki-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
kesenangan abadi yang tidak pemah berubah dan tidak hilang. Ya 
Allah, aku memohon ketenangan kepada-Mu hari apa yang 
ditakutkan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari 
kejahatan (fitnah) yang Engkau berikan kepada kami, dan dari 
kejahatan (fitnah) yang Engkau cegah kepada kami. Ya Allah, 
timbulkanlah rasa cinta kepada kami terhadap keimanan dan hiasilah 
keimanan itu pada hati kami, jauhkanlah kekufuran, kefasikan dan 
kemaksiatan dari kami, dan jadikanlah kami bagian dari orang-orang 
yang terbimbing. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam 
dan gabungkanlah kami bersama orang-orang shalih, tidak terhina 
dan ternista. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang 
mendustakan hari kiamat, yang mendustakan rasul-rasul-Mu dan 
yang menghalangi jalan-Mu, jatuhkanlah adzab dan siksa-Mu kepada 
mereka, Tuhan Yang Maha Benar, Amin'." (HR. An-nasa'i dan Ibnu 
Hibban/*® 


*'* Sunan An-Nasa'i (614), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Mustadrak A1 
Hakim (3/23). 

548 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Rifa'ah bin Rafi' RA, ia berkata, "Ketika orang-orang musyrik 
tercerai-berai pada perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, 
'Luruskan barisan, agar aku bisa memuji Tuhanku.' Kemudian setelah 
mereka berbaris dibelakang beliau, beliau pun membaca doa: Ya Allah 
bagimulah segala pujian...." Hadits ini adalah redaksi An-Nasa'i. 
Ibnu Hibban ketika mengomentari hadits ini, ia menyatakan bahwa 
hadits ini Shahih. Sedangkan A1 Hakim meriwayatkan hadits yang 
sama dalam kitab Al Mustadrak, dan memberi komentar bahwa hadits 
ini shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Makna hadits 

Lafazh J Si Lidli artinya yang tidak berubah dan berpindah. 

Lafazh li ^ maksudnya dari keburukan apa yang telah 

Engkau anugerahkan kepada kami. Hal ini perlu diucapkan karena 
maksiat bisa saja teqadi pada rezeki yang dianugerahkan Allah SWT 
kepada seseorang yakni dengan cara meninggalkan kewajiban zakat 
atau memutus hubungan silaturrahim atau yang lain. 

Lafazh ^ maksudnya berlindung dari keburukan apa 

yang Engkau cegah dari kami. Karena sifat dengki bisa saja muncul 
dalam diri orang yang tidak mendapat anugerah atau muncul 
keinginan dalam diri seseorang untuk memiliki anugerah yang tidak 
dimiliki atau bahkan berusaha untuk membinasakan anugerah yang 
diberikan kepada seseorang dengan cara zhalim dan permusuhan. 

Lafazh kata Viiberasal dari asal kata yaitu jatuh 

dalam kehinaan dan kenistaan. 

Lafazh kata jsr^' artinya kotoran. Hal ini 

divmgkapkan secara terpisah dan khusus meskipim makna kotoran 
sudah masuk dalam kategori siksaan untuk menerangkan betapa buruk 
dan dahsyatnya. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


549 



5.6 Doa Nikah 


, 9 ^ ^ > f 9 ^ f S ^ 9 ^ ^ ^ 9 ^ B .. ^ ^ / 

ijBUj lOjOiCU^j AJUmI^viOJ oJu^:>iJ 4U Xa.?Ol O' [Alja^ “I T® 

cAj (U^ c.5-^-^ (j^ cujIa^i c..>u^ l/*.? U.W.OUI jjj^ ^ 


A, » 


til dJij^ N aJ^j t4i»l ^1 ^1 N <1)1 tlJ ^ Jlliij 


,9 % t" ^ . 1® I® •^-'T ® * ii I^ I'' ji» j X i^. * i r' 

1 jJj3j \jj»j\ -) Ot 

.(4p) ^1 (IjJjlI. '^y 


y it M' % . f x- fx 


325. "Sesungguhnya puja dan puji bagi Allah. Kami memuji, 
meminta pertolongan dan memohon ampun kepada-Nya. Kami 
memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri sendiri dan 
dari perbuatan-perbuatan yang jelek, orang yang ditunjuki oleh Allah 
maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, orang yang disesatkan 
Allah maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa 
tiada Tuhan selain Allah (yang berhak di sembah), semata tiada 
sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
dan rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan bertuturkatalah yang benar." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, 
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah/’^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlu As-Sunan, dari Ibnu Mas'ud 
RA, ia mengatakan bahwa Rasuiullah SAW mengajari kami khutbah 
shalat dan khutbah hajat, kemudian beliau menyebutkan khutbah 
shalat, yaitu: 


jiJLlrfj 4^ JSi\ oljlllaltj (4tt 

:4i'J J\ ^ iUi) 01) :i5rW» : Jd }S oJ> 


Sunan Abu Daud (2118), Sunan At-Tirmidzi (1105), Sunan An-Nasa'i (6/89), 
dan Shahih Ibnu Majah (2/189). 


550 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




\‘jis\ ijiit silsflis^ (J"^ (*^ :Jl5i (.^^JJ oXP Ot 

y- 0 ^ 

OJ *4 OjJfrC-i tjJiil At tjiiij) c( j i ^ «i * «* J^'j *i! jh 

tj. "x ''* 

jiSuj j^Upi ^Cflj tjJjLi "ij# tjJyj At tjfljtj) c(l!3j <^t^ At 

.(UIbP '3j> 3\5 Oitf 4)4ttl «J jij 


“Segala salam kehormatan, shalawat dan kebaikan hanya milik 
Allah. Salam sejahtera, rahmat dan keberkahan Allah semoga 
tercurah atasmu wahai Nabi SAW. Keselamatan atas kami dan atas 
hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
yang berhak di sembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Kemudian ia berkata, 
sedangkan isi khutbah hajat: "Sesungguhnya pujian bagi Allah...dan 
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. 
Setelah itu ia berkata, kemudian sambunglah khutbahmu dengan tiga 
ayat; "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 
mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Qs. Aali 'Imraan 
[3]: 102), "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 1), "Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 
perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan- 
amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa 
menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat 
kemenangan yang besar. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 70-71) 

Redaksi hadits di atas adalah redaksi Ibnu Majah. At-Tirmidzi 
setelah meriwayatkan hadits ini mengatakan bahwa hadits ini hasan 
shahih. Begitu pula dengan A1 Hakim meriwayatkan hadits yang 
semakna dalam kitab Al Mustadrak, dan ia menyatakan bahwa status 
hadits ini shahih. Abu 'Awanah juga meriwayatkan hadits ini dalam 
kitabnya Musnad Ash-Shahih, dari Abu Ubaidah, dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Mas'ud namun ia tidak pemah mendengar darinya. 
Sementara itu Al Hakim meriwayatkan hadits yang sama dari jalur 
Qatadah yang lain dari Abdu Rabbih dari Abu 'lyadh dari Ibnu Mas'ud 
namim di dalam redaksi haditsnya tidak disebutkan ayat-ayat seperti 
redaksi Ibnu Majah. Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang 


11 551 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



semakna dari jalur Israil dari Abu A1 Ahwash dan Abu Ubaidah 
bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, ia kemudian menyebutkan 
redaksi hadits yang sama seperti di atas. Selain itu, A1 Baihaqi 
meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur Washil A1 Ahdab dari 
Syaqiq dari Ibnu Mas'ud. 


Makna hadits 

Lafazh ^ Oi seperti inilah redaksi yang disebutkan dalam 

0 

beberapa riwayat disebutkan dengan menggunakan kata OJ. Sedangkan 

0 

dalam beberapa riwayat lain kata Oj tidak disebutkan. Bahkan ada 

riwayat yang tidak menyebutkan atau mencantumkan kata tersebut 
dengan ragu-ragu. Selain itu, ada juga riwayat yang menyebutkannya 
dengan lafazh Oj dan OJ. Hadits ini menyatakan bahwa khutbah ini 

adalah khutbah hajat, sebab perkataan penulis khutbah nikah di sini 
adalah mimcul karena memandang bahwa nikah itu termasuk kategori 
hajat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, tempat khutbah shalat dan khutbah 
hajat adalah tasyahud pada khutbah shalat dan tasyahud pada khutbah 
hajat. 


■ (f c^) dJJ iJjlj -fX*! 


326. “Ia membaca doa bagi mempelai, ‘Mudah-mudahan Allah 
memberikan keberkahan kepadamu ” (HR. A1 Bukhari dan 
Muslim)'*^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim dari Anas RA, 
ia berkata. 


: J\5 ?lJUb U :JUi <^^3 

0 0 " ' ^ '' 

.oCi^ % pjt .ill a>:: JUi tsJb'i > o\y Ojj Jip sfyt c^j>' 

0 ' 0 ^ " 


Shahih Al Bukhari (6387), dan Shahih Muslim (1427). 


552 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Ketika Nabi SAW meiihat ada bercak kuning pada 
Abdurrahman bin Auf, beliau lalu bertanya, 'Apakah ini?' 
Abdurrahman menjawab, 'Aku barn saja menikahi seorang wanita 
dengan mahar (seberat) sekeping emas.' Mendengar itu, Nabi SAW 
lantas membaca doa, 'Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan 
kepadamu. Buatlah jamuan pemikahan sekalipun hanya dengan 
memotong seekor kambing'." Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadits yang semakna pula 
diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i 
dari Jabir RA bahwa ketika Abdurrahman memberitahukan bahwa ia 
telah menikah, Rasulullah SAW kemudian membaca doa, "Mudah- 
mudahan Allah memberikan keberakahan kepadamu. ” 

c<p) > ^ life;: -rx v 

327. "Mudah-mudahan Allah memberkatimu dan semoga allah 
mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan." (HR. Abu Baud, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban/^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ahlu As-Sunan (Abu Baud, At-Tirmidzi, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah) dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah RA, 


ia berkata, 

ail 2J>:: j\5 ^ oi 

.Jr 


"Apabila Nabi SAW memberikan ucapan selamat kepada 
sahabatnya yang menikah, beliau membaca doa, 'Mudah-mudahan 
Allah memberikan keberkahan kepadamu dan semoga Allah 
mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini 
hasan shahih. Sedangkan Ibnu Hibban menilai bahwa hadits ini 


Sunan Abu Daud (2130), Sunan At-Jirmidzi (1091), Sunan An-Nasa'i (260), 
'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, Sunan Ibnu Majah (1905). 


I 553 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



shahih. A1 Hakim juga meriwayatkan hadits ini dalam Al Mustadrak 
dan ia menyatakan bahwa hadits ini shahih mennrut syarat Muslim. 

Selain itu, Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan 
hadits yang semakna dari 'Uqail bin Abu Thalib RA bahwa ketika ia 
menikahi seorang wanita dari bani Jasyam, mereka lalu mengatakan, 
"Dengan kerukunan dan anak-anak." Kemudian ia berkata, "Jangan 
mengatakan seperti itu, tetapi katakanlah seperti yang dikatakan 
Rasulullah SAW, 'Ya Allah, berikanlah kepada 

mereka keberkahan’." Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, 
"Janganlah kalian mengatakan yang demikian, sebab Nabi SAW telah 

A 

melarang kita untuk mengatakan yang demikian, ucapkanlah, 

'Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan 

padamu, dan memberkatimu padanya'." Abu Ya'la Al Mushili juga 
meriwayatkan hadits yang sama dari Uqail bin Abu Thalib. Ath- 
Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan dari Uqail. Di 
dalam kitab Fathul Baarii disebutkan bahwa perawi hadits ini tsiqah, 
akan tetapi Al Hasan tidak pemah mendengar dari Uqail tentang 
hadits yang disebutkan. 


Makna hadits 


Lafazh «j berasal dari kata Kata ^1' sendiri 


berarti keharmonisan dan keserasian. Maksudnya doa bagi orang yang 
menikah agar memperoleh kerukunan dan keharmonisan. 


caJUIj —TYA 

L* ^ ^ CAJP 411^ L» 0viJUu^l 


9 J O ^ J 


I 9 fx 


328. "Apabila seseorang hendak menggauli istrinya maka 
letakkanlah tangan di atas ubun-ubun istri kemudian bacalah, 'Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan wataknya 


554 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatannya serta 
kejelekan wataknya ” (HR. Abu Daud dan Abu Ya'la)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Ya'la A1 
Mushili dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, 


U kiUilit (^1 Cials*- y *^! 

4>\Lii U jitj lA jit jjt lilt i _^ij (aJp 

eiyjt ASryiu f jd'j Jbs-G ^ (J^ 


"Jika salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau 
membeli seorang pelayan, maka hendaklah ia membaca doa, ‘Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan wataknya 
dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatannya serta 
kejelekan wataknya. Dan jika membeli unta maka hendaklah ia 
memegang punuknya dan membaca doa yang sama seperti yang 
disebutkan doa di atas’.” Dalam riwayat lain disebutkan dengan 
redaksi, “Kemudian hendaklah ia memegang ubun-ubunnya dan 
berdoalah agar mendapat keberkahan pada wanita atau pelayan 
tersebut. ” Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan A1 
Hakim dalam kitab Al Mustadrak, dan ia menyatakan hadits ini 
shahih. An-Nawawi juga menilai hadits ini shahih. Perlu diketahui, 
beberapa ulama telah memberikan pandangan tersendiri tentang 
riwayat 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan anjuran membaca 
doa seperti yang telah disebutkan di atas ketika seseorang hendak 
menggauli istrinya. Akan tetapi kenyataannya redaksi yang kami 
bawakan menjelaskan bahwa doa ini dibaca ketika menikah, 
berdasarkan sabda Nabi SAW, "Jika salah seorang diantara kamu 


Sunan Abu Daud (2160), dan Musnad Abu Ya'la (6610). 


Ttthfah Adz-Dzakirin 


555 



menikah...." mengandung pengertian yang lebih luas dari waktu 
menggauli. 


c^i jJLo Siji ojj 

111 oikiii % jj cij 'jil DLi ^^331; oa2^iji .^3 


•(t) 

329. "Dan jika seseorang hendak menyetubuhi istrinya maka 
hendaklah ia membaca doa, ‘Bismillah, Ya Allah jauhkanlah syetan 
dari kami, dan jauhkanlah syetan dari anak yang akan Engkau 
berikan kepada kami, kemudian jika memang ditakdirkan anak 
diantara keduanya maka syetan tidak bisa mengganggunya selama- 
lamanya ” (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Majah/^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan Ahlu As- 
Sunan A1 Arba' dari Ibnu Abbas RA, la berkata bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, ’’Jika salah seorang diantara kamu hendak 
menyetubuhi istrinya maka hendaklah ia membaca: Bismillah.... " 


Makna hadits 

Hadits ini adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang 
anjuran membaca bismillah dan berdoa ketika ingin bersetubuh. Akan 
tetapi dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat dalam 
menafsirkan lafazh p yang disebutkan dalam hadits di 

atas. Ada yang berpendapat bahwa maksud lafazh tersebut adalah 
menolak bahaya syetan agar anak yang terlahir terpelihara dari godaan 
dan tipuan kekufuran. Pendapat lain mengatakan maksudnya adalah 
agar terpelihara dari dosa-dosa besar. Ada juga yang berpendapat 
maksudnya adalah agar anak yang dilahirkan tidak terkena godaan 


Shahih Al Bukhari (6388), dan Shahih Muslim (1434). 


556 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



apabila ia mendapat taufik-Nya untiik bertobat ketika terlanjur berbuat 
maksiat. Pendapat terakhir mengatakan bahwa agar tidak kena 
penyakit epylepsi, dan lain sebagainya. 


I 557 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BAB VI 


DZIKIR DAN DOA KETIKA TERJADI MENDUNG, 
PETIR, HUJAN, HILAL, ANGIN KENCANG, DAN 
BULAN PURNAMA 


6.1 Dzikir dan Doa Ketika Terjadi Mendung dan Hujan 


iiJl ^lit "W • 

Aiil j amI A.alliS' jU glit iAj 

.(:>) 


330. “Apabila melihat awan mendung berhembus beliau 
membaca: 'Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan 
kepada-Mu dari keburukan awan yang Engkau kirim. Ya Allah, 
turunkanlah curahan air yang bermanfaat. Kemudian jika Allah 
menghilangkan awan mendung tersebut dan hujan tidak turun, 
maka bertahmidlah kepada Allah atas nikmat tersebut” (HR. Abu 
Daud)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah RA, ia 
berkata. 


if. 


0 ^ j. .. .. X V 

J^jf U ^ CiJL ij^ dj :Sjkij (aMsIJ ^ OJj— ^ 

.kiili iJLiS i)\j (l«iU Jajtl 0|^ i<u 


“Apabila Rasulullah SAW melihat awan mendung muncul dari 
salah satu arah, beliau pun meninggalkan pekeijaan yang sedang 


Sunan Abu Daud (5099). 


558 I 


Tuhfak Adz-Dzakirin 



dilakukannya -sekalipun ia sedang mengerjakan shalat- setelah itu 
beliau menghadap ke arah mendung tersebut dan membaca, 'Ya 
Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepada-Mu dari 
keburukan awan yang Engkau kirim.' Jika hujan turun beliau 
membaca, 'Ya Allah, turunkanlah curahan air yang bermanfaat.' 
Kemudian jika Allah menghilangkan awan tersebut dan hujan tidak 
turun, beliau pun bertahmid kepada Allah atas hal itu." Selain itu, 
hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. 
Redaksi hadits di atas adalah redaksi An-Nasa'i. 


Makna hadits 

Lafazh O ada yang mengatakan bahwa kata ini berarti 
mengalir. Contohnya, >UJt (air itu mengalir 

apabila ia berjalan). Mestinya, penulis mengungkapkan setelah 
kalimat cX-ji U ^ “dari keburukan awan yang Engkau kirim ” 

4 S* * m * “ 

lafazh .. :Jl5 Jd “Jika hujan turun ia membaca, ‘Ya 
Allah...’." 








331. “Apabila hujan tidak turun maka duduklah diatas lutut, 
kemudian bacalah: ‘Ya Tuhanku, Ya Tuhanku ’." (HR. Abu 
'Awanah)^“ 


Aku tidak menemukannya dalam bagian kitab yang dicetak dari Musnad Abu 
'Awanah. Hadits ini diriwayatkan pula oleh A1 Bazzar, Kasyf At Astaar (665), dan 
Majma' Az-Zawaa'id (2/214). 


I 559 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dari Amir Ibnu 
Kharijah Ibnu Sa’ad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 

Q-e. L* 01 ^ ijili (jUii tL*j Vi iL»j Vi ;VjJj5 :Jvii iv-ii'jJ' 


“Suatu ketika satu kaum mengadu kepada Rasulullah SAW 
perihal hujan yang tak kunjung turun (kemarau). Rasulullah SAW 
lalu memerintahkan mereka untuk duduk diatas lutut, lantas beliau 
bersabda, 'Ucapkanlah: Ya Tuhanku, Ya Tuhanku.' Setelah itu 
mereka semua melakukannya dan hujanpun turun sampai akhimya 
mereka berkeinginan agar Allah menyibakkan awan mendung 
tersebut dari mereka." Selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh A1 
Bazzar dan Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath. Riwayat A1 Bazzar 
ini berasal dari Amru Ibnu Khanjah bin Sa ad dan ayahnya, dari 
kakeknya. Sedangkan riwayat Ath-Thabrani berasal dari Amir Ibnu 
Kharijah Ibnu Sa'ad dari ayahnya dari kakeknya. Adz-Dzahabi juga 
sempat menyebutkan hadits ini dalam biografi Amru Ibnu Kharijah 
bin Sa’ad, dan ia menyatakan bahwa ia adalah perawi dha ’if. 


(^) ^ -rr-x 

.(^) iSu j! oiv 

332. “Apabila melihat hujan beliau membaca: 'Ya Allah, 
turunkanlah hujan yang bermanfaat, Ya Allah turunkanlah curahan 
air yang bermanfaat. sebanyak dua kali aiau tiga kali '. ” (HR. Al 
Bukhari dan Ibnu Abu Syaibah)^ 






Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Ibnu Abu Syaibah 
dalam kitab AI Mushannaf dan Aisyah RA, ia berkata. 


Shahih Al Bukhari (1032), dan Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/218). 

560 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Apabila Rasulullah SAW melihat hujan beliau membaca: ‘Ya 
Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat’.’’ Kenyataannya Nabi 
SAW hanya membacanya satu kali, akan tetapi hadits yang 
disebutkan dari riwayat Ibnu Abu Syaibah yang menyatakan bahwa 
Nabi SAW membacanya dua atau tiga kali menunjukkan bahwa doa 
tersebut sebaiknya dibaca berulang kali, dan dibaca sebanyak tiga 
kali. Selain itu, redaksi yang ada dalam A1 Bukhari diriwayatkan 
oleh Ahmad dan An-Nasa'i. 


Makna hadits 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna adalah hujan, dan 

jumhur ulama sepakat dengan pendapat ini. Sebagian Ada ulama 
yang berpendapat bahwa kata ini artinya awan. Barangkali kata itu 
dipinjam untuk mengiaskan, sebab kata Li U lt berasal dari kalimat 

yang berarti hujan turun lalu menimpa bumi. 

lafazh adalah sifat dari kata dengan demikian hujan 

yang mendatangkan bencana dan malapetaka tidak termasuk dalam 
cakupan doa tersebut. 

Kata yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah 
adalah maksud dari kata C-4^* di sini. Penjelasan tentang hal ini 
telah kami kemukakan sebelumnya. 


rj y X ilii -rrr 


333. “Apabila hujan lebat turun atau khawatir berbahaya 
(beliau membaca): ‘Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami 
dan janganlah Engkau turunkan hujan yang menimbulkan bencana 
bagi kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, hutan 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


561 



belantara, perbukitan, lembah-lembah dan tempat tumbuh 
pepohonan ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dan Muslim dari Anas RA, 
ia berkata, “Suatu ketika seorang pria masuk kedalam masjid saat 
Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Kemudian pria itu menghadap 
Rasulullah dalam keadaan berdiri, lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, 
harta benda binasa, dan jalan-jalan terputus, mintalah kepada Allah 
untuk menurunkan hujan kepada kami.’ la lanjut berkata: Rasulullah 
SAW lalu mengangkat kedua tangannya, dan berdoa: 


.uifrl iliipi J^i clip! 


‘Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, 
turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan 
kepada kami. ’ Anas berkata, ‘Demi Allah, kami tidak melihat di 
langit ada mendimg dan juga gumpalan awan dan tidak ada diantara 
kjuni dan antara Sala ’ (nama gimung di Madinah) rumah dan juga 
gedung, lalu dari belakangnya muncullah awan seperti perisai. 
Tatkala awan berada ditengah-tengah dan langit membentang, 
hujanpun turun.’ Ia lanjut berkata, ‘Demi Allah setelah itu kami 
tidak pemah melihat matahari sekejap pun, kemudian pada Jum'at 
berikutnya seorang pria masuk dari pintu itu, saat Rasulullah SAW 
sedang berdiri berkhutbah. Pria itu lalu menghadap Nabi dalam 
keadaan berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, harta benda telah 
binasa dan jalan terputus. Mintalah kepada Allah agar hujan ini 
dihentikan.’ la berkata, ‘Lalu Rasulullah SAW mengeingkat kedua 
tangannya, dan berdoa: Ya Allah, turunkanlah hujan yang berkah 
disekeliling kami dan bukan hujan yang mendatangkan bencana 
atas kami 


Shahih Al Bukhari (1016), dan Shahih Muslim (897). 


562 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Kata bisa dibaca atau adalah bentuk jamak dari 
kata JuTi. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah gundukan 

tanah. Ada juga yang berpendapat artinya satu buah batu. Selain itu, 
ada yang berpendapat artinya adalah anak bukit yang besar. 
Pendapat terakhir mengatakan bahwa artinya bukit gunung kecil dan 
dataran tinggi. 

Kata bentuk jamak dari kata yaitu hutan belantara. 
Ada yang berpendapat artinya adalah dataran tinggi. 

Kata adalah bentuk jamak dari kata yang berarti 

gunung kecil dan tidak tinggi. A1 Jauhari berkata, "Maknanya 
adalah anak bukit.” 


6.2 Dzikir dan Doa Ketika Terjadi Gemuruh dan Petir 


tviJLvajo LilSJ ')l ^,^1 ) 1 IjJpljvaJlj ~T’T'i 


✓ X 


334. “Ketika Nabi SAW mendengar suara gemuruh dan petir 
(beliau membaca); Ta Allah, janganlah Engkau mematikan kami 
dengan kemurkaan-Mu, janganlah Engkau binasakan kami dengan 
siksa-Mu, dan ampunilah kami sebelumnya '. ” (HR. At-Tirmidzi dan 


A1 Hakim/'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari Abdullah Ibnu Amru RA, ia berkata. 


^'* Sunan At-Tirmidzi (3450), dan Mustadrak Al Hakim (4/286). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


563 



uisi; Si ^4^' ^.s^ Ji-’j 

J3 UilpJ Slj tl^ y AAi 


“Apabila Rasulullah SAW mendengar suara gemuruh dan 
petir, beliau membaca: 'Ya Allah, janganlah Engkau merenggut 
nyawa kami dengan kemurkaan-Mu, janganlah Engkau bisanakan 
kami dengan siksa-Mu, dan ampunilah kami sebelumnya ” An- 
Nawawi ketika mengomentari hadits ini menyatakan bahwa sanad 
At-Tirmidzi ini dha’if. 


0 





-rro 

.(Us i.y) 


335. “Maha Suci Tuhan yang membuat Gemuruh itu 
bertasbih memuJi-Nya dan para malaikat takut kepada-Nya. ’’ (HR. 
A1 Hakim)""’ 


Takhrij hadits 

Atsar ini diriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa' secara 
mauquf atas Abdullah bin Zubair RA, bahwa apabila ia mendengar 
suara gemuruh, ia lantas meninggalkan pembicaraan dan berdoa, 
“Maha Suci Tuhan yang membuat Gemuruh itu bertasbih memuji- 
Nya dan para malaikat takut kepada-Nya." An-Nawawi dalam 
komentamya menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Selain itu, 
Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits yang semakna dengan sanadnya 
dari Thawus bahwa apabila mendengar suara gemuruh ia membaca: 
“Maha Suci Tuhan yang bertasbih kepada-Nya." Asy-Syafi'i 
berkata, “Hadits ini nampak seperti saduran dari firman Allah SWT 
‘Dan gemuruh itu bertasbih dengan memuji Allah dan para 
malaikat karena takut kepada-Nya’. ” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 13) 

Hadits yang semeikan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani 
dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


Al Muwaththa' (2/992). 


564 


Tuhfah Adz-Dzakirin 






*i! 


“Apabila kalian mendengar suara gemuruh maka berdzikirlah 
kepada Allah SWT. sebab gemuruh itu tidak menimpa orang yang 
berdzikir.” Namun hadits ini mendapat kritikan karena di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Yahya bin Abu Katsir Abu An- 
Nadhr, yang divonis dha ’if. 


6.3 Dzikir dan Doa Ketika Angin Berhembus 


'Mi -V'rn 

C4i tJu-jf li >3 :Jlij (i ‘vJ”) 

^ a ” “ ' ° 

< ‘ lilJlP 4.*^ 


^ ^ 1 .. 


336. “Apabila angin berhembus Nabi SAW menghadapkan 
wajahnya ke arah datangnya angin itu, kemudian beliau duduk 
bersimpuh di atas lutut dan kedua tangannya, lalu membaca: 'Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya, kebaikan yang ada di 
dalamnya, dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya. Aku 
memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya, keburukan 
yang ada di dalamnya, keburukan yang Engkau kirim bersamanya. 
Ya Allah, jadikanlah ia angin yang menyegarkan dan janganlah 
engkau jadikan ia angin yang membinasakan. Ya Allah, jadikanlah 
angin itu sebagai rahmat bukan sebagai azab ’. ” (HR. Muslim dan 
Ath-Thabrani)^^® 


Shahih Muslim (899), Mu'jam AlKabiir, (11/213), dan Ad-Du'a' {911). 


I 565 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan Muslim dan Ath-Thabrani dalam kitab 
Ad-Du'a' dan kitab Mu‘jam Al Kabiir. Muslim meriwayatkan badits 
ini dari Aisyab RA, dengan redaksi babwa Aisyab RA berkata, 


\A dJULiil n gUt :Jli 'ij 

cJLijt U li viii cXrfji U 


.<0 


“Apabila angin bertiup kencang, Rasulullab SAW Membaca: 
'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya, kebaikan yang 
ada di dalamnya, dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya. 
Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya, 
keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang Engkau 
kirim bersamanya’.’’ Selain itu, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga 
meriwayatkan badits yang sama. Adapun Atb-Tbabrani dalam kitab 
Ad-Du’a' dan kitab Mu’jam Al Kabiir meriwayatkan dari Ibnu 
Abbzis RA, dengan redaksi Ibnu Abbas RA berkata, “Apabila angin 
bertiup kencang Rasulullab SAW mengbadapkan wajabnya ke arab 
angin tersebut, kemudian duduk diatas bersimpub di atas lututnya, 
sembari mengulurkan kedua tangannya dan membaca doa: ‘Ya 
Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, 
dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya. Aku memohon 
perlindungan kepada-Mu dari keburukan angin ini dan keburukan 
yang Engkau kirim besamanya. Ya Allah, Jadikanlah angin ini 
sebagai rahmat dan janganlah Engkau jadikan sebagai adzab. Ya 
Allah, jadikanlah ia angin yang menyegarkan dan janganlah 
Engkau jadikan ia angin yang membinasakan ’. ” 

Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan babwa di 
dalam susunan sanad badits ini terdapat perawi bemama Husain bin 
Qais Ar-Rababi Abu Ali Al Wasitbi yang dijuluki Al Hannas, yang 
divonis matruk. Namun pemyataan tsiqah terbadap perawi tersebut 
datang dari Husain bin Numair, sedangkan perawi lainnya adalab 
perawi shahih. 


566 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Makna hadits 

Lafazh 4-iij aaS^'j 'Ji- ^ secara zahir (dipahami bahwa) ia 

duduk diatas kedua lututnya dan kedua tangannya, bukan demikian, 
akan tetapi ia duduk diatas kedua lututnya dan berdoa dengan 
menadahkan kedua tangannya, di dalam perkataan penulis ada 
cacat, seharusnya ia mengatakan seperti yang dalam riwayat. 

Lafazh dikatakan memakai cara 

ini karena oreing Arab mengatakan; “Pepohonan tidak bisa 
dikawinkan kecuali dari angin yang berbeda-beda, dan tidak bisa 
dikawinkan dari satu macam angin, yaitu nabi SAW Berdoa supaya 
emgin itu dijadikan angin yang bisa mengawinkan bukan angin yang 
tidak bisa mengawinkan (membuat penyerbukan). Ada yang 
mengatakan bahwa adalah yang tersebut dalam ayat rahmat 


dan adalah yang tersebut dalam ayat adzab seperti firman Allah 

SWT, "Angin yang membinasakan". (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]; 41) 
Dan firman Allah SWT, "Angin yang amat gemuruh”. (Qs. 
Fushshilat [41]: 16). Angin yang mendatangkan kebaikan dan 
mendatangkan kejahatan akan datang keterangannya. 


Lafazh ^ penulis seharusnya mengungkapkan 

dengan redaksi riwayat, lalu ia berkata b'ip 

barangkali penulis merasa cukup menyebutkan Fi'il tersebut, akan 
tetapi cukup yang kurang baik, sebab orang yang membaca kitab ini 
akan menyangka bahwa riwayatnya seperti ini. Padahal sebenamya 
tidak seperti itu, oleh sebab itu, penulis menyebutkan kedua hadits 
ini satu demi satu sebagaimana biasanya. 


(3) Aik ^ ill- oij -rrv 

e y i , y if ^ " *^11 . ✓ X » ^ X , 0 f 

Oj iSJ jA) L* 0^ JA 




1 567 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



337. “Jika angin yang berhembus dengan membawa mendung 
beliau memohon perlindungan dengan membaca Al Ma’udzatain 
dan beliau juga membaca: ‘Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang 
diperintahkan untuknya. Aku memohon perlindungan kepada-Mu 
dari keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya dan 
keburukan yang diperintahkan untuknya ” (HR. Abu Daud dan At- 
Tirmidzi)'*^' 


Takhrij hadits 


Redaksi hadits yang kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 
Penulis sengaja menggabungkan kedua hadits ini setelah 
memisahkan redaksi yang pertama dengan ungkapan 

karena ingin menunjukkan bahwa hadits ini satu redaksi yang tidak 
terpisah. Sebenamya tidak demikian, sebab hadits yang pertama 
diriwayatkan Abu daud dari ‘Uqbah bin Amir, ia berkata, “Tatkala 
aku berjalan bersama Rasulullah SAW ketika sedang berada antara 
Juhfah dan Abwa', tiba-tiba angin dan mendung menyelimuti kami. 
Kemudian Rasulullah SAW memohon perlindungan dengan 
membaca: ‘Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh ’ 
dan ‘Aku berlindung kepada Tuhan manusia ’, kemudian beliau 
bersabda, ‘Wahai Uqbah, mohonlah perlindungan dengan 
perantaraan kedua surah tersebut (Al Falaq dan An-Naas), sebab 
tidak ada perlindungan yang lebih bagi seseorang daripada 
perlindungan yang diberikan keduanya.' Selanjutnya ia berkata, 
'Aku mendengar beliau mengimami kami dalam shalat dengan 
kedua surah itu. Sedangkan redaksi hadits kedua diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi dari Ubai bin Ka’ab RA, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda. 




“Janganlah kalian memaki angin, jika kalian melihat sesuatu 
yang tidak disukai, maka bacalah: ‘Ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon kepada-Mu... ’. ” Selain itu, An-Nasa'i juga meriwayatkan 


Sunan Abu Daud (1462), dan Sunan At-Tirmidzi (2252). 


568 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



hadits yang sama. Dalam peniliannya terhadap hadits ini, At- 
Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih. Dalam masalah ini, 
terdapat juga hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, Abu 
Hurairah, Utsman bin Abu A1 ‘Ash, Anas bin Malik, Ibnu Abbas 
dan Jabir. Sementara Abu daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, A1 Hakim 
dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata, “Aku pemah mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


.Ub4UU tUb 


“Angin itu termasuk bagian rahmat Allah bisa membawa 
rahmat dan bisa membawa adzab, jika kalian melihatnya jangan 
sekali-kali memakinya, mintalah kepada Allah kebaikannya dan 
mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. ” Dengan 
ini dapat diketahui bahwa angin itu bisa membawa manfaat dan bisa 
juga membawa malapeteika. Mungkin alasan Nabi SAW bersabda 
demikian dalam hadits yang lalu “Ya Allah jadikanlah ia angin 
yang menyenangkan dan janganlah jadikan ia angin yang 
membinasakan ” adalah karena kata yang digunakan memiliki 
konotasi makna angin yang hanya mendatangkan kebaikan, 
sedangkan kata terkadang membawa manfaat dan terkadang 

pula membawa malapetaka. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah 
SWT agar angin yang muncul adalah angin yang mendatangkan 
kebaikan dan manfaat dan agar angin tersebut berubah menjadi 
malapetaka dan kerusakan. 


.(^) -rvA 

338. “Ya Allah jadikanlah ia bermanfaat dan janganlah 
jadikan ia tidak berguna. ” (HR. Ibnu Hibban)^^^ 


Shahih Ibnu Hibban (1008). 


I 569 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibbein dari Salmah bin A1 
Akwa’ RA secara marfu \ ia berkata, 


^ ; jvs cjj^\ \l\ bir 


“Apabila angin bertiup dengan kencang beliau membaca: ‘Ya 
Allah, jadikanlah ia bermanfaat dan janganlah jadikan ia tidak 
berguna. ’ Dalam komentamya, Ibnu Hibban mengatakan bahwa 
hadits ini shahih. Sementara itu Ibnu As-Sunni juga meriwayatkan 
hadits yang sama dari Salamah bin A1 Akwa’ dengan sanad yang 
dinyatakan oleh An-Nawawi shahih. 


Makna hadits 

# m ^ 

Lafazh berarti angin yang membawa awan yang 

mengandimg air layaknya unta yang hamil. 

Lafazh berarti angin yang tidak berhembus tanpa 

membawa awan yang mengandung air layaknya binatang mandul. 


6.4 Dzikir dan Doa Ketika Terjadi Gerhana 


JCj fit} -rr^ 


•(r ‘c) 

339. "Apabila seseorang melihat gerhana matahari maka 
hendaklah ia berdoa kepada Allah, mengucap takbir, shalat dan 
bersedekah. ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim/” 


Shahih Al Bukhari (1044), dan Shahih Muslim (901). 


570 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

c4J\^ 'ij Oli-Jw Si a* cT^' ‘^1 

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda 
kekuasaan Allah. Keduanya tidak muncul sebagai gerhana karena 
sebab kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupan 
seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal itu ntaka 
berdoalah kepada Allah. ucapkan takbir, shalat dan 
bersedekahlah." Pada sebagian riwayat yang terdapat da\am Ash- 

Shahihain, disebutkan dengan redaksi, 

j "Jika kalian melihat yang demikian maka berdoalah kepada 
Allah, ucapkanlah takbir dan bersedekahlah. ” Dalam salah satu 
riwayat dalam Ash-Shahihain, disebutkan juga redaksi, idi 

ji-ii "Jika kalian melihat yang demikian maka berdoalah kepada 

Allah. ” Hadits yang sama juga diriwayatkan dalam Ash-Shahihain 
dari Ibnu Abbas dan Abu Musa, namun dalam hadits tersebut 

diungkapkan dengan redaksi, Maka 

berlindunglah kalian kepada dzikir Allah, berdoa dan mintalah 
ampunan. ” Hadits ini juga terdapat dalam Ash-Shahihain dari A1 
Mughirah. Di dalam Shahih Al Bukhari diriwayatkan dari Abu 
Bakar RA, sedangkan dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Samurah RA. Menurut Ijmak, Shalat gerhana 
matahari dianjurkan karena memiliki landasan dalil yang shahih. 


•(</*) ^ ^ ‘ 


340. "Apabila melihat bulan (hilal) ia membaca; Allah maha 
besar. ” (HR. Ad-Darimi)"^ 


Sunan Ad-Darimi (1694). 


I 571 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Umar RA 
namun dengan tambahan redaksi 41' kemudian ia menyebutkan 

seperti hadits yang akan disebutkan setelah ini. Kami sengaja 
membahasnya secara terpisah seperti halnya yang dilakukan oleh 
penulis dengan tujuan untuk membuktikan bahwa tambahan redaksi 
tersebut tidak terdapat dalam hadits yang akan disebutkan berikut 
ini. Sedangkan susunan sanadnya yang disebutkan di dalam Musnad 
Ad-Darimi seperti ini: Sa’id bin Utsman memberitahukan kepada 
kami dari Abdurrahman bin Utsman bin Ibrahim, ayahku 
menceritakan kepadaku dari ayahnya dan pamannya, dari Ibnu 
Umar, lalu ia menyebutkan redaksi hadits tersebut. Khusus perawi 
Sa’id dalam susunan sanad di atas adalah perawi yang meskipun 
mendapat kritikan dari beberapa imam hadits tapi hadits dapat 
diterima. 


su.'iCjrj -rn 

to) aJJI dJjjj ^ 


341. “Ya Allah, munculkanlah kepada kami hilal yang 
dibarengi dengan keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, 
dan taufik terhadap apa yang Engkau cintai dan ridhai. Tuhanku 
dan Tuhanmu hanyalah Allah ." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban)«’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Thalhah bin Ubaidillah RA, ia berkata, 

ulip JIaI ij\j 'a' OlT jf 

.Al ilJjj 


Sunan At-Tirmidzi (3451), dan Shahih Ibnu Hibban (888). 


572 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Apabila Nabi SAW melihat melihat hilal beliau membaca: 
‘Ya Allah, munculkanlah kepada kami hilal yang dibarengi dengan 
keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, Tuhanku dan 
Tuhanmu hanyalah Allah ’’ Redaksi hadits ini adalah redaksi At- 
Tirmidzi. Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi menyatakan 
bahwa hadits ini hasan. Selain itu, Ibnu Hibban meriwayatkan yang 
semakna di dalam kitab shahih-nya. dan ia menambahkan setelah 
kalimat yj ^ Dan Islam, dan taufik bagi 


yang engkau cintai dan engkau ridhai. ” 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan untuk berdoa 
ketika melihat hilal berdasarkan cakupan yang terdapat dalam hadits 
ini. Hal in dipertegas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dari Ibnu Umar, ia berkata. 


Op J^’» J'i Op ^ At J'jl-j OtT 

.At ^ 


“Rasulullah SAW apabila melihat hilal membaca: "Ya Allah, 
munculkanlah kepada kami hilal yang dibarengi dengan keberkahan 
dan iman, keselamatan dan Islam, serta taufik terhadap apa yang 
Engkau cintai dan ridhai. Tuhan kami dan Tuhanmu hanyalah 
Allah ” Di dalam kitab Majma ’ Az-Zawaa 'id disebutkan bahwa di 
dalam susunan sanadnya terdapat perawi bemama Utsman bin 
Ibrahim A1 Hathibi, yang diyonis dha’if, sedangkan para perawi 
lainnya tsiqah. 


lii > djuu p3i cxiyj > j*>u 

.(i?) 0^1 jA ^ jAajI 


342. “Jadikanlah bulan yang membawa kebaikan dan 
hidayah, Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan 
bulan ini, dan kebaikan qadar, dan aku memohon perlindungan 
kepada-Mu dari kejahatannya, sebanyak tiga kali. ” (HR. Ath- 
Thabraniy^ 


At Mu'jam At Kabiir, (4/329). 


1 573 


Tnhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab Mu’jam Al 
Kabiir dari Rafi' bin Khudaij RA, ia berkata, Rasulullah SAW 
apabila melihat hilal membaca: “Jadikanlah bulan yang membawa 
berkah dan hidayah”, kemudian ia membaca: “Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan bulan ini, dan 
kebaikan kedudukan, dan aku memohon perlindungan kepada-Mu 
dari keburukan yang ditimbulkannya, sebanyak tiga kali. ” Di dalam 
kitab Majma’ Az-Zawaa'id disebutkan bahwa sanad hadits ini 
hasan. Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
sama dalam kitab Al Ausath dari Anas RA, bahwa apabila Nabi 
SAW melihat bulan beliau membaca: 


JUi 


"Jadikanlah bulan yang membawa kebaikan dan hidayah, aku 
beriman kepada yang menyempumakan kejadianmu dan 
menjadikanmu seimbang. ” Di dalam kitab Majma ’ Az-Zawaa 'id 
disebutkan bahwa di dalam susunan sanadnya terdapat perawi 
bemama Ahmad bin Isa Al-Lukhami dan aku tidak pemah 
mengenalnya sedangkan perawi lainnya adalah tsiqah. Ath-Thabrani 
juga meriwayatkan dalam kitab AI Ausath dari Abdullah bin 
Hisyam, ia berkata, Para sahabat Nabi SAW mempelajari doa ini 
bilamana masuk tahim atau bulan: "Ya Allah, jadikanlah bulan ini 
atas kami menjadi keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, 
keridhaan dari yang Maha Pengasih dan penyelamat dari syetan.” 
Di dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id disebutkan bahwa perawi 
hadits ini adalah perawi hasan, Ath-Thabrani juga meriwayatkan 
hadits ini dalam kitab Al Ausath dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, ia 
berkata. 


.^1 tii iJU J\ uljt cAb I*) rj cA lull .'jSl 

tlJLj 


“Apabila Rasulullah SAW melihat hilal beliau membaca: 
'Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dan tidak ada daya dan 
upaya kecuali bagi Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
kebaikan yang ada di bulan ini, dan aku memohon perlindungan 


574 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kepada-Mu dari keburukan di padang mahsyar’. ” Sanad hadits ini 
mendapat kritikan karena di dalam susunan sanadnya terdapat 
perawi yang tidak disebutkan namanya. 


Makna hadits 

Lafazh berarti sesuatu yang telah ditentukan Allah 

SWT Terhadap hamba-Nya. Redaksi ini tidak terdapat dalam hadits 
RafT bin Khudaij yang disebutkan oleh penulis, dan kita 
menyebutkannya akan tetapi terdapat dalam hadits Ubadah bin Ash- 
Shamit yang kami sebutkan ini berasal dari Abdullah bin Ahmad 
dalam kitab Kz-Zawaa'id AI Musnad dan terdapat pada Ath- 
Thabrani dalam kitab Ad-Du’a'. Barangkali penulis memasukkan 
redaksi dari Ubadah dalam hadits RafT. Ini merupakan cacat dalam 
penyusunan. Sebab hadits Ubadah adalah redaksi yang kita sebutkan 
bukan dengan redaksi yang disebutkan oleh penulis sebab yang 
demikian adalah redaksi hadits Rafi’. 


tc->) 


343. “Apabila seseorang melihat bulan pumama maka 
hendaklah ia membaca: ‘Aku memohon perlindungan kepada Allah 
dari keburukan bulan ini’. ” (HR. At-Tirimidzi dan A1 Hakim)*'” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari Aisyah RA, ia berkata, 

|Jl» (CJucIrft XiSi- \j *^1 

' ' ' ' ' ' ' ' ' , , ' : 

.iJj lit j-itill 


Sunan At-Tirmidzi (3366), dan Mustadrak Al Hakim (2/541). 


I 575 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Sesungguhnya Nabi SAW pemah melihat bulan pumama lalu 
beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, mohonlah perlindungan kepada 
Allah dari keburukan malam apabila telah gelap gulita'." Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini 
hasan shahih. Sedangkan A1 Hakim menyatakan bahwa sanad hadits 
ini shahih. Begitu pula dengan An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang 
sama dari Aisyah RA. Adapun tambahan redaksi s-ij 'il yang 

disebutkan penulis di atas, diriwayatkan dalam hadits yang telah 
kami sebutkan sebelumnya. 


Makna hadits 

Lafazh maksudnya berlindung dari keburukan 

yang ditimbulkan bulan. Makna kata sendiri adalah kegelapan. 

Suatu kondisi dikatakan gelap gulita apabila suasana gelap tersebut 
disebabkan karena bulan masuk ke tempat peraduannya. Ibnu 
Sayyiduh berkata, “Kata vJj berarti terbenam masuk kedalam 
kegelapan yang menutupinya.” 


576 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BAB VII 


DZIKIR DAN DOA YANG BERKAITAN DENGAN 
AKTIVITAS PRIBADI DALAM BERBAGAI 

KONDISI 


7.1 Dzikir dan Doa Yang Berkaitan dengan Diri 


7.1.1 Doa Mengenakan Pakaian Barn 


aj ida \j:j^ cJ di -m 

® \ f ^ f ^ ^ ^ O-'O-' a*' of 

(It* jiP^ C-Jl 

»» X ✓ ^ y. 

tJi) <3 L. 


344. “Apabila memakai pakaian baru Nabi SAW menyebut 
nama Allah kemudian membaca doa; Ta Allah, segala puji bagi- 
Mu, Engkau telah memberikan pakaian kepadaku, Aku memohon 
kebaikannya, dan kebaikan yang dibuat padanya, serta aku mohon 
perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang 
dibuat padanya ” (HR. Abu Baud dan Ibnu Hibban)'*’® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari 
Abu Sa’id A1 Khudri RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW 
memakai pakaian baru, baik itu serban, baju maupun selendang, 
beliau menyebut nama Allah kemudian beliau membaca doa: ‘Ya 
Allah, segala puji bagi-Mu... ” Ketika mengomentari hadits ini. 


Sunan Abu Daud (4020), Sunan At-Tirmidzi (1667), dan Shahih Ibnu Hibban 
(5420). 


I 577 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ibnu Hibban menyatakan hadits ini shahih. Selain itu, At-Tirmidzi, 
An-Nasa'i dan A1 Hakim juga meriwayatkan hadits yang serupa dan 
setelah meriwayatkannya, At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini 
hasan. Sedangkan A1 Heikim menyatakan bahwa hadits ini shahih 
sesuai syarat Muslim. Abu Baud ketika meriwayatkan hadits ini, ia 
membubuhi redaksi Abu Nadharah yang berkata. 


f , I • 


“Apabila salah seorang sahabat Nabi SAW memakai pakaian 
baru, ia membaca: pakailah sampai usang mudah-mudahan Allah 
akan menggantinya." 


Makna hadits 

Lafazh aaIiU aCLIi hal ini telah kami jelaskan sebelumnya daleim 

riwayat yang menyebutkan redaksi serban, baju atau selendang, 
maka dibaca, kemudian ia mengatakan, ‘Ta Allah, segala puji bagi- 
Mu, Engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku, atau serban 
ini, atau selendang ini atau yang seumpamanya. Setelah itu ia 
membaca, ‘Aku meminta dari-Mu kebaikan pakaian ini\" 




345. "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian 
untuk menutupi auratku, dan dengan pakaian itu, aku tampil indah 
dalam hidupku. ” (HR. At-Tirmidzi dan A1 Hakim)^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dari Abu Umamah RA, ia berkata bahwa ketika Umar 


Sunan At-Tirmidzi (3560), dan Mustadrak Al Hakim (4/193). 


578 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


bin Khaththab mengenakan pakaian baru, ia membaca: ''Segala puji 
bagi Allah yang telah memberikan pakaian yang menutupi auratku, 
dan dengan pakaian itu, aku tampil indah dalam hidupku." 
Kemudian ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


(4)1 4)1 (*i OiS” lit 3 jU 4^ jiJt 

^ i . 0 


"Siapa yang memakai pakaian baru, maka hendaklah ia 
membaca, 'Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian 
yang menutupi auratku, dan dengan pakaian itu aku tampil indah 
dalam hidupku.' Kemudian ia mengambil pakaian yang sudah 
usang lalu ia sedekahkan, maka ia berada dalam rahmat dan 
pemeliharaan, serta lindungan Allah baik hidup maupun mati ” 
Redaksi ini adalah redaksi At-Tirmidzi dan setelah 
meriwayatkannya, ia menyatakan bahwa hadits ini gharib. Selain 
itu, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna. Semua 
imam yang meriwayatkan hadits ini dari Ashbagh bin Zaid, dari 
Abu A1 ‘Ala', dari Abu Umamah, namun perawi yang bemama Abu 
A1 ‘Ala' adalah perawi majhul. Sedangkan Ashbagh bin Zaid adalah 
A1 Juhani Maula A1 Wasithi dan status periwayataimya shaduq. 
Ibnu Sa’ad menyatakan hadits ini dha’if. Sementara Ibnu Hibban 
berpendapat, “Aku tidak membolehkan hadits ini dijadikan landasan 
dalil.” Adapun An-Nasa'i berpendapat, '’'La ba'sa bihi." Di lain 
pihak, Ibnu Ma’in dan Ad-Daraquthni menyatakan baliwa hadits ini 
tsiqah. 


4>) Xa.^1 IjjJ Jljj —T'l'l 

e ^ ^ ^ 9 ^ o' 9 9 ^ ^ ^ ^ ' 

^ 4J COjS J y>- 


346. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
mengenakan pakaian baru maka hendaklah ia membaca: ‘Segala 
puji bagi Allah yang telah memberikan dan menganugerahkan 


I 579 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



pakaian ini kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku, maka 
dosanya yang terdahulu dan yang akan datang terampuni ” (HR. 
Abu Daud dan A1 Hakim)'*^" 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dari Mu’adz bin Anas RA bahwa Rasulullah SAW 
Bersabda, 


Slj 'ij* 4tt : Jlii ja 

au : JU3 (ijJair Uj U d jif- lOji 

A A * ^ ^ ^ ^ >r ^ 0 


^t... tii 


“Barangsiapa yang menyantap makanan maka ia hendaknya 
membaca: ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan 
ini kepadaku dan yang telah memberi rezeki kepadaku dengan 
makanan ini tanpa ada daya dan upaya dariku, maka dosanya yang 
terdahulu dan yang akan datang diampuni. Dan, barangsiapa yang 
memakai pakaian baru maka ia hendaknya membaca: ‘Segala puji 
bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku... ’ Redaksi 
di atas adalah redaksi Abu Daud. Al Hakim menyatakan hadits ini 
shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Al Hakim meriwayatkan hadits 
dari riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ketika mengomentari 
hadits ini, At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan gharib. 
Semua imam yang meriwayatkan hadits ini meriwayatkannya dari 
jalur Abdurrahim bin Maimun dari Sahal, dari Mu’adz, dari 
ayahnya. Yahya bin Ma’in menyatakan bahwa Abdurrahim bin 
Maimun dha ’if. Sedangkan Abu Hatim berkomentar bahwa 
meskipun hadits yang diriwayatkannya ditulis, namun ia tidak bisa 
dijadikan landasan dalil. Akan tetapi At-Tirmidzi menyatakan 
bahwa hadits riwayat Abdurrahman bin Maimun, dari Sahal, dari 
ayahnya adalah hasan. Hal ini lebih diperkuat dengan pemyataan 
Ibnu Khuzaimah, Al Heikim dan imam-imam hadits lainnya yang 
menyatakan bahwa hadits tersebut shahih. Sebenamya status Sahal 


Sunan Abu Daud (4022), dan Mustadrak At Hakim (1/507). 


580 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




bin Mu’adz dalam meriwayatkan hadits mendapat kritikan dari 
beberapa imam hadits, akan tetapi hal tersebut tidak sampai 
menurunkan derajat periwayatannya setelah para imam hadits 
menyatakan haditsnya shahih. 


O 1®^'^.? ^ O ^ ^ 7 I ^ I*!* 

IJjAj l) 1 AJ^ bb —riV 

^ ^ ^ o' O' 


347. "Jika seseorang melepaskan pakaian maka tabir yang 
menghalangi pandangan jin untuk melihat auratnya adalah ketika 
ia membaca: ‘Bismillah ” (HR. Ibnu Abu Syaibah)^' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab 
Mushannaf-nya. dari Anas RA secara marfu ’ dengan redaksi, 


'-Jjk of <iy bj jsi'^ 


"Tabir (penghalang) antara mata jin dan aurat anak manusia 
adalah ketika melepaskan pakaian ia membaca: ‘Bismillah \" 
Selain itu, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang sama dalam 
kitab Al Ausath, dengan redaksi hadits seperti di atas. Sedangkan 
dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id ia mengatakan bahwa Ath- 
Thabrani meriwayatkan hadits ini dengan dua sanad, dan di dalam 
salah satu susunan sanad tersebut terdapat perawi bemama Sa’ad bin 
Muslim Al Umawi yang divonis dha ’if oleh Al Bukhari dan imam- 
imam hadits lainnya. Sedangkan Ibnu Hibban menilainya tsiqah, 
dan perawi-perawi lainnya juga tsiqah. 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/395) secara mauquf. Al Ausath, Ath- 
Thabrani secara marfu’ dari Anas RA. Lihat Majma' Az-Zawaa'id (1/205), dan 
Ibnu As-Sunni, ‘Amal Al Yaum wa Al-Lailah (274). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


581 




Makna hadits 

Lafazh berarti hijab (penutup), sedangkan jika dibaca 
maka ia adalah mashdar dari akar kata Aa jk p (ij « jL>\ cj JLt. 


Lafazh *»i jiJLj secara zahir, dapat dipahami bahwa lafazh ini 
sudah cukup untuk menghalangi pandangan jin meskipun tanpa 
tambahan lafazh Penjelasan tentang lafazh ini telah 

kami paparkan sebelumnya. 


7.1.2 Dzikir dan Doa Ketika Masuk Pasar 


(Vi jl (_j5l 

✓ y X ✓ ✓✓ 

0jl 0U^ J U* ciJj 

•(lT-) 


348. “Apabila Nabi SAW pergi ke pasar atau masuk pasar 
beliau membaca; ‘Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu kebaikan pasar ini dan kebaikan yang ada di 
dalamnya. Aku memohon perlindungan kepada-Mu dari 
keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku 
memohon perlindungan kepada-Mu agar aku tidak terjebak sumpah 
palsu atau transaksi yang merugikan ” (HR. A1 Hakim)"*^^ 


Mustadrak Al Hakim (1/539), Adz-Dzahabi berkata, “Abu ‘Amru tidak di 
kenal, sedangkan Al Mada'ini adalah matruk." Lihat Majma’ Az-2kiwaa id 
(10/129). 

582 11 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan AI Hakim dalam kitab Al Mustadrak 
dari Buraidah RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW masuk 
pasar beliau membaca: ‘Dengan menyebut nama Allah...’.” Al 
Hakim dalam kitab Al Mustadrak mengatakan, “Ada beberapa 
riwayat dalam masalah ini yaitu: riwayat Jabir, Abu Hurairah, 
Buraidah Al Aslami dan Anas bin Malik RA.” Dari semua riwayat 
yang ada hadits Buraidah adalah riwayat yang paling memenuhi 
syarat penentuan hadits shahih Al Hakim dalam Al Mustadrak. Ath- 
Thabrani juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Buraidah 
RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW pergi ke pasar beliau 
membaca; "Ya Allah aku memohon kepada-Mu... ” Sementara itu di 
dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id disebutkan bahwa di dalam 
susunan sanadnya terdapat perawi bemama Muhammad bin Aban 
AlJu’fi yang divonis dha ’if. 


Makna hadits 

Lafazh maksudnya, aku memohon 

perlindungan kepada-Mu agar tidak terjebak dalam sumpah palsu 
karena pasar biasanya menjadi ajang sumpah palsu dan penipuan 
ketika barang yang diperjual-belikan dipajang di pasar. Selain itu, 
orang yang ditipu akan mengalami kerugian. 


dJb^ ajjI 'bfl Sf :JUi 

?, X ^ X.IJ P p Jx • P P p ^ 

c^ j aJj liLUJi a) caJ 

ijS ^ Liii %\ Li' jr 

0 ^ 0^ 

xO ^.X 

((_r^ AJ CAi^ 

X ^x ^ ^ ^ 


349. "Barangsiapa memasuki pasar. lalu membaca-. ‘Tiada 
Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi- 
Nya kekuasaan dan bagi-Nya pujian, yang menghidupkan dan yang 
mematikan, Dia tidak mati dan kebaikan di dalam kekuasaannya, 


I 583 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu maka Allah menuliskan 
seribu kebaikan baginya, menghapuskan seribu ribu kejahatan 
darinya, mengangkat seribu derajat baginya, dan dibangun rumah 
di surga untuknya. ” (HR. At-Tirmidzi dan A1 Hakim)"”^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dari Umar bin Khaththab RA, ia berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, “Dan Siapa yang memasuki pasar, lain membaca: 
^Tiada Tuhan selain Allah...'." Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak 
meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur periwayatan, dan Ibnu 
Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Al Hakim 
dengan tambahan redaksi, “dan dibangun rumah di surga 
untuknya. ” seperti halnya yang dilakukan oleh At-Tirmidzi. Setelah 
meriwayatkan hadits tersebut, At-Tirmidzi menyatakan bahwa 
hadits ini gharib. Selain itu, di dalam kitab At-Targhiib wa At- 
Tarhiib karya Al Mundziri dikatakan bahwa sanad hadits ini 
muttashil hasan dan para perawinya tsiqah atsbat. Adapun 
mengetani status Azhar Ibnu Sinan ada perbedaan pendapat. Ibnu 
‘Adi berkata, “Aku berharap status periwayatannya laa ba 'sa bihi." 
Redaksi hadits seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abu 
Ad-Dunia dan Al Hakim, dan mereka semua menyatakan hadits 
tersebut shahih dari riwayat ‘Amru bin Dinar Qahriman {Qahriman 
adalah nama jabatan dalam bahasa Persia, seperti Al Khazin dan Al 
Hqfizh, atau Al Wakil atau orang yang melaksanakan tugas) 'Aalu 
Az-Zubair, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya. 
Selain itu, Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang serupa dari 
Abdullah bin Umar secara marfu dan ia mengatakan bahwa sanad 
hadits ini shahih, dan di dalam susunan sanadnya teradapat perawi 
bemama Masruq bin Al Marzaban. Komentar tentang status 
periwayatan Masruq akan dijelaskan kemudian. 

Menurut pendapatku, komentar tentang Masruq bin Al 
Marzaban telah disebutkan pada akhir kitab Al Hakim, dan ia 
mengatakan bahwa Abu Hatim berkata, “Masruq adalah perawi 


Sunan At-Tirmidzi (3428), dan Mustadrak Al Hakim (1/539). 


584 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




laisa bil qawi. Namun imam hadits lainnya menyatakan bahwa ia 
tsiqah." Lebih jauh, Azhar bin Sinan berkata, “Ibnu Ma’in 
menilainya laisa bi syai'." Sedangkan Ibnu 'Adi berkata, “Hadits- 
haditsnya tidak dikategorikan mungkar jiddan, dan status 
periwayatannya la ba 'sa bihi.” 

Menurut pendapatku, derajat hadits ini paling tidak hasan, 
sekalipun banyak imam hadits yang menyebutkan bahwa banyak 
kemungkaran dalam periwayatannya. 


f.." f f c ^ ' O ^ i S 0 ✓ . ✓ 

\jiU 0* Ai \ u —1 O « 

# D * A, ^ /' _ 

aJ a\1I 1 


350. "Wahai sekalian pedagang, dapatkah kalian ketika 
pulang dari pasar membaca sepuluh ayat? Sehingga Allah menulis 
satu kebaikan pada setiap ayat yang dibaca?” (HR. Ath- 
Thabrani)"''" 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Kabiir dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Wahai sekalian pedagang...” Di dalam kitab Majma ‘ Az-Zawaa'id 
disebutkan bahwa perawi hadits ini adalah para perawi shahih 
kecuali Ar-Rabi’ bin Tsa'lab dan Abu Ismail Al Mu'adzdzin, yang 
divonis tsiqah. 


Makna hadits 

Lafazh ajT aJ asi vsU di dalam hadits telah disebutkan 
0 " 

bahwa satu kebaikan dengan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. 


*** Ath-Thabrani, Al Mu jam Al Kabiir (11/398) dan lihat Majma' Az-Zawaa'id 
(10/129). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


585 


7.1.3 Doa Kaffarat Majelis 


l» ^1)1 tiJLiLsx-^ 0jLa^ —y o \ 

vlJ_J| ^ jAjCiM^\ tdJl Vi V Ot 


351. “Doa kaffarah Al Majelis dibaca sebelum berdiri: 'Maha 
Suci Engkau Ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa 
tiada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampun dan bertobat 
kepada-Mu, sebanyak tiga kali. ” (HR. Abu Baud dan Ibnu 
Hibban)^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Baud dan Ibnu Hibban dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

’ y ^ ^ ^ ' y y y y 0 ■' 


“Barangsiapa yang duduk dalam satu majelis lalu banyak 
perkataan yang mengandung dosa, maka ia hendaknya membaca 
doa sebelum beranjak dari majelisnya: 'Maha Suci Engkau Ya 
Allah dan dengan memuji-Mu... Hingga akhir redaksi hadits ini, 
iJL)i OVT Vi aJ ^ *jli “Kecuali diampuni baginya dosa-dosa 

X XXX *^x X X 

yang didapatnya di majelis tersebut. ” Setelah meriwayatkannya, At- 
Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Sedangkan 
Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadits ini shahih. Selain itu, An- 
Nasa'i dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu 
Hurairah RA dan hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim. 
Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Baud, At-Tirmidzi, 


Smart Abu Daud (4858, 4859), Shahih Ibnu Hibban (594), Sunan At-Tirmidzi 
(3433), Sunan An-Nasa 'i (429,430^ dan 'Amal Al Yaum wa Al-lailah. 


586 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 





An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih-nya dari Aisyah RA 
dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. 


Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang serupa dalam 
kitab Al Kabiir dari Rafi' bin Khudaij dengan perawi yang tsiqah. A1 
Bazzar juga meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari Anas RA 
tanpa redaksi, cJ? ill Si "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 


selain Engkau", akan tetapi di dalam susunan sanadnya terdapat 
perawi bemama Utsmein bin Mathar yang divonis dha'if. Ath- 
Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dan Al Kabiir dari 
Ibnu Mas'ud seperti redaksi hadits Abu Hurairah. Selain itu, Ath- 
Thabrani juga meriwayatkan hadits yang sama dalam kitab Ash- 
Shaghiir dan Al Ausath dari Az-Zubair bin Al 'Awwam RA, namun 
dalam susunan sanadnya terdapat perawi yang di kenal. Ath- 
Thabrani juga meriwayatkan dalam kitab Al Kabiir dari Jubair bin 
Muth’im RA, dengan tambahan redaksi, "...(doa itu) dibaca tiga 
kali. Jika mejelis itu adalah majelis yang menimbulkan dosa maka 
doa itu menjadi kaffarah (pelebur dosa), dan jika majelis itu adalah 
majelis dzikir maka ia menjadi tanda baginya." Namun di dalam 
susunan sanadnya terdapat perawi yang bemama Khalid bin Yazid 
Al 'Umari yang divonis dha'if. Ath-Thabrani juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dengan sanad lain dan dengan perawi yang 
shahih. Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang serupa dari 
Abdullah bin ‘Amru Ibnu Al ‘Ash RA, namun di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Muhammad bin Jami’ Al Aththar, yang 
dinyatakan Ibnu Hibban tsiqah sedangkan imam yang lain 
menvonisnya dha'if. Adapun perawi-perawi yang lainnya shahih. 

Lebih jauh, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang sama 
dalam kitab Al Ausath dari Ummu Salamah RA, ia berkata bahwa 
Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia banyak membaca: 


iDi oylj Suci Engkau Ya Allah 


dan dengan memuji-Mu, aku memohon ampunan dan bertobat 
kepada-Mu. ” Selanjutnya beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah 
diperintahkan untuk membaca kalimat ini. ” Lalu beliau membaca: 
"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." 
Perawi yang meriwayatkan hadits ini adalah perawi shahih. Ath- 


I' 587 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Thabrani juga meriwayatkan hadits yang sama dari Aisyah RA, ia 
berkata, 


o ja\ :JUs 4^C>3 :4^Vp cJ\a .viJL)} o jstj ^2}jl«mj 


“Apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya melihat atap 
rumah, beliau membaca: "Maha suci Engkau Ya Allah dan dengan 
memuji-Mu, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku 
memohon ampunan dan bertobat kepada-Mu. ’ Aisyah berkata, 
“Kemudian aku menanyakan tentang kalimat tersebut kepada beliau, 
lalu beliau bersabda, 'Aku diperintahkan untuk membaca kalimat 
tersebut. ‘ Akan tetapi dalam susunan sanadnya terdapat perawi yang 
tidak di kenal.” 


Hadits yang semakna pula diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabrani dari Yazid bin A1 Had, dari Ismail bin Abdullah Ibnu 
Ja’far, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW 
bersabda. 


^ X ^ ^ 0 ^ 0 o' r 



“Setiap orang yang berada dalam majelis, kemudia ia 
membaca doa ketika mau beranjak: 'Maha Suci Engkau Ya Allah 
dan dengan memuji-Mu... ” Kemudian ia berkata, ketika hadits ini 
aku sampaikan kepada Yazid bin Khushaifah, ia lalu berkata, seperti 
itulah hadits As-Sa'ib Ibnu Yazid dari Rasulullah SAW. Para perawi 
Ahmad dan Ath-Tahbrani ini adalah perawi shahih. Begitu pula 
dengein Abu Daud dan A1 Hakim, mereka meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Abu Barzah dalam kitab Al Mustadrak dan ia 
menyatakan bahwa hadits tersebut shahih. 


jiju Y Aj\ tjJ —ir®Y 

o» ✓ ^ O'' ^o' o' 




588 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



352. "Aku telah banyak melakukan kejahatan, dan menzhalimi 
diri sendiri, maka ampunilah diriku. Sesungguhnya tidak ada yang 
bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. ” (HR. An-Nasa'i dan A1 
Hakim)^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dan A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dari Rafl’ bin Khudaij, ia berkata bahwa ketika 
Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, dan 
hendak beranjak, beliau membaca: 


>> • X 


ccJi •at 4J1 “a ot 

sJLa c 4)I J^ :cJii ijd .cJt •at ojjjUt ji*i Si <dt 

ojliST ^ iJu^ Ij :Jlii ‘J^' • oUJi^ 


"Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan 
dan bertobat kepada-Mu. Aku telah melakukan kejahatan, dan 
menzhalimi diri sendiri, maka ampunilah diriku. Sesungguhnya 
tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau." la berkata, 
aku kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kalimat-kalimat 
ini engkau buat sendiri?” Nabi SAW menjawab, “Benar, Jibril 
datang kepadaku lalu berkata: Wahai Muhammad ia adalah doa 
Kaffarah Al Majelis. ” Di samping itu, Ath-Thabrani juga 
meriwayatkan hadits yang sama dari Rafi' bin Khudaij dengan sanad 
dan perawi yang tsiqah. 


Sunan An-Nasa'i (340), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Mustadrak Al 
Hakim (1/537). 


II SS9 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


7.2 Dzikir dan Doa Untuk Harta, Pelayan dan Anak 

7.2.1 Dzikir dan Doa Ketika Melihat Sesuatu yang Menarik 
pada diri, harta, dan lain-lain 


X <■»*!' X X 

X o 

•(lT^ ‘(J-) 




353. “Apabila seseorang melihat sesuatu yang menarik dari 
harta, diri atau yang lainnya maka hendaklah ia memohon 
keberkahan. ” (HR. An-Nasa'i dan A1 Hakim)^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari 'Amir bin Rabi’ah RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda. 


. jj- 'j^\ 0^ Alii j( aJu iris-f \l\ 


“Apabila salah satu diantara kamu melihat sesuatu yang 
menarik dari dirinya, harta atau saudaranya maka ia hendaknya 
memohon keberkahan, karena pandangan mata yang menimbulkan 
hasud dapat terjadi. " Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dari 'Amir bin Rabi’ah sedangkan Ibnu As-Sunni meriwayatkannya 
dari Sa'id bin Hakim, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW 
mengkhawatirkan akan teijadi sesuatu dengan hartanya, beliau 
membaca: a^iaJ Slj ^ Ta Allah, berikanlah keberkahan 

padanya dan janganlah Engkau membinasakannya ” Ibnu As- 
Sunni juga meriwayatkan hadits yang semakna dari ‘Amru bin 
Hanif, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


C)\^ (4^ ’ii (4JU jl ^ 


Sunan An-Nasa'i (211), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Mustadrak Al 
Hakim (4/215). 


590 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




"Jika salah seorang dari kamu melihat sesuatu yang menarik 
pada dirinya atau hartanya maka ia hendaknya memohon 
keberkahan atasnya, karena pandangan mata yang menimbulkan 
hasud dapat terjadi. ” Selain itu, Ibnu As-Sunni meriwayatkan 
hadits yang sama dari 'Amir bin Rabi’ah dengan redaksi yang 
disebutkan penulis di atas. 

Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan untuk 
memohon keberkahan kepada Allah SWT ketika melihat sesuatu 
yang menarik dan dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya dan 
dampak negatif pada orang atau benda yang dimiliki. 


7.2.2 Dzikir dan Doa Ketika Membeli Kendaraan atau Pelayan 


0 9 ^ / 


li j-i ^ kiJL) itAjip 

• (^ ci) ^LIx Ojjjo iaJLp ^ 


354. “Apabila seseorang membeli binatang (hewan 
tunggangan atau kendaraan) atau pelayan maka peganglah bagian 
ubun-ubunnya kemudian bacalah: ‘Ya Allah, aku memohon kepada- 
Mu kebaikannya dan kebaikan sifat dan perilakunya dan aku 
memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya serta 
keburukan sifat serta perilakunya', kemudian peganglah bagian 
punggung unta. ” (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)^ 


*** Sunan Abu Daud (2160), Sunan An-Nasa'i (241), dan 'Amal Al Yaum wa Al- 
Lailah. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


591 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari 
‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 
Rasululullah SAW bersabda, “Jika salah seorang dari kamu 
membeli anak laki-lald atau pelayan wanita atau binatang 
(tunggangan atau kendaraan) maka ia hendaknya memegang ubun- 
ubunnya dan membaca: ‘Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
kebaikannya dan kebaikan sifat dan perilakunya dan aku memohon 
perlindungan kepada-Mu dari keburukannya serta keburukan sifat 
dan perilakunya. Dan apabila membeli unta, maka ia hendaknya 
memegang punuknya dan bacalah seperti yang di atas ” Selain itu, 
Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang sama dari ‘Amru bin Syu'aib 
dan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak dan ia menyatakan bahwa 
hadits ini shahih. Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan 
pada pembahasan nikah, akan tetapi penulis menyebutkannya di sini 
dengan pertimbangan kalimat yang terdapat pada sebagian 
redaksinya yaitu kalimat ‘‘Dan apabila salah 


seorang dari kamu menikahi seorang wanita. ’’ Jadi, pantaslah doa 
ini dibaca ketika membeli budak atau pelayan, binatang 
(tunggangan, kendaraan) dan ketika menikah, berdasarkan hasil 
penggabungan beberapa riwayat. 


Makna hadits 

Lafazh Vi artinya sifat dan perilaku yang Engkau 

tanam padanya. 

Lafazh I'fyM ada yang berpendapat bahwa kata 5j ji boleh 
juga dibaca dan Sedangkan lafazh ojjjj maksudnya 
bagian atas atau punggung hewan. 


S92 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



7.2.3 Dzikir dan Doa Ketika Dikaruniai Anak 


.(^ t:») 4Jil oil 'ilj -roo 

355. “Apabila beliau dikaruniai seorang anak maka beliau 
melantunkan adzan pada telinga anak tersebut sesaat setelah 
lahir. ” (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)"^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari 
Ubai Abu Rafi' maula Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW 
melantunkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fathimah RA 
melahirkannya. Selain itu, At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits 
yang sama dari Ubai Abu Rafi', dan ia mengatakan bahwa hadits ini 
hasan shahih. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan agar adzan 
dilantunkan pada telinga anak yang bam lahir. Ada yang 
berpendapat bahwa tujuan adzan pada telinga bayi yang bam lahir 
adalah untuk mengajarinya dua kalimat syahadat. Ada pula pendapat 
yang mengatakan untuk mengambil berkah dengan lafadz-lafadz 
adzan. Pendapat lain mengatakan tujuannya agar bayi hidup dengan 
fitrah, dan tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam 
memenuhi tuntutan hidup. Kesimpulannya, bisa saja tujuan adzan 
tersebut mencakup semua pendapat yang dikemukakan di atas. 

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

•(r 


Sunan Abu Daud (5105), dan Sunan At~Tirmidzi (1514). 


I 593 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



356. “Kemudian beliau meletakkan anak itu dipangkuannya 
dan men-tahniknya (memberinya kurma hasil kunyahan), lalu 
mendoakannya serta memohon keberkahan atasnya. ” (HR. A1 
Bukhari dan Muslim)^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Abu 
Musa A1 Asy'ari, ia berkata, “Ketika aku dikaruniai seorang anak, 
aku kemudian membawanya kepada Rasulullah SAW lalu beliau 
memberinya nama Ibrahim dan men-tahniknya (memberinya kurma 
hasil kunyahan), lalu beliau mendoakan bayi itu agar mendapat 
keberkahan setelah itu beliau menyerahkannya kepadaku. Anak itu 
adalah anak Abu Musa yang paling besar. 

Makna hadits 

Hadits ini sebenamya menganjurkan agar bayi yang diaqiqahi 
diletakkan ke dalam pangkuan orang yang dipercaya memangkunya 
(lebih diutamakan ulama) kemudian didoakan dan diberi kurma 
hasil kunyahan orang yang memangkunya. Jenis makanan yang 
dipilih jatuh pada buah kurma dikarenakan kurma mengandung rasa 
manis, dan tumbuhan paling baik yang tumbuh di negari Arab. 
Selain itu, doa yang dipanjatkan untuk anak tersebut boleh dalam 
bentuk apa saja, salah satunya adalah doa meminta keberkahan 
kepada Allah SWT. 


OUa-.i ollJl aUI 3^1 djjtuj — V'oY 

•(c) 




357. “Memohon perlindungan imtuk bayi: 'Aku memohon 
perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari 
gangguan segala syetan dan binatang berbisa, dan dari setiap 


Shahih Al Bukhari (5467), dan Shahih Muslim (2145). 


594 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 




penglihatan mata yang bisa menimbulkan kerusakan ” (HR. A1 
Bukhari)'*’' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan A1 Bukhari dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata, Rasulullah SAW memohon perlindungan Hasan dan Husein 
dan beliau bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim memohon 
perlindungan Ismail dan Ishak, dan aku memohon perlindungan 
dengan kalimat-kalimat Allah... ” Selain itu, Ahlu As-Sunan juga 
meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Abbas. Adapun redaksi 
yang diriwayatkan Abu Baud adalah; “Aku memohon perlindungan 
keduanya dengan kalimat-kalimat Allah. ” 


Makna hadits 

Lafazh iilij adalah bentuk tunggal dari yang berarti jenis 

binatang melata dan cenderung menganggu manusia. Ada yang 
berpendapat kata itu berarti jenis binatang melata yang berbisa, 
Wallahu a'lam. Sebenamya cakupan makna kata ini lebih luas dari 
pemaknaan binatang melata yang berbisa, berdasarkan sabda Nabi 
SAW, f'j* "Apakah sakit kepalamu mengganggumu? ” 

Lafazh Si'i berarti sesuatu yang mendatangkan keburukan atau 
menimbulkan efek negatif, seperti yang disebutkan di dalam kitab 
Ash-Shihhah. 


.(c^) ^1 VI V 'Mj -V'oA 


358. "Apabila anak sudah bisa berbicara dengan fasih maka 
ajarilah ia kalimat: ‘Tiada Tuhan selain Allah ’. ” (HR. Ibnu As- 
Sunni)"” 


Shahih Al Bukhari {3371). 

'Amal Al Yaum wa Al-Lailah (425). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


595 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari Abdullah Ibnu 
'Amru Ibnu A1 'Ash secara marfu' dengan redaksi, 


lijj ctyu \'^\^ Si jU “Si' ill Si tit 


.aSCfllO 


"Jika anak-anakmu sudah bisa berbicara dengan fasih maka 
ajarilah mereka kalimat: ‘Tiada Tuhan selain Allah’, kemudian 
jangan kantu bersedih jika mereka meninggal dunia, dan apabila 
gigifiya telah tumbuh, maka suruhlah shalat. " Adapun sanad hadits 
ini di dalam kitab 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah disebutkan dengan 
redaksi: Abu Muhammad bin Sha’id memberitahukan kepada kami, 
Hamzah bin Abbas Al Mirwazi memberitahukan kepada kami, Ali 
bin Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, Husein Ibnu 
Waqid menceritakan kepada kami, Abu Umayyah yaitu Abdul 
Karim dari Amru Ibnu Syu'aib menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku menemukan dalam kitab kakekku yang diceritakannya 
dari Rasulullah SAW, lalu ia menyebutkan hadits diatas dengan 
lengkap. Husein bin Waqid adalah Al Mirwazi Al Qadhi yang 
dianggap perawi tsiqah lahu awhaam. 


Makna hadits 

j ^ • 

Lafazh berarti pertumbuhan gigi anak. Yang dimaksud 

disini adalah gigi anak yang baru tumbuh sebagaimana yang 
disebutkan dalam kitab An-Nihaayah. Tujuan mengajari anak-anak 
kalimat syahadat ketika ia sudah bisa berbicara dengan fasih adalah 
karena kalimat syahadat merupakan kimci Islam, rukun Islam yang 
paling utama: pilar iman. 


596 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



7.3 Dzikir dan Doa Ketika Melihat Sesuatu yang Menyenangkan 
dan Tidak Menyenangkan 


U ^ !u^’i :Jl5 :t^! ^ cs'j 'M -r'o<^ 

t(j) ^ JuJ^l :Jli Oj^ C^'j 'Mj cC->l5-jCa5l 

•(cT^ 


359. "Apabila seseorang melihat sesuatu yang disenangi 
bacalah; ‘Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala 
kebaikan menjadi sempurna’. Dan apabila melihat yang tidak 
disukai bacalah: ‘Segala puji bagi Allah atas segala keadaan ” 
(HR. Ad-Daraquthni dan A1 Hakimy*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dan A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dari Aisyah RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW 
melihat sesuatu yang disenanginya, beliau membaca: ‘Segala puji 
bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi 
sempurna ” Dan apabila melihat yang tidak disukai beliau 
membaca: ‘Segala puji bagi Allah atas segala keadaan ” Al Hakim 
menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Sedangkan An-Nawawi 
menyatakan bahwa sanad hadits ini jayyid. Ibnu As-Sunni juga 
meriwayatkan hadits yang sama di dalam satu riwayat Al Hakim, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

: jy; of Jpy 

“Apa yang menghalangi salah seorang diantara kamu apabila 
mengetahui balasan dari dirinya, kemudian sembuh dari penyakit 
atau datang dari perjalanan untuk membaca: ‘Segala puji bagi 
Allah yang dengan kemullaan-Nya dan keagungan-Nya segala 


^ ^ ^ ^ ^ ^ < 


Shahih Ibnu Majah (3803), dan Mustadrak Al Hakim (1/499). 


I 597 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kebaikan menjadi sempurna ” Penjelasan tentang riwayat ini telah 
dikemukakan sebelumnya pada penghujung bab kedua dan 
menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. 


7.3.1 Doa Bercermin 



(^) A > 


> 0 fl 


360. “Apabila Nabi SAW melihat wajahnya di cermin beliau 
membaca: ‘Ya Allah, Engkau telah membuat indah tubuhku, maka 
indahkanlah perangaiku, dan hindarkanlah diriku dari api 
neraka ” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Mardawaih)'**^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu 
Mardawiyah dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah 
SAW melihat wajahnya di cermin, beliau membaca: 'Ya Allah... ’. ” 
Ketika mengomentari hadits ini, Ibnu Hibban menyatakan bahwa 
hadits ini shahih. Selain itu, Ahmad dan Abu Ya’la meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Ibnu Hibban dengan status perawi tsiqah. 
A1 Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang sama dalam kitab Ad- 
Da’awaat dari Aisyah RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW 
Melihat wajahnya di cermin....” Selanjutnya ia menyebutkan 
redaksi hadits diatas dengan lengkap. Ahmad juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Aisyah RA dengan sanad perawi yang 
shahih. Sedeuigkan Abu Bakar Ibnu Mardawaih meriwayatkan 
hadits ini dalam kitab Al Ad'iyah dari Abu Hurairah RA dan Aisyah 
RA dengan tambahan redaksi: "Dan 

hindarkanlah wajahku dari siksa api neraka. ” Berbeda dengan Ibnu 


Shahih Ibnu Hibban (959). 

598 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



As-Sunni, ia meriwayatkan hadits yang sama dengan redaksi yang 
pertama dari Ali RA. 


4jjbt3 iS ^ ^ 


361. "Segala puji bagi Allah yang menciptakan diriku lalu 
menyempurnakannya. ” (HR. Ath-Thabrani)^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath 
dari Anas RA, ia berkata. 


^ Hkklt ; Jti ST^t ^ jid bj jjl-j 4^ A' (jLo At jy-j OtT 

'j* 


“Apabila Rasulullah SAW Melihat wajahnya di cermin beliau 
membaca: ‘Segala puji bagi Allah yang menciptakan diriku lalu 
menyempurnakannya dan membentuk rupa kejadianku kemudian 
membuatnya nampak indah, serta menjadikanku termasuk orang- 
orang muslim’." Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan 
bahwa di dalam susunan sanadnya terdapat perawi bemama Hasyim 
bin Isa yang tidak aku kenal, sedangkan status perawi lainnya 
tsiqah. 


•(j) ^^ 


362. “Dan la telah menyempurnakan rupaku dan membuatku 
nampak indah, tidak seburuk yang lain. " (HR. Al Bazzar/*® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Al Bazzar dari Anas RA, ia berkata. 


Lihat Majma’ Az-Zawaa'id (10/139). 
Al Bazzaar, Kasyf Al Astaar (3124). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 



ii 'Jej tit 4ttl JUo 

I>* ^ ‘^’jj Vjj^ 0^'j 


“Apabila Rasulullah SAW melihat wajahnya di cermin beliau 
membaca: ‘Segala puji bagi Allah yang menciptakan diriku dan 
memperindah rupaku serta menghiasi diriku, tidak seburuk yang 
lain.’ Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa di 
dalam susunan sanadnya terdapat perawi bemama Daud bin Mujbir 
yang divonis dha'if jiddan namun ada beberapa imam hadits yang 
menilainya tsiqah, sedangkan perawi-perawi lainnya adalah tsiqah. 
Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang sama dalam kitab Al Kabiir 
dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW melihat 
wajahnya di cermin,...” selanjutnya ia menyebutkan hadits di atas 
dengan lengkap tanpa redaksi Akan tetapi di dalam 

sanad hadits ini terpadat perawi bemama Amru bin Hushain Al 
'Uqaili yang divonis matruk. 


^ It ^ K"* ^ ^ * f • * ^ 

wJi ^ -nr 


363. “Dan la membentuk wajahku lalu membaguskannya dan 
menjadikanku termasuk orang-orang Islam. ” (HR. Ath-Thabrani)^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath 
dari Anas RA yang telah disebutkan sebelumnya. Redaksi yang 
dibawa penulis telah disebutkan sebelumnya dan ia menisbatkannya 
kepada Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath. Keduanya mempakan 
hadits yang sama yang berasal dari satu sahabat serta dari kitab yang 
sama pula. Penulis setelah itu memisahkannya dan meletakkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar tidak sebagaimana 
mestinya. Seharusnya, penulis tidak memisahkan diantara kedua 


Lihat Majma' Az-Zawaa'id (10/139). 


600 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



redaksi hadits tersebut dan memasukkan pemisah yang lain diantara 
keduanya. Selain itu, Ibnu As-Sunni meriwayatkan hadits yang 
sama secara utuh antara kedua sisinya dalam kitab 'Amal Al Yaum 
wa Al-Lailah, sepeiti yang dilakukan oleh Ath-Thabrani: 
mengumpulkan kedua redaksi tersebut dalam kitab Al Ausath. 


Makna hadits 

Hadits-hadits yang telah disebutkan di atas menunjukkan 
bahwa orang yang bercermin disunahkan membaca semua doa 
seperti yang telah disebutkan di atas, karena hal itu akan lebih 
sempuma dan banyak memberikan nilai pahala. 


7.3.2 Doa Ketika Melihat Bakal Buah 


lU J J a :Jii s>‘ ij'jS'iJ kj -’n i 


364. “Apabila Nabi SAW melihat bakal buah beliau membaca: 
Ta Allah, berkahilah kami dengan buah ini, berkahilah kami pada 
tempat tinggal kami, dan berkahilah kami pada timbangan kami, 
serta berkahilah kami pada takaran kami \ ’’ (HR. Muslim)^’* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ia 
berkata, “Suatu ketika para sahabat melihat bakal buah yang 
mimcul, kemudian mereka membawanya kepada Rasulullah SAW, 
dan ketika Nabi SAW mengambilnya beliau membaca: 


Shahih Muslim (1373). 


I 601 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



uf} ci^ 2JlPj iJl3 ciAL'j ^'dS^j d^j 2Ji> ^1>:! 0! ‘^\ 

.iic> aL.'j iPi u jLh 


To Allah, berkahilah kami dengan buah ini, berkahilah kami 
pada tempat tinggal kami, dan berkahilah kami pada timbangan 
kami, serta berkahilah kami pada takaran kami. Ya Allah, 
sesunggungnya Ibrahim adalah hamba-Mu, nabi-Mu dan kekasih- 
Mu, dan aku adalah hamba-Mu dan nabi-Mu. la (Ibrahim) telah 
berdoa kepada-Mu untuk keberkahan Makah, dan aku berdoa untuk 
keberkahan Madinah layaknya doa yang dipanjatkan untuk 
keberkahan Makah dan yang sama dengannya ’. Kemudian beliau 
memanggil einak yang umumya paling muda di dekatnya lain 
memberikan buah itu kepada anak tersebut. Selain Muslim, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang 
sama. Dalam riwayat Muslim, disebutkan dengan redaksi, 
“Kemudian beliau memberikan buah itu kepada anak paling kecil 
yang hadir.” Sedangkan dalam riwayat Ibnu As-Sunni disebutkan 
bahwa apabila Rasulullah SAW dibawakan permulaan buah, beliau 
kemudian meletakkannya di tangan kanan, lalu ketika diletakkan di 


depan mulutnya, beliau membaca: Ui' "Ya 


Allah, sebagaimana Engkau memperlihatkan awalnya kepada kami 
maka perlihatkanlah juga akhirnya. ” Kemudian beliau memberikan 
buah itu kepada anak-anak yang berada di dekatnya. 


Makna hadits 

Lafazh ^ adalah bakal atau permulaan buah. 


7.3.3 Doa Ketika Melihat Orang Tertawa 




•(r ‘c) 


602 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



365. “Apabila seseorang melihat saudaranya sesama muslim 
tertawa bacalah: ‘Muduh-niudcihan Allah ntclanggengkan 

kegembiraan dan kesenanganmu ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)'*” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Sa’ad bin Abu Waqqash, ia berkata, “Suatu ketika Umar bin 
Khaththab meminta izin menemui Rasulullah SAW ketika beberapa 
wanita Quraisy sedang berbicara kepada Nabi SAW. Ketika itu 
suara mereka terdengar lebih keras dari suara Nabi SAW. Manakala 
Umar bin Khaththab meminta izin untuk menemui beliau, wanita- 
wanita tersebut langsung berdiri dan bergegas bersembunyi. Nabi 
SAW pun mengizinkannya masuk. Ketika masuk, Umar melihat 
Rasulullah SAW sedang tertawa, Umar pun berkata: "Mudah- 
mudahan Allah melanggengkan kegembiraan dan kesenanganmu 
wahai Rasulullah." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ‘‘Aku 
heran melihat wanita-wanita yang tadi berada di dekatku! 
Manakala suaramu terdengar, mereka langsung berdiri dan 
bergegas bersembunyi. ” Umar kemudian bertanya kepada mereka, 
“Apakah kalian lebih memuliakanku daripada Rasulullah SAW?” 
Mereka lalu menjawab, “Benar, karena sikap dan perilakumu lebih 
keras dari Rasulullah SAW.” Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, 
"Memang benar wahai Ibnu Khaththab, demi Allah setiap kali setan 
berpapasan denganmu saat melewati satu jalan, ia pasti berbalik 
arah memilih jalan yang lain." Hadits yang semakna juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa i. Doa di atas dinukil dari perkataan 
Umar bin Khaththab RA. Karena ketika itu ia mengungkapkannya 
dihadapan Rasulullah SAW, beliau pun membenarkannya. Oleh 
karena itu, membaca doa tersebut ketika ada yang tertawa (sunah 
hukumnya selama masih) dalam batas kewajaran. 


Shahih Al Bukhari (3683), dan Shahih Muslim (2396). 


II 603 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



7.3.4 Doa ketika Melihat Pakaian Baru 


^ I O I o I 1 — * ^ Sm ® 1 f I • * 

awI i,.s^ -cJ^ Ujj aIIp 


366. “Apabila Nabi SAW melihat pakaian baru beliau 
membaca: ‘(Pakailah) sampai usang dan mudah-mudahan Allah 
menggantinya ” (HR. Abu Daud)"^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa'id A1 
Khudri RA. Dan sebelumnya kami sudah menjelaskan doa yang 
dibaca ketika memakai pakaian baru, dan pada satu riwayat Abu 
Daud, Abu Nadhrah berkata, “Apabila salah satu sahabat Rasulullah 
SAW memakai pakaian baru dikatakan padanya 'Kenakanlah 
sampai usang dan mudah-mudahan Allah menggantinya'.” At- 
Tirmidzi menyatakan status hadits ini hasan, sedang A1 Hakim dan 
Ibnu Hibban menyatakannya shahih. Hadits ini menggabungkan 
antara doa orang yang memakai pakaian. Tujuannya supaya tahan 
lama sampai pakaian itu usang, dan Allah menggantinya dengan 
yang baru. 


o I o 1 of ^ t 0 I ® ^ 1 ^ fc e 1 0 I of 

.(•3 4^) Ji' (W Jji 4ji^ij -rnv 


367. "Pakailah sampai usang dan buruk, Pakailah sampai 
usang dan buruk, Pakailah sampai usang dan buruk. ’’ (HR. A1 
Bukhari dan Abu Daud)^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Abu Daud dari 
Ummu Khalid binti Usaid, ia berkata, “Suatu ketika aiku dan ayahku 


Sunan Abu Daud (4020). 

Shahih Al Bukhari (5823), dan Sunan Abu Daud (2024) dari Ummu Khalid 
binti Asid. 


604 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 






mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu aku memakai pakaian 
berwama kuning, lalu Nabi SAW berkata, ‘Sanah, sanah ’ yang 
dalam bahasa Habasyiyyah bermakna bagus. Ummu Khalid berkata, 
lalu aku pergi bermain-main dengan Nabi SAW namun ayahku 
melarangku, kemudian Nabi SAW berkata, ‘Biarkan saja. 
Kemudian Rasulullah SAW Bersabda, 




'^Pakailah sampai usang dan buruk, Pakailah sampai usang 
dan buruk, Pakailah sampai usang dan buruk. ” 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan berdoa bagi 
orang mengenakan pakaian baru agar umumya dipanjangkan dan 
dapat dipakai hingga usang dan buruk, kemudian doa tersebut lebih 
ditegaskan kembali dengan anjuran membacanya secara berulang- 
ulang. Selain itu, berkat doa Rasulullah SAW tersebut Ummu 
Khalid hidup selama satu abad. 


7.3.5 Dzikir dan Doa Ketika Terjadi Kebakaran 


^ talsA i j litj —riA 


368. “Apabila seseorang melihat kebakaran maka 
padamkanlah dengan kalimat takbir. ” (HR. Abu Ya’la)^“ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la A1 Mushili dalam kitab 
Musnad-nyz. dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW 


Aku tidak menemukan hadits tersebut dalam Mttsnad Abu Ya'la, namun hadits 
ini disebutkan oleh Ath-Thabrani, dalam Ad-Du’aa' (1001). 


I 605 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Bersabda, 




“Padamkanlah kebakaran dengan 


kalimat takbir. ” Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Abu 
Hurairah dalam kitab Al Ausath, namun di dalam sanadnya terdapat 
perawi yang tidak disebutkan identitasnya. Selain itu, Ibnu As-Sunni 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Amru bin Syu’aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW Bersabda, 


^13 lii 


'Apabila kamu melihat kebakaran maka ucapkanlah takbir, 
karena takbir itu bisa memadamkan api. ” Di sini penulis 
menyebutkan bahwa hal itu disarankan karena telah terbukti benar 
melalui serangkaian percobaan (Tajriib), dan bila sudah dicoba 
berarti khasiatnya benar teruji. 


7.3.6 Dziktr dan Doa Ketika Melihat Bencana 


iL. ^ jukJi :jii ijl'j liij 

'(, 0 ^ 4j 


369. “Ketika seseorang melihat ada yang tertimpa musibah 
kemudian membaca: ‘Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan yang telah 
memberikan kepadaku kemuliaan dari semua orang yang 
diciptakan, maka ia tidak akan tertimpa musibah itu’.” (HR. At- 
Tirmidzi dan Ath-Thabrani)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabrani 
dalam kitab Al Ausath dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa yang melihat orang yang tertimpa 


Sunan At-Tirmidzi (3432), dan lihat Majma'Az-Zawaa'idilOIM^,). 


606 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



musibah maka hendaklah ia membaca: ‘Segala puji bagi Allah... ’. ” 
Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi menyatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. Selain itu, Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits yang sama dalam kitab Ash-Shaghiir dan Al Ausath, dan A1 
Bazzar dari Abu Hurairah RA dengan redaksi yang sama. Di dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa sanad hadits ini hasan. 
Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitab 
Al Ausath dari Ibnu Umar RA dengan redaksi yang sama dengan 
redaksi Abu Hurairah RA di atas. Di dalam kitab Majma' Az- 
Zawaa'id disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Zakaria bin Yahya bin Ayyub Adh-Dharir yang tidak aku 
kenal sedangkan perawi-perawi yang lain tsiqah. Hadits yang 
semakna diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari Umar bin 
Khaththab bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


ti 01^ U UilST (jii- jjA-* 


"Barangsiapa melihat orang yang ditimpa musibah kemudian 
ia membaca: ‘Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan 
diriku dari musibah yang ditimpakan kepadamu dan yang telah 
memberikan kepadaku dari semua orang yang diciptakan 
kemuliaan, melainkan ia diselamatkan dari musibah itu selama 
musibah itu ada selama ia hidup’.” Setelah itu, At-Tirmidzi 
menyatakan bahwa status sanad hadits ini dha’if. Mengenai masalah 
ini, beberapa ulama menyebutkan bahwa doa ini sebaiknya dibaca 
dalam hati agar orang yang tertimpa musibah tidak merasa sakit hati 
ketika mendengamya. 


7.4 Doa Ketika Mendengar Ayam Berkokok dan Lainnya 


liij AJUiai ^ aJjI lil —TV * 


II ««7 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



370. "Apabila seseorang mendengar ayam berkokok maka ia 
hendaknya memohon karunia Allah, dan apabila mendengar suara 
keledai maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari 
syetan yang terkutuk, demikian juga ketika mendengar anjing 
menggonggong. ” (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An- 
Nasa'i)*^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud 
dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah dan Jabir RA. Adapun redaksi 
Abu Hurairah berbunyi, Rasulullah SAW bersabda. 


(»* * *■•* otj ^ ijlLiiii tit 

.VlUa_.il OVLpiJl ^ 4ttV{ ljJLju.iiVi 


"Apabila kamu mendengar ayam berkokok maka hendaklah 
memohon karunia kepada Allah, karena ia sedang melihat malaikat, 
dan jika kamu mendengar suara keledai maka mintalah 
perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk, karena ia 
sedang melihat setan. ” Dengan ini dapat diketahui bahwa 
sebenamya penulisan kode A1 Bukhari dan Muslim sebagaimana 
yang dilakukan penulis, tidak perlu disebutkan secara berulang. 
Sebab hadits tersebut memiliki redaksi yang sama dan dari sahabat 
yang sama pula. Oleh karena itu, kode yang dipasang di akhir hadits 
cukup mewakili simbol yang diletakkan di tengah redaksi hadits. 
Sedangkan redaksi Jabir berbunyi Rasulullah SAW bersabda. 


.ii'yj Si Vi is'j v^u 


"Apabila kamu mendengar gonggongan anjing dan suara 
keledai di malam hari, maka mintalah perlindungan kepada Allah 
dari syetan yang terkutuk, karena ia sedang melihat apa yang tidak 
bisa kamu lihat." Selain itu, Abu Daud, An-Nasa'i, dan A1 Hakim 


^ Shahih Al Bukhari (3303), Shahih Muslim (2729), dan Sunan Abu Daud 
(5103). 


608 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




juga meriwayatkan hadits yang sama di dalam kitab Al Mustadrak 

dan Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat 

0 

Muslim. Lafazh ^ yang terdapat dalam redaksi Jabir ini 

memberikan batasan waktu yang jelas. Oleh karena itu, memohon 
perlindungan kepada Allah ketika mendengar gonggongan anjing 
dilakukan di malam hari bukan di siang hari. 


7.4.1 Dzikir dan Doa ketika Mendengar Sesuatu yang Tidak 
Disenangi 


:S ju c. JA ^ 'oisr \l\j -rv ^ 

'yi OjLe^j tii Ajij 

.(i, cl) '4 VI > Vj 


371. “Ketika seseorang berada dalam satu masalah lalu ia 
mendengar sesuatu yang tidak disukai, maka janganlah ia 
meramalkan akan adanya hal-hal buruk hingga menghalanginya 
imtuk beramal. Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa disurutkan 
oleh sugesti negatif atau (ramalan akan adanya hal-hal buruk) pada 
sesuatu, maka ia telah berbuat syirik. Kaffarahnya (penebus 
dosanya) adalah membaca: Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali 
kebaikan-Mu, tidak ada ramalan buruk kecuali ramalan buruk-mu, 
dan tidak ada Tuhan selain-Mu ” (HR. Ahmad dan Ath- 
Thabrani)"*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari 
Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash RA, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, 


Musnad Ahmad (2/220), dan Majma’ Az-Zawaa'id (5/105). 


II 609 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


:JlS 5jUr Uj (4iil lij^j U MjJlai .2iy^^ jJi ^ iiij 

% iJ! rj % > '^j .25> '-^i > ^ ;;4lji j>: 


Barangsiapa disurutkan karena sugesti negatif atau ramalan 
akan adanya hal-hal buruk pada sesuatu maka ia telah berbuat 
syirik. ” Para sahabat kemudian bertanya, ‘Wabai Rasulullab, apakab 
kaffarabnya (penebus dosanya)? Rasulullab SAW menjawab, “la 
hendaknya ia membaca: ‘Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali 
kebaikan-Mu, tidak ada ramalan buruk kecuali ramalan buruk-mu, 
dan tidak ada Tuhan selain-Mu'." Di dalam kitab Majma’ Az- 
Zawaa id disebutkan babwa badits ini diriwayatkan oleb Ahm ad 
dan Atb-Tbabrani dan di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Ibnu Labi'ab yang status periwayatannya hasan namun ada sisi 
dha'if-nya, sedangkan para perawi yang lain tsiqah. 

Di samping itu, At-Tirmidzi meriwayatkan badits yang sama 
dari Buraidab, ia berkata, “Ketika aku menyebutkan ramalan buruk 
dibadapan Rasulullab SAW, beliau kemudian bersabda, 
‘Barangsiapa mengalami hal itu dan tidak bisa tidak, —kalimat 
Rasulullab SAW ‘tidak bisa tidak’ adalab kalimat yang paling kami 
senangi—, maka ia hendaklahnya membaca: ‘Ya Allah, tidak ada 
kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada ramalan buruk kecuali 
ramalan buruk-mu, dan tidak ada Tuhan selain-Mu ” Kritikan 
terbadap badits ini disebutkan di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id 
babwa di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Hasan bin Ja’far 
yang dinilai matruk. Ada juga yang berpendapat babwa dia adalab 
perawi shaduq munkar al hadits. Hadits yang semakna juga 
diriwayatkan oleb Al Bazzar dari Abu Hurairab RA, ia berkata, 
Rasulullab SAW bersabda. 


.oi> '^1 >'ii, H 

“Ya Allah, tidak ada ramalan buruk kecuali ramalan buruk- 
mu, sebanyak tiga kali. ” Namun badits ini mendapat kritikan seperti 
yang dimuat di dalam kitab Majma ’ Az-Zawaa 'id babwa di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Amm bin Abu Salamab yang 
dinilai oleb Ibnu Hibban dan imam badits lainnya sebagai perawi 


610 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tsiqah. Sementara Syu’bah dan imam hadits yang lain menilai Amru 
bin Abu Salamah dha ’if, sedangkan perawi-perawi lainnya shahih. 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa ©rang yang hatinya terkena 
sugesti negatif hingga membuatnya surut untuk berbuat sesuatu, 
maka sebagai penebus dosanya ia membaca doa yang telah 
disebutkan di atas. 


^ c. l'^\ > ill} -rVY 

0J(dJl Nl (C^t 'i/l c-»Lu*oxJlj 


372. "Jika kamu melihat suatu keyakinan negatif yang tidak 
disukai, maka bacalah: ‘Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan 
kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan 
kejahatan kecuali Engkau. dan tiada daya dan upaya kecuali 
dengan-Mu ” (HR. Abu Daud dan Ibnu Abu Syaibah)^®* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abu Syaibah 
dalam kitab Al Mushannaf dari Urwah bin Amir A1 Qurasyi RA, ia 
berkata, “Ketika aku menyebutkan tentang sugesti negatif di 
hadapan Rasulullah SAW, beliau lalu bersabda. 


^ lUl-N.* Slj JUll 


“Yang lebih baik adalah menimbulkan sugesti positif dan 
jangan sampai menyurutkan seorang muslim untuk melakukan 
sesuatu. Kemudian apabila salah seorang kamu melihat sesuatu 
yang tidak disukai maka ia hendaknya membaca: ‘Ya Allah...’.’’ 
'Urwah di dalam hadits ini adalah Al Juhani dan ada yang 


^ Sunan Abu Daud (2661), dan Mushannaf {9/39) Ibnu Abu Syaibah. 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


mengatakan adalah A1 Qurasyi. Ibnu 'Asakir, berkata, "Tidak ada 
sahabat yang menyAaAjAkannya dan tidak ada hadits yang 
diriwayatkannya kecuali hadits ini. A1 Bukhari dan yang lain 
menyebutkan bahwa ia mendengar dari Ibnu Abbas RA, 
berdasarkan hal ini maka haditsnya adalah mursal. Ibnu As-Sunni 
juga meriwayatkan hadits yang semakna secara mursal, ia berkata, 
“Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sugesti positif, beliau lalu 
bersabda, 


9 :^ lb. 3. 1^13 (-4 rj jUii 4x^1 

itu 5y Slj Sj^ *i'j ^ 


Yang paling benamya adalah menimbulkan sugesti positif 
dan hal itu tidak sampai menyurutkan seorang muslim untuk 
melakukan sesuatu. Jika kamu melihat suatu sugesti negatif yang 
tidak disukai maka bacalah: Ya Allah.... ” Hingga akhir redaksi, 
"Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha 
Tinggi dan Maha Mulia. ” Muslim dan imam-imam hadits lainnya 
meriwayatkan hadits yang sama dari Mu’awiyah Ibnu A1 Hakam As- 
Sulami, ia berkata, ketika aku berkata, “Wahai Rasulullah, diantara 
kami ada yang berkeyakinan negatif, Nabi SAW bersabda, 'Yang 
demikian itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam hati 
mereka, maka tidak memalingkan mereka ’. ’’ Kami telah membuat 
satu risalah yang bemama, "Ar-Riyaadh An-Nadhirah Fii Al 
Kalaam 'Alaa Al Adwaa wa Ath-Thiyarah ”, dan kami telah 
menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut 
di dalam kitab Syarh Al Muntaqaa, disertai dengan pendapat para 
ulama sembari memunculkan pendapat yang memiliki arguementasi 
dalil yang kuat. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan merujuk buku 
tersebut. 


7.4.2 Dzikir dan Doa ketika Mendengar Kabar Gembira 


.(^ ajji ^ Uj ^ liij -rvr 


612 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



373. “Apabila seseorang mandapat kabar gembira maka 
hendaklah ia mengucap al hamdulillah. ” (HR. A1 Bukhari dan 
Muslim)'^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah RA yang mengisahkan tentang hadits Al Ifki (peristiwa 
dusta), Aisyah berkata, Tatkala Rasulullah SAW memberikan kabar 
gembira kepadaku, maka kalimat pertama yang diucapkan beliau 
adalah "Wahai Aisyah, Ucapkanlah alhamdulillah, sesungguhnya 
Allah telah membebaskanmu." Hadits ini diriwayatkan dengan 
redaksi yang panjang, dan redaksi ini adalah penggalan darinya. 
Selain itu, Abu Baud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga 
meriwayatkan hadits yang sama dari Aisyah RA. 


o 

-(o^ tl) Ic^) ^ —W1 


374. "Membaca Al hamdulillah dan bertakbir, dan sujud 
kepada Allah sebagai tanda syukur. ” (HR. Al Bukhari, Muslim, 
Ahmad dan Al Hakim)^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu 
Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


:J\i ^ Jjif 

4ttl vlJb tOjQ 

JiiS* Oj tilyi Jif ^Ixi cOJl^ 


Shahih Al Bukhari (2661), dan Shahih Muslim (2770). 

Shahih Al Bukhari (6530), Shahih Muslim (221), Musnad Ahmad (1/191), dan 
MustadrakAl Hakim (1/550). 


I 613 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



"Demi jiwaku yang berada dalam tangan-Nya, sesungguhnya 
aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. ” lalu 
kami membaca A1 hamdulillah dan bertakbir, kemudian beliau 
bersabda, "Demi jiwaku yang berada dalam tangan-Nya, 
sesungguhnya aku berharap kalian menjadi sepertiga penghuni 
surga. ” Lalu kami membaca alhamdulillah dan bertakbir, beliau lalu 
bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sesungguhnya 
aku menginginkan kalian menjadi separuh penghuni surga, 
sesungguhnya perumpamaan kalian dalam umat ini adalah seperti 
bulu putih di tengah kulit domba yang hitam, atau seperti warna 
belang-belang hitam putih pada keledai. ” Hadits yang kedua 
diriwayatkan oleh Ahmad dan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak 
dari Abdurrahman bin 'Auf RA, ia berkata, Rasulullah SAW Keluar 
menuju permadani yang panjang, lalu menghadap kiblat, kemudian 
beliau merebahkan diri sambil sujud, beliau melambatkan sujudnya 
sampai diduga bahwa Allah telah mencabut nyawanya, lalu aku 
mendekatinya, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan 
bertanya, "Siapa ini?” Aku lalu menjawab, “Abdurrahman bin 
'Auf.” Beliau kemudian bertanya, "Ada apa denganmu?” Aku 
menjawab, “Wahai Rasulullah, engkau sujud lama sekali, hingga 
aku sangka bahwa Allah telah mencabut nyawamu dalam keadaan 
demikian. Setelah itu beliau bersabda, 'Sesungguhnya Jibril datang 
kepadaku dan memberikan kabar gembira, ia (Jibril) berkata, 
sesungguhnya Allah SWT berfirman: 'Barangsiapa yang membaca 
shalawat atasmu maka aku akan bershalawat atasnya, dan 
barangsiapa yang mengucap salam atasmu, aku akan mengucap 
salam atasnya. Oleh karena itu, aku bersujud kepada Allah sebagai 
tanda syukur'." Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan 
bahwa perawi hadits ini tsiqah. Ath-Thabrani meriwayatkan dengan 
redaksi yang sama dalam kitab Al Ausath dan Ash-Shaghiir dari 
Jabir RA. Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa 
perawi hadits ini adalah perawi shahih kecuali syaikh Ath-Thabrani 
Muhammad bin Abdurrahim bin Buhair, dan aku tidak menemukan 
ada imam hadits yang menyebutkannya. Sebenamya masih banyak 
hadits yang berkaitan dengan masalah sujud syukur ketika 
memperoleh nikmat yang tidak disebutkan disini. 


614 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



7.5. Tata Cara Salam dan Menjawabnya 
7.5.1 Cara Menjawab Salam 


• 1*"^^ ^ 

375. "Apabila seseorang memberi salam kepada yang lain 
maka ucapkanlah: As-Salamu 'Alaikum. ” (HR. A1 Bukhari dan 
Muslimr® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


:Jd CLli dPij^ JjL* 42411 

'^'4 C-5H inp fSlUt cj^ 

lyai4 Jji Jip 


“Allah SWT Menciptakan nabi Adam menurut rupanya enam 
puluh hasta. Tatkala Allah telah selesai menciptakannya, Allah 
berfirman, 'Pergilah kemudian ucapkanlah salam atas golongan 
malaikat lain dengarkan apa jawaban mereka kepadamu, setelah itu 
jadikanlah salam itu sebagai salammu dan salam anak cucumu. 
Adam AS pun mengucap salam, 'As-Salaamu 'Alaikum 
(Keselamatan atas kamu).' lalu mereka (golongan malaikat) 
menjawab, 'As-Salaamu 'Alaika wa rahmatullah (atasmu juga dan 
rahmat Allah).' Para malaikat menjawabnya dengan tambahan 'wa 
rahmatullah'. Oleh karena itu, setiap yang masuk surga seperti rupa 
Adam, maka kejadian senantiasa berkurang sampai sekarang." 
Selain itu, An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Abu Hurairah RA. Menyebarkan salam termasuk sunnah yang 
paling kukuh, banyak hadits-hadits yang menjelaskan tentang 
anjuran menebar salam, bahkan salam itu merupakan salah satu hak 


Shahih Al Bukhari (3326) dan Shahih Muslim (2841). 


I 615 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



muslim yang hams dipenuhi sebagaimana yang disebutkan oleh A1 
Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW 
bahwa beliau bersabda, "Hak seorang muslim terhadap muslim 
yang lain ada lima: dalam riwayat lain dikatakan, apakah itu wahai 
Rasulullah? Nabi SAW bersabda, ‘Apabila engkau menjumpainya 
maka ucapkanlah salam, dan jika ia mengundangmu, penuhilah 
undangan tersebut, jika ia meminta nasehat kepadamu, maka 
nasehatilah ia, dan jika ia bersin maka doakanlah ia agar mendapat 
rahmat Allah, dan jika ia sakit, maka kunjungilah ia, dan jika ia 
meninggal dunia, maka hantarlah jenazahnya " 


376. “Dan rahmat Allah dan keberkatan-Nya." (HR. Abu 
Daud dan At-Tirmidzi/™ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari 'Imran 
bin Hushain RA, ia berkata, “Suatu ketika seorang sahabat datang 
menemui Rasulullah SAW dan memberi salam, 'As-Salaamu 
'Alaikum (Keselamatan atas kamu)'. Beliau kemudian menjawab 
salam tersebut. Setelah sahabat itu duduk, Nabi SAW bersabda, 
“Sepuluh." Setelah itu sahabat yang lain datang lagi, dan memberi 
salam, 'As-Salaamu 'Alaikum wa rahmatullah (Keselamatan atas 
kamu dan rahmat Allah)', Beliau kemudian menjawab salamnya. 
Setelah sahabat tersebut duduk, Nabi SAW bersabda, “Dua puluh. ’’ 
Setelah itu datang lagi sahabat yang lain, lalu memberi salam, 'As- 
Salaamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu (Keselamatan 
atas kamu dan rahmat Allah serta keberkatan-Nya)' Setelah sahabat 
itu duduk, Nabi SAW pun bersabda, "Tiga puluh." At-Tirmidzi 
menyatakan hadits hasan gharib. 

Selain itu, An-Nasa'i dan A1 Baihaqi meriwayatkan hadits 
yang sama. Menumt penilaian A1 Baihaqi hadits ini hasan. Abu 


Sunan Abu Daud (5195) dan Sunan At-Tirmidzi (2689). 


616 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Daud juga meriwayatkan hadits yang sama dari Mu'adz bin Anas 
dengan tambahan redaksi, “Kemudian datang sahabat yang lain, lain 
mengucapkan salam 'As-Salaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa 
barakaatuhu wa maghfiratuhu' (Keselamatan atas kamu dan rahmat 
Allah serta keberkatan dan ampunan-Nya)'. Nabi SAW kemudian 
bersabda, ‘‘Empat puluh." Seperti itulah kelebihan pahala yang 
diberikan antara satu dengan yang lain ketika mengucapkan salam. 
Namun hadist ini mendapat kritikan karena di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Abdurrahim bin Maimun yang telah 
dibicarakan sebelumnya. Hadits yang serupa diriwayatkan pula oleh 
Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari Abu Hurairah RA, 
kemudian ia menyebutkan seperti hadits 'Imran di atas. Sedangkan 
Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang serupa dari Sahal bin 
Hunaif, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang 
mengucapkan 'As-Salaamu 'alaikum' (Keselamatan atas kamu), 
ditulis baginya sepuluh kebaikan, dan barangsiapa yang 
mengucapkan 'As-Salaamu 'alaikum wa rahmatullah' (Keselamatan 
atas kamu dan rahmat Allah), ditulis baginya dua puluh kebaikan, 
dan barangsiapa yang mengucapkan: 'As-Salaamu 'alaikum wa 
rahmatullah wa barakaatuhu' (Keselamatan atas kamu dan rahmat 
Allah serta keberkatan-Nya). ditulis baginya tiga puluh kebaikan'." 
Namun hadits ini mendapat kritikan karena di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi yang 
dinilai dha'if. Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang sama 
dari Malik bin At-Tihan, namun di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Musa yang telah kami sebutkan di atas. 




Jij 


fidJl 




liii -rvv 


•(O 

377. "Bila menjawab salam ucapkanlah: 'Dan atas kamu 
keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatan-Nya ” (HR. A1 
Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah)^” 


Shahih Al Bukhari (3217) dan Shahih Muslim (2447). 


I 617 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan Ahlu As- 
Sunan dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda. 


SuiJlP U 

SlU (^y 


“Wahai Aisyah, Jibril menyampaikan salam kepadamu. ” 
Aisyah kemudian menjawab, “Dan Atasnya keselamatan dan 
rahmat Allah serta keberkatan-Nya." Engkau melihat apa yang tidak 
kami lihat, maksud Aisyah adalah Nabi SAW. Hadits ini 
menganjurkan bahwa menjawab salam sebaiknya seperti di atas, 
berdasarkan ketetapan Nabi SAW terhadap jawaban yang 
dikemukakan Aisyah RA. 


7.5.2 Cara Menjawab Salam Ahlul Kitab 


.(^ diip jif -rvA 

378. ‘‘Dan membalas salam ahli kitab: ‘alaika ‘ (Atasmu )'. ” 
(HR. Al Bukhari dan Muslim)^’^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu 
Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda. 


: ja ciJQp filh jJL (31 


“Bila orang Yahudi mengucap salam kepadamu, maka 
sesungguhnya ia ingin mengucapkan: ‘As-Saamu 'alaika ” 
(Kematian atasmu), maka jawablah W 'alaika' (Dan atasmu)." 
Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits 
yang sama. Di dalam riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i 


Shahih Al Bukhari (6257), dan Shahih Muslim (2164). 


618 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



disebutkan tanpa menggunakan redaksi huruf'waw', yakni: 

"Jawablah 'alaika ” A1 Khathabi berkata, “Seperti itulah mayoritas 
imam hadits meriwayatkannya dengan huruf 'waw'. Sufyan Ibnu 
'Uyainah juga meriwayatkan tanpa menyertakan huruf 'waw' dan 
itulah yang benar, karena jika huruf 'waw' dibuang maka perkataan 
yang mereka ucapkan sendiri balik menyerang mereka, dan jika 
huruf 'waw' disertakan maka secara tidak langsung orang yang 
disalami ikut masuk dan tercakup dalam doa mereka itu. Sebab 
huruf'waw' di sini adalah waw 'Athaf yang menuntut kerja sama dan 
menggabungkan antara dua perkara. kata ditafsirkan dengan 
makna kematian. Ada yang berpendapat bahwa orang yang 
menafsirkan dengan kematian tidak bisa mengabaikan huruf 

'waw', sedangkan orang yang menafsirkaimya dengan iitJi 

(kebosanan dan kejemuan) yang dimaksud adalah kalian bosan 
terhadap agama kalian. Karena itu, membuang huruf waw adalah 
tujuannya. 


^ liij -rv^ 

379. "Dan apabila salam disampaikan kepadanya dijawab 
dengan dan atasmu. ” (HR. An-Nasa'i)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Anas RA, ia 
berkata. 


is A 0!: Jva saipj JLj A;ip *#i r«l!i J\ j;> 

M fScjt ddpj 4^' 


“Suatu saat Jibril datang menemui Rasulullah SAW ketika 
Khadijah berada disisinya. Jibril berkata, ‘Sesungguhnya Allah 
SWT menyampaikan salam kepada Khadijah.’ Khadijah kemudian 


An-Nasa'i, Sunan Al Kubraa (8359). 


I 619 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



berkata, “Sesungguhnya Allah itu As-Salaam, dan keselamatan atas 
Jibril, dan keselamatan dan rahmat Allah kepadamu.” Selain itu, 
Ibnu Qaththan meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitab 
Sunan-nya. dari seorang pria, ia berkata, ayahku menceritakan 
kepadaku dari kakekku, ia berkata, ‘Suatu keitka ayahku 
mengutusku menemui Rasulullah SAW dan beliau berpesan, 
‘Sampaikan salam kepada Rasulullah’. Aku kemudian menemui 
beliau, dan mengatakan, ‘Sesungguhnya ayahku menyampaikan 
salam kepadamu.’ Nabi SAW lalu menjawab, ‘Dan atas ayahmu 
keselamatan ’. ” Hadits ini mendapat kritikan karena di dalam 
sanadnya banyak terdapat Majahil. 

380. "Keselamatan, rahmat Allah serta keberkatan-Nya 
kepadanya. ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim/’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan Ahlu As- 
Sunan dari Aisyah RA yang barn saja disebutkan di atas, bahwa 
Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Jibril menyampaikan salam 
kepadamu." Aisyah kemudian menjawab, “Dan keselamatan dan 
rahmat Allah serta keberkatan-Nya kepadanya.” Jawaban Aisyah ini 
sebenamya merupakan jawaban ringkas terhadap orang yang 
mengirim salam bukan kepada orang yang menyampaikannya. 
Jawaban pertama dengan menjawab salam untuk semuanya, dan 
yang lebih baik adalah dengan menggunakan redaksi yang sempuma 
ini. Selain itu, bisa juga dijawab dengan, aIIpj 

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatan- 
Nya juga tercurah untukmu dan dirinya." 


Lihat hadits nomor (377). 


620 II 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



7.5.3 Cara Menjawab Orang yang Mengungkapkan Cinta 
karena Allah 


J » *'0 xo f * 1 1 I ^ 


c^) dX;^\ Ji3 cdJiLf J\ ^ ilij -rA ^ 


•(V- ‘■ 


381. "Apabila ada yang mengatakan ‘Aku mencintaimu’, 
maka jawablah: ‘Semoga yang membuatmu mencintaiku juga 
mencintaimu ” (HR. An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Hibban)^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu 
Hibban dari Anas RA, ia berkata, “Ketika aku sedang duduk 
disamping Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang pria lewat. Kemudian 
salah seorang dari mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku mencintai laki-laki ini'. Nabi SAW bertanya, 
'Apakah engkau sudah memberi tahu hal itu kepadanya?' pria itu 
berkata, 'Belum.' Nabi SAW berkata, 'Berdirilah dan beritahukan 
ia!' la lalu pergi menemuinya dan mengatakan, 'Saudara demi Allah, 
aku mencintaimu.' Pria yang didatangi menjawab, 'Semoga Allah 
balik mencintaimu.' Riwayat ini adalah redaksi An-Nasa'i. Ibnu 
Hibban menyatakan hadits ini shahih. Hadits ini merupakan dalil 
yang menganjurkan agar kita mengungkapkan rasa cinta kepada 
orang lain. Karena hal itu dapat menimbulkan rasa kasih sayang dari 
pihak kedua. Dengan demikian kasih sayang akan terbina. 
Jawabannya juga sebaiknya sesuai dengan yang tertera dalam hadits 
di atas. Terakhir orang yang dicintai Allah SWT akan memperoleh 
keberuntimgan. 


Sunan Abu Daud (5125), Shahih Ibnu Hibban (571), An-Nasa’i, dalam 'Amal 
Al Yaum wa Al-Lailah (182). 


I 621 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




7.5.4 Cara Menjawab Orang yang Mendoakan 


• ^ 


•(cT) 'j^ 'Mj -V'AT 


382. "Dan apabild seseorang mengucapkan ‘semoga Allah 
memberikan ampunan kepadamu’, maka jawablah 'begitu pula 
denganmu ” (HR. An-Nasa'i)^’* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari 'Ashim A1 Ahwal 
dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata, "Suatu ketika aku melihat Nabi 
SAW saat aku sedang menyantap roti dan daging bersama beliau, 
atau roti yang diremuk dan direndam dengan kuah. Ia berkata, aku 
lalu berujar kepadanya, ‘Aku memohon ampunan kepadamu wahai 
Rasulullah?’ Nabi SAW berkata, ‘lya, dan begitu pula denganmu ” 
Kemudian beliau membaca ayat; "Dan mohonlah ampunan bagi 
dosamu dan bagi orang-orang mu'min, laki-laki dan perempuan. " 
(Qs. Muhammad [47]: 19). Selain itu, hadits dengan redaksi yang 
sama juga diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain, 
disebutkan bahwa jika ada yang mengatakan, ''"Semoga Allah 
mengampunimu", maka jawablah, “Begitu pula dengan dirimu.” 


7.5.5 Cara Menjawab Orang yang Menanyakan Kabar 


.(i.) Cfjdi 1^1: jii -rAr 


383. “Apabila ada mengucapkan, ‘bagaimana keadaanmu 
pagi ini? maka jawablah, ‘Segala puji bagi Allah kepadamu ’. ” 
(HR. Ath-Thabrani)"” 


Sunan An-Nasa'i (516), dan Shahih Muslim (2346). 
Lihat Majma' Az-Zawaa 'id (10/140). 


622 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Kabiir dari Abdullah bin Amru bin Al ‘Ash RA, ia berkata, 


4)lt tj'* ^ 

.ill. blj» t^ili iUi : ji c-ii jy-3 u idj 


“Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada seorang pria, 
‘Bagaimana keadaanmu di pagi ini wahai fulan?’ Pria itu 
menjawab, ‘Aku memuji Allah kepadamu wahai Rasulullah.’ Nabi 
SAW bersabda, 'Itulah yang aku harapkan darimu ” Di dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa 'id disebutkan bahwa sanad hadits ini hasan. 
Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang sama dalam 
kitab Al Ausath dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash dengan redaksi 
seperti ini namun di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Rusydin bin Sa’ad yang dinilai dha'if. Ath-Thabrani juga 
mengemukakan bahwa hadits Nabi SAW ini hanya diriwayatkan 
dengan sanad ini. Al Bukhari dalam kitab Shahih-nya telah 
membuat satu bab, “Bab Qaul Ar-Rajulu Kaifa Ashbahta ”, di dalam 
bab itu disebutkan hadits Ibnu Abbas RA yang berbunyi bahwa 
ketika Ali RA keluar dari sisi Nabi SAW pada saat beliau sakit 
hingga ajal menjemputnya, seorang pria bertanya kepadanya, 
"Wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW pagi ini?" 
Ali menjawab, "Alhamdulillah pagi ini beliau dalam keadaan sehat." 
Sementara itu Ahmad meriwayatkan hadits yang sama dalam kitab 
Musnad dari Anas RA dengan redaksi bahwa di suatu pagi Nabi 
SAW berpapeisan dengan seorang pria dan berkata, “Wahai fulan, 
bagaimana keadaanmu pagi ini?” Pria itu menjawab, 
“Alhamdulillah baik.” Nabi SAW lalu berkata kepadanya, “Mudah- 
mudahan Allah menjadikanmu dalam keadaan baik. ” Di dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id disebutkan bahwa perawi hadits ini 
shahih kecuali Mu'ammal bin Ismail, yang dinilai tsiqah dan ada 
sisi dha'if-nya. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Suatu ketika seorang pria datang 
menemui Rasulullah SAW lalu beliau berkata, “Bagaimana 
keadaanmu pagi ini?” Pria itu menjawab, "Baik, dari kaum yang 


I 623 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tidak mengunjungi orang sakit dan tidak menyaksikan jenazah." 
Namun sanad hadits hasan. 


7.5.6 Cara Menjawab Panggilan 


.(jS) CiO ^ 'Vj tji-j olSU 131} -TM 


384. “Apabila seseorang dipanggil, maka jawablah: 'Labbaik' 
(Aku sambut panggilanmu) ” (HR. Ibnu As-Sunni)^™ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari Mu'adz RA di 
dalam kitab 'Antal Al Yaum wa Al-Lailah, bahwa Abu Ya'la 
mengabarkan kepada kami, Hudbah bin Khalid mengabarkan 
kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, 
dari Anas, dari Mu'adz RA, ia berkata, “Aku pemah berboncengan 
dengan Nabi SAW. Ketika itu aku dan beliau berada di atas pelana 
onta. Nabi SAW kemudian berseru, ‘Wahai Mu'adz. ' Aku lalu 
menyahut, 'Labbaika wa sa'daik ya Rasulallah (Aku sambut 
panggilzinmu dan dengan setia menerima perintahmu serta aku 
berusaha menaatimu)’.” Sebaiknya penulis tidak hanya 
mencantumkan informasi hadits ini berasal dari Ibnu As-Sunni saja, 
karena hadits yang sama juga diriwayatkan di dalam kitab Ash- 
Shahihain dein kitab-kitab hadits lainnya, bahwa apabila sahabat 
dipanggil oleh Rasulullah SAW mereka menjawab, "Labbaika ya 
Rasulullah. ” Penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan dalam 
pembahasan hadits ruqyah bagi orang yang terbakar, bahwa Nabi 
SAW menjawab Ummu Jamil dengan panggilan, "Labbaika wa 
sa'daika.” Selanjutnya, An-Nawawi di dalam kitab Al Adzkaar 
mengatakan, “Anjuran menjawab orang yang memanggil dengan 
kalimat Labbaika wa sa'daika atau dengan Labbaika saja, dan 


'Amal Al Yaum wa Al-Lailah (191) dan Shahih Al Bukhari (6267) dari Anas. 


624 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




anjuran bagi orang yang dipanggil untuk menjawab dengan kalimat 
marhaban (selamat datang), sedangkan kalimat yang diucapkan 
kepada orang yang telah berbuat baik atau melakukan perbuatan 
baik adalah: hafizhakallah (semoga Allah selalu menjagamu), atau 
jazaakallahu khairan (semoga Allah membalas kebaikanmu) atau 
balasan ucapan lainnya. 


7.5.7 Cara Menjawab Orang yang Menawarkan Kebaikan 


^ dJLi iOJl iij\j Jli Alii A^ "VAo 

yy y y y 


385. "Apabila ada seseorang menawarkan keluarga dan harta 
kepada dirinya, maka ucapkanlah: ‘Mudah-mudahan Allah 
memberi keberkahan pada keluarga dan hartamu ” (HR. A1 
Bukhari^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Anas bin Malik 
RA, ia berkata, “Ketika Abdurrahman bin ‘Auf tiba (di Madinah) 
Nabi SAW kemudian mempersaudarakannya dengan Sa’ad Ibnu 
Rabi’ A1 Anshari RA. Ketika itu A1 Anshari mempunyai dua orang 
istri, ia lalu menawarkan kepada Abdurrahman bin ‘Auf untuk 
mengambil satu istri dan separoh hartanya. Ditawari seperti itu, 
Abdurrahman menjawab, iUvij iliil ill A* ^'Semoga Allah 

memberi keberkahan pada keluarga dan hartamu." Selain itu, At- 
Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sama di 
dalam kitabnya. 


Shahih Al Bukhari (5072). 


II «5 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa orang 
yang mendapat tawaran suatu kebaikan dari saudaranya atau orang 
lain, sebaiknya ia balas mendoakan orang tersebut dengan ucapan 

illUj dilftf ^ ^ 4BI “Semoga Allah memberikan keberkahan 
pada keluarga dan hartamu." 


7.5.8 Cara Menjawab Orang yang Melunasi Utang 


^1 iijU' j\ idXi 


•(r ‘c) ^ 


386. "Apabila seseorang membayar utangnya, maka 
ucapkanlah: 'Engkau telah membayar utangmu padaku, mudah- 
mudahan Allah mencukupi dirimu, atau mudah-mudahan Allah 
memberi keberkahan kepadamu " (HR. A1 Bukhari dan Muslim)"**® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata, “Dulu ada seorang pria memberikan 
pinjaman berupa unta kepada Nabi SAW (ketika telah tiba waktu 
pelunasan) pria itu pun datang memintanya agar membayamya. 
Nabi SAW kemudian berkata kepada para sahabat, “Berikanlah 
kepadanya. ” Namun setelah mereka mencari unta yang umumya 
sama dengan unta pinjameui itu, mereka tidak menemukannya 
kecuali unta yang umumya lebih tua. (Setelah dilaporkan) Nabi 
SAW pun berkata, "Berikanlah unta itu kepadanya (maksudnya 
unta yang umumya lebih tua dari unta pinjaman tersebut). ” 
(Diperlakukan seperti itu) pria itu mengucapkan, "Engkau telah 
melunasi utangmu kepadaku dengan baik. Mudah-mudahan Allah 


^*® Shahih Al Bukhari (2305) dan Shahih Muslim (1601) 


626 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mencukupi dirimu. Setelah itu Nabi SAW bersabda, '^! 

frCai “Sesungguhnya orang yang paling baik dari kalian adalah 

orang yang paling baik dalam membayar. " Hadits yang sama juga 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 
Sedangkan dalam riwayat A1 Bukhari disebutkan redaksi 4»' iivsjl 

“Mudah-mudahan Allah mencukupi dirimu. ” Demikian juga dalam 
riwayat Muslim. 

Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan agar pihak 
yang memberikan utang mendoakan pihak yang berhutang ketika ia 
melunasi utangnya. 


7.5.9 Cara Menjawab Orang yang Berbuat Baik 


^ 4»iJl Jli# aJI — VAV 

# ✓ ✓ ^ XX 


387. “Barangsiapa yang ketika mendapat perlakuan baik dari 
orang lain, kemudian ia mengucapkan: 'Mudah-mudahan Allah 
membalas kebaikanmu, maka ia telah menyampaikan (pujian) rasa 
syukurnya dengan sempuma ” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban)^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Usamah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah SAW Bersabda, 
"Barangsiapa yang ketika mendapat perlakuan baik dari orang 


Sunan At-Tirmidzi (2035), dan Shahih Ibnu Hibban (3413). 


I 627 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



lain, kemudian ia mengucapkan: ‘Mudah-mudahan Allah membalas 
kebaikanmu, maka ia telah menyampaikan (pujian) rasa syukurnya 
dengan sempurna ” Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi 
menyatakan bahwa hadits ini hasan gharib dan hanya hadits 
Usamah bin Zaid dengan jalur periwayatan inilah yang kami kenal. 
Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Selain itu, Abu Daud, An-Nasa'i, A1 
Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits yang semakna, dari 
Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, 


Ji 01 IIOU id 


"Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan nama 
Allah, maka lindunglah ia. Barangsiapa yang meminta sesuatu 
kepada kalian dengan nama Allah, maka berikanlah. Barangsiapa 
yang meminta agar diselamatkan oleh kalian maka selamatkanlah 
ia. Dan barangsiapa yang memberikan kebaikan kepada kalian 
maka balaslah dengan kebaikan yang serupa. Namun jika kalian 
tidak mampu membalasnya, maka doakanlah ia sampai kalian 
mengetahui bahwa memberikan balasan kebaikan yang sepadan 
kepadanya. ” Hadits yang sama pula diriwayatkan oleh Abu Daud 
dan An-Nasa'i dari Anas RA, ia berkata, “Suatu ketika kaum 
Muhajirin berkata, “Weihai Rasulullah, kaum Anshar telah 
mengambil semua peluang pahala. Karena kami tidak melihat ada 
kaum yang lebih baik pengorbanannya, dan lebih baik rasa belas 
kasihannya terhadap yang sedikit dari mereka. Mereka telah 
memberikan belanja yang memadai untuk kami, semoga Allah 
membalas kebaikan mereka dengan yang lebih baik.” Mendengar 
itu, Rasulullah SAW berkata, “Bukankah kalian telah memuji 
mereka dan mendoakan mereka?" Mereka menjawab, “Benar, 
wahai Rasulullah.” Rasulullah SAW menjawab, "Itulah dia, itulah 
dia." 


628 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



7.5.10 Dzikir dan Doa ketika Masuk Islam 


e.X OxO y' I 0 ,, ''1*1 * ^ I 

(J (»4U' 'r^* -taa 




■(y) 


388. “Nabi SAWmengajarkan kepada orangyang baru masuk 
Islam kalimat doa: ‘Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, 
tunjukilah jalan kepadaku, dan limpahilah rezeki kepadaku’.” {YiR::' 
Abu‘Awanahy^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah, dari Thariq bifi;;^b 
Asyim. Selain itu, hadits ini di dalam Shahih Muslim diriwayatkan 
dari Thariq bin A1 Asyim, ia berkata. 


»’A >3! 

yjj'j 


“Apabila ada orang yang memeluk Islam, Nabi SAW 
mengaj 2 irinya doa ini: Ta Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, 
tunjukilah jalan kepadaku, berilah aku kesehatan, dan limpahkan 
rezeki kepadaku ” Yang men^herankan dari penulis adalah, ia tidak 
menisbahkan periwayatan hadits ini kepada Shahih Muslim, tetapi 
lebih memilih menisbahkannya kepada Abu ‘Awanah. Selain itu, 
Ibnu Abu Ad-Dunya juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu 
Abu Aufa, ia berkata, “Suatu ketika seorang pria badui berkata 
kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, sesimgguhnya aku mencoba 
menghapal A1 Qur'an, tetapi eiku tidak mampu. Karena itu, Ajarilah 
aku sesuatu yang dapat mencukupi itu semua!” Rasulullah SaW 


kemudian bersabda, “Bacalah: 


411 HI ill Hj iukJlj c41l OlkL!- 



(Maha Suci Allah, Segala Fuji bagi Allah, tiada tuhan selain 


Sama seperti yang diriwayatkan Muslim (2697) dari Abu Malik A1 Asyja’i dari 
ayahnya 


I 6l9 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Allah, dan Allah Maha Besar).” Pria itu lalu mengulangi bacaan 
tersebut dan menggenggamkan tangannya kemudian ia lanjut 
berkata, “Wahai Rasulullah, ini semuanya untuk Tuhanku, lain 
bacaan apa untukku?” Rasulullah menjawab, “Bacalah: 

(Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, 
sehatkanlah aku dan berikanlah rezeki kepadaku).” Perawi berkata: 
aku mengira Rasulullah juga mengatakan, (dan tunjukilah 

jalan kepadaku). " Setelah pria itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, 
'"Pria badui itu pergi dengan tangan yang berlimpah kebaikan. ” Al 
Mundziri menyatakan sanad hadits ini jayyid. Hadits ini juga 
diriwayatkan Al Baihaqi dengan redaksi singkat. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan agar bacaan 
dan doa seperti yang di atas diajarkan kepada orang yang baru 
masuk Islam, karena isi dari doa tersebut mencakup permintaan 
ampunan, rahmat, hidayah dan kemudahan rezeki. 


630 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BAB VIII 


DZIKIR DAN DOA 

BERKENAAN DENGAN SEBAB-SEBAB 
TERTENTU 


8.1 Doa ketika Ditimpa Kesusahan, Kesulitan, dan Kesedihan 


o . A, * 


• A * 


v -r‘\A 

t-yj L'jj L'j V! y'l ^ 

^yJi Lj ill V! ii'i V ci:JJi piJi ill ill Si (f ij^)>^1 

Ljj t^yj L3 iii VI 'Ji V cpdi 

^ ^ ^ ^ 

.(_jp) liAJi -*jw _^*A! (*-’ (f ‘^) 


389. “Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha 
Pemurah. Tiada tuhan selain Allah pemilik 'Arsy yang Agung. 
Tiada tuhan selain Allah, pemilik langit dan bumi serta 'Arsy yang 
Agung. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Mulia. Tiada tuhan selain pemilik 'Arsy yang Agung. Tiada tuhan 
selain pemilik langit, pemilik bumi dan pemilik 'Arsy yang Agung. 
Kemudian Rasulullah SAW berdoa setelah itu.” (HR. Abu 
'Awanah)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan Abu 
'Awanah dari Ibnu 'Abbas RA bahwa Rasulullah SAW pemah 
berkata ketika sedang mengalami kesusahan, ‘Tiada tuhan selain 


■*” Shahih Al Bukhari (6345) dan Shahih Muslim (2730). 


I 631 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Allah...” Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, 
Ibnu Majah, dan imam hadits lainnya. Dalam riwayat A1 Bukhari 
disebutkan dengan redaksi: *^1! 111 “Tiada tuhan 

selain Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia.” Sedangkan 
Abu ‘Awanah ketika meriwayatkan hadits ini dalam kitab Shahih- 
nya disebutkan dengan tambahan redaksi; iili iSu jpIu p “Kemudian 


Nabi SAW berdoa setelah itu.” Dalam riwayat A1 Bukhari yang lain, 
disebutkan pula redaksi: Doa ini diucapkan oleh 


Ibrahim AS ketika beliau dilemparkan ke dalam api dan dibaca oleh 
Nabi Muhammad SAW pada saat terjadi perang Khandaq ketika 
para sahabat berkata, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada 
mereka, ’ maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka, 
dan mereka mengatakan; ‘Cukuplah Allah sebagai Penolong kami, 
dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 
173). Dalam riwayat A1 Bukhari yang lain, disebutkan pula redaksi: 

^1UIJ- :j\Z\ J 'Jt fSai 4p >T oir 


“Akhir ucapan Ibrahim AS ketika dilempar ke dalam api adalah: 
Hasbunallahu wa ni’ma al-wakil (Cukuplah Allah bagi kami dan 
Dia-lah sebaik-baik pelindung).” Sementara dalam riwayat Muslim 
disebutkan dengan redaksi; “Apabila beliau mengalami masalah 
yang penting...” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat anjuran berdoa dengan doa yang 
telah disebutkan di atas ketika seseorang mengalami kesusahan. 
Sesudah itu barulah ia memohon kepada Allah SWT agar kesusahan 
dan ujian yang menderanya diangkat. Barangkali penulis 
mencantumkan judul “Doa ketika ditimpa kesusahan” berdasarkan 
pertimbangan riwayat Abu 'Awanah yang menyatakan bahwa, 
“Kemudian Rasulullah SAW berdoa setelah itu.” Karena bacaan 
tersebut di atas sebenamya adalah dzikir, bukan doa. 


632 I 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



0 A 


Lj iiii Vi '<31 V . 

.(t--s«- t^J- ‘(ji^) J J.«^lj c^»-. )g *3i (J-^' 


390. “Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Pemurah lagi 
Maha Mulia. Maha Suci Allah dan Maha Luhur Allah, Tuhan 
pemilik 'Arsy yang Agung. Dan segala puji hanya bagi Allah, 
Tuhan semesta alam. ” (HR. Ibnu Abu Syaibah, An-Nasa'i, dan Ibnu 
Hibban)'*^'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam 
Mushannaf-nydi, An-Nasa’i dan Ibnu Hibban dari Ali bin Abu 
Thalib Ra, ia berkata, “Rasulullah SAW telah mengajarkan apabila 
aku ditimpa kesusahan agar aku membaca: Tiada tuhan selain 
Allah...” Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadits ini shahih, 
sedangkan A1 Hakim menyatakan hadits ini shahih menurut syarat 
Muslim. 

Makna hadits 

Bacaan yang disebutkan dalam hadits ini adalah dzikir, bukan 
doa. Barangkali yang dimaksudkan oleh penulis adalah dzikir 
tersebut dibaca di awal ketika hendak berdoa. Karena dengan 
demikian Allah SWT akan menghilangkan kesusahan yang mendera 
hamba-Nya. 


o A » 


Lj ijji 01^ 43)1 Vi ^i V -r‘\^ 

^ gill ;2;^1 jJi ^ jUnJl tj*43a*3l ^J‘p ‘VjJ ‘^r^l 

(^) >'i3i ^3)11^4:^ c‘i.i> > 1;. a. 




A 

^1 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/196), Sunan An-Nasa'i (630), dan Shahih 
Ibnu Hibban (865). 


I 633 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



•(c) 

391. ‘^Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Pemurah lagi 
Maha Mulia. Maha Suci Allah, Tuhan pemilik tujuh lapis langit, dan 
Tuhan pemilik 'Arsy yang Agung. Segala puji hanya bagi Allah, 
Tuhan semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan hamba-hamba-Mu. Cukuplah Allah 
sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 
Cukuplah Allah sebagai Penolongku, dan Dia-lah sebaik-baik 
Pelindung." (HR. A1 Bukhari) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan merupakan salah 
satu riwayat yang telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Hadits 
ini merupakan dalil yang menjelaskan rentetan cara berdoa yang 
baik. Diawali dengan dzikir seperti yang disebutkan di atas 
kemudian memohon perlindimgan dari kejahatan hamba-hamba 
Allah dan disudahi dengan bacaan; ‘Hasbunallahu wa ni ’mal 
wakiil’.. 


^ (Jj to) aj *5V t^l t^l 

^ CAWI 4j 3J^\ ^ C4\)l CAWI ;U^ Aj ii 

.(i?) Aj jJ>i 


392. “Allah, Allah, Tuhanku. Aku tidak menyekutukan diri- 
Nya dengan apa pun. Allah, Allah, Tuhanku. Aku tidak 
menyekutukan diri-Nya dengan apa pun. Allah, Allah, Tuhanku. 
Aku tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun. Allah, Allah, 
Tuhanku. Aku tidak menyekutukan diri-Nya dengan apa pun, dibaca 
sebanyak tiga kali.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan 
Ath-Thabrani)"*' 


Sunan Abu Daud (1525), Sunan An-Nasa'i (649), dan At-Thabrani (1025). 


634 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takrhij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa i, Ibnu 
Hibban dan Ath-Thabrani dalam kitab Ad-Du’aa Doa-nya dari 
Asma' binti Umais RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pemah berkata 
kepadaku, 


S3j-if ^ t-iii' tin jflj oUiT (iUipf Si' 


‘Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat (dzikir) yang 
dibaca ketika sedang berada dalam kesusahan? Yaitu: ‘Allah, Allah, 
Tuhanku. Aku tidak menyekutukan diri-Nya dengan apa pun.” 
Sementara Ath-Thabrani menambahkan dalam kitab Ad-Du’aa' 
redaksi “dibaca sebanyak tiga kali.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sedangkan Ibnu 
Hibban meriwayatkan hadits ini dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW 
pemah mengumpulkan istri-istrinya lalu berkata. 


S3, 


it'‘i 






"Apabila salah seorang kalian ditimpa kesedihan atau 
kesusahan, maka ia hendaknya membaca: Allah, Allah Tuhanku. 
Aku tidak menyekutukan diri-Nya dengan apa pun. ” Ibnu Hibban 
ketika mengomentari hadits inin menyatakan bahwa hadits ini 
shahih. 


Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan hadits yang sama 
dalam Al Kabiir dan Al Ausath dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, 
“Suatu ketika Rasulullah SAW memegang kedua tiang pintu mmah, 
saat kami sedang berada di dalam rumah itu, lalu beliau bersabda, 




<0 S3ji' 


‘Wahai Bani Abdul Muthalib, apabila kalian ditimpa musibah, 
kesusahan atau kesulitan, maka ucapkanlah: Allah, Allah Yuhanku. 
Aku tidak menyekutukan diri-Mu dengan apa pun ’. ” Namun dalam 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Shalih bin Abdullah Abu 
Yahya yang divonis dha'if. Hadits yang sama pula diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath dari Aisyah RA, ia berkata, 
“Rasulullah SAW pemah berkata kepada beberapa orang dari 


I 635 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




kalangan Bani Hasyim, “Apakah ada orang lain bersama kalian?” 
Mereka menjawab, “Tidak, kecuali anak saudari kami atau maula 
kami.” Beliau lalu berkata, "Apabila salah seorang kamu ditimpa 
kesedihan atau kesulitan, maka bacalah: Allah, Allah Tuhanku. Aku 
tidak menyekutukan diri-Nya dengan apa pun. ” 


. jlii 2 ;^ ^ ii;> Jj 

■Co-') > 


393. "Aku berserah diri kepada (Allah) Yang Maha Hidup dan 
tidak mati. Segala puji hanya bagi Allah yang tidak beranak, tidak 
memiliki sekutu dalam kerajaan-Nya, dan tidak ada pula bagi-Nya 
seorang pelindung dari kehinaan. Dan agungkanlah Dia dengan 
seagung-agungnya.” (HR. A1 Hakim)^*‘ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
"Setiap kali aku disusahkan oleh suatu urusan, malaikat Jibril 
datang kepadaku dalam bentuk jelmaan dan berkata: 'Wahai 
Muhammad, ucapkanlah Tawakkaltu 'alal hayyilladzi laa 
yamuutu..." Al Hakim ketika mengomentari hadits ini mengatakan 
bahwa sanad hadits ini Shahih. 


• (v^) OJl VI V ^ 


394. "Ya Allah, aku hanya mengharap rahmat-Mu, maka 
janganlah Engkau membiarkan diriku seorang diri barang sesaat 


Mustadrak Al Hakim (1/509). 


636 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



pun, dan perbaikilah seluruh urusanku. Tiada tuhan selain 
Engkau. ” (HR. Ibnu Hibban)^*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dakar RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Doa orang yang ditimpa 
kesusahan adalah: Ya Allah, aku hanya mengharapkan rahmat- 
Mu... ” Ibnu Hibban ketika mengomentari hadits ini mengatakan 
bahwa hadits ini shahih. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits 
yang sama dari Ath-Thabrani dalam Al Kabiir bahwa Rasulullah 
Saw bersabda, “Bacaan bagi orang yang ditimpa musibah adalah: 
Ya Allah, hanya rahamt-Mu yang aku harapkan... ’’ Hadits ini 
diperkuat dengan pemyataan Ibnu Hajar Al Haitsami dalam Majma ’ 
Az-Zawa 'id, “Sanad hadits ini shahih." 


Makna hadits 

Lafazh jika dipenggal terdiri dari dua kata yaitu: 0U» dan 
kata ganti milik untuk orang pertama timggal, yaitu: if. Kata oliJ' 
sendiri berarti urusan, keadaan dan perkara. Bentuk jamaknya 
adalah Yang dimaksud di sini adalah memperbaiki keadaan 

dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup dan sesudah mati. 


(o*^) 



u: -r^o 




c 


395. "Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Mengurusi 
makhluk-Nya. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu. 
Ketika sedang sujud, Nabi SAW membaca secara berulang kalimat: 


Shahih Ibnu Hibban (970). 


I 637 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Mengurusi makhluk- 
Nya. ” (HR. An-Nasa’i dan A1 Hakim/®® 


Takhrij hadits 

Kutipan redaksi hadits pertama diriwayatkan oleh A1 Hakim 
dalam Al Mustadrak. Sedangkan kutipan redaksi hadits kedua 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Hakim dalam Al Mustadrak. 
Kutipan redaksi hadits pertama bersumber dari Ibnu Mas'ud RA 
bahwa apabila Nabi SAW ditimpa kegalauan atau kesedihan, beliau 
membaca: "Ya hayyu ya qayyumu, birahmatika astaghitsu. ” Al 
Hakim ketika mengomentari hadits mengatakan bahwa sanad hadits 
ini shahih. Hadits yang sama pula diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dari Anas RA, dan An-Nasa'i dari Rabi'ah bin Amir. 

Sedangkan kutipan redaksi hadits kedua bersumber dari Ali 
Ibnu Abu Thalib RA, ia berkata, “Ketika terjadi perang Badar, aku 
turut bertempur sejenak kemudian datang menemui Rasulullah 
SAW untuk melihat apa yang beliau lakukan. Temyata aku dapati 
beliau sedang sujud sambil membaca: "Ya hayyu ya qayyumu... ’’ 
Kemudian aku kembali ke medan pertempuran. Setelah itu aku 
datang lagi, dan temyata beliau masih dalam keadaan sujud sambil 
membaca doa tersebut, hingga akhimya Allah memberikan 
kemenangan.” Redaksi ini adalah redaksi An-Nasa'i. Al Hakim 
berkata, “Sanad hadits ini shahih." 






396. "Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. 
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim. ” (HR. At- 
Tirmidzi, Al Hakim, Ahmad, dan Abu Ya'la Al Mushili/®^ 


“*** Mustadrak Al Hakim (1/222 dan 506) dan Sunan An-Nasa 'i (611). 

Sunan At-Tirmidzi (3505), Mustadrak Al Hakim (1/505), dan Musnad Ahmad 
(1/170). 


638 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, A1 Hakim dalam Al 
Mustadrak, Ahmad dan Abu Ya’la Al Mushili dari Sa'ad bin Abu 
Waqqash RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, 


cJt *511 ill Si jSoj iJ iPi 'ij Ojilt (ji 

.iJ dStt Jirj ^ 


“Doa Dzun-Nuun (Nabi Yunus AS) sewaktu berada di dalam 
perut ikan adalah: 'Laa ilaaha ilia anta subhaanaka innii kuntu 
minazzhaalimiin ’ (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali 
Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang- 
orang yang zhalim). Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doa 
itu melainkan Allah akan mengabulkan doanya. ” Redaksi ini adalah 
redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Al Hakim ketika 
mengomentari hadits ini berkata, “Sanad hadits ini shahih." Dalam 
jalur sanad yang lain, disebutkan dengan tambahan redaksi, “Setelah 
itu seorang sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah doa itu 
hanya diperuntukkan bagi Nabi Yunus, ataukah berlaku umum bagi 
sekalian orang-orang beriman?” Rasulullah SAW menjawab, 
"Tidakkah engkau mendengar firman Allah: ‘Maka Kami telah 
memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada 
kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman'.” (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 88) penjelasan tentang hadits 
telah kami kemukakan sebelumnya. 


j\ ^ jii c. -r<^v 

^ j\ cilii -q ^ iiiti SjcJ 

(.iS j OT^I 01 tii-UP 


1 639 


Tuhfah Adz-Dzakirin 









jlj 4^)1 v_■ <—-•Lftij 



397. “Tidaklah seorang hamba yang ditimpa oleh kegalauan 
atau kesedihan membaca: 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah 
hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, dan anak dari sahaya-Mu. Ubun- 
ubunku berada di tangan-Mu (Engkau yang menguasai diriku), 
keputusan-Mu berlaku padaku, dan ketetapan-Mu adalah add 
bagiku. Aku mohon kepada-Mu—dengan perantaraan setiap nama 
yang telah Engkau sebutkan untuk diri-Mu, atau yang telah Engkau 
turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang telah Engkau ajarkan 
kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan 
di dalam ilmu gaib di sisi-Mu, jadikanlah Al Qur'an sebagai taman 
hatiku, cahaya penglihatanku, pengusir dukaku, serta penghilang 
kesusahan dan kesedihanku, melainkan Allah hilangkan kegalauan 
dan kedukaannya, serta Dia mengganti kesedihannya dengan 
kegembiraan. " (HR. Ibnu Hibban, Ahmad dan Al Bazzar)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh oleh Ibnu Hibban, Ahmad dan Al 
Bazzar dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, 
“Tiadalah seorang hamba, ketika didera kegalauan atau kesedihan, 
membaca: Allahumma innii 'abduka wa Ibnu 'abdika... ” Di akhir 
redaksi hadits ini disebutkan bahwa "Mereka (para sahabat) 
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami harus mempelajari 
(menghafal) kalimat-kalimat ini?’ Beliau menjawab, 'Benar, siapa 
yang mendengarnya harus mempelajarinya'." Ibnu Hibban ketika 
mengomentari hadits mengatakan bahwa hadits ini shahih. Hadits 
yang sama diriwayatkan juga oleh Al Hakim dari Ibnu Mas'ud dan 
menurutnya hadits ini shahih. Sedangkan Al Haitsami di dalam 
Majma’ Az-Zawa'id berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 
Ya’la, Al Bazzar dan Ath-Thabrani. Para perawi Ahmad dan Abu 


Shahih Ibnu Hibban (972), Musnad Ahmad (1/391), dan Musnad Al Bazzar 
(3122). 


640 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ya’la adalah perawi-perawi shahih, kecuali Abu Salamah A1 Juhani. 
Namun Ibnu Hibban menilainya tsiqah.” Selain itu, Ath-Thabarani 
dan Ibnu As-Sunni juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Abu Musa dengan redaksi yang sama, namun di akhimya 
disebutkan, “Seorang sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, orang 
yang rugi adalah orang yang tidak mengetahui kalimat-kalimat 
tersebut.’ Beliau menjawab, 'Benar, oleh sebab itu bacalah kalimat- 
kalimat itu dan ajarkanlah. Karena siapa saja yang membaca dan 
mengajarkannya kepada orang lain, niscaya Allah akan 
menghilangkan kegalauannya dan melanggengkan 

kebahagiaannya’.” Namun hadits mendapat kritikan seperti yang 
disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaa id, “Di dalam sanad hadits 
tersebut terdapat perawi yang tidak aku kenal.” 

Makna hadits 

Lafazh menjelaskan bahwa Allah 

SWT Memiliki nama lain selain nama-Nya yang beijumlah 99 
seperti yang disebutkan sebelumnya. 

Lafazh M jf maksudnya, aku mengandalkan dan 

bergantung pada ilmu yang hanya Engkau ketahui. 

Lafazh artinya, aku memohon agar 

Engkau menjadikan A1 Qur'an, layaknya padang rumput tempat 
hewan menghabiskan waktunya, dan taman hati. Maksudnya 
menjadik an hatinya senang kepada A1 Qur'an, gemar membaca dan 
meremmginya. 

Lafazh jVj maksudnya aku memohon agar Allah SWT 
menjadikan A1 Qur'an sebagai penerang mata hati. Cahaya (jjS') 

adalah salah satu unsur kehidupan dan ia juga berfungsi sebagai 
pelengkap kehidupan manusia. Memohon kepada Allah agar 
menjadikan A1 Qur'an sebagai penyembuh duka dan lara bertujuan 
agar A1 Qur'an bisa menjadi pil penyembuh penyakit (hati), 
mengembalikan kesehatan badannya dan menjadikannya sebagai 
penawar duka hingga akhimya jiwa menadi jemih. 


II Ml 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


0 0 


.(Js t^) 


> $.1^ * 4jt..wxj 


398. “Barangsiapa mengucapkan: ‘Tiada daya dan upaya 
kecuali dengan Allah’, maka kalimat itu dapat menjadi penawar 
baginya dari sembilan puluh sembilan penyakit; yang paling ringan 
adalah gelisah. " (HR. A1 Hakim dan An-Nasa’i)'*^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak 
dan Ath-Thabeirani dalam AI Kabiir dari Abu Hurairah RA, dari 
Rasulullah SAW, "Barangsiapa yang mengucapkan: Laa haula wa 
laa quwwata illaa billaah, maka kalimat itu akan menjadi penawar 
baginya... ” Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini shahih." 


Makna hadits 

4 

Lafazh ^ secara tekstual, bermakna bahwa 

dzikir ini berkhasiat menyembuhkan penyakit dalam jumlah 
tersebut. Namun boleh jadi kalimat ini merupakan bentuk Hiperbola 
seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT, '‘'Dan belitlah 
dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.” (Qs. Al 
Haaqqah [69]: 32) Oleh karena itu, bisa diartikan bahwa dzikir 
tersebut merupakan penawar segala bentuk penyakit. Salah satu 
penyakit paling ringan yang dapat disembuhkannya adalah penyakit 
gelisah. 


(^) ^ X' ‘o'! y 


Mustadrak Al Hakim (1/542), dan Majma' Az-Zawaa'id (10/98). 


642 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



399. "Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, dan 
memperbanyak membacanya, maka Allah memberikan jalain keluar 
imtuknya setiap kali ada kesusahan dan kelegaan hati setiap kali 
terjadi kegundahan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya 
dengan cara yang tidak disangka-sangka. ’’ (HR. Abu Daud, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan An- 
Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Barangsiapa yang senantiasa 
beristighfar..." Hadits ini menurut penilaian Ibnu Hibban shahih. Di 
samping itu, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang sama dari 
Ibnu Abbas RA. adapun riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan 
redaksi, “Barangsiapa yang memperbanyak istighfar..." Hadits ini 
menjelaskan salah satu jenis keutamaan yang besar, yaitu bahwa 
istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan 
kelegaan dari setiap kegundahan serta membuka pintu rezeki dari 
jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, siapapun yang 
mampu mengamalkan dan berhasil meraih keutamaan tersebut, 
maka ia akan hidup dalam kebahagian dan selamat dari setiap 
marabahaya. 


IiJl* I(J^ lilj ^ 

;J:Jli :JI3 lilj 

o^S oJi I-Jj 


Sunan Abu Daud (1518) dan Sunan An-Nasa'i (460). 


I 643 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



4iii ii^i ct^^i 

.(,_^*«^) Ai?rl^ awI jLl~i j»-> j-*lj 


400. “Barangsiapa yang sedang ditimpa bencana atau 
kesulitan, maka hendaklah ia mencari waktu ketika muadzin 
mengnmandangkan adzan. Jika muadzin mengucapkan takbir, 
bertakbirljih. Jika muadzin mengucapkan syahadat, bacalah 
syahadat. Jika muadzin mengucapkan ‘ha3^a 'alasshalaah’, maka 
ucapkanlah ‘hayya 'alasshalaah’. Jika muadzin mengucapkan 
‘hayya 'alal falaah’, maka ucapkanlah ‘hayya 'alal falaah’. 
Kemudian berdoalah dengan mengucapkan: ‘Ya Allah, Tuhan 
pemilik seruan yang benar, seruan yang dikabulkan dan seruan 
kebenaran serta kalimat takwa ini. Hidupkanlah, matikanlah dan 
bangkitkanlah kami dengan kalimat tersebut. Dan jadikanlah kami 
termasuk sebaik-baik ahlinya, baik ketika masih hidup maupun 
setelah mati. ’ Setelah itu, mintalah hajat yang diinginkan kepada 
Allah. •’ (HR. A1 Hakim)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak 
dari Abu Umamah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika 
muadzin mengumandangkan adzan, pintu-pintu langit dibuka dan 
doa-doa dikabulkan. Barangsiapa yang sedang ditimpa musibah 
atau kesulitan..." Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini shahih." 
Sedangkan Adz-Dzahabi mengatakan bahwa perawi yang bemama 
TJfair waahin Jiddan. 

Makna hadits 

Lafazh maksudnya, mencari waktu ketika shalat 

diserukan, yaitu adzan. Kata sendiri berarti waktu, maksudnya 
waktu adzan. Setelah itu dianjurkan untuk meniru ucapan yang 


Mustadrak Al Hakim (1/547). 


644 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


dikumandangkan oleh muadzin dan dilanjuti dengan doa seperti 
yang disebutkan di atas. Sesudah itu memohon hajat yang 
diinginkan kepada Allah SWT. Penjelasan tentang hal ini telah kami 
kemukakan sebelumnya ketika membahas waktu-waktu mustajab. 



,(CJ) Ills' y -0)1 ‘ 


401. "Jika Rasulullah SAW menduga akan turun bala atau 
akan terjadi sesuatu yang menakutkan, maka beliau membaca; 
‘Cukuplah Allah sebagai bagi kami, dan Dia-lah sebaik-baik 
Pelindung. Hanya kepada Allah kami berserah diri'. ” (HR. At- 
Tirmidzi)'*’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam Al Mustadrak 
dari Abu Said Al Khudhri RA, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, "Bagaimana aku bisa bersenang-senang, sedangkan 
Malaikat peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala ke 
mulutnya dan memasang pendengarannya menunggu kapan 
diperintah meniup, maka ia pun meniupnya. ” Mendengar itu para 
sahabat merasa susah. Maka beliau pun berkata kepada mereka, 
"Ucapkanlah: ' Hasbunallaahu wani'mal wakiil 'alallaahi 
tawakkalnaa ” Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini hasan.” 

Makna hadits 

Lafazh !■% maksudnya, bencana atau musibah walaupun 
tingkatannya rendah seperti yang dipahami dari bentuk nakirah. 

Lafazh 'y* maksudnya, perkara yang membuat takut 

setiap orang yang mendengamya karena meimbulkan kengerian, 


Sunan At-Tirmidzi (2431). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


645 



seperti kondisi yang diceritakan Rasulullah SAW kepada para 
sahabat di atas. 


f. 1 ^ L* 4Ul *y 4J — i * X 


•(r) 

402. "Jika seseorang mengalami sesuatu hal yang tidak 
diinginkan, maka hendaklah ia mengucapkan: 'Dengan takdir Allah, 
apa pun Dia kehendaki pasti Dia lakukan ” (HR. Muslim)'*^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

^ ‘ ^ ^ U yj' 

<dsr 01^ C. Ut jl jp-i OJj Iiviliili 

-I' 

y 0^ tjii u ^1 3ii : ji .(JiTj 


“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah 
daripada mukmin yang lemah. Dan dalam segala kebaikan, carilah 
apa yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah 
serta jangan pemah merasa lemah atau tidak mampu. Jika ada 
sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan: 

‘Andaikan aku lakukan begini, tentulah akan jadi begini. ’ Tetapi 
katakanlah, ‘Dengan takdir Allah, apa pun yang Dia kehendaki 
pasti Dia laksanakan. ’ Karena kata-kata 'andaikan ’ itu membuka 
pintu perbuatan syetan. ” 


Selain itu, hadits yang sama diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i 
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah RA. Dalam riwayat An-Nasa'i, 
hadits ini disebutkan dengan redaksi, "Dan jangan engkau merasa 
jengkel. Jika engkau dibebani oleh suatu masalah, maka 
katakanlah, ‘Allah telah menakdirkannya, dan apa pun yang Dia 


Shahih Muslim (2664). 


646 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kehendaki pasti Dia lakukan. ’ Waspadalah engkau dengan kata- 
kata ‘andaikan Karena kata-kata ‘andaikan itu membuka pintu 
perbuatan syetan. ” 

Makna hadits 

Lafazh A' seperti yang diketahui redaksi yang tercantum 

dalam hadits adalah jji (Allah telah menakdirkannya). 

Barangkali lafazh ini disebutkan oleh penulis di sini karena memang 
terbukti ada dalam riwayat lain. Makna dari lafazh ini adalah 
perkara itu terjadi dengan taqdir Allah, atau perkara itu telah 
ditakdirkan Allah SWT. Sedangkan kata takdir sendiri adalah 
keputusan yang telah ditetapkan Allah SWT atas hamba-hamba- 
Nya. 




A 

ijll 


llU- 


: 1^1 ^ Dfj -1 * r 


403. "Jika seseorang merasa terbebani atau merasa tidak 
ntatnpu terhadap suatu tnasalah, ntaka hendaklah ia mcngucapkan. 
‘Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia-lah sebaik-baik pelindung. ” 
(HR. Abu Daud)'*^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Auf bin Malik 
RA, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pemah mengadili dua 
orang yang sedeing berperkara. Pihak yang kalah dalam perkara itu 
kemudian mengucapkan; ''‘‘Hasbiyallaahu wa ni'mal wakiil. 
Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata kepada pihak yang 
menang, "Balaslah ucapan orang itu. ” la bertanya, “Apa yang 
harus aku ucapkan?” Beliau menjawab, "Ucapkanlah: 
‘Hasbiyallaahu wa ni'mal wakiil’.” Kemudian Rasulullah SAW 
bersabda. 


Sunan Abu Daud (3627). 


I 647 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


(*"j OJj j^j iy>fjS\ iji- 2ttl 0) 

A » 


"Sesungguhnya Allah mencela sifat lemah. Bahkan 
seharusnya engkau bersikap cerdas, dan jika engkau merasa 
terbebani atau tidak mampu mengahadapi suatu masalah, maka 
ucapkanlah: ‘Hasbiyallaahu wa ni'mal wakiil’. ” 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa doa yang 
disebutkan di atas tidak diucapkan seseorang kecuali apabila ia 
merasa terbebani suatu masalah atau tidak mampu mengatasinya. 

J • 

Lafazh maksudnya, Dzat yang paling baik dalam 

mengatur segala urusan hamba-hamba-Nya lagi Maha 
Mengetahuinya. Hanya kepada-Nya-lah segala urusan diserahkan. 


j aJI \ilj ^ Ul :J\i oCsf otj — t • i 




•f-' 




liolp 


404. '‘Jika Nabi SAW ditimpa suatu musibah, beliau 
mengucapkan: "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya 
kepada-Nyalah kami akan kembali. Ya Allah, aku berharap 
musibahku menjadi pahala di sisi-Mu, maka ganjarilah aku atas 
musibah ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik 
daripadanya" (HR. At-Tirmidzi, A1 Hakim, Muslim dan Abu 
Daud)'‘^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam 
Al Mustadrak dari Abu Salamah RA, ia berkata bahwa Rasulullah 


Sunan At-Tirmidzi (3511), Mustadrak Al Hakim (4/16-17) Shahih Muslim 
(918), dan Sunan Abu Daud (3119). 


648 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



SAW bersabda, "Jika seseorang dari kalian ditimpa suatu musibah, 
maka ia hendaklahnya mengucapkan; ‘Innaa lillaahi wa innaa 
ilaihi raaji 'uun. Setelah itu, tatkala Abu Salamah akan meninggal 
dunia, ia membaca; “Ya Allah, gantikanlah bagi keluargaku 
sesuatu yang lebih baik dari diriku. ” Sesudah ia ia meninggal, 
istrinya, Ummu Salamah, mengucapkan; "Innaa lillaahi wa innaa 
ilaihi raaji'uun. Ya Allah, di sisi-Mulah aku mengharap musibahku, 
maka berilah aku padanya padanya. ” At-Tirmidzi berkata setelah 
mentakhrij hadits ini, “Hasan gharib dari jalur ini.” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sementara Muslim meriwayatkannya 
dari hadits Ummu Salamah yang berkata, “Aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Tiadalah seorang hamba muslim pun 
yang ditimpa oleh suatu musibah lalu ia mengucapkan; ‘Innaa 
lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Allahumma ajirnii fii mushiibatii 
wakhluflii khairan minhaa’ (Sesungguhnya kita adalah kepunyaan 
Allah, dan kepada-Nyalah kita akan kembali. Ya Allah, berilah aku 
pahala pada musibahku ini dan gantikanlah bagiku sesuatu yang 
lebih baik daripadanya). ” Ummu Salamah berkata, “Sewaktu Abu 
Salamah (suaminya) meninggal dunia, aku bacakan apa yang 
disuruh oleh Rasulullah Saw ini. Dan Allah SWT. menggantikan 
untukku seorang suami yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah 
SAW.” 


.(^) \l\ ^ 


405. Jika ada sesuatu yang menyulitkan, maka ia hendaknya 
mengucapkan: "Ya Allah, tak ada kemudahan kecuali yang Engkau 
jadikan mudah, dan jika Engkau berkehendak, Engkau bisa 
mengubah kesulitan menjadi kemudahan. " (HR. Ibnu Hibban/^^ 


Shahih Ibnu Hibban (974). 


I 649 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bin Malik 
RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Ta Allah, tak ada 
kemudahan...” Ibnu Hibban menilai hadits ini shahih. 


Makna hadits 

Lafazh berarti tempat yang keras dan sulit lagi teijal. 

Lawan kata ini adalah Kata ini digunakan untuk 

mengungkapkan segala sesuatu yang tidak bisa diraih dan dicapai 
dengan mudah, baik yang bersifat materi maupun non-materi. 

Muatan dari hadits ini adalah permintaan agar Allah SWT 
menjadikan segala perkara yang sukar menjadi mudah dan dapat 
diraih tanpa ada kesulitan. 


DIj — i • *l 

^ ^ ^ ^ y- 

•(b 


j - 
• - 


406. “Jika seseorang merasa lelah karena suatu kesibukan, 
atau ingin diberi tambahan makanan, maka ia hendaknya bertasbih 
kepada Allah SWT setiap akan tidur malam sebanyak tiga puluh 
tiga kali, bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbir 
sebanyak tiga puluh empat kali atau membacanya setiap selesai 
shalat fardhu sebanyak sepuluh kali dan setiap akan tidur sebanyak 
yang disebutkan di atas. ” (HR. A1 Bukhari, Muslim, dan Ahmad)'*^^ 


Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan pada hadits no. 118. 


650 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Kutipan hadits pertama diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan 
Muslim dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata bahwa suatu ketika 
Fathimah datang menemui Rasulullah SAW meminta agar dicarikan 
seorang pembantu. Lalu beliau menyuruhnya membaca dzikir 
tersebut di atas setiap hendak tidur. Dalam riwayat A1 Bukhari 
disebutkan bahwa saat itu Fatimah datang untuk mengadukan 
kepada Rasulullah SAW tentang sakit yang mendera tangannya 
akibat alat penggiling. Sedangkan kutipan hadits kedua 
diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah Ibnu Umar RA, dan penulis 
telah menyebutnya pada pembahasan dzikir dan doa yang diucapkan 
sesudah shalat. Kami pun telah menjelaskannya sebelumnya. 


Makna hadits 

Kalimat Jii j* OJj “Jika seseorang merasa lelah 

karena suatu kesibukan”. Kata berarti lelah, capek dan lemah. 
Contohnya, ^ artinya, pria itu kelelahan dan 

tidak mampu lagi. 


X ✓ '' o . 


aMI t 1 aMI 4 1 aJ) 1 ^(Jli LtJU? LiUajLv i^\s^ “ 1 • V 

^ ^ JpjS!\ of luljl oJLJLlil ^ 

dJb ifl Aj a 

00>'x' 

‘Os) O' Jl Oj>- 1 Oayij Jl 

407. “Jika seseorang takut kepada seorang penguasa atau 
orang zalim, maka ia hendaknya membaca; ^Allah Maha Besar. 
Allah Maha Besar. Allah lebih perkasa dari sekalian makhluk-Nya. 


I 651 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Allah lebih perkasa dari segala yang aku takuti dan aku waspadai. 
Aku berlindung kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Dia yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi 
kecuali dengan izin-Nya dari kejahatan hamba-Mu, si Fulan dan 
bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, dan pembantu-pembantunya 
dari kalangan jin dan manusia. Ya Allah, jadilah pelindungku dari 
kejahatan mereka wahai Yang Maha Mulai puji-pujian-Mu, Yang 
Maha Kuat perlindungan-Mu, dan tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau (tiga kali). Ya Allah, sesungguhnya kami 
berlindung kepada-Mu dari tindakan sewenang-wenang dan aniaya 
salah seorang dari mereka terhadap kami'." (HR. Ath-Thabrani 
dan Ibnu Abi Syaibah)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabiir 
dan Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mushannaf secara mauquf dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata, “Jika engkau mendatangi seorang penguasa 
yang diteikuti, dan engkau khawatir dia akan menganiayamu, maka 
ucapkanlah: 'Allaahu akbar, Allaahu akbar min khalqihii jamii 'an. 
Allaahu a 'azzu min maa akhaafu wa ahdzaru. A 'uudzu 
billaahilladzii laa ilaaha illaa huwal mumsikus samaawaatissab'i 
ayyaqa 'na 'alal ardhi illaa biidznihii min syarri 'abdika Fulaan. ’ 
(Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah lebih perkasa dari 
sekalian makhluk-Nya. Allah Maha Kuat dari segala yang aku takuti 
dan aku waspadai. Aku berlindung kepada Allah, tiada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Dia yang menahan tujuh lapis langit agar 
tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin-Nya dari kejahatan hamba- 
Mu, si Fulan).” 

Sementara itu Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaa id 
mengungkapkan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan 
para perawinya adaleih perawi-perawi shahih." Seperti yang 
diketahui hadits ini mauquf pada Ibnu Abbas. Penulis dalam hal ini 
menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dan tidak menjelaskan bahwa 
statusnya mauquf. Bahkan penulis menjadikan riwayat Ibnu Abu 


Majma' Az-Zawaa'id (10/137) dan Al Mushannaf {lOUQl). 

652 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Syaibah dalam Al Mmhannaf sebagai hadits mauquf. Selain itu, 
Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits yang semeikna dalam Al 
Mushannaf dengan redaksi yang disebutkan penulis di atas. 
Sementara lafazh ‘tiga kali’ bukan bagian dari redaksi riwayat Ath- 
Thabrani, melainkan merupakan bagian dari riwayat Ibnu Abu 
Syaibah. 


Kesimpulannya, hadits ini mauquf (terhenti periwayatannya) 
pada Ibnu Abbas menurut riwayat Ibnu Abu Syaibah dan menurut 
riwayat Ath-Thabrani. Tambahan redaksi yang dinisbatkan penulis 
kepada Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al Mushannaf dan Al Ad iyah 

karya Ibnu Mardawaih dengan redaksi: Op t'! (*4^* 

jiu (jf “Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu 


agar tidak ada seorang pun berlaku sewenang-wenang dan aniaya 
terhadap kami.” Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits yang sama 
secara mauquf pada Ibnu Abbas RA. Sedangkan Ath-Thabrani 
meriwayatkfUi hadits yanga sama dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi 
SAW dengan redaksi: 


(*4^' 'JO* lOVhLJl ^ 4^1 Lijiu (al 

of j^^fj (y- ^ 

ilj ’ij i2JjV3 JP "^f 


“Jika seseorang dari kalian merasa khawatir terhadap 
seorang penguasa, maka hendaklah ia mengucapkan: 'Ya Allah, 
Tuhan pemilik tujuh lapis langit dan Tuhan pemilik 'Arsy yang 
agung! Jadilah pelindungku dari kejahatan si Fulan bin Fulan, 
kejahatan jin dan manusia beserta pengikut-pengikut mereka yang 
ingin berbuat aniaya kepadaku. Maha Tinggi puJi-puJian-Mu, Maha 
Kuat perlindungan-Mu, dan tiada tuhan yang berhak disembah 
kecuali Engkau.” Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaa 'id berkata, 
“Dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama Junadah bin 
Muslim yang dinilai tsiqah menurut Ibnu Hibban, tetapi dha'if 
menurut imam hadits lainpya. Sedangkan para perawi lainnya 
shahih.” 


I 653 


Tuhfah Adz-Dzakirin 






^‘.5^ di5l>- ^j-* 1-X^I jiaL^ Vj cb'^^b 

.(j>» t^ji^) <J V 


408. “Fia Allah, Tuhan Jibril, Mihail, Israfil, dan Tuhan 
Ibrahim, Ismail, dan Ishaq! Ampunilah aku, dan janganlah sekali- 
kali Engkau beri kuasa kepada seorang pun dari makhluk-Mu untuk 
memaksakan sesuatu yang tidak kusanggupi. ” (HR. Ibnu Abu 
Syaibah)^®* 


Takhrij hadits 

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf secara mauquf, dari Alqamah Ibnu Yazid, ia berkata, 
"Suatu ketika seorang teman dekat Asy-Sya’bi mengajarinya doa 
ini, yaitu: **Allahumma rabba Jibril..." Di bagian akhir redaksi 
hadits ini Ibnu Abu Syaibah mengatakan, “Suatu ketika seorang pria 
mendatangi seorang penguasa. Lalu pria itu membaca doa tersebut. 
Akhimya penguasa itu melepaskannya.” Asy-Sya’bi adalah salah 
satu imam besar dari kalangan tabi'in yang bemama 'Amir bin 
Syarahil mati dibunuh secara keji oleh Al Hajjaj. 


0T>jLj 


td; 



^ -I" ^ ^ ^ ^ ^ ^ 




-1. ^ 


409. "Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, 
Muhammad sebagai Nabi, dan Al Qur'an sebagai hukum dan 
imam. ” (HR. Ibnu Abu Syaibah)^“ 


Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushaimaf secara mauquf dari Abu Mujlis yang bemama Lahiq 


Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (10/204). 
Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/205). 


654 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ibnu Heimid, la berkata, “Barangsiapa yang takut kepada seorang 
penguasa atau orang zhalim, lain membaca: 'Radhitu billahi rabban, 
wa bil-islami dinan, wa bi-muhammadin nabiyyan, wa bil qur’ani 
hukman wa imaman, maka Allah akan menyelamatkannya dari 
kejahatan orang tersebut.” 

Atsar ini dan atsEir sebelumnya bisa jadi bersumber dari para 
sahabat. Namun boleh jadi juga bersumber dari pengalaman kedua 
imam besar tersebut (Asy-Syaukani dan Ibnu Abu Syaibah) ketika 
mengamalkannya dan terbukti benar. 


ji i L-ilS- (l)ij — * 

^ ^ ^ ^ < 

✓ y' XX xxxx 

^ Y'j ^ ir^J ‘Uj 

X X XX XX X 

iof,, a ^ ^ ^ a < .*Ctl * ' i' ^ 

XXX X X XX X 

‘a") ^ Y}eti ^ 'cYi ‘j4^G 

^x X ^ ^ ^ ^ ^ 


410. "Jika seseorang takut terhadap syetan atau yang lain, 
maka ia hendaknya mengucapkan: '’’'Aku berlindung—dengan wajah 
Allah yang Mulia, dan dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempuma, 
yang takkan terlampaui oleh orang baik maupun orang jahat dari 
kejahatan segala yang telah Dia ciptakan, dari kejahatan segala 
yang turun dan segala yang naik ke langit, dari kejahatan segala 
yang telah Dia ciptakan di bumi dan segala yang keluar 
daripadanya, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dan dari 
kejahatan setiap yang datang, kecuali yang datang dengan 
membawa kebaikan, wahai Yang Maha Pengasih.” (HR. An-Nasa'i, 
Ahmad, dan Ath-Thabrani) 


Ttihfah Adz-Dzakirin 


655 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dalam Al 
Musnad, dan Ath-Thabrani, dari Ibnu Mas'ud RA. An-Nasa'i 
meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin 
Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, dari Abbas As-Sulami, dari 
Ibnu Mas'ud secara marfu’. Sementara Malik meriwayatkan hadits 
yang sama dalam kitab Al Muwaththa ' dengan redaksi yang mirip 
dengan redaksi yang disebutkan penulis di atas. Tetapi ia tidak 
menyebutkan sanadnya secara rinci. Bahkan Al Malik hanya 
mengatakan, dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW diisra'kan, beliau melihat jin 'Ifrit mengejar beliau dengan 
membawa sebuah obor api. Setiap kali beliau menoleh ke arah jin 
itu, beliau melihatnya. Lalu Jibril berkata, “Maukah aku ajarkan 
kepadamu wahai Muhammad beberapa kalimat yang jika engkau 
baca, niscaya api yang dibawanya padam dan ia jatuh tersimgkur?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Ya, mau. ” Jibril berkata, 
“Ucapkanlah: 'Aku berlindung dengan wajah Allah yang Mulia, dan 
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempuma. yang takkan 
terlampaui oleh orang baik maupun orang jahat dari kejahatan 
segala yang turun dari langit dan kejahatan yang naik kepadanya, 
dari kejahatan segala yang telah diciptakan di bumi dan dari 
kejahatan segala yang muncul darinya, dari kejahatan jitnah malam 
dan siang, dan dari kejahatan segala yang datang pada siang dan 
malam hari, kecuali yang datang dengan membawa kebaikan, 
wahai Yang Maha Pengasih” 

Penjelasan tentang hadits ini telah kami kemukakan 
sebelumnya dan kami juga telah menafsirkan ^a yang perlu 
ditafsirkan. 

8.2 Doa ketika Terkejut 


• e. ^ ^ ^ ^ « -- 

.(O' ci) uij 


656 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



411. "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang 
sempurna dari murka dan siksa-Nya, dari kejahatan hamba-hamba- 
Nya, dari ganguan-gangguan syetan, dan dari kehadiran mereka. 
(HR. Abu Baud dan At-Tirmidzi)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Baud dan At-Tirmidzi dari 
Abdullah bin 'Amru bin A1 'Ash bahwa Rasulullah SAW telah 
mengajari mereka doa-doa ketika terkejut, “Aku berlindung dengan 
kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka dan siksa-Nya, 
dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari ganguan-gangguan syetan, 
dan dari kehadiran mereka. ” Hadits ini juga diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i dan A1 Hakim dalam kitab Al Mustadrak. At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini hasan gharib." Penjelasan tentang masalah ini 
telah dibahas dan dijelaskan sebelumnya. 


83 Doa untuk Mengusir Syetan 

-nr 

^ ^ a 

✓ 

412. “Ayat Kursi, adzan dan begitu pula ketika syetan 
menampakkan diri. ” (HR. Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Abu 
Syaibah)^°^ 


lil (f) 013^!' j (c->) j^\ 


Shahih Al Bukhari (6368) dan Shahih Muslim (49). 

Hadis tentang Ayat Kursi telah Kami sebutkan dalam pembahasan “dzikirdan 
doa ketika tidur dan bangun”. Hadis tentang larinya syetan ketika mendengar 
adzan diriwayatkan oleh Muslim (389), sedangkan hadis “Jika syetan 
menampakkan diri ...” diriwayatkan oleh Al Bazzar (3129). 


I 657 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan 
Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al Mushannaf dari Jabir, Abu 
Hurairah dan Sa'ad bin Abu Waqqash. Hadits yang bersumber dari 
Abu Hurairah yang diriwayatkan di dalam Shahih Muslim dengan 
redaksi: Rasulullah SAW bersabda. 




“Sesungguhnya apabila suara adzan dikumandangkan, syetan 
lari terkentut-kentut." Sebelumnya kami telah menyampaikan hadits 
Abu Hurairah dan yang lain berkenaan dengan kisah syetan yang 
tertangkap ketika mencuri harta zakat. Kemudian syetan 
memberitahu kepadanya bahwa ia akan lari jika dibacakan ayat 
Kursi. Lantas Rasulullah Saw berkata, “Dia telah berkata jujur 
kepadamu, meskipun dia pembohong. " Hadits tentang Syetan lari 
karena mendengar ayat Kursi dibacakan tertera dalam Shahih Al 
Bukhari dan Shahih Muslim sebagaimana yang telah kami 
kemukakan sebelumnya. Sedangkan hadits Sa'ad bin Abu Waqqash 
yang diriwayatkan oleh Al Bazzar berbunyi, “Rasulullah SAW 
menyuruh kami mengumandangkan adzan jika syetan 
menampakkan diri kepada kami atau jika kami melihatnya.” Al 
Haitsami dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id, berkata, “Para 
perawinya tsiqah, hanya saja menurutku Hasan Al Bashri tidak 
pemah mendengar hadits ini dari Sa'ad.” 


Adapun hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dalam kitab 
Al Ausath dari Abu Hurairah disebutkan dengan redaksi: Rasulullah 
SAW bersabda. 




“Jika syetan menampakkan diri kepada kalian, maka 
kumandangkanlah azdan. Karena sesungguhnya syetan jika 
mendengar suara adzan, ia akan lari terkentut-kentut.” Namun 
hadits ini mendapat kritikan karena di dalam sanadnya terdapat 
perawi bemama 'Adi bin Al Fadhl yang divonis matruk. 


658 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 



berarti salah satu jenis bangsa jin. Ada yang berpendapat bahwa 
mereka adalah para penyihir dari kalangan jin. Sedangkan makna 
cJyJ adalah berubah-rubah bentuk atau menjelma dalam wujud 

tertentu. Jadi maksud hadits tersebut, Rasulullah SAW 
menganjurkan kepada kita agar menolak kejahatan yang 
ditimbulkan syetan dengan mengumandangkan adzan. Ada pendapat 

j 0 

yang mengatakan bahwa J (bentuk jamak dari adalah As- 

Su'alaa, dan mereka adalah bangsa jin yang paling jahat. 


/jjy jil: .jiitJi ii) ((►) L:y\ :jii 

^ t\j^ ojCLj ^ jJ-^ (*-’ \ji^ a1 

.(i OUa-liJl 


AAA A 


413. "Barangsiapa merasa terganggu was-was, maka ia 
hendaknya meminta perlindungan kepada Allah dan berhenti (dari 
memperturutkan was-wasnya itu) atau mengucapkan: ‘Aku beriman 
kepada Allah dan para rasul-Nya, kemudian membaca: 'Qul 
huwallaahu ahad Allaahush shamad lam yalid wa lam yuulad 
walam yakullahuu kufuwan ahad. ’ Setelah itu, meludahlah ke 
sebelah kirinya sebanyak tiga kali, lalu meminta perlindungan 
kepada Allah dari syetan yang terkutuk dan dari gangguannya. ” 
(HR. A1 Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud)^^ 


Shahih Al Bukhari (6368), dan Shahih Muslim (49). 


II «s» 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim, Abu Daud 
dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda. 


diT ^ tliT JliOJl 

.aIuIj aiilb cdJli3 


"'Syetan akan datang kepada seseorang dari kalian supaya ia 
mengatakan: ‘Siapakah yang menciptakan ini?’ ‘Siapakah yang 
menciptakan itu? ’ hingga ia sampai kepada pertanyaan: ‘Siapakah 
yang menciptakan Tuhanmu? ’ Apabila ia telah sampai kepada yang 
demikian, maka ia hendaklahnya memohon perlindungan kepada 
Allah dan berhenti." Sementara dalam riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah disebutkan dengan redaksi, cJiT :Ji^ “'...maka 


hendaklah ia mengucapkan: ‘Aku beriman kepada Allah dan para 
rasul-Nya.” Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang juga 
bersumber dari Abu Hurairah diredaksikan, “...maka bacalah: ‘Qul 
huwallaahu ahad Allaahush shamad lam yalid wa lam yuulad 
walam yakullahuu kufuwan ahad. Kemudian meludahlah ke sebelah 
kirinya sebanyak tiga kali dan berlindung kepada Allah dari syethan 
yang terkutuk (membaca ta'awwudz).” Dalam riwayat An-Nasa'i, 


disebutkan dengan redaksi: jy il* ^b JUsLJj ^^S ojLJ ^ 


"Kemudian meludahlah ke sebelah kirinya sebanyak tiga kali dan 
berlindung kepada Allah darinya dan dari gangguannya. ’’ 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa ketika 
seseorang dihinggapi perasaan was-was hingga sampai batas 
mengganggu diri dan ibadah maka sebaiknya hal itu dihentikan dan 
berusaha untuk mengalihkan pikiran darinya, seraya membaca: 
“Amantu billahi”, membaca surah A1 Ikhlaash dan meludah ke 
sebelah kirinya sebanyak tiga kali guna menolak syetan yang datang 
membawa perasaan was-was tersebut, kemudian diakhiri dengan 


660 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




memohon perlindixngan kepada Allah SWT dari syetan dan dari 
gangguannya. 


JL2j C-Jl5^ Olj 1^1 


414. "Jika perasaan was-was itu timbul ketika beramal, maka 
hal itu muncul dari bisikan syetan yang bemama Khinzab. Karena 
itu, mintalah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke 
sebelah kiri sebanyak tiga kali. ’’ (HR. Muslim)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Abu A1 
'Ash, ia berkata bahwa suatu ketika ia datang menemui Rasulullah 
SAW lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya syetan telah 
menggangguku ketika £iku sedang membaca bacaan di dalam 
shalat.” Mendengar itu, Rasulullah SAW kemudian berkata, "Itu 
adalah syetan yang bernama Khinzab. Jika engkau merasakannya, 
maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah 
ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali. ” Utsman bin Abu A1 'Ash 
berkata, “Setelah itu Jiku mencoba melakukan hal tersebut, Allah 
pun menghilangkan gangguan tersebut dari diriku.” 


Makna hadits 

Kata menurut An-Nawawi, “Para ulama berbeda 

pendapat mengenai tanda baca huruf Khaa pada kata Di 

antara mereka ada yang menandainya dengan fathah (vj^) dan ada 
yang menandainya dengan kasrah (vjjIp). Kedua pendapat ini 
masyhur. Di antara mereka ada juga yang menandainya dengan 


^ Shahih Muslim (2203). 


11 ««» 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dhammah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu A1 Atsir 

dalam kitab An-Nihayah Fi Gharib Al Hadits wa Al Atsar. Namun 
pendapat yang lebih masyhur adalah huruf Khaa' ditandai dengan 
fathah dan kasrah.” 

Selain itu, hadits yang semakna diriwayatkan juga oleh Abu 
Daud dengan sanad jayyid dan Abu Zamil, ia berkata, “Aku pemah 
bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah gerangan yang aku rasakan di 
hatiku?” la balik bertanya, “Apa itu?” Aku berkata, “Demi Allah, 
aku tidak bisa menceritakannya!” Ibnu Abbas bertanya, “Apakah itu 
semacam perasaan was-was dan heran? Memang tak ada seorang 
pun yang bisa menghindarinya hingga akhimya Allah menunmkan 
firman-Nya, 'Maka jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang 
apa yang Kami turunkan kepadamu.... ’ (Qs. Yuunus [10]: 94) Jika 
engkau merasakan sesuatu di hatimu, maka bacalah: Huwal awwalu 
wal aakhiru wazh zhaahiru wal baathinu wa huwa bikulli syai’in 
qadiir. (Dialah yang awal dan yang akhir, yang zhahir dan yang 
batin. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu).” 

Sebenamya masih banyak hadits yang berbicara tentang hal 
ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam 
kitab Shahih, “Kita lebih pantos ragu daripada Ibrahim", Dalam 
beberapa hadits yang lain disebutkan bahwa perasaan was-was ini 
merupakan pertanda kemumian iman. Dan kami telah menulis 
sebuah kitab khusus membahas masalah ini sebagai jawaban dari 
pertanyaan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, silakan anda 
merujuknya. Sebab isinya dapat digunakan untuk menangkal 
syubhat dan menghilangkan keraguan disertai dengan upaya 
pengkompromian hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah 
ini. 


•(^ ^ lilj - i\o 


415 "Jika seseorang bersin, maka bacalah: 'Segala puji bagi 
Allah atas setiap keadaan '. ” (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)^ 


Shahih Al Bukhari (6224), dan Sunan Abu Daud (5033). 


662 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Abu Daud dari 
Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 

Jd jt ijp^^ ii 

^Jua^ its (OBl d 


"Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka bacalah: 
‘Segala puji bagi Allah alas setiap keadaan. ’ Dan hendaklah 
saudara atau temannya menjawabnya dengan mengucapkan: 
‘Semoga Allah merahmatimu. ’ Jika saudara atau temannya itu 
mengucapkan ‘Semoga Allah merahmatimu. maka balaslah 
dengan mengucapkan: ‘Semoga Allah memberi hidayah kepada 
kalian dan memperbaiki keadaan kalian'. ” Sementara Abu Daud 
dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang sama dengan sanad 
Shahih namun disertai dengan tambahan redaksi, ^ ^ “Atas 
setiap keadaan. ” 


X XX 

416. “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. ’’ (HR. Abu 
Daud dan Ibnu Hibban)^®* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari 
Salim bin ‘Ubaid bahwa ketika sedang berada dalam sebuah 
perjalanan, ia mendengar seorang pria bersin lalu mengucap, 
“Assalalaamu ‘alaika (Semoga keselamatan atasmu). Lantas Salim 
menjawab, “'Alaika wa 'alaa ummika (Semoga keselamatan atasmu 
d£ui atas ibumu). ” Mendengar jawaban tersebut, pria tersebut 
seolah-olah marah atau merasa sedih. Maka Salim berkata, “Aku 
hanya mengucapkan apa yang pemah diucapkan Nabi SAW ketika 


Sunan Abu Daud (5031), Sunan At-Tirmidzi (2740), dan Shahih Ibnu Hibban 
(599). 


I 663 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ada seorang pria bersin di hadapan Nabi SAW seraya mengucapkan, 
'’Assalalaamu'laikum'. Lalu beliau menjawab. 


^ J^j A xUJt : *i! 

'j&i : jijj cAl iiii-y: ;4 p 


"‘Alaika wa 'alaa ummika. Jika salah seorang dari kalian 
bersin, maka hendaklah ia mengucapkan "Alhamdulillaahi rabbil 
aalamiin". Sedangkan orang yang mendengamya mengucapkan 
"Yarhamukallaahu". (Semoga Allah merahmatimu). Lalu orang 
yang bersin tadi balik mengucapkan “Yaghfirullahu Hi wa lakum ” 
(Semoga mengampuni aku dan kalian)." Ibnu Hibban menyatakan 
bahwa hadits ini shahih. Selain itu, hadits yang sama juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tiimidzi dari Salim bin Ubaid, 
dan ketika mengomentari hadits ini At-Tirmidzi berkata, “Para 
imam hadits mempermasalahkan periwayatan yang berasal dari 
Manshur, karena mereka telah menyelipkan nama seorang perawi di 
antara Hilal Ibnu Sinan^®’ dan Salim.” 


cr A iTjCi cv iX.;- ^ iliJi -t \ V 


c:>) 


^ i 


417. “Segala puji bagi Allah dengan limpahan pujian yang 
baik, lagi diberkati dan diberkati atasnya, seperti yang dicintai dan 
diridhai Tuhan kami. ” (HR. Abu Daud dan At-Tiimidzi)^*® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari 
Rifa'ah bin Rafi' RA, ia berkata. 


a rcla tcJLiwi jJLj 4^ 


^ Yang benar adalah Hilal bin Yasaf. 

*'** Sunan Abu Daud (773) dan Sunan At-Tirmidzi (404). 


664 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Jli t-at Jjlij >4 \S\ Splij i3 ?5^5Cflit ^ 

✓ ^ ^ ^ ^ ^ •' 

dj i^: ur aOp \r3ci 43 vsr^ui d> jo:^ a iiuit cJi :jis ?iJi ai: :aj 

^ ^ A y ^* •' ' >> * •*-<■ •"x *X i. ■^•# Ji X " I »• X • XX 

‘‘*»; lAjJL^t >1^ OJU •(►aj 4lip *ttt ill Jli# 


.1^ ^1^1 \^Lt b>jiS^J 


“Suatu ketika aku shalat di belakang Nabi SAW, tiba-tiba aku 
bersin lalu mengucapkan: “Alhamdulillaahi hamdan katsiirann 
thayyiban mubaarakan fiihii mubaarakan 'alaihi kamaa yuhibbu 
rabbunaa wa yardhaa. ” Selesai shalat, Rasulullah SAW beranjak 
lalu bertanya, "Siapa yang berbicara dalam shalat tadi? ” Rifa'ah 
lantas berkata, “Aku wahai Rasulullah.” Beliau berkata, "Apa yang 
engkau katakan tadi? ” la berkata, “Aku mengatakan: 
‘Alhamdulillaahi hamdan katsiirann thayyiban mubaarakan fiihii 
mubaarakan 'alaihi kamaa yuhibbu rabbunaa wa yardhaa. ” Setelah 
itu Rasulullah SAW berkata, “Demi dzat yang jiwaku berada dalam 
genggaman-Nya, Sungguh tadi ada tiga puluh lebih malaikat 
berebutan agar dapat membawanya naik ke langit." Ketika 
mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini 
hasan. 


Menurut sebagian ulama, sepertinya kejadian yang disebutkan 
dalam hadits ini berlangsung ketika sahabat tersebut mengeijakan 
shalat sunah, bukan shalat fardhu. Sebab beberapa ulama tabi'in 
berpendapat bahwa apabila seseorang bersin ketika sedang 
melaksanakan shalat fardhu, maka ia hanya boleh mengucap A1 
Hamdulillah di dalam hati dan tidak boleh lebih dari itu. 


IaJLp 4^) ji TaJ jJaJj — 1 ^A 


418. “Balaslah ucapan orang yang mengucapkan Al 
Hamdulillah ketika bersin dengan mengatakan: 'Yarhamukallahu, ’ 
(Semoga Allah merahmatimu) dan hendaklah orang yang bersin 
membalasnya dengan mengucapkan: ‘Yahdiikumullaahu wa 
yushlihu baalakum. ’ (Semoga Allah memberimu hidayah dan 


II 665 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



memperbaiki keadaanmu).’’ (HR. A1 Bukhari, Abu Daud, At- 
Tirmidzi, dan An-Nasa'i)^“ 


Takhrij hadits 

Hadits ini merupakan penggalan dari hadits Abu Hurairah RA 
yang baru disebutkan di atas, dan kami telah menyebutkan 
redaksinya secara lengkap. 


Makna hadits 

Lafazh jika diartikan secara terpisah kata JUJ> artinya 
keadaan. Maksudnya, semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. 

Sebelumnya, kami telah menyebutkan hadits Abu Hurairah RA 
yang disebutkan dalam kitab Shahih tentang doa untuk orang yang 
bersin dengan redaksi: “Hak seorang Muslim terhadap orang 
Muslim lainnya ada enam. ” Di antaranya: "Apabila ia bersin. maka 
doakanlah dia." 


Hadits-hadits yang berbicara tentang mendoakan orang bersin 
mengandung beberapa perintah, seperti: 


:J\j lijj (411 


“Maka hendaklah orang yang bersin itu mengucapkan Al 
hamdulillah, dan hendaklah orang yong mendengarnya 
mengucapkan: Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu). 
Apabila orang tersebut mengatakan Yarhamukallah, maka 
hendaklah orang yang bersin itu mengucapkan: Yahdiikumullahu 
wa yushlihu baalakum (Semoga Allah menunjuki kalian dan 
memperbaiki keadaan kalian. ” Perintah dalam hadits tersebut pada 
hakikatnya bersifat wajib. Jadi, secara tekstual membaca hamdalah 
ketika seseorang bersin hukumnya wajib, kemudian orang yang 
mendengar ucapan tahmid itu wajib membalasnya dengan 
mengucapkan; ‘Yarhamukallah ', lalu orang yang bersin tadi wajib 


Lihat hadits no. 415. 


666 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


membalasnya dengan mengucapkan: ' Yahdikumullahu wa yushlihu 
baalakum'. Karena pada dasamya tidak ada sebab yang kuat 
mengalihkan makna hadits di atas dari makna yang sebenamya, dan 
hal itu dipertegas dengan pemyataan hadits bahwa perbuatan 
tersebut merupakan bagian dari hak muslim terhadap rauslim yang 
lain. Pendapat wajib ini dikemukakan oleh Ibnu A1 ‘Arabi, A1 
Maliki, dan Ibnu Abu Zaid, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu 
A1 Qayyim di dalam Zaadul Ma'aad. Oleh karena itu, tidak ada 
alasan yang kuat untuk menolak pendapat yang mengatakan bahwa 
hukum menjawab orang yang mengucapkan hamdalah ketika bersin 
adalah fardhu 'ain. 




419. “Semoga Allah mengampuni aku dan kalian. ” (HR. Abu 
Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban dari Rifa'ah bin Rafi’ yang telah disebutkan sebelumnya 
secara marfu’, dan kami telah menyebutkan redaksinya secara 
lengkap. Namun yang lebih utama dalam hal ini adalah 
mengamalkan anjuran yang disampaikan dalam hadits Shahih 

tersebut, yaitu; mengucapkan: (^*4^ (Semoga Allah 

menunjuki jalan kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian). 
Apalagi masih ada perdebatan mengenai sanad hadits ini, 
sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Selain itu, 
hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
kitab Al Kabiir dan Al Ausath dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, 
“Rasulullah SAW pemah mengajari kami, ‘Apabila salah seorang 
dar i kalian bersin, maka ia hendaknya mengucapkan Al 
Hamdulillahi rabbil 'aalamin. Kemudian jika orang yang bersin 
mengucapkan seperti itu, maka hendaklah orang yang berada di 


Lihat hadits no. 416, yakni hadits yang diriwayatkan dari Salim bin XJbaid. 


I 667 


Tuhfah Adz-Dzakirm 


dekatnya mengucapkan: Yarhamukallah. Apabila ia telah 
mengucapkan doa itu, maka hendaklah orang yang bersin 
mengucapkan: Yaghfirullahu Hi wa lakum. (Semoga Allah 
mengampuni aku dan kalian).” Namun hadits ini mendapat kritikan 
karena di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 'Atha bin As- 
Sa'ib, yang divonis perawi yang memiliki hafalan hadits yang tidak 
kuat. 




420. “Semoga Allah merahmati kami dan kalian, dan semoga 
Allah mengampuni kami dan kalian. ” (HR. A1 Malik)^'^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Malik dalam kitab A1 
Muwaththa' dari Ibnu Umar RA secara maugu/bahwa jika ia bersin, 
kemudian ada orang yang mengucapkan: Ai maka ia 

menjawab: U1 ^ (Semoga Allah merahmati 


kami dan kalian, dan semoga Allah mengampuni kami dan kalian). ” 
Dalam beberapa naskah kitab penulis di sini tertera kode Ath- 
Thabrani sebagai ganti kode AI Muwaththa', dan penyimbolan 
tersebut jelas keliru. Sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa 
doa yang lebih utama dalam hal ini adalah doa yang disebutkan 
dalam kitab Shahih, dan hadits ini juga tertera dengan redaksi 
tersebut di dalam kitab Shahih, daripada hadits jama'ah yang tidak 
Shahih. Karena hampir semua hadits tersebut adalah hadits-hadits 
shahih. Oleh karena itu, sangat tidak patut jika kita lebih 
mengutamakan hadits dha'if ataxi perkataan sahabat daripada hadits 
shahih. 


Al Muwaththa' ( 2 / 965 ). 


668 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



CO.) oir oi;, -1 x ^ 

•(cT^ 




421. "Apabila yang bersin adalah seorang ahli kitab, maka 
doa yang diucapkan untuknya adalah: ‘Yahdiikumullaahu wa 
yushlihu baalakum.^ (Semoga Allah memberimu hidayah dan 
memperbaiki keadaanmu). ” (HR. At-Tinnidzi, Abu Daud, dan A1 
Hakim)^*'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tinnidzi, Abu Daud dan A1 
Hakim dalam Idtab Al Mustadrak dari Abu Musa A1 Asy'ari RA, ia 
berkata, 

pitl JLP 

“Suatu ketika orang-orang Yahudi pura-pura bersin di hadapan 
Nabi SAW dengan harapan beliau mendoakan mereka dengan 
mengucapkan: “Yarhamukumullaahu (Semoga Allah merahmati 
kalian ). Lalu beliau mengatakan, ‘Yahdiikumullaahu wa yushlihu 
baalakum (Semoga Allah memberi kamu hidayah dan memperbaiki 
keadaanmu)," Redaksi ini adalah redaksi At-Tiimidzi dan setelah 
meriwayatkan hadits ini, ia berkata, ‘‘Hasan Shahih” Demikian pula 
Al Hakim m enilainy a Shahih. Selain itu, An-Nasa'i juga 
meriwayatkan hadits yang sama. 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa doa 
balasan nntnk kafir dyimmi yang bersin adalah dengan membaca 
dan bukan seperti balasan doa bagi orang Islam 

yang bersin. 




Sunan Abu Daud (5038), Sunan At-Tirmidzi (2739) dan Mustadrak Al Hakim 
(4/268). 


I 669 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



U Jli jr a xUJl :;lii 

* ' ' * 

'iy ‘<_r^) Cf^3 


-ITT 

W fJ ^oir 


422. "Barangsiapa. yang setiapkali bersin mengucapkan: 
‘Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang telah terjadV, 
maka ia tidak akan menderita sakit geraham dan sakit telinga 
selama-lamanya ” (HR. Ibnu Abu Syaibah)^*^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al 
Mushannaf secara mauquf pada Ali bin Abu Thalib RA. redaksi 
hadits ini bisa saja bagian hadits yang diperoleh Ali dari Rasulullah 
SAW, dan boleh jadi pula berdasarkan pada pengalaman pribadi. 
Adapun dalil yang menguatkan kemungkinan pertama adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath dari 
Hudzaifah Al Yamani RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


oti iip (.\lmk\i’ cJLii jjj ialii \mk\ji\ lit 


“Jika seseorang bersin, maka doakanlah dia walaupun dari 
balik tujuh lautan. Barangsiapa yang mendoakan orang yang 
bersin. maka akan hilang darinya sakit dada, sakit geraham, dan 
sakit telinga. ” Namun hadits in mendapat kritikan karena di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Muhammad bin Mihshan Al 
'Ukasyi yang divonis matruk 


Diantara hadits yang menjelaskan tentang adab bersin adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata. 


.Aiyfi JfiS, iijyfi 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (5038), dan Shahih Al Bukhari (926). 


670 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Apabila Rasulullah SAW bersin, beliau meletakkan kain atau 
tangannya ke mulut, dan merendahkan suara bersin atau mengurangi 
volume suaranya.” (Perawi ragu mana yang diucapkan Nabi SAW 
dari kedua lafazh ini). Mengenai hadits ini At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan Shahih." 


Hadits lainnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 


.aids 


‘Apabila salah seorang dari kamu bersin, maka hendaklah 
teman duduknya mendoakannya. Namun jika bersinnya itu lebih 
dari tiga kali, berarti ia demam, dan ia tidak didoakan lagi setelah 
tiga kali bersin. ’ An-Nawawi berkata, “Dalam sanad hadits ini 
terdapat seorang perawi yang belum aku teliti kredibilitasnya, 
sedangkan para perawi lainnya adalah perawi-perawi shahih.” 

Setelah meriwayatkan hadits ini, Ibnu As-Sunni meriwayatkan 
hadits lain dari Rifa’ah bin Rafi’, ia berkata, “Mendoakan orang yang 
bersin itu tiga kali. Jika lebih dari itu, maka boleh mendoakannya 
dan boleh membiarkannya.” 


, 4 ^ juSj S cJL bij -ixr 

•(-^) Cr* 


423. “Jika telinga seseorang berdengung, maka ia hendaknya 
mengingat Nabi SAW, bershalawat kepadanya, dan bacalah: 
‘Semoga Allah mengingat dengan kebaikan akan orang yang 
mengingatku'. ’’ (HR. Ath-Thabrani)^*^ 


Ath-Thabrani, Al Mu’jam Al Kabiir (1/322), Ash-Shaghiir (1104), Ar-Raudh 
Adz-Dzaatii (165), Musnad AlBazzar (3125), dan Majma’Az-Zawaa'id (10/138). 

II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Kabiir dari Abu Rafi', pembantu Rasulullah SAW, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda. 


-jkij J^j 2i' oil tit 


Apabila telinga salah seorang dari kalian berdengung, maka 
hendaklah ia mengingat Allah, bershalawat kepadaku dan bacalah: 
‘Dzakarallahu bikhairin man dzakarani (Semoga Allah 
mengingatkan kebaikan bagi orangyang mengingatku) ” 

Al Haitsami berkata dalam Majma' Az-Zawaa id setelah 
menisbatkan hadits ini kepada kitab Mu jam Ath-Thabrani dan 
Musnad Al Bazzar, “Sanad Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabiir 
adalah hasan. Selain itu, Ibnu As-Sunni juga meriwayatkan hadits 
yang sama dalam kitab 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan agar orang 
yang mengalami dengungan di telinganya bershalawat kepada Nabi 
SAW dan berdoa 'Dzakarallahu bikhairin man dzakarani'. Selain 
itu, hadits ini memberikan isyarat bahwa yang menyebabkan telinga 
seseorang berdengung adalah sebutan orang-orang yang 
mengingatnya. Hal ini diperkuat dengan pemyataan para ahli medis 
yang mengemukakan bahwa hal itu teijadi karena peningkatan 
proses volatisasi. Isyarat medis ini sudah sejak lama disinyalir oleh 
Rasulullah SAW sekalipim penjelasan tentang faktor penyebabnya 
tidak dikemukakan dengan jelas. 


8.4 Doa ketika Kaki Mati Rasa 


•(^ lit} -1X t 


672 li 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



424. "Jika seseorang merasa kakinya mati rasa, maka ia 
hendaknya mengingat orang yang paling dicintainya (HR. Ibnu 
As-Sunni)^'^ 


Takhrij hadits 


Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sxinni secara mauquf pada 
Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas 
diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dan jalur Abu Ja’far bin Isa Abu 
Ahmad, ia berkata, Abdullah bin Rauh menceritakan kepada kami, 
Sallam bin Sulaim menceritakan kepada kami, Ghiyats bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami dan Abdullah bin Khaitsam, dan 
Mujahid, dari Ibnu Abbas. Sementara hadits yang bersumber dari 
Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari jalur Muhammad 
bin Khalid A1 Bardza'i, (ia berkata), Hajib bin Sulaim menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Mush’ab menceritakan kepada kami, 
Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dan A1 Haitsam 
Ibnu Hanasy, ia berkata, “Waktu itu kami sedang bersama Ibnu 
Umar...”, ia lalu menyebutkan hadits di atas secara lengkap. Namun 
hal ini tidak berarti bahwa atsar tersebut bisa dianggap sebagai 
hadits marfu’. Sebab bisa jadi hal semacam ini berasal dari 
pengalaman pribadi. 


Adapun maksud orang yang paling dicintai setiap muslim 
adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika seorang muslim 
mengalami hal demikian sepantasnya ia mengingat beliau seperti 
yang disebutkan dalam A1 Qur'an dan hadits. Allah SWT berfirman, 
"Katakanlah; 'Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka 
ikutilah aku (Nabi Muhammad SAW), niscaya Allah akan mengasihi 
dan mengampuni dosa-dosamu’." (Qs. Aali 'Imraan [3]; 31) Dan 
Nabi SAW bersabda. 



"Tidak sempuma iman seseorang dari kalian hingga aku lebih 
dicintainya daripada keluarganya. harta bendanya, dan manusia 
sekaliannya." 


Ibnu As-Sunni, 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah (167-171). 


Ttthfah Adz-Dzakirin 


II 



Para ahli medis menyebutkan bahwa penyebab kaki terasa mati 
rasa adalah pembauran unsur-unsur asam Volat dan darah beku. 
Sedangkan dalam kitab An-Nihaayah disebutkan bahwa, “Salah satu 
contoh kasus adalah kisah Ibnu Umar ketika kakinya mengalami 
mati rasa. Kemudian ada yang bertanya, 'Kenapa dengan kakimu?' 
la menjawab, 'Urat-urat saraf kaki berkumpul.' Lain ada yang 
menyarankan kepadanya, ‘Ingatlah orang yang paling engkau 
cintai!’ Lain Ibnu Umar berkata, ‘Wahai Muhammad!’ Setelah itu ia 
pim bisa meluruskan kakinya.” 

An-Nawawi berkata dalam kitab Al Adzkaar, bab Dzikir dan 
Doa yang diucapkan ketika kaki mengalami mati rasa, "Kami 
meriwayatkan dalam kitab Ibnu As-Sunni dari Al Haitsami bin Al 
Hanasy bahwa ia berkata, ‘Suatu ketika kami bersama Ibnu Umar. 
Tiba-tiba kakinya terasa mati rasa. Kemudian ada yang memberi 
saran kepadanya, Ingatlah orang yang paling engkau cintai! Ibnu 
Umar lantas berkata, ‘Wahai Muhammad, shallallahu 'alaika wa 
sallam’. Sesudah itu nampak seolah-olah ia terlepas dari suatu 
ikatan'.” Selain itu, kami juga meriwayatkan hadits yang sama dari 
Mujahid, la berkata, "Suatu ketika seorang pria mengalami mati rasa 
pada bagian kakinya saat berada dekat Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas 
berkata, ‘Ingatlah orang yang paling engkau cintai.' Lantas pria itu 
berkata, ‘Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam’. Maka seketika 
itu pula kondisi kaki yang mati rasa tersebut hilang. 

Kami juga meriwayatkan dari Ibrahim bin Al Mundzir Al 
Khizami, salah seorang guru Al Bukhari yang disebutkan dalam 
kitab Shahih-nyn, ia berkata, “Penduduk Madinah merasa kagum 
dengan keindahan bait syair Abu Al ‘Atahiyyah: 

Kadang-kadang bagian kakinya mengalami mati rasa 

jika ia tidak mengatakan, hai 'Itab, bagian kaki yang mati rasa 
itu tak kunjung hilang. 


Selesai nukilan dari kitab Al Adzkaar, dan di dalamnya 
terdapat penjelasan mengenai kedua redaksi hadits yang 
diriwayatkan secara mauquf tersebut. 


674 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



8.5 Doa ketika Marah 




•(r ‘c) 


f I ^ Ox 

JL^«j L» 'UP 


425. “Barangsiapa ketika marah, mengucapkan: ‘Aku 
berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk’, maka 
amarahnya pasti akan hilang. " (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Sulaiman bin Shard RA, ia berkata, 

iAjIp Sr**’**' 

A' JV-J 0^1 ai L-Jaii jij 

ijJUi OiialiJ' ^ 'iw ijt' tjii jJ ^ jJ iUST 

CJU' : Jii ^ j>: u ^ Sif 

“Suatu ketika dua orang pria saling mencela di dekat 
Rasulullah SAW, sementara kami duduk di samping beliau. Salah 
satu dari mereka kemudian mencela temannya dalam kondisi sangat 
marah hingga mata dan wajahnya memerah. Melihat itu, Rasulullah 
SAW berkata, ‘‘Aku akan mengajarkan sebuah kalimat yang 
sekiranya dibaca, niscaya amarah yang ada dalam dirinya hilang. 
Sekiranya ia mengucapkan, ‘A'uudzu billaahi minasy syaithaanir 
rajiim” Lantas para sahabat berkata kepada laki-laki tersebut, 
“Tidakkah engkau mendengar apa yang disampaikan Rasulullah 
SAW?” la menjawab, “Aku bukan orang gila.” Selain itu, hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari 
Mu’adz bin Jabal, j* iL ijpl 11.^1 “Ya Allah, 

sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan syetan yang 
terkutuk.” 

Shahih Al Bukhari (6115), dan Shahih Muslim (2610). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa penyebab 
utama marah adalah syetan. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya kita 
dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah SWT dengan 
membaca ta'awwudz. Ketika seseorang marah tidzik pada tempatnya 
dan bukan pula untuk memberi pelajaran, maka yang perlu disadari 
adalah pada saat itu jiwanya sedang dikuasai dan dirasuki syetan. 
Namun dengan membaca ta'awwudz kondisi itu cukup menjadi 
tameng bagi setiap orang yang tidak ingin dirinya berada dalam 
kekuasaan dan rasukan syetan yang mempermain-mainkan dirinya. 


8.6 Doa bagi Orang yang Lancang Lidah 


;JUi i^llj Oj'i JLj ill y>l Ji 

•(cT^ ‘c/*) 'jA oJl 




426. "Barangsiapa merasa lidahnya lancang untuk berkata 
keji, maka ia hendaknya beristighfar kepada Allah. Sebab, 
Hudzaifah A1 Yamani RA menceritakan, “Aku pemah mengadu 
kepada Rasulullah SAW tentang kelancangan lidahku. Lalu beliau 
berkata, ‘Z)i manakah engkau dari istighfar? Sungguh aku 
beristighfar (meminta ampun) kepada Allah sebanyak seratus kali 
dalam sehari'. ” (HR. An-Nasa'i dan A1 Hakim)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari Hudzaifah dengan redaksi yang telah 
disebutkan penulis di atas. Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini 


’’’ Sunan An-Nasa'i (452), Ibnu As-Sunni, 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan 
Mustadrak Al Hakim (1/511). 


676 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



shahih menurut syarat Muslim.” Sedangkan dalam riwayat An- 
Nasa'i hadits ini disebutkan dengan redaksi. 


5^ Sili ^ <dl jjfj 


^‘’Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan taubat 
kepada-Nya sebanyak seratus kali sehari." 


Makna hadits 

Lafazh oji “kelancangan lidahku”. 

Kata menurut Abu Zaid dan para pakar bahasa lainnya, 

artinya adalah mudah melontarkan kata-kata keji dan kotor. 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa 
penyebab lidah mudah melontarkan kata-kata keji dan kotor adalah 
dosa. Oleh karena itu, untuk menghapusnya Allah SWT 
memberikan peluang bagi hamba-Nya beristighfar agar dosa-dosa 
tersebut melebur dan rontok. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri 
senantiasa bersih dan terjaga dari hal tersebut. Hanya saja tujuan 
beliau mengungkapkan hal itu dan beristighfar kepada Allah SWT 
untuk menjelaskan kepada umatnya tentang apa yang hams 
diperbuat apabila seseorang merasa banyak bertutur kata keji dan 
kotor. Hal ini lebih dipertegas dengan hadits shahih yang 
menyebutkzm bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh hatiku 
terkadang kalut, karena itu aku senantiasa beristighfar kepada 
Allah sebanyak tujuh puluh kali dalam sehari. " 


8.7 Doa jika Dililit Utang 


• 


✓ ✓✓ 


1 677 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



427. “Apabila seseorang dililit utang, maka ia hendaknya 
mengucapkan: ‘Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang 
halal dari rezeki-Mu yang haram dan cukupkanlah aku dengan 
karunia-Mu agar tidak bergantung kepada siapa pun selain-Mu ” 
(HR. At-Tirmidzi dan A1 Hakim)^^® 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari Ali bin Abu Thalib bahwa seorang hamba 
Mukatab pemah datang kepadanya lalu berkata, “Aku tidak sanggup 
membayar tebusanku. Maka bantulah aku.” Lantas Ali berkata, 
“Maukah aku ajarkan kepadamu doa-doa untuk engkau baca yang 
telah diajarkan Rasulullah SAW kapadaku. Jika engkau membaca 
doa-doa itu, maka seandainya utangmu sebesar bukit Shabir, 
niscaya Allah akan melunasinya untukmu. Ucapkanlah: ‘Ya 
Allah...’.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib” 
Sedangkan Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih. Shabir 
adalah nama sebuah bukit di negeri Yaman. 


'•*1®. ■'ll ^ 

-1 YA 

z' .•'•i; .*'•£' ft ,'fi U ' •' 

'X.' • ✓ ® ^ o 9 J 


428. “Ya Allah, Tuhan yang menghilangkan kekalutan, yang 
melenyapkan kesedihan, yang mengabulkan doa orang-orang yang 
sangat membutuhkan, Yang Maha Pengasih dan Penyayang di 
dunia dan akhirat Engkau-lah yang mengasihiku, maka kasihilah 
aku dengan rahmat-Mu, yang dengannya Engkau cukupkan aku 
sehingga aku tidak memerlukan lagi rahmat dari siapa pun selain- 
Mu. ” (HR. Al Hakim)^^' 


Sunan At-Tirmidzi (3563) dan Mustadrak Al Hakim (1/538). 
Mustadrak Al Hakim (1/515). 


678 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dari Aisyah RA, ia berkata, “Suatu ketika Abu Dakar 
Ash-Shiddiq datang menemuiku lalu berkata, 'Apakah engkau telah 
mendengar doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepadaku?' Aisyah 
berkata, Doa ^a?' Abu Dakar berkata, 'Isa bin Maryam pemah 
mengajarkan doa itu kepada sahabat-sahabatnya. Deliau berkata, 
‘Sekiranya seseorang dari kalian memiliki utang emas sebesar bukit, 
lalu ia berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, niscaya Allah akan 
melunasinya.' Doa tersebut adalah: ‘Ya Allah, Tuhan yang 
menghilangkan kekalutan, yang melenyapkan kesedihan, yang 
mengabulkan doa orang-orang yang sangat membutuhkan, Yang 
Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat..’." Abu 
Dakar berkata, “Waktu itu aku masih punya sisa utang, dan aku pim 
berdoa dengan doa tersebut. Lalu Allah SWT memberikan 
kemampuan bagiku untuk melunasinya.” 

Aisyah berkata, “Aku pemah berhutang kepada Asma' binti 
'Umais sebanyak 1 Dinar 3 Dirham. Ketika ia datang, aku merasa 
malu menatap wajahnya lantaran aku belum dapat membayamya. 
Aku kemudian berdoa dengan doa tersebut. Temyata tak berapa 
lama kemudian Allah memberiku rezeki yang bukan bempa sedekah 
yang disedekahkan kepadaku dan bukan pula warisan yang 
diwariskan kepadaku. Dengan rezeki tersebut, aku sanggup 
melunasi hutangku, membagi-bagi kepada keluargaku, memberi 
perhiasan untuk puteri Abdurrahman sebanyak 3 Awaq (sekitar 40 
dirham) perak dan itupun masih ada sisanya untuk kami.” Al Hakim 
mengatakan, setelah menyebutkan cerita ini, dalam Al Mustadrak 
bahwa sanad hadits ini shahih. Sedangkan Al Dazzar meriwayatkan 
hadits yang sama dari Aisyah. Al Haitsami berkata dalam Majma' 
Az-Zawaa 'id, “Di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Abdullah bin Al Aila yang divonis matruk.” 


djdiii />■ cdillJi cuiii:* 

* * ^ i ^ ^ ^ ^ ^ o ^ t 

(iJljl ciJJLj ts-LiJ jA 0-Xij ^ jfuj tj-Lij 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 



■ f 


aHp (-ia-'S') iil_^ iL>-J ^ \^ J j' CS-Cio 

amI oli^ Lii A>-l ^Jl» (i,iJ[p Oli^ jJ J^j iliUi^ amI J j-xj 
.AjlSCx J_5— ^1 t^ij iil jjjS A^ J^ Li ^-LiTj (-Wj) 


429. "Fa Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau 
muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau- 
lah Yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat. Engkau berikan 
keduanya kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
halangi keduanya dari orang yang Engkau kehendaki. Rahmatilah 
diriku dengan rahmat yang membuatkan merasa tidak lagi 
memerlukan rahmat siapa pun selain-Mu\” Rasulullah SAW 
mengajarkan doa ini kepada Mu'adz bin Jabal, dan beliau berkata 
kepadanya, “Seandainya engkau memiliki hutang emas sebesar 
bukit Uhud, lalu engkau membaca doa ini, niscaya Allah akan 
memberikan kemampuan untukmu melunasinya. ” (HR. Ath- 
Thabarani)’“ Sebelumnya sudah disebutkan doa pagi sore untuk 
orang yang mempunyai tanggungan hutang. 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab 
Mu jam Ash-Shaghir dari Mu'adz bin Jabal dan Anas bin Malik RA. 
Adapun dalam riwayat Mu'adz bin Jabal RA disebutkan bahwa pada 
suatu hari di hari Jum'at, Rcisulullah SAW tidak melihatnya. Setelah 
Rasulullah SAW selesai shalat, Mu'adz datang. Lalu beliau berkata, 
‘‘Wahai Mu'adz, kenapa tadi aku tidak melihatmu?” Mu'adz 
menjawab, “Ya Rasulullah, aku punya hutang sebanyak satu awaq 

Ath-Thabrani, Al Mu'jam Ash-Shaghiir (558) dan Majma' Az-Zawaa'id 
(10/185). 

680 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



(sekitar 40 dirham) biji emas kepada seorang pria Yahudi. Ketika 
tadi aku keluar untuk menemuimu, ia datang sehingga aku tertahan.” 
Lantas Rasulullah SAW berkata, “Wahai Mu'adz, Maukah aku 
ajarkan kepadamu sebuah doa yang engkau dapat berdoa 
dengannya. Sekiranya engkau mempunyai utang sebesar bukit 
Shabir, niscaya Allah akan membebaskannya darimu?" —Shabir 
adalah nama sebuah bukit yang terletak di Yaman— “Berdoalah 
kepada Allah wahai Mu'adz. Bacalah: ‘Ya Allah, Tuhan yang 
memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan- 
Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Engkau ganti malam menjadi siang dan Engkau 
ganti siang menjadi malam. Engkau keluarkan yang hidup dari 
yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. 
Engkau beri rezeki kepada orang yang Engkau kehendaki dengan 
cuma-cuma. Engkau-lah Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang di dunia dan akhirat. Engkau berikan keduanya kepada 
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau halangi keduanya dari 
orang yang Engkau kehendaki. Rahmatilah aku dengan rahmat 
yang membuatku merasa tidak lagi memerlukan rahmat siapa pun 
selain-Mu ’. ” 


Dalam satu riwayat lain dari Mu'adz, ia berkata, “Aku pemah 
pvinya sejumlah utang kepada seseorang sehingga aku takut bertemu 
dengannya. Lalu aku sengaja tidak keluar selama dua hari. 
Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau 
berkata, "Maukah aku beritahukan kepadamu beberapa kalimat 
yang seandainya engkau mempunyai hutang sebesar bukit. niscaya 
Allah akan memberikan kemampuan untukmu membayamya?" Aku 
berkata, “Ya, mau.” Beliau berkata, "Bacalah: ‘Ya Allah, Tuhan 
yang memiliki kerajaan...’.” Kemudian ia menyebutkan redaksi 
hadits yang maknanya sama dengan singkat dan di akhir hadits 

disebutkan tambahan redaksi: 

“Ya Allah, cukupkanlah aku dan 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


II 


kefakiran, tunaikanlah utangku dan wafatkanlah aku dalam 
keadaan menyembah-Mu dan berjihad di jalan-Mu. ” 


A1 Haitsami berkata dalam Majma ’ Az-Zawaa 'id, “Semuanya 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Akan tetap di dalam sanad 
riwayat pertama terdapat perawi bemama Nashr bin Marzuq, dan 
aku tidak mengenalnya.” Adapun hadits Anas RA disebutkan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, 


:iUi U ji cilip .ij)l alSSi Jb-1 jL iQp OlT ‘J -u jPJU llpS iJUipl ^1 

frUiJ ji viiilt tfrlii ji illiJt cviliiJl dllli j^gUl 

*^^0 kiiil ijIitJt 21 jU ifrCiJ ji JjUj 

j^ ^ j* U4i» ji U g ja if 


.2Jr, 


a* 


“Rasulullah SAW berkata kepada Mu’adz, ‘Maukah aku 
ajarkan kepadamu suatu doa yang engkau berdoa dengannya, 
seandainya engkau mempunyai utang sebesar bukit, niscaya Allah 
akan memberikan kemampuan untukmu ntelunasianya? Ucapkanlah 
wahai Mu'adz: Ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau 
muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau- 
lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyang di dunia dan akhirat. 
Engkau berikan keduanya kepada orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau halangi keduanya dari orang yang Engkau kehendaki. 
Rahmatilah aku dengan rahmat yang membuatku merasa tidak lagi 
memerlukan rahmat siapa pun selain-Mu ’. " 


Perkataan penulis yang disebutkan dengan redaksi 
(Sebelumnya sudah disebutkan doa pagi sore untuk orang yang 
mempunyai utang) menurut pendapatku, hal ini telah dibahas pada 
bab dzikir dan doa ketika hendak tidur dan terjaga. Di sana telah 
disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dan di akhir 
riwayat itu disebutkan dengan redaksi, j» tjJoJi jea\ 


682 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Lunasilah hutang kami dan cukupkanlah kami dari kefakiran. 
Penjelasan tentang hadits ini telah kami paparkzin sebeluninya. 
Demikian pula dalam pembahasan dzikir dan doa pagi dan sore 
telah disebutkan pula hadits: 




“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepada-Mu dari ketidak 
sanggupan dan kemalasan. Aku berlindung kepada-Mu dari sifat 
pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada-Mu dari lilitan 
utang dan aniaya orang-orang. ” Penjelasannya juga telah kami 
paparkan di sana. 


8.8 Doa untuk Orang yang Terkena *Ain^^^ 


0 * t®** ^ A 9^ ^9 I 9 ^ ^ 

CA»1 -tv* 


430. "Barangsiapa yang terkena 'ain, maka bacakanlah 
kepadanya: ‘Dengan nama Allah. Ya Allah, hilangkanlah panasnya, 
dinginnya, dan kelelahannya. Kemudian ucapkanlah: Bangkitlah 
dengan izin Allah ” (HR. An-Nasa'i dan A1 Hakim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari Amir bin Rabi'ah RA, ia berkata, “Aku 


'Ain adalah gangguan atau sakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang 
yang hasad terhadap karunia atau kelebihan yang dimiliki orang lain. 

Sunan An-Nasa'i (1041), 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, dan Mustadrak Al 
Hakim (4/216). 


I 683 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


pemah keluar bersama Sahal bin Hunaif untuk mencari tempat 
berteduh, lain kami terjebak lumpur. Namun salah seorang diantara 
kami merasa main membuka seluruh pakaiannya tatkala ada yang 
rnelihat. Kemudian dia melirik kondisi sekitar hingga dirasa tidak 
ada orang lain barn ia membuka pakaiannya. Aku memandangnya 
dengan tatapan kagum akan postur tubuhnya. Tatapanku itu 
membuatnya terganggu dan ia pun menjadi gemetaran. Ketika aku 
memanggilnya, ia tidak balas menjawab. Setelah itu aku 
membawanya ke hadapan Rasulullah SAW, dan beliau pun 
membaca doa untuknya: ^ 

'Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, hilangkanlah panasnya, 
dinginnya. dan kelelahannya. ' Kemudian beliau berkata: 
Bangkitlah dengan izin Allah!’ Maka temanku itu pun berdiri dan 
sembuh dari sakitnya dengan izin Allah. Setelah itu Rasulullah 
SAW berkata kepada kami. 




Jika seseorang dari kalian rnelihat sesuatu yang menarik 
pada diri atau hartanya, ataupada diri saudaranya yang lain, maka 
ia sebaiknya berdoa memohon berkah kepada Allah. Sebab, 
sesungguhnya ‘ain itu benar-benar ada. ” 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan A1 Hakim, 
Ibnu Majah dan Ahmad di dalam kitab Al Musnad. Hadits ini 
menganjurkan kepada kita agar meruqyah orang yang terserang 
penyakit 'ain dengan doa tersebut di atas. 


Dalam hadits lain, Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda. 




Sesungguhnya 'ain itu benar. Seandainya ada sesuatu yang 
dapat mendahului takdir, maka sungguh 'ain akan mendahuluinya. 
Oleh sebab itu, jika mereka (yang terkena ’ain) minta dimandikan 
maka mandikanlah. 


Artinya, jika orang yang terkena sihir meminta agar orang yang menyihimva 
dimandikan, maka permintaannya ini sebaiknya dikabulkan dengan mem^ndikln 



Tuhfah Adz-Dzakirin 



Dalam riwayat dari Ibnu Abbas juga disebutkan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, ^ ‘"Ain itu benar. ” Selain hadits- 

hadits yang telah disebutkan, masih banyak riwayat lain yang 
berkaitan dengan pembahasan ini. 


^ iJlJ u <j 1S 01 j 

C-Jl c^lijl <—t^lOl ’Jl-Sj ^.^*0*^1 

.(^jA oJl ‘i/l j-s^l 


431. “Jika yang terkena 'ain itu adalah hewan tunggangan, 
maka tiuplah bagian mulutnya sebelah kanan sebanyak empat kali 
dan yang sebelah kiri sebanyak tiga kali sambil membaca: ‘Tidak 
apa-apa. Hilangkanlah penyakit, wahai Tuhan manusia. 
Sembuhkanlah, hanya Engkau-lah yang menyembuhkan. Tiada yang 
dapat menghilangkan kemudharatan selain Engkau (HR. Ibnu 
Abu Syaibah) 


Takhrij hadits 

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab 
Al Mushannaf secara mauquf. la dikategorikan hadits /waM^w/karena 
periwayatannya terhenti pada Ibnu Mas'ud RA. Boleh jadi ia 
mengatakan demikian karena ia pemah mendengamya dari 
Rasulullah SAW, dan boleh jadi pula ia mengatakan demikian 
berdasarkan pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain 
yang semasa dengannya, baik dari kalangan bangsa Arab maupun 
orang-orang sebelum mereka. Bangsa Arab memiliki ruqyah yang 
beragam. Begitu pula Anda dapat melihat dengan jelas bahwa 
ruqyah yang bersumber dari Rasulullah SAW dalam kasus 'ain tidak 
hanya terjadi pada manusia saja, tetapi juga bisa juga terjadi pada 
selain manusia. Hadits-hadits tentang pembahasan ini akan kami 


orang yang menyihimya itu di dalam sebuah bejana. Lalu air mandinya itu 
dimandikan lagi kepada orang yang terkena sihir. Insya Allah hal ini dapat 
menyembuhkan penyakitnya. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


685 



kemukakan berikutnya, diantaranya adalah hadits yang isinya 
terdapat doa yang berbunyi: “Hilangkanlah penyakit, wahai Tuhan 
manusia. Sembuhkanlah, hanya Engkau-lah yang menyembuhkan. 
Tiada yang menyembuhkan penyakit selain daripada Engkau. ” 
Secara zhahir, dapat dipahami bahwa Ibnu Mas'ud pemah meruqyah 
hewan tunggangan dengan doa tersebut. Hal itu ia lakukan 
berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yang akan disebutkan nanti. 


8.9 Doa untuk Orang yang Kerasukan Jin 


St ^ ^ A ^St ^ 0 ^*1^ 

^ :^y>r ^ A-Jj oij — tlTT 

y X ^ ✓ 

^ ^ ^ y ^y' ✓ ✓ ^y» y' y 

yy y y y yyyyy yy y 

i Ji ^ (Ai C.G) :oiai 

yy y y ^y ~y ' y y 

ti-yjV Jjl jA ^J\ (aSjI ^J\^) 

^ y y y y y yy y y y 

y y yyyyy 

Cl) 4i)l ^ 


432. "Jika ada yang kerasukan jin, maka Rasulullah SAW 
meletakkan orang itu di hadapannya lalu meminta perlindungan 
baginya dengan membaca A1 Faatihah dan awal A1 Baqarah hingga 
lafazh Al Muflihuun (yakni ayat 5). Kemudian membaca ‘wa 
ilaahukum ilaahuw waahid’ hingga '’ya'qiluun’ (yakni ayat 163-164 
Al Baqarah). Lalu ayat Kursi, dan kemudian ’’lillaahi maa fis 
samaawaati wal ardh’ (yakni ayat 284 Al Baqarah) hingga akhir 
surah Al Baqarah. Kemudian 'syahidallaahu annahuu laa ilaaha 
illaa huw' sampai akhir ayat (yakni ayat 18 surah Aali ’Imraan). 


686 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Setelah itu ‘wa inna rabbakumullaahu ’ sampai ‘Al muhsiniin (ayat 
54-56 surah Al A'raaf). Kemudian ‘/a ta'aalallaahu' sampai akhir 
surah (ayat 116-118 surah Al Mukminuun). Kemudian sepuluh ayat 
pertama dari surah Ash-Shaaffaat sampai laazib (akhir ayat 11), 
kemudian tiga ayat terakhir dari surah Al Hasyr, dan 'wa annahuu 
ta'aalaa jaddu rabbinaa' (ayat 3 surah Al Jinn). Dan kemudian 
'qulhuwallaahu ahad" (surah Al Ikhlaash) dan ‘Al Mu'awwidzatain’ 
(dua surah mohon perlindungan, yaitu surah Al Falaq dan An- 
Naas). ” (HR. Ahmad dan Al Hakim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari Ubai Ibnu Ka’ab RA, ia berkata, 


q Is*-' ^ OJ 4it U : JUi 

SiuUi iiyi lAjJb ^ *i Sijti :Jl5 *j :Jd ?<urj tij : JV5 

.Jai otr ‘t.* ■■■ 


“Ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang 
seorang pria badui mengadu kepada beliau. la berkata, ‘Ya 
Rasulullah, sungguh saat ini saudaraku sedang jatuh sakit.' 
Rasulullah SAW bertanya, 'Sakit apakah saudaramu itu?’ Ia 
menjawab, ‘Dia kerasukan jin.’ Setelah itu Rasulullah SAW 
memintanya untuk mendatangkan saudaranya ke hadapan beliau. 
Setelah saudaranya berada di hadapan beliau, beliau pun meminta 
perlindungan baginya dengan membaca Al Faatihah dan awal Al 
Baqarah hingga lafazh Al Muflihuun Di akhir riwayat ini 

disebutkan bahwa setelah semua ayat itu dibacakan oleh Rasulullah 
SAW kepada orang yang kerasukan jin tersebut, ia sembuh dari 
sakitnya dan langsimg berdiri seperti tidak pemah sakit. 

Ketika mengomentari hadits ini, Al Hakim mengatakan bahwa 
hadits ini shahih. Selain itu, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits 


Musnad Ahmad (5/128), dan Mustadrak Al Hakim (4/413). Adz-Dzahabi ketika 
mengomentari hadits ini mengatakan, "Ad-Daraquthni menilai Abu Jinab Al 
Kalbi dha'ifAm hadits yang diriwayatkan darinya dikategorkan hadis munkar. 


1 687 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



yang sama, namun dan jalur sanad yang lain. Sedangkan A1 
Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaa'id meriwayatkan hadits ini 
dari Abdullah bin Ahmad. Namun menurutnya, salah seorang dari 
perawi hadits ini yakni Abu Jinab— adalah perawi dha'if \iarGna. 
sering melakukan penipuan dalam periwayatan. Akan tetapi, Ibnu 
Hibban menyatakan bahwa Abu Jinab adalah perawi shahih. 
Adapun perawi-perawi lainnya shahih. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa orang 
yang kerasukan jin atau orang yang terganggu secara kejiwaan 
sebaiknya disembuhkan dengan terapi ruqyah. Karena ada jenis 
gangguan jiwa yang disebabkan oleh syetan. 


8.10 Doa untuk Orang Gila 


.(3) AiiJ AiCaj 


433. “Orang gila diruqyah dengan A1 Faatihah selama tiga hari 
setiap pagi dan petang. Setiap kali selesai membacanya, kumpulkan 
air ludah kemudian semburkan ke arah orang tersebut ” (HR Abu 
Daud)527 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Kharijah bin Ash- 
Shalt At-Tamimi, dari pamannya, ia berkata. 


Sunan Abu Daud (3896), dan Sunan An-Nasa 'i (1040). 

688 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Jip ^ oJLP jA iwr'j i3j^j ^J^ 

t j^tj frlif Ili 01 UJO^ VJJ :4i*i cOiO?«Jb i^yA J^J 

iiti A( Jji-j ‘5t-t iiu jj A^uib ?<ujiaj *.^ 2Jaip 

jjy. cj^\ oij cjtb: d>. jirf jj «Ju» fit ji ;jui .afp-U jJL-j dp 

0 A’ A 0 A AAA A 


0 

•lV- 


“la pemah datang kepada Rasulullah SAW lalu masuk Islam. 
Kemudian ia kembali dein ketika dalam perjalanan pulang ke 
nimahnya ia bertemu dengan suatu kaum yang sedang bersama 
seoremg pria gila dalam kondisi diikat dengan rantai besi. Keluarga 
pria itu kemudian berkata kepada pamanku, 'Kami dengar 
sahabatmu (yakni Rasulullah SAW) telah datang dengan membawa 
kebaikan. Maka adakah sesuatu yang dapat digunakannya untuk 
mengobati anggota keluarga kami yang gila ini?' Pamanku 
kemudian meruqyah pria gila tersebut dengan bacaan A1 Faatihah, 
dan temyata setelah itu ia sembuh dari gilanya. Keluarganya pun 
memberi hadiah kepada pamanku berupa seratus ekor domba. Tak 
lama kemudian, pamanku datang kepada Rasulullah SAW 
menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Demi umurku, Sungguh orang-orang telah makan 
dari hasil ruqyah yang tidak benar. Engkau telah makan dari hasil 
ruqyah yang benar. ” 

Redaksi hadits ini adalah adalah redaksi yang diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa 
paman Kharijah bin Ash-Shalt At-Tamimi meruqyah orang tersebut 
selama tiga hari berturut-turut pada setiap pagi dan sorenya. Setiap 
kali selesai membacakan A1 Faatihah, ia mengumpulkan air ludah 
kemudian menyemburkannya ke arah penderita. Selain itu, An- 
Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Kharijah bin 
Ash-Shalt. Adapun sanad Abu Daud adalah sanad shahih. Tak 
ketinggalan dengan Ibnu As-Sunni, ia meriwayatkan hadits yang 
sama dari sumber yang sama. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


689 




8.11 Doa untuk Orang yang Digigit Binatang Berbisa 




^ o ^ 


Aiil}-in 


434. “Bacalah A1 Faatihah sebanyak tujuh kali bagi orang 
yang digigit binatang berbisa” (HR. A1 Bukhari, Muslim, Abu 
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim dan J/i/u As- 
Sunan dari Abu Sa'id A1 Khudri RA, ia berkata, “Suatu ketika 
sekelompok sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan jauh ke suatu 
tempat. Setibanya mereka di sebuah negeri, mereka meminta kepada 
penduduk negeri itu untuk dapat menerima kehadiran mereka di 
negeri tersebut, namun temyata penduduk kampung itu enggan 
menjamu mereka. Tak lama kemudian pemimpin negeri itu digigt 
seekor binatang berbisa, dan orang-orang di sana telah berupaya 
sedemikian rupa memberikan penawar untuk kesembuhannya 
namun tak kunjung sembuh. Tiba-tiba salah seorang dari mereka 
berkata, “Mengapa kita tidak mencoba meminta tolong kepada 
orang-orang yang datang ke negeri kita itu? Siapa tahu diantara 
mereka ada yang dapat menolong kita.” Akhimya beberapa orang 
dari mereka menghampiri sahabat-sahabat Nabi SAW dan berkata, 
“Sesungguhnya pemimpin kami telah digigit binatang berbisa, dan 
kami telah berusaha menyembuhkannya tetapi sampai saat ini ia 
belum juga sembuh dari sakitnya. Adakah diantara kalian memiliki 
sesuatu yang dapat digunakan untuk mengobatinya?” Maka salah 
seorang dari sahabat Nabi SAW berkata, “Ya demi Allah, aku 
adalah orang yang akan meruqyah. Tetapi sebelumnya kami telah 
meminta kepada kalian agar dapat menerima kehadiran kami di 
kampimg ini, dan temyata kalian enggan menerimanya. Maka 
sekarang kami bersedia mengobati pemimpin kalian asalkan kalian 
bersedia pula memberi upahnya kepada kami.” Penduduk negeri 


Shahih Al Bukhari (6368), dan Shahih Muslim (49). 


690 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tersebut pun menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan 
mereka dan berjanji akan memberikan sejumlah kambing sebagai 
upahnya. Lalu salah seorang dari sahabat Nabi SAW mengobati 
pemimpin negeri itu dengan cara meruqyahnya dengan A1 Faatihah 
sebanyak tujuh kali. Beberapa saat kemudian, pemimpin negeri itu 
sembuh dari sakitnya, dan nampak seolah-olah tidak pemah sakit 
sama sekali. Seelah itu penduduk negeri itu memenuhi janjinya 
dengan memberikan imbalan beberapa ekor kambing kepada 
mereka. Beberapa orang sahabat kemudian berujar, “Bagikanlah 
kambing-kambing itu!” Namun ajakan itu ditentang sahabat yang 
meruqyah dengan ujaran, “Jangan dulu melakukannya sampai hal 
itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat kemudian 
menemui Rasulullah SAW dan melaporkan hal itu. Setelah itu 


beliau bersabda, ^ 


“Tidakkah kalian tahu bahwa itu adalah ruqyah? Kalian telah 
melakukan sesuatu yang benar. Bagikanlah kambing itu dan 
sisikanlah bagianku juga. ’’ 

Dalam riwayat At-Tirmidzi, disebutkan dengan redaksi, 
“Kemudian aku membacakan: Al Hamdu lillaahi rabbil 'aalamiin 
(A1 Faatihah) kepadanya sebanyak tujuh kali. Sedangkan dalam 
riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah disebutkan bahwa 
orang yang melakukan terapi ruqyah tersebut adalah perawi hadits 
ini sendiri, yaitu Abu Sa’id Al Khudri RA. 


Makna hadits 
» 0 

Lafazh j artinya, orang yang terkena gigitan atau sengatan 
binatang berbisa seperti ular, kalajengking dan lain sebagainya. 

Hadits ini menjelaskan bahwa Al Faatihah adalah salah satu 
surah efektif yang digunakan untuk meruqyah orang yang sakit 
karena terkena gigitan binatang berbisa. 


I 691 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





OjjiliCil jiJi ^jJ j — tT< 


.(JsLv’) 


435. “Usaplah luka gigitan kalajengking dengan air dan garam 
lalu bacakzinlah surah A1 Kaaflruun dan A1 Mu’awwidzatain ( surah 
A1 Falaq dan An-Naas).” (HR. Ath-Thabrani)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab 
Mu jam Ash-Shaghir dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata. 


liui ^ :Jii CUi jJLij 4^ as tj'jii- c.pjJ 

^ J*) • 

.(^v3t Ujt i*jpi ji) j (jliii Uy, ljp{ ji) j 


“Seekor kalajengking pemah menggigit Rasulullah SAW 
sewaktu beliau sedang shalat. Maka selesai shalat beliau berkata, 
‘Semoga Allah melaknat kalajengking yang tidak bisa membiarkan 
orang melakukan shalat atau lainnya.' Lalu beliau SAW 
membacakan surah A1 Kaaflruun, A1 Falaq, dan An-Naas.” Ibnu 
Abu Syaibah juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu 
Mas'ud RA, dan di dalam redaksinya disebutkan bahwa Rasulullah 


SAW bersabda, SIj O Vi 0^ “Semoga Allah 


melaknat kalajengking yang tidak meninggalkan menggigit Nabi 
atau selainnya” 


Hadits ini menjelaskan bahwa ketiga surah tersebut dapat 
digunakan untuk mengobati sakit yang diakibatkan oleh gigitan atau 
sengatan kalajengking dan binatang berbisa lainnya, dengan cara 
mengusapkan air putih dan garam ke tempat yang terkena gigitan. 
Selain itu, hadits ini menggabungkan dua cara pengobatan: ilahi 
(ruqyah) dan alamiah (mengusapkan air dan garam pada luka gigitan 
atau sengatan binatang). 


AlMu'jam Ash-Shaghiir (830), dan Majma'Az-Zawaa'id (5/111). 


692 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



0»JL» ^ aMI |» ««*> —iV*\ 

^ ^ ^ ' 

436. “Bismillah syajjah qaraniyyah milhatu bahrin qafthaa ” 
(HR. Ath-Thabrani)^^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Ausath dari Abdullah bin Zaid RA, ia berkata. 


^ UjI :J\ij OiU slkJi j* Oj a\ ^ 

... i&t AJ^lj 


“Kami pemah menunjukkan kepada Rasulullah SAW sebuah 
ruqyah untuk mengobati penyakit demam, maka beliau 
membolehkan kami menggvinakannya. Setelah itu beliau SAW 
bersabda, “Sesungguhnya itu adalah lafazh perjanjian dan ruqyah 
dengan menyebut nama Allah...” 

Di dalam kitab Miftaah Al Hishn disebutkan bahwa hadits 
tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath 
dengan sanad hasan. 


Makna hadits 

Lafazh vhi* adalah kata-kata yang tidak 

diketahui maknanya. 

Selain itu, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Suatu ketika disebutkan di 
hadapan Rasulullah SAW sebuah ruqyah untuk mengobati penyakit 
demam. Kemudian beliau bersabda, 'Sebutkan kepadaku bunyi 
ruqyah tersebut!' la pun berkata, 'Bismillah syajjah qaraniyyah 
milhatu bahrin qafthaan.' Mendengar itu, beliau bersabda, 
'Sesungguhnya itu adalah lafazh perjanjian yang digunakan Nabi 
Sulaiman AS terhadap hewdn berbisa. Dan aku berpendapat bahwa 


Al Mu jam Al Kabiir (10/111), Majma' Az-Zawaa'id (5/111), dan 'Amal Al 
Yaum wa Al-Lailah (578). 


I 693 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




ia tidak masalah jika digunakan untuk ruqyah.' Setelah itu ada 
seorang sahabat yang bemama Alqamah diserang demam tinggi, 
kemudian ruqyah tersebut dibacakan padanya, dan temyata ia 
sembuh dari sakitnya. 

Sepintas, hadits ini menjelaskan bahwa ruqyah boleh 
dipraktekkan dengan menggunakan lafazh-lafazh yang tidak 
diketahui maknanya asalkan berdasarkan pengalaman ruqyah yang 
telah terbukti khasiatnya, dan dengan catatan orang yang 
menggunakannya mengetahui secara pasti bahwa lafazh-lafazh yang 
ia gunakan sebagai ruqyah itu tidak termasuk lafazh sihir yang 
diharamkan. 

Lewat hadits tersebut, Nabi SAW menginformasikan kepada 
kita bahwa lafazh ruqyah di atas adalah bagian dari lafazh yang 
diperoleh nabi Sulaiman AS dari hewan berbisa. Dengan demikian 
jelaslah bahwa ruqyah hanya boleh dilakukan dengan lafazh-lafazh 
yang ada diajarkan di dalam syariat atau yang telah disetujui oleh 
Rasulullah SAW. Sebab, Rasulullah SAW sendiri membagi ruqyah 
menjadi dua macam, yaitu: ruqyah yang benar dan ruqyah yang 
bathil. Ruqyah yang benar adalah ruqyah yang ada diajarkan di 
dalam A1 Qur'an atau hadits Nabi, sedangkan ruqyah yang bathil 
adalah ruqyah yang tidak ada landasan dalilnya dari A1 Qur'an 
maupun hadits. 

Hal ini lebih dipertegas dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani dalam Mu’jam Al Kabiir dari Jabir RA, ia berkata, 
"Suatu ketika seorang pria Anshar yang bemama Amru bin Hayyah, 
dan ia sering menggimakan ter^i ruqyah untuk mengobati penyakit 
demam, berkata, 'Wahai Rasulullah, sesunggiihnya engkau melarang 
ruqyah sementara aku suka menggunakannya untuk mengobati 
demam.' la lanjut berkata, 'Beliau pun menanyakan tentang hal itu 
kepadaku dan aku pun menceritakan kepadanya.' Nabi SAW 
kemudian bersabda, 'Hal itu boleh saja, karena itu adalah 
perjanjian.' Setelah itu seorang pria Anshar yang pemah diruqyah 
ketika disengat kalajengking datang lalu berkata, 'Siapa saja yang 
mampu membantu saudaranya, maka lakukanlah'." Dalam kitab 
Majma' Az-Zawaa 'id disebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan 
dalam kitab Ash-Shahih dengan redaksi yang singkat. Dan, Ath- 


694 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Thabrani meriwayatkan hadits ini dengan sanad shahih, kecuali 
perawi yang bemama Qais bin Ar-Rabi'. Perawi ini menurut 
penilaian Syu'bah dan Ats-Tsauri tsiqah, namun dinilai dha'if oleh 
imam-imam hadits lainnya. 


8.12 Doa ketika Terkena Luka Bakar 



— iT’V 


437. “Bacakanlah bagi orang yang terkena luka bakar; 
‘Hilangkanlah penderitaan, wahai Tuhan sekalian manusia. 
Sembuhkanlah, hanya Engkau-lah yang Maha Menyembuhkan. 
Tiada yang menyembuhkan selain daripada Engkau. ” (HR. An- 
Nasa'i dan Ahmad)^^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad dari 
Muhammad bin Hathib RA, ia berkata, “Suatu ketika aku 
mengambil periukku dari tungku api, tiba-tiba api menyambar 
tanganku hingga terbakar. Ibuku kemudian membawaku menemui 
Rasulullah SAW, dan ia berkata, 'Wahai Rasulullah!' beliau 
menjawab, 'Aku mendengar panggilanmu.' Setelah itu beliau 
mendekatkan badanku ke badannya, lalu beliau menyemburkan air 
ludah ke tanganku yang terbakar sambil membacakan sesuatu yang 
aku tidak tahu isinya. Ketika aku tanyakan kepada ibuku tentang doa 
yang dibaca oleh Rasulullah SAW tadi, ia berkata, ‘Beliau 
membaca: Hilangkanlah penderitaan, wahai Tuhan sekalian 
manusia. Sembuhkanlah, hanya Engkau-lah yang Mah 
Menyembuhkan. Tiada yang menyembuhkan selain daripada 
Engkau’.” 


Sunan An-Nasa'i (1033) dan Musnad Ahmad (4/295). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


695 




Perawi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i 
adalah shahih. Selain itu, Ahmad juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari jalur lain dari Muhammad bin Hathib, dan para perawi 
hadits tersebut adalah perawi shahih. Begitu pula hadits dengan 
redaksi yang sama diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari beberapa 
jalur periwayatan. Sedangkan ibu dari Muhammad bin Hathib 
bemama Fathimah binti A1 Mujallil. la juga mempunyai nama lain, 
yaitu Fathimah, ada juga yang mengatakan namanya Juwairiyyah. 

Doa dalam hadits ini sekalipun hanya disebutkan untuk 
mengobati penyakit luka bakar namun juga dapat digunakan untuk 
mengobati penyakit-penyakit lainnya. Sebab, yang dijadikan 
pegangan dalam sebuah nash adalah keumuman lafazh bukan 
kekhususannya. Dalil yang menguatkan pemyataan ini adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath dari 
Sa'ib bin Yazid, Maimunah, dan Rafi' bin Khadij yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW pemah menggunakan lafazh doa tersebut 
untuk mengobati penyakit-penyakit lain. 


8.13 Doa Susah Buang Air Kecil atau Sakit Kencing Batu 


• A 


frUUl ejJLJl .0)1 aj jf ijy - ITA 

• ^\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ''i. • I •?. a SC a 




438. "Bagi orang yang susah buang air kecil atau terkena 
penyakit kencing batu, bacakanlah: 'Tuhan kami adalah Allah yang 
ada di langit. Maha Suci nama-Mu ya Allah, keputusan-Mu berlaku 
di langit dan di bumi sebagaimana rahmat-Mu berada di langit. 
Turunkanlah rahmat-Mu di bumi, dan ampunilah dosa dan 


696 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


kesalahan kami. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang baik, 
turunkanlah obat dari obat-Mu dan rahmat dari rahmat-Mu untuk 
mengobati orang yang sakit ini’, niscaya ia akan sembuh. ” (HR. 
Abu Baud dan An-Nasa'i)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Baud dan An-Nasa'i dari 
Abu Ad-Barda' RA, ia berkata. 


^ iJj iuJiji I J Alii Jb 0^^ 4jI 

j j ai Ju in SjLj 


“Pemah seorang pria datang menemuinya mengatakan bahwa 
ayahnya terkena kencing batu. la lalu mengajarinya ruqyah yang ia 
dengar dari Rasulullah SAW; ’^Tuhan kami adalah Engkau yang ada 
di langit. Maha Suci nama-Mu ya Allah, keputusan-Mu berlaku di 
langit dan di bumi....” Redaksi ini adalah redaksi An-Nasa'i, dan 
setelah lafazh ‘lalu ia sembuh’ disebutkan bahwa “la lalu 
menyuruhnya meruqyah dengan doa tersebut. Ia kemudian 
meruqyah dengannya hingga akhimya sembuh.” 


Makna hadits 

Lafazh artinya, dosa. 

Lafazh t ji ^ maksudnya, sakit yang diderita seseorang. 

Lafazh kata adalah bentuk jamak dari kata 

i-M Iflli artinya, orang-orang yang baik. Boa ini sengaja menggunakan 

lafazh tersebut karena sifat baik yang disandang mereka. Bisamping 
itu, seperti yang dimaklumi Allah adalah Tuhan segala sesuatu yang 
menyandang sifat baik, buruk, dan lain sebagainya. 


Sunan Abu Daud (3892) dan Sunan An-Nasa'i (1045). 


I 697 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



8.14 Doa untuk Orang yang Terkena Bisul atau Luka 


(.^Jp J^l AjL^I ^-soJ ^jl <:>-ji 4j ~ 1T'^ 

I I«I 4.Sj^ \ jL./9^l 4 j^ aUI a-wmJ 1 g «*^ 

x'*' 

•(r) 


439. “Bagi yang terkena bisul atau luka, letakkanlah jari-jari 
telunjuk di atas tanah kemudian angkatlah jari-jari itu seraya 
mengucapkan: ‘Dengan menyebut nama Allah, tanah bumi kami 
dengan menggunakan air liur sebagian dari kami, semoga orang 
yang sakit di antara kami sembuh dengan izin Tuhan kami." (HR. 
Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah RA, ia 
berkata, “Jika ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW 
bahwa ia terkena penyakit bisul atau luka, maka Nabi SAW 
memberikan jawaban dengan jarinya seperti ini. la kemudian 
meletakkan jari telunjuknya di atas tanah, lalu mengangkatnya 
sembari membaca: ^Dengan menyebut nama Allah, tanah bumi kami 
dengan menggunakan air sebagian dari kami, semoga orang yang 
sakit di antara kami sembuh dengan izin Tuhan kami 


Selain itu, hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh A1 
Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Aisyah RA 
dengan redaksi, ■ 


Ug3M *j^y, : jSaj Jj^ 


“Nabi SAW pemah mendoakan orang yang sakit; ‘Dengan 
menyebut nama Allah, tanah bumi kami dengan menggunakan air 
liur sebagian dari kami, semoga orang yang sakit dari kami 


Shahih Muslim (2194). 


698 I 


Ttthfah Adz-Dzakirin 




sembuh'.” Hadits di atas dinisbatkan penulis hanya kepada Muslim 
karena redaksi yang disebutkan oleh Muslim adalah redaksinya. 

Maksud dari hadits ini adalah langkah awal yang dilakukan 
orang yang mengobati bisul atau luka membasahi ujung jari-jari 
telunjuknya dengan air liur, kemudian menempelkan jari tersebut di 
atas tanah, lalu mengangkatnya sembari membiarkan tanah yang 
melekat pada jarinya ikut terbawa, setelah itu jari tersebut 
ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit sambil membacakan doa 
di atas. 


^ ^ —it* 

440. "Doa untuk mengobati orang yang menderita sakit telinga 
dan geraham telah disebutkan dalam pembahasan tentang doa 
bersin. 


Takhrij hadits 

Hadits yang menyebutkan tentang doa yang mesti dibacakan 
untuk orang yang menderita sakit telinga dan geraham ini telah kami 
sebutkan sebelumnya, yakni ketika menjelaskan hadits, 

03 'a oUii jr aip JlS ;;;i 

.\jS\ oif Si j j/* ^3 

“Barangsiapa setiap bersin mengucapkan: 'Segala puji hanya 
bagi Allah dalam segala konidisi’, maka ia tidak akan menderita 
sakit geraham dan telinga selama-lamanya.” 


'J coisr u jii- jr Jip 


Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan sebelumnya. 


I 699 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



8.15 Doa untuk Orang yang Sakit Radang Mata 


AjCss! 

^ rr, • ^ I-' • ^ *1^ ^^ ''ll • f'' ^ 


441. "Barangsiapa terkena radang mata, maka ia hendaknya 
mengucapkan: ‘Ya Allah, berikanlah nikmat pada penglihatanku, 
jadikanlah ia sebagai warisan dariku, dan perlihatkanlah 
kekuatanku terhadap musuh, serta tolonglah aku terhadap orang 
yang menzhalimiku'. " (HR. A1 Hakim)”* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dari Anas Ibnu Malik RA, ia berkata, 

lAjVkIpf jf dif ^ (ii-f j{ jii^ *i! dlT jJLj dip JLp 

*»«» ^ ^ ^ 

^ Ulii :oUJi^‘i VPA 


“Jika Rasulullah SAW terkena penyakit radang mata atau salah 
seorang dari keluarga atau sahabat beliau terkena penyakit itu, maka 
beliau membaca doa: ‘Ya Allah, berikanlah nikmat kepadaku 


Makna hadits 

Melalui hadits ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdoa 
kepada Allah agar ia memperlihatkan kekuatan kita kepada musuh, 
dan menolong kita dari orang-orang yang berlaku sewenzmg-wenang 
diperbolehkan, dan hal ini didukung oleh pemyataaan beberapa 
hadits dan ayat Al Qur'an. 


”* Mustadrak Al Hakim (4/414). 

700 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



8.16 Doa untuk Orang yang Terserang Demam 


x0\ 9 y' 

t>*J — i 1 \ 

✓ ✓ y* i* >» y* y' 

>=*■ ^ ij'^ <3^ ‘‘WLi iyu 

x y^^y* yyyyy 

•(cr^ 


442. “Bagi orang yang terserang demam maka bacalah: ‘ATrYa 
berlindung dengan nama Allah yang Maha Agung dari kejahatan 
setiap keringat yang mengucur deras dan dari kejahatan panasnya 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, 

''Sjki of jf f t.5^ 

y y y y y y y ^^y 

. jOt y ^ t jliJ Sjf- ^ (*^' ‘ 


“Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabat doa 
untuk mengobati penyakit atau panas tinggi: ‘Dengan menyebut 
nama Allah yang Maha Besar, kami berlindung kepada Allah Yang 
Maha Agung dari kejahatan setiap keringat yang mengucur deras 
dan dari kejahatan panasnya api ” Redaksi hadits ini adalah 
redaksi yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menyatakan bahwa 
hadits ini shahih. 


Makna hadits 

Lafazh jlil artinya, sesuatu yang meninggi dan memuncak. 

"^y* ^ ^ 0 S 9 * 0 

Misalnya, 'M- 'i* f*db 3yi\ yi artinya, keringat muncul dan 
keluar karena tekanan darah yang semakin tinggi. Jika kata tersebut 

Mustadrak Al Hakim (4/414), Sunan At-Tirmidzi (2075), dan Sunan Ibnu 
Majah (3526). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


701 




disandingkan dengan kata lain, seperti artinya, luka 

yang menyembul atau menganga. 

Hadits ini menunjukkan bahwa demam biasanya disebabkan 
oleh perubahan temperatur darah di dalam tubuh, dan ia berasal dari 
panasnya api." 


Dalam riwayat lain yang diriwayatkan A1 Bukhari dari Ibnu 
Abbas RA disebutkan bahwa, 

.ill frli Oj Si : Jli tSijij 'ii OlTj 


“Suatu ketika Nabi SAW menjenguk seorang pria badui 
kemudian beliau mengucapkan: ‘Tidak apa-apa, sakit ini akan 
menyucikan dirimu insya Allah'. Dan, jika menjenguk orang yang 
sakit, biasanya beliu mengucapkan; ‘Tidak apa-apa, sakit ini akan 
menyucikan dirimu insya Allah 

Sebenamya, masih banyak hadits yang menjelaskan bahwa 
demam berasal dari hawa neraka, dan ia dapat disembuhkan dengan 
cara mengusapkan air ke tubuh. 


8.17 Doa ketika Merasakan Sakit atau Gangguan di Badan 


.✓ > y y 9 ^ ^ y, , y y , i®-' ^ y 

Ow\j ^ LqJI “ 1 1V 

^ y y y y ' y ^ 

aJII 0ijpl Jj>rl L* jJy ^ aSjIj 


It .*0^ t f , S! o 

cu?) L*-*.- Jj>~] L» ^ ojJUj 


443. “Jika seseorang merasakan sakit atau gangguan di 
badannya maka ia hendaknya meletakkan tangan di atas daerah 
tubuh yang sakit kemudian bacalah: ‘Dengan menyebut nama Allah' 
sebanyak tiga kali, dan membaca: 'Aku berlindung kepada Allah 


702 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


dan takdir-Nya dari kejahatan yang aku alami dan yang aku takuti' 
sebanyak tujuh kali, 'Aku berlindung dengan keagungan Allah dan 
takdir-Nya dari kejahatan yang aku alami ini' sebanyak tujuh kali. ” 
(HR. Muslim, A1 Malik, dan Ibnu Abu Syaibah)^^’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, A1 Malik dalam kitab Al 
Muwaththa' dan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al Mushannaf dari 
Utsman bin Abu Al 'Ash Ats-Tsaqafi, ia berkata. 


iS JUS jui aJUJr 

:jij ja ^ 

Jjft U jii ^ iUjJij i4))b ijpt \sZj\jA Jij iIjSw 


“la mengeluh kepada Rasulullah SAW perihal sakit yang ia 
rasakan di tubuhnya sejak masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian 
bersabda, 'Letaklah tanganmu di tempat yang terasa sakit kemudian 
bacalah: Dengan menyebut nama Allah sebanyak tiga kali, dan 
bacalah: Aku berlindung kepada Allah dan takdir-Nya dari 
keburukan yang aku alami dan yang aku takutkan sebanyak tujuh 
kali'.” Redaksi ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh 
Muslim. 


Selain itu, Ahlu As-Sunan juga meriwayatkan hadits yang 
semakna di dalam kitab haditsnya masing-masing, namun dalam 
riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan penambahan redaksi, A' 

^^1 *j ’yti jjt jiii ^ "Maka sejak saat itu Allah 

menghilangkan sakit yang aku derita, dan aku senantiasa 
menyarankan keluargaku dan orang lain untuk membacanya.” 

Adapun redaksi hadits yang diriwayatkan Al Malik dalam Al 
Muwaththa ' dari Utsman bin Abu Al 'Ash Ats-Tsaqafi, ia berkata. 


Shahih Muslim (2202), Al Muwaththa' (2/942), dan Mushannaf Ibnu Abu 
Syaibah (7/409). 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


703 



:Jl5 iir 'A JUip J\i .jJLj 4 p ^1 in J'jLj iJf 

Air> U ^ ^ ^J‘^J ^jp> :Jlai 

.^^Ubl ij Jji U 4)1) (.^dli cJLSi ;JlS .ji\^\j 


“Aku pemah datang menemui Rasulullah SAW. Utsman 
mengatakan bahwa ketika aku mengeluhkan penyakit di tubuhku 
yang nyaris merenggut nyawaku. Rasulullah SAW kemudian 
berkata kepadaku, ‘Usaplah bagian tubuh yang terasa sakit dengan 
tangan kananmu sebanyak tujuh kali, dan bacalah: aku berlindung 
dengan keagungan Allah dan takdir-Nya dari keburukan yang aku 
alami dan yang aku takutkan. ’ Setelah aku membaca doa tersebut, 
Allah mengangkat penyakit yang aku derita, dan aku senantiasa 
menyarankan keluargaku agar mengamalkannya.” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini disebutkan bahwa doa tersebut digunakan 
ketika seseorang merasakan sakit di salah satu bagian tubuhnya. 
Sedangkan jika sakit itu terasa di beberapa bagian tubuh lainnya, 
maka letakkan tangan kanan pada bagian tubuh yang terasa sakit 
dan bacalah doa pada setiap bagian tersebut. 

Adapun jumlah bacaan doa yang disebutkan dalam hadits 
tersebut merupakan salah satu rahasia kenabian yang tidak perlu 
dicaritahu, alasan dan sebabnya sebagaimana halnya jumlah rakaat 
shalat, nishab dalam zakat, hukuman cambuk dalam kasus 
pelanggaran hudud. 


I i if ^ ^ I ^ 

4^1 dJU ut^ 


444. “Aku berlindung dengan keagungan Allah dan 
kekuasaan-Nya atas segala sesuatu dari keburukan sakit yang aku 


704 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



rasakan, sebanyak tujuh kali sambil meletakkan tangan di bawah 
bagian yang salat. ” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari 
Ka'ab bin Malik RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




"Jika seseorang diantara kamu merasakan sakit, maka ia 
hendaknya meletakkan tangannya di bawah bagian yang sakit, 
kemudian bacalah sebanyak tujuh kali: ‘Aku berlindung dengan 
keagungan Allah dan kudrat-Nya dari keburukan yang aku rasakan 
dari sakitku ini ” 

Dalam Majma' Az-Zawaa'id, A1 Haitsami berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, namun salah seorang 
perawinya yang bemama Abu Ma'syar dinyatakan sebagai perawi 
laa yuhtajju bihi. Memang sebagian ahli hadits menganggapnya 
sebagai perawi tsiqah, namim banyak dari mereka yang menilainya 
sebagai perawi dha’if dan penilaian yang menyatakan bahwa ia 
adalah perawi tsiqah adalah lemah. Adapun perawi-perawi lainnya 
dari hadits ini adalah perawi-perawi tsiqah." 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang sakit meletakkan 
tangan di bawah bagian yang sakit sedangkan hadits sebelumnya 
menganjurkan agar tangan kanan diletakkan di atas bagian tubuh 
yang sakit. Sepintas memang terlihat ada pertentangan antara 
keterangan yang diperoleh dan kedua hadits tersebut. Namun kedua 
pertentangan ini bisa dipertemukan dengan cara meletakkan tangan 
yang satu di atas dan yang laiimya di bawah bagian tubuh yang 
sakit. Selain itu, meskipun dalam sanad hadits ini terdapat salah 


Musnad Ahmad (6/390), Mujam At Kabiir (19/93), dan Majma' Az-Zawaa'id 
(5/114). 


I 705 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




seorang perawi dha'if sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az- 
Zawaa 'id, namun ia menguatkan hadits shahih sebelumnya, 
sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah dan layak untuk diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari. 


0 ^ f . ^ 










445. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan 
keagungan Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang aku 
rasakan dari sakitku ini, diucapkan dalam hitungan ganjil. Setelah 
itu tangan diangkat dari tempat yang sakit, lain ulangi lagi seperti 
itu. ” (HR. At-Tirmidzi)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas Ibnu Malik 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepadanya ketika ia sakit. 


.tjJj JS’i ^ (iJiA 


Letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit, kemudian 
ucapkanlah: ‘Aku berlindung dengan keagungan Allah dan 
kekuasan-Nya dari keburukan yang aku alami dari sakitku ini. ’ 
Kemudian angkatlah tanganmu itu, dan ulangi seperti itu dalam 
hitungan ganjil." 


Makna hadits 

Maksud dari dalam hitungan ganjil, yaitu: tiga, lima, tujuh 
kali, dan seterusnya. Sepintas ada pertentangan antara hadits ini 
dengan hadits-hadits sebelumnya yang menyatakan bahwa doa 


Di dalam Sunan At-Tirmidzi tidak kami temukan hadis ini dari Anas bin Malik 
melainkan dari Utsman bin Abu A1 'Ash (2080). 


706 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


tersebut dibacakan sebanyak tujuh kali berturut-turut tanpa 
mengangkat tangan sama sekali dan tempat yang sakit. Namun 
kedua hadits ini dapat digabungkan dengan mengamalkan hadits- 
hadits sebelumnya sebanyak bilangan ganjil, di mana setelah 
membacakan tujuh kali doa tersebut lalu tangan diangkat dari 
tempat yang sakit dan kemudian amalan ini diulangi beberapa kali 
sebanyak bilangan ganjil. Orang yang mengamalkan amalan yang 
terakhir ini berarti telah mengamalkan kedua hadits tersebut 
sekaligus. 


•(r ‘C) 


■ij 




446. “Bacalah A1 Mu'awwidzaat (A1 Ikhlaash, A1 Falaq, dan 
An-Naas) untuk diri sendiri, lalu ludahilah bagian tubuh yang sakit.” 
(HR. A1 Bukhari dan Muslim)^'*® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah RA, ia berkata. 




“Jika Rasulullah SAW merasakan sakit di badannya, beliau 
membaca A1 Mu'awwidzaat, lalu meludahi ke bagian tubuh yang 
sakit. Tetapi jika sakit beliau telah semakin parah, maka akulah 
yang membacakan A1 Mu'awwidzaat untuk beliau, sembari 
meletakkan tangan beliau di tempat yang sakit tersebut dengan 
harapan memperoleh berkahnya." 

Penjelasan tentang hadits ini telah kami kemukakan 
sebelumnya. Perlu ditambahkan bahwa doa ini digunakan jika 
bagian tubuh yang sakit hanya satu tempat saja. Adapun jika seluruh 
badan yang sakit, maka proses membasahi tubuh dengan ludah 


Shahih Al Bukhari (5735) dan Shahih Muslim (2192). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


707 



dilakukan pada seluruh bagian tubuh yang memungkinkan 
dijangkau. 

Dalam riwayat Iain disebutkan bahwa jika yang sakit adalah 
seluruh badan, maka sewaktu doa itu dibacakan, tangan diusapkan 
ke seluruh tempat yang bisa dijangkau, mulai dari kepala, wajah, 
dan seluruh bagian depan tubuh sebanyak tiga kali. Demikian 
keterangan yang disebutkan di dalam kitab Shahih A1 Bukhari dan 
Muslim. 


e J 9 

, -"'I 




•(r ‘c) 

447. “Jika seseorang ditimpa sebuah kemalangan lalu ia 
merasa bosan hidup, maka ia hendaknya membaca: ‘Ya Allah, 
biarkanlah aku hidup selama hidup itu adalah pilihan terbaik 
untukku, tetapi biarkanlah aku mati jika mati itu adalah pilihan 
terbaik untukku (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^"*' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Anas 
Ibnu Malik RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


^ (•4^’ Si ovt 0^ tijof ^ jA oyji Si 

’i-' • • ■ 4^ '5C^) cJli' 


"Jangan sekali-kali seseorang dari kalian berharap mati 
karena kemalangan yang menimpanya. Tetapi jika itu memang ia 
harus melakukan, maka bacalah: 'Ya Allah, biarkanlah aku hidup 
selama hidup itu adalah pilihan terbaik untukku, 


Shahih Al Bukhari (5671) dan Shahih Muslim (2680). 


708 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



An-Nawawi berkata, "Para ulama berpendapat bahwa hal ini 
tidak boleh dilakukein dalam kondisi mengharapkan mati lantaran 
kemalangan yang menimpa diri, tetapi jika harapan mati itu muncul 
karena khawatir agamanya rusak lantaran rusaknya zaman atau 
alasan lain, maka hal itu boleh dilakukan. Pengecualian ini 
dibolehkan berdasarkan pertimbangan dampak positif yang bakal 
muncul. Sementara larangan tersebut masih bersifat umum. Oleh 
karena itu, siapapun tidak boleh berharap kematian dalam kondisi 
apapun. Namun jika memang keinginan itu muncul karena 
kemalangan atau bosan dengan hidup, maka dalam kasus ini agama 
membolehkan seseorang membaca doa tersebut. Sedangkan 
kerusakan pada agama termasuk hal sangat besar bahayanya bagi 
seorang mukmin ketimbang kerusakan pada tubuh dan dunia. 
Namun demikian, secara umum Rasulullah SAW telah melarang 
kita untuk mengharapkan kematian dalam kondisi bagaimana pun. 
Kalaupun ujian dan kemalangan yang menimpa diri terasa begitu 
berat maka kita dianjvirkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan 
oleh Rasulullah SAW tersebut. 


8.18 Doa Menjenguk Orang Sakit 


' • i'.*' ' I'-'f tvl * 

aJ) 1 tl wa w 43Jj 

•(c) 


448. “Jika Rasulullah SAW menjenguk orang sakit, maka 
beliau mengucapkan: 'Tidak apa-apa, insya Allah sakit ini 
menyucikan dirintu. Dengan menyebut nama Allah, tanah bunti 
kami dengan menggunakan air liur sebagian dari kami, semoga 
orang sakit dari kami sembuh dengan izin Allah’." (HR. A1 Bukhari 
dan Muslim)^'*^ 


Shahih At Bukhari (5656,45, dan 57) dan Shahih Muslim (2194). 


I 709 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah RA, ia berkata. 





“Jika Nabi SAW menjenguk orang sakit, maka beliau SAW 
membacakan: Selain itu Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah 

juga meriwayatkan hadits yang sama. Adapun maksud dari “tanah 
bumi kami dengan menggunakan air liur sebagian dari kami” telah 
kami jelaskan sebelumnya. Silakan dilihat kembali! 


C— 4jLi5i1 i^LJI 


•(r 

449. “Rasulullah SAW mengusap (bagian tubuh yang sakit) 
dengan tangan kanannya seraya membaca: ‘Ya Allah, hilangkanlah 
penderitaan, wahai Tuhan sekalian manusia. Sembuhkanlah dia, 
hanya Engkau-lah Yang Maha Menyembuhkan. Tiada yang dapat 
menyembuhkan kecuali kesembuhan dari-Mu, yang tiada 
menyisakan penyakit lagV (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^'*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah RA, ia berkata, 

(► 4 ^* (*^3 

■ j^l ... 


“Suatu hari Rasulullah SAW mengimjungi salah seorang 
istrinya yang sedang saikit. Beliau kemudian mengusap bagian tubuh 
istrinya yang sakit dengan tangan kanannya seraya membaca: ‘Ya 


Shahih Al Bukhari (5743) dan Shahih Muslim (2191). 


710 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Allah, hilangkanlah penderitaan, wahai Tuhan sekalian 
manusia... ” 


Dalam riwayat A1 Bukhari dan Muslun yang lain, dari Aisyah 
RA disebutkan pula redaksi doa: *i oj 


"Ya Allah, hapuskanlah penderitaan, wahai Tuhan 


manusia. Di tangan-Mu letak kesembuhan, tiada yang 

menyembuhkan selain daripada Engkau." 

A1 Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Aisyah, ia berkata, “Apabila ada orang yang 
mengeluhkan sesuatu, baik bisul atau luka kepada beliau, maka Nabi 
SAW berkata, “Dengan jari tangannya seperti ini." Sufyan bin 
Uyainah —^perawi hadits— kemudian meletakkan jari telunjuknya 
di atas tanah, lalu mengangkatnya dan membaca; ‘Dengan menyebut 


nama Allah, tanah bumi kami... ” 

Begitu pula A1 Bukhari meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Anas RA, ia berkata. 


cJf ciii' ' ^ ^ ^ 


‘‘Ya Allah, Tuhan sekalian manusia. Yang Mengangkat 
penderitaan. Sembuhkanlah. Hanya Engkau-lah Yang Maha 
Menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, 
yang tiada menyisakan penyakit lagi." 




^ ^ ^ ^ 


450. "Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah dirimu 
dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari kejahatan setiap 
yang bemyawa atau kejahatan pandangan yang hasud. Semoga 


II 7H 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku 
meruqyah dirimu. ” (HR. Muslim)^'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id A1 Khudri 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


;Jl$ JU^ui \j : 


t' 






"Sungguh Jibril telah datang kepadaku seraya berkata: 
‘Wahai Muhammad, adakah yang engkau keluhkan?’ Aku 
menjawab, ‘Ada, wahai Jibril. ’ Dia kemudian berkata kepadaku, 
‘Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah dirimu dari segala 
sesuatu yang mengganggumu...'.” At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan 
Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang sama di dalam kitab 
hadits masing-masing. 


Makna hadits 

Lafazh artinya, aku memohon perlindungan kqiada Allah 

agar dirimu terbebas dari semua jenis penyakit yang menderamu. 

Lafazh maksud dari kata adalah mata atau 

0 * 

pandangan. Pengulangan lafazh ini bertujuan untuk penegasan. 

Lafazh boleh divingkapkan dengan tanda baca fathah 

pada huruf yaa': 


jA ^j JlLJI ^ (JljljliJl 




•(o-) 


Shahih Muslim (2186). 


712 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



451. "Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah engkau. 
Semoga Allah menyembuhkanmu dari segala penyakit yang ada 
padamu, dari kejahatan hembusan pada buhul-buhul, dan dari^ 
kejahatan si pendengki tatkala ia mendengki sebanyak tiga kali. 
(HR. A1 Hakim dan Ibnu Abu Syaibah)^'*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Al Mushannaf 6sx\ 
Abu Hurairah RA, ia berkata. 


JL; V4i. sij j*Lj a* 

... illsjt ^ 


“Ketika aku jatuh sakit pada suatu hari, Rasulullah SAW 
datang kepadaku seraya berkata, ‘Maukah engkau aku ruqyah 
seperti Jibril meruqyahku?’ Aku menjawab, ‘Demi ayah dan ibuku 
dan demi engkau ya Rasul, tentu aku mau.’ Beliau kemudian 
membacakan kepadaku, 'Dengan menyebut nama Allah, aku 
meruqyah engkau... 


Makna hadits 

Lafazh oVJUSt artinya, dari kejahatan tukang sihir 

yang sedang melakukan praktek sihimya dengan meniup pada 
buhul-buhul. 

I 

Ci) ojU:>r 


J\ iu j! ijii ill ^ - 


Mustadrak Al Hakim (2/541), dan Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (7/405). 


1 713 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



452. “ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu! sungguh dia telah 
banyak melukai musuh untuk-Mu dan mengantarkan jenazah ke 
kubur karena-Mu” (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari 
Abdullah bin Amru bin A1 'Ash RA, ia mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda. 


... 


"Jika seseorang pergi mengunjungi orang sakit, maka ia 
hendaknya mengucapkan: ‘Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu... 

Redaksi hadits adalah redaksi hadits yang diriwayatkan Abu 
Daud, dan hadits ini dinyatakan shahih menurut Ibnu Hibban. Selain 
itu, A1 Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitab 
Al Mustadrak dan menurut penilaiannya hadits tersebut shahih 
menurut syarat Muslim. 


Makna hadits 

Lafazh iJU (iCii artinya, melukai untukmu. Contohnya kalimat 
oIm artinya, aku telah banyak melukai dan 
membunuh hingga musuh menjadi terhina karenanya. Atau contoh 
yang lain, UjSClt olSw artinya, aku mengikis dan mengorek 

luka. 


Lafazh Sjtisr artinya, ia mencari pahala dan 

menaati-Mu dengan melakukan perintah-Mu, diantaranya 
mengantar jenazah. 


cc.» — lof 


^ Sunan Abu Daud (3107) dan Shahih Ibnu Hibban (2974). 
714 11 


Ttihfah Adz-Dzakirin 




453. “Ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, sehatkanlah 
dia. ” (HR. A1 Hakim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)^'*'' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya. 
dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, 


Ji biT *01 : Jji' b'fj At J;4 j ^ 

At 

j5 Atilt ^t ; JlA iS^y, t jts ti 4 p ati-ti : Jti ?cii 'c4^ ^ 

.tJLi oJo; Ui : JtS .Atp 


“Sewaktu aku jatuh sakit, Rasulullah SAW menemuikuu saat 
aku mengeluh kepada Allah dengan mengatakan: Ya Allah, jika 
memang datang ajalku telah dekat maka rahmatilah aku, tetapijika 
belum maka angkatlah derajatku. Dan jika sakitku ini hanyalah 
cobaan bagiku, maka buatlah aku sabar menghadapinya. ’ 
Mendengar keluhanku itu Rasulullah SAW lalu berkata, ‘Apakah 
yang baru saja engkau baca?’ la berkata, Ta kemudian membaca 
doa itu sekali lagi. Mendengar itu, beliau menendangku dengan 
kakinya, bersabda, 'Ya Allah, sembuhkanlah dia atau sehatkanlah. 
la lanjut berkata, ‘Setelah itu aku tidak pemah lagi mengeluh sakit 
apapun’.” 

Ketika meriwayatkan hadits ini SyuTjah ragu-ragu dalam 
menentukan lafazh sehingga ia menggunakan kata penghubung. 
Redaksi di atas adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi, dan menurut penilaiannya hadits ini hasan shahih. 
Sedangkan menurut penilaian Ibnu Hibban hadits ini shahih. Selain 
itu, An-Nasa'i dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi, AIp- ^t 


Mustadrak Al Hakim (2/620-621), Sunan At-Tirmidzi (3564), dan Shahih Ibnu 
Hibban (6940). 


II 715 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



A1 Hakim menilai hadits tersebut shahih menurut syarat A1 Bukhari 
dan Muslim. Adapvm redaksi An-Nasa'i berbunyi, cAiit 


^ cCiJLJi tdJLLlw- <0)1 rOtAi Ij —lot 

ilJLL>rl oJU* iLk-^Orj dJ-j.5 


454. "Wahai Fulan, Semoga Allah menyembuhkan 
penyakitmu, mengampuni dosa-dosamu, serta menjaga agama dan 
jasmanimu sampai datang ajalmu. " (HR. A1 Hakim)^"** 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Ha kim di dalam kitab Al 
Mustadrak dari Salman Al Farisi RA, ia berkata, 

i'dbdLi OULi U :Jt^ \jVj jJLj 4^ 4tti JUo S^'j 

.CiU^f ijjt ^JU.*.w»rj iiiJd ^ jii'j 


“Sewaktu aku jatuh sakit, Rasulullah SAW menjengukku lalu 
mendoakanku dengan mengucapkan: ‘Wahai Salman, Semoga Allah 
menyembuhkan penyakitmu, mengampuni dosa-dosamu, serta 
menjaga agama dan Jasmanimu sampai datang ajalmu 

Hadits ini menjelaskan bahwa ©rang yang menjenguk ©rang 
sakit hendaknya membaca d©a tersebut atau d©a lainnya untuk 
mempercepat kesembuhan yang dijenguk. 


oJjLP JIaj c4Jb!-» i^lP —too 


iui Vi ca;i::io: oi Lj iji jLi 

o 

•(s^ to ti) 




^ Mustadrak Al Hakim (1/549). 


716 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



455. “Tidaklah seseorang mengunjungi orang sakit yang belum 
datang ajalnya, kemudian ia mengucapkan di samping orang itu doa: 
‘Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang 
Agung, semoga Dia menyembuhkanmu’ sebanyak tujuh kali, 
melainkan Allah akan menyembuhkan orang yang dikunjungi dari 
penyakitnya." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)^''^ 


Takhrij hadtis 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW 


telah bersabda, 


.j^l ... iaip 


“Tidaklah seseorang mengunjungi orang sakit yang belum 
datang ajalnya, lalu ia...." At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits 
ini adalah hadits hasan, sedangkan Ibnu Hibban berpendapat bahwa 
hadits ini shahih. Selain itu, An-Nasa'i dan A1 Hakim juga 
meriwayatkan hadits yang semakna. Dan, A1 Hakim dalam 
komentamya mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut syarat A1 
Bukhari dan Muslim. 


Sementara itu, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dengan redaksi. 


.jH ... Jd li 


“Apabila Nabi SAW menjenguk orang sakit, beliau duduk di 
samping kepalanya, kemudian beliau membaca: ....” 

Dalam hadits ini disebutkan bahwa doa tersebut dibacakan 
terhadap orang sakit yang belum datang ajalnya atau orang sakit 
yang belum dalam keadaan sakarat. Adapun terhadap orang sakit 
yang telah datang ajalnya atau dalam keadaan sakarat, maka doa ini 
tidak akan bermanfaat baginya seperti dikatakan dalam sebuah syair. 


Sunan Abu Daud (3106), Sunan At-Tirmidzi (2083), dan Shahih Ibnu Hibban 
(2178). 


I 717 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Jika kematian telah menancapkan kukunya 
Maka seluruh mantera tiada lagi berguna 


Doa ini dibaca sebanyak tujuh kali seperti yang disebutkan 
dalam hadits ini tak lain merupakan bagian dari rahasia kenabian, 
yang tidak seorang pun dapat menguak rahasianya. Demikian pula 
dengan bilangan-bilangan lain yang disebutkan syariat dalam 
kesempatan lain. 


c.«« ^ c-Jl *^1 ill lAijAj Ipi LajI — i o “l 

o ■el" " ^ ^ ^ 

jlj j>r\ jJaPl (iJJi ^ 0 jA ^ 

^ ^ ^4^ A' 44' Jf J, 4,4 XX X 

X 4" f'' f'' 

^~ ' y. 'y 


456. “Muslim mana saja yang ketika sakit berdoa kepada Allah 
dengan mengucapkan: 'Tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang- 
orang yang zhalim ’ sebanyak empat puluh kali, lain dia meninggal 
dunia ketika masih dalam keadaan sakit, maka ia diberikan pahala 
mati syahid. Tetapi jika ia sembuh, maka diampuni seluruh dosa- 
dosanya.” (HR. A1 Hakim)^^° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dari Sa'ad bin Malik RA, ia berkata, 

J\ cJf '^! ail -.Jms dy j jv5 iL) 4*^ Jlp dit j*43 of 

4' XX XX X * X ^ 

ijiapf illi ^ oUi 5^ 0*^* ^ ja cJT 

" X XXX X x’x XXX 

• /• X ^|x*^ • ox ?xx?xx^.x • X 

.4i^^ d 43j \j! oij 

XX X X X ^ X 

“Ketika berbicara tentang firman Allah SWT, 'Tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci Engkau, 


' Shahih Al Bukhari (6368), dan Shahih Muslim (49). 


718 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim' (Qs. 
T^nbiayaa' [21]: 87) Rasulullah SAW bersabda, 'Muslim mana saja 
yang ketika sakit berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa ini 
sebanyak empat puluh kali, lain dia meninggal dunia dalam 
keadaan masih sakit, maka ia diberikan pahala mati syahid. Tetapi 
jika ia sembuh, maka seluruh dosa-dosanya diampuni ” 

Banyak manfaat yang dapat dipetik dari doa di atas karena ia 
mengganggap orang yang sakit, sebagai syahid ketika bisa 
membacanya. Sedangkan jika ia sembuh dari sakitnya, maka seluruh 
dosa-dosanya diampuni. Pada pembahasan terdahulu kami telah 
menyebutkan manfaat membaca dzikir yang disebutkan dalam ayat 
di atas merupakan nama-nama Allah yang Agung. 




K • 


VI N 4^1 t^l VI ^1 V JlS - toy 

VI 'aji V 4j^‘i ^*1 ii ^1 '4 V cii V iii 

jllJl P VI 5y Vj J>- Vj cijjl 


457. “Barangsiapa ketika sakit membaca: 'Tiada tuhan yang 
berhak disembah selain Allah, dan Allah adalah Maha Besar. Tiada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada tuhan yang 
berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Tiada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah, bagi-Nyalah segala 
kerajaan dan segala pujian. Dan tiada daya serta upaya melainkan 
dengan izin Allah’, kemudian ia meninggal dunia, maka ia tidak 
akan dimakan oleh api neraka.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban)^^' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
A1 Agharr Abu Muslim, ia berkata: aku telah menyaksikan Abu 


Shahih Al Bukhari (6368), dan Shahih Muslim (49). 


1 719 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Sa id A1 Khudri dan Abu Hurairah RA bcrkata: keduanya 
menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, 


Si : JlS lijj utj \j\ fit yi Si -'J&j %\J ^t fit ^ : jJ ^ 

Si Sii ij'i Si :ji titj iji ;^i ;jj iji 

cOikit iSj iAiiJi ii Sit iJt Si :Jt5 lilj lif ajl *i :^l jj 

«jS Slj Slj iJt Sll ill Si :Jl5 tilj tiikjl iliiil af ^t Jl ^ :^l Jvi 

i/ ji j;^ OtTj Slj Slj 5y S 13 J> Slj u( Slj ijl ^ :At JlS citu 

" ' ' , , ^ , 

.jlill jii oU t4.j9 jA 


"Barangsiapa mengucapkan: ‘Tiada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, ’ maka Allah akan 
membenarkan ucapannya seraya berkata: ‘Tiada tuhan yang berhak 
disembah selain Aku, dan Aku Maha Besar. ’ Jika ia mengucapkan: 

Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata’ maka 
Allah akan berkata: Tiada tuhan yang berhak disembah selain Aku 
semata. ’ Jika ia mengucapkan: ‘Tiada tuhan yang berhak disembah 
selain Allah semata. tiada sekutu bagi-Nya’, maka Allah akan 
berkata: ‘Tiada tuhan yang berhak disembah selain Aku semata, 
tiada sekutu bagi-Ku. ’ Jika ia mengucapkan: ‘Tiada tuhan yang 
berhak disembah selain Allah, bagi-Nyalah segala kerajaan dan 
segalapujian', maka Allah akan berkata: ‘Tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, bagi-Ku segala kerajaan dan segala pujian. ’ 
Jika ia mengucapkan: Tiada tuhan yang berhak disembah selain 
Allah, dan tiada daya serta upaya melainkan dengan izin Allah', 
maka Allah akan berkata: ‘Tiada tuhan yang berhak disembah 
selain Aku, dan tiada daya serta upaya melainkan dengan izin-Ku. ’ 
Dan jika seseorang mengucapkan doa ini ketika sakitnya lalu 
meninggal dunia, maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka. ” 

Redaksi ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh At- 
Tmnidzi dan menurut penilaiannya hadits ini hasan shahih, 
sedangkan menurut peniliaian Ibnu Hibban hadits ini shahih. Selain 
itu, An-Nasa i, Ibnu Majah, dan A1 Hakim juga meriwayatkan 
hadits yang semakna. Sementara A1 Hakim menilai bahwa hadits 
tersebut shahih. 


720 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu 
Hurairah RA dengan redaksi yang semakna dengan redaksi yang 
disebutkan penulis di atas. Hanya saja ada sedikit penambahan 
redaksi, 


ji .ajoji iilj ^ y cuDi 

.i2i ii J^\ ^ 


“Barangsiapa yang mengucapkan kalimat itu pada suatu hari 
atau suatu malam atau suatu bulan, lain ia meninggal pada hari, 
malam, atau bulan itu, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. ” 


Makna hadits 


Lafazh iujid oU JU maksudnya, ©rang yang 

mengucapkan kalimat itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Hal 
ini dikarenakan kalimat tersebut mencakup segala sesuatu yang 
berkaitan dengan tauhid, dana pemyataan ini lebih dipertegas lagi 
dengan hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, 




“Barangsiapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan tuhan-tuhan yang lain, ia pasti masuk surga. “ 
Sebenamya masih banyak hadits-hadits shahih dalam kitab Ash- 
Shahihain yang menjelaskan hal ini. 


8.19 Doa bagi Orang yang akan Meninggal 


Q * A ^ 


9 ^ * 


01 liSil ^1 V :-toA 

^ XXX XX X 

■(f ‘c) 


II ™ 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





458. Orang yang akan meninggal dunia hendaknya 
mengucapkan: Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. 
Sesungguhnya bagi setiap kematian itu ada sakaratnya. Ya Allah, 
ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku serta kumpulkanlah 
aku bersama kekasih yang paling mulia ” (HR. A1 Bukhari dan 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah RA, ia berkata. 


■Syk 4 ^ At Jjlij cJi 


Sebelum Rasulullah SAW meninggal, aku mendengar beliau 
membaca doa sembari menyandarkan punggimgnya kepadaku: ‘Ya 
Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku 
bersama kekasih yang paling mulia 


Selain itu, At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang semakna 
dalam kitab Sunan-nya. dari Aisyah RA. 


Makna hadits 

Lafazh JsH\ maksudnya, para nabi, shiddiqin 

(kelompok umat Islam yang sangat yakin dan membenarkan ajaran 
Rasulullah SAW), syuhada, dan orang-orang shalih. Sebab, mereka 
itulah yang disebutkan di dalam firman Allah, “Mereka adalah 
sebaik-baik teman atau pendamping." (Qs. An-Nisaa' [4]: 69). 
Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari Ar-Rafiiq AI 
A'laa itu adalah para malaikat yang didekatkan kepada Allah, 
sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya "Mereka (syetan- 
syetan itu) tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan Al 
mala'il a'laa (yaknipara malaikat).... ” (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 8). 


Shahih Al Bukhari (6510) dan Shahih Muslim (2444). 


722 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksud dari Ar-Rajiiq Al A'laa 
adalah Allah SWT sendiri, karena Allah adalah sebaik-baik teman 
bagi hamba-Nya. Sedangkan Al Jauhari berpendapat bahwa maksud 
dari Ar-Rafiiq Al A'laa tak lain adalah surga. 


tSJ jUl iSj\ t ® ^ 


•(^) 


459. "Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi kesusahan 
mati dan sakratul maut. ” (HR. At-Tirmidzi)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah RA, ia 
mengatakan bahwa pada saat Rasulullah SAW menghadapi 
kematian, beliau memegang sepotong kain dan merendam kain itu 
ke dalam bejana yang berisi air lalu mengusapkannya ke wajah 

beliau. Ketika itu beliau berkata, ojiil OJ 4 A 1 *i! *1' Si "Tiada 

tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sungguh bagi setiap 
kematian itu ada sakaratnya. ’’ Kemudian Nabi SAW menyebut, 
“Ar-Rafiiq Al A'laa (kekasih yang paling mulia),” dan tak lama 
kemudian dicabutlah ruh beliau sehingga tangan yang tadinya 
mengusap wajah turun ke bawah dengan perlahan. Setelah itu beliau 
berpulang ke rahmatullah. 

Seperti itulah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Aisyah RA. Tetapi At- 
Tirmidzi meriwayatkannya dengan tambahan redaksi. 




“Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi kesusahan mati 
dan sakratul maut." 


Sunan At-Tirmidzi (978). 


I 723 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Makna hadits 

• * ^ ^ ^ S ^ 

Lafazh Ojiil artinya, duhai Tuhanku, 

tolonglah hamba-Mu ini ketika menghadapi dahsyatnya cobaan 
kematiaan. Kata oi^ merupakan bentuk jamak dari kata iys- yang 
berarti kedabsyatan dan keras. 


.((.) ’^1 :di H 




460. “Orang yang turut badir melibat orang yang akan 
meninggal dunia bendaknya mendiktekan kalimat: laa ilaaha 
illallaah kepadanya.” (HR. Muslim)^^'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleb Muslim dari Abu Sa'id A1 Kbudri 
RA, ia berkata babwa Rasulullah SAW bersabda, 

'^1 ai! ^ :^\3y 

'*Tuntunlah orang yang akan meninggal diantara kalian agar 
membaca: laa ilaaha illallaah” 


Selain itu, Abu Baud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majab 
meriwayatkan badits yang semakna dari Abu Sa'id A1 Kbudri. 
Adapun redaksi badits yang diriwayatkan oleb Abu Baud adalab: 


iJ! ^ -.S) 


“Tuntunlah orang yang akan meninggal 


dunia di antara kalian agar membaca kalimat: laa ilaaha 
illallaah. ” Sebenamya masib banyak badits yang semakna yang 
diriwayatkan dari sejumlab sahabat Nabi SAW, sebagaimana yang 
telab kami kemukakan sebelumnya. 


Makna hadits 

Lafazh *5[1 ill Aiibj maksudnya, bantulah orang 

yang sedang menghadapi sakaratul maut untuk membaca kalimat 


Shahih Muslim (916). 


724 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



laa ilaaha illallaah, agar itu menjadi kalimat terakhir ketika ajalnya 
datang menjemput. Para ulama sepakat bahwa menuntun orang yang 
akan meninggal dunia agar membaca kalimat laa ilaaha illallaah 
adalah amalan yang disyariatkan. 




461. "Barangsiapa yang mengakhiri hidupnya dengan 
membaca kalimat laa ilaaha illallaah, niscaya ia masuk surga. ” 
(HR. Abu Daud)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

iJi Si OlT 


“Barangsiapa yang mengakhiri hidupnya dengan membaca 
kalimat laa ilaaha illallaah, niscaya ia masuk. ” Namun di dalam 
sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang bemama Shalih bin 
'Uraib yang menurut Ibnu A1 Qaththan ia adalah perawi yang tidak 
dikenal dikalangan ahli hadits. Tetapi Ibnu Hibban menggolongkan 
Shalih bin 'Uraib ini sebagai perawi tsiqah. Selain itu, Ahmad dan 
A1 Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Mu'adz bin 
Jabal, dan dalam komentamya A1 Hakim menyatakan bahwa sanad 
hadits tersebut shahih. 


amI aj«JL) aJjI 

'(r) 


462. “Barangsiapa memohon kepada Allah agar ia dapat 
meninggal dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh. 


Shahih Abu Daud (3116). 


I 725 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat para syuhada, 
sekalipun ia mati di atas tempat tidur. ” (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Sahal bin Hanif RA, 
ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

... oiLj-SJl jL ^ 

"Barangsiapa meminta kepada Allah agar ia dapat meninggal 
dalam keadaan syahid, ....’’ Selain itu, Abu Baud, At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Sahal bin Hanif. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang mengajurkan agar setiap 
hamba sebaiknya meminta kepada Allah agar dapat meninggal 
dalam keadaan syahid, yakni meninggal dalam medan perang ketika 
berperang melawan musuh Islam. Jika seseorang telah meminta mati 
syahid kepada Allah SWT, lalu Allah benar-benar menakdirkannya 
mati, maka itulah anugerah terbaik yang diperolehnya. Namun jika 
temyata Allah tidak menakdirkan demikian, maka hal itu tetap baik 
baginya karena doa yang dipanjatkan itu cukup membuatnya masuk 
dalam jajaran para syuhada. Di samping itu, ia memperoleh ganjaran 
yang sama seperti yang diberikan kepada para syuhada. 


y ^ •-» f' I • ft, *' 


463. “Tatkala menutupkan mata orang yang meninggal dunia, 
Rasulullah SAW berdoa meminta kebaikan karena sesungguhnya 
para malaikat mengamini doa-doa yang dipanjatkan: Ta Allah, 


*** Shahih Muslim (1909). 

726 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosanya, dan berikanlah 
kepadaku balasan yang baik sepeninggalnya ” (HR. Muslim) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah RA, 
ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


Ui OJ A' ^ ‘(t^J oU uls :cJls 

liJj ^ :^^j5 ; J'i ^ 


“Jika kalian menjenguk orang sakit atau turut melihat orang 
yang meninggal, ntaka ucapkanlah perkataan yang baik-baik, 
karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa-apa yang 
kalian ucapkan. ” Ummu Salamah lanjut berkata, Ketika suamiku 
Abu Salamah meninggal dunia, aku kemudian menyampaikan berita 
kematiannya itu kepada Rasulullah SAW, beliau lalu berkata 
kepadaku, "Ucapkanlah: ‘Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan 
dosa-dosanya, dan berikanlah kepadaku balasan yang baik 
sepeninggalnya. ’ Doa ini pun aku baca ketika itu, dan temyata tak 
lama kemudian aku memperoleh pengganti yang lebih baik dari 
sebelumnya.” 

Selain itu, hadits juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ununu Salamah RA. 


^ jS ^jlj jksA 1 *1 1 

to^ 1) Ij aJj ll) 

.(^) AJ aJ 


464. "Ya Allah, ampunilah si Fulan, angkatlah derajatnya di 
kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan sisakanlah 


Shahih Muslim (919). 


II 727 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ganjaran baginya pada orang-orang yang masih hidup, serta 
ampunilah kami dan dirinya, wahai Tuhan semesta alam. 
Lapangkanlah kubumya, dan terangilah dirinya” (HR. Muslim)^^* 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah RA, 
ia berkata, 

01 ; JUi Jij Jip <Cip ^1 ill J>5 

ijs’ 'i :Jiii tdit jA ^llll gijaS ikj ja^ 'il 

iuL, j^l :Jli jU tO^^^ U Js- d'yAjI 5SCSU!l 0^ i 

Ljj u ijj d ^ 4^33 

■ ^ i3 jyj i»Ji iJ 


“Ketika suamiku, Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah 
SAW datang menjenguknya dan menutupkan matanya yang 
terbelalak seraya bersabda, ‘Sesungguhnya jika ruh telah dicabut 
dari badan, maka ruh itu akan diikuti oleh penglihatan. ’ Mendengar 
itu, suasana ketika itu menjadi riuh oleh suara orang-orang yang 
hadir. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, 
'Janganlah sekali-kali kalian mendoakan bagi diri kalian kecuali 
doa yang baik-baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini 
apa-apa yang kalian ucapkan. ’ Setelah itu, beliau SAW berdoa, ‘Ya 
Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah, angkatlah derajatnya 
pada orang-orang yang mendapat petunjuk, dan sisakanlah 
ganjaran baginya pada orang-orang yang masih hidup, serta 
ampunilah kami dan dirinya, wahai Tuhan semesta alam. 
Lapangkanlah kubumya, dan terangilah dirinya 

Penjelasan tentang hadits ini telah kami kemukakan dalam 
pembahasan sebelumnya, yakni ketika membahas bab waktu-waktu 
yang mustajab untuk berdoa. 


*** Shahih Muslim (920). 


728 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


^ ^ 

.(jCJ Ci — 1 1 O 

465. “Bacakanlah kepadanya surah Yaasiin!” (HR. Abu Baud, 
An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Baud, An-Nasa'i, dan At- 
Tirmidzi dari Ma'qil bin Yasar yang menyebutkan bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, 


J* 


liJ 'jii- *il J^j cr< 


"Hati Al Qur'an adalah Yaasiin, tiadalah seseorang 
membacanya karena mengharap keridhaan Allah, rasul-Nya, dan 
Hari Akhir melainkan dosa-dosanya diampuni. Maka bacakanlah ia 
untuk orang yang meninggal di antara kamu. ” 

Selain itu, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim 
juga meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab hadits 
masing-masing. Balam komentamya, Ibnu Hibban dan Al Hakim 
menyatakan bahwa hadits tersebut shahih. Tetapi Ibnu Al Qaththan 
menyatakan bahwa hadits ini karena masuk dalam kategori 

hadits mudhtharib, mauquf, dan di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Abu Utsman dan putranya yang tidak dikenal. Sedangkan 
Ad-Baraquthni mengatakan bahwa sanad hadits ini dha'if dan matan 
atau redaksinya tidak diketahui. Jadi, tidak ada hadits yang shahih 
dalam pembahasan ini. 


Makna hadits 

Lafazh JIp maksudnya, bacalah surah Yaasiin 

untuk orang yang telah meninggal. Seperti itulah lafazh tersebut 
dimaknai oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-^yz. namun 

Sunan Abu Baud (3121), Sunan An-Nasa'i (308), Sunan Ibnu Majah (1448), 
Mustadrak Al Hakim (1/565), dan Shahihjbnu Hibban (720). 


II 729 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





pendapat ini dibantah oleh Ath-Thabari. Menurutnya, lafazh tersebut 
seharusnya dimaknai secara tekstual. Pendapat inilah yang paling 
benar, karena tidak ada alasan yang bisa membenarkan mengalihkan 
makna lafazh tersebut dari maknanya yang sebenamya. 


aJI UIj 4U Ijl “111 

I''* ^ 9^0 

•(r) ^ 


466. “Orang yang mendapat musibah hendaknya 
mengucapkan: ‘Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan 
sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali. Ya Allah, 
ganjarilah aku dalam musibah ini, dan gantilah dengan sesuatu 
yang lebih baik daripadanya ” (HR. Muslim)^*® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah RA, 
ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


Lii5s-U (JLij aIIp 4)>i jy-j Uir cii tiUli 

■ aIIp 41)1 4))l 


"Tidaklah seorang hamba ditimpa sebuah musibah lalu ia 
mengucapkan: ‘Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan 
sesungguhnya kepada-Nyalah kami kembali. Ya Allah, ganjarilah 
aku dalam musibah ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik 
daripadanya, melainkan Allah akan memberinya pahala dari 
musibah yang menimpanya dan memberikan ganti yang lebih baik. ’ 
Doa ini kemudian dibaca oleh Ummu Salamah sewaktu suaminya 
meninggal dunia. Tak ber^a lama kemudian ia memperoleh ganti 


^ Shahih Muslim (918). 


730 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


yang lebih baik yaitu Rasulullah SAW.” Yang perlu diketahui, 
redaksi seperti ini hanya diriwayatkan oleh Muslim. 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menganjurkan agar kita 
membaca doa tersebut ketika ditimpa sebuah musibah. Karena doa 
tersebut dapat meringankan beban musibah yang dihadapi. Di 
samping itu, Allah akan memberikan ganjaran kepadanya atas 
kesabaran menerima musibah, dan menggantinya dengan yang lebih 
baik. Oleh karena itu, cepat atau lambat doa ini akan mendatangkan 
manfaat yang besar bagi orang yang membacanya, sebagaimana 
yang disebutkan di dalam firman Allah SWT, "(Yaitu) orang-orang 
yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innaa lillaahi 
wa innaa ilaihi raaji'uun. Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat keberkatan yang sempuma dan rahmat dari Tuhan 
mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. ’’ 
(Qs. A1 Baqarah [2]: 156) 


8.20 Doa ketika Kematian Anak 


tc.>) JuiJl hZS aSsJI 


467. "Jika anak seorang hamba meninggal, maka Allah 
berkata kepada para malaikat: ‘Betulkah, kalian telah mencabut 
nyawa anak dari hamba-Ku itu?’ Mereka menjawab, 'Benar, ya 
Allah. ’ Allah berkata lagi, ‘Lalu apa yang diucapkannya (ketika 
menerima cobaan-Ku itu)?’ Mereka menjawab, la tetap memuji- 
Mu dan membaca istirja'.’ Allah kemudian berkata kepada mereka, 
‘Bangunlah sebuah rumah di surga bagi hamba-Ku itu, dan 


I 731 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


namailah rumah itu dengan Baitul Hamdi (Rumah Pujian)'. ” (HR. 
At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)^^' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Abu Musa A1 Asy'ari RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda. 


JlS o^’l iJj oU (ij 


Apabila anak seorang hamba meningggal dunia, Allah 
berkata kepada para malaikat, ‘Apakah kalian telah mengambil 
nyawa anak dari hamba-Ku? ’ Mereka kemudian menjawab, ‘Ya. ’ 
Allah berkata lagi, Apakah kalian telah mengambil nyawa buah 
hatinya? ’ Mereka menjawab. ‘Ya. ’ Allah lanjut berkata, ‘Apa yang 
diucapkan hamba-Ku?’.... " Redaksi ini adalah redaksi hadits yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan menurut penilaiannya hadits ini 
hasan gharib. Tetapi menurut penilaian Ibnu Hibban hadits ini 
shahih. 


Selain itu, hadits yang semakna diriwayatkan pula oleh 
Ahmad, dan Ibnu Majah dari A1 Husain bin Ali RA, dari Nabi 
SAW, ia bersabda. 


^^1 '^J3 OIj ^ 

iji jit oViipU iili oIp ii ,oti 


"Tiadalah seorang Muslim atau Muslimah ditimpa sebuah 
musibah, kemudian musibah itu dijadikannya sebagai peringatan 
dan ia membaca istirja', melainkan Allah akan memperbaharui 
nikmat baginya dan memberinya ganti yang setimpal dengan 
musibah yang dideritanya." Namun hadits ini mendapat kritikan 
karena di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Hisyam bin Zaid 
yang divonis i/Aa'z/karena meriwayatkan dari ibunya yang berstatus 
tidak dikenal. 


Shahih At-Tirmidzi (1021) dan Shahih Ibnu Hibban (726). 


732 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Lafazh maksudnya, membaca innaa lillaahi wa innaa 

ilaihi raaji'uun (sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kami 
pasti kembali kepada-Nya). 


8.21 Doa ketika Ta’ziyah 


XX XXX 

o .. j:. . . t' * i' >'• • -i 




468. “Ketika hcT-ta’ziyah Rasulullah SAW mengucapkan 
salam lain berkata, 'Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah apa-apa 
yang telah diambil-Nya, dan kepunyaan Allah-lah apa-apa yang 
telah diberikan-Nya, sedangkan segala sesuatu di sisi-Nya mentiliki 
ajal yang telah ditentukan. Karena itu, engkau sebaiknya bersabar 
dengan menerima musibah dan menyerahkannya kepada Allah . 
(HR. A1 Bukhari dan Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari 
Usamah Ibnu Zaid RA, ia berkata, "Suatu hari seorang putri 
Rasulullah SAW mengutus seseorang ke tempat beliau untuk 
menyampaikan kabar duka tentang kematian anaknya. Rasulullah 
SAW yang tidak dapat hadir saat itu hanya mengutus seseorang ke 
rumah putrinya itu seraya berpesan kepada utusan itu, 'Sesampainya 
engkau di sana, bacakanlah salam kepada putriku, lalu sampaik^ 

kepadanya: ^ ^ 


'Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah apa-apa yang telah 

diambil-Nya, dan kepunyaan Allah-lah apa-apa yang telah 
diberikan-Nya, sedangkan segala sesuatu di sisi-Nya memiliki ajal 


Shahih Al Bukhari (1284), dan Shahih Muslim (923). 


I 733 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




yang telah ditentukan. Karena itu, engkau sebaiknya bersabar 
dengan menerima musibah itu dan menyerahkannya kepada Allah. ’ 
Tetapi putri beliau rupanya tidak menghendaki kecuali jika 
Rasulullah SAW hadir saat itu tanpa melalui seorang utusan. Maka 
melalui seorang utusan yang lain ia berpesan kepada beliau untuk 
hadir ke rumahnya. Nfaka datanglah Rasulullah SAW ke rumahnya 
bersama beberapa orang sahabat, yaitu Sa’ad bin ‘Ubadah, Mu’adz 
bin Jabal, Ubai bin Ka ab, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain. 
Sesampainya di sana, anak putrinya yang meninggal itu diletakkan 
di atas pangkuan beliau. Badan beliau bergetar ketika memangkunya 
dan air mata beliau bercucuran karena sedih. Melihat hal ini, Sa’ad 
bin Ubadah bertanya, ‘Kenapa engkau menangis, wahai 
Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ‘Ini adalah tangisan rahmat 
yang dititipkan Allah di dalant hati hamba-hamba-Nya. Dan 
sesungguhnya Allah hanya merahmati orang-orang yang 
menyayangi di kalangan hamba-hamba-Nya\" 

Selain itu, hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Abu 
Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid. 


Makna hadits 

Hadits ini mengandung anjuran agar orang yang ditimpa 
musibah menyadan bahwa orang yang diambil darinya pada 
hakikatnya adalah milik Allah, dan berasal dari-Nya. Dia Maha 
Kuasa mengambil kembali milik-Nya dari kita kapan saja Dia 
kehendaki. Selain itu, hadits ini mengingatkan kita bahwa musibah 
itu adalah takdir Allah yang tidak bisa ditolak, dan jika takdir telah 
ditentukan pada seseorang maka ia takkan bisa mengelak sama 
sekali. Hadits ini juga menyuruh kita bersabar ketika menghadapi 
musibah dan menyerahkan musibah itu sepenuhnya kepada Allah 
SWT. Sesungguhnya orang yang mampu demikian, dan bahkan 
mampu membacakan doa di atas sewaktu menghadapi musibah, 
akan beroleh pahala yang besar di sisi Allah dan akan diringankan 
baginya beratnya musibah tersebut. Allah SWT senantiasa bersama 
orang-orang yang sabar, sebagaimana yang dikatakan di dalam 
firman-Nya. 


734 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


AiJi IaJI ^ S-^J -1“^^ 

^O 0^1, 


> X 


^t)C. ; Aiil tij^j i>* tlr^S^' 

C>^l iiJ ijl (i^li :j^. > VI V (^jJl i4i 

(l^iilj i\^\ja\j cLiLijl 0^ t iiClj ^jjJ ti-U-fJlj 


l^j ApSyl~L)l aJjI^j jp aSjI ^y> USVjlj 


✓ <■» 

® <1 


lil 'k^\ ll^ Ir^S^' P ‘fj^ ^'y. J^l 

aJj1>3 C^’l ^1 ;>• Oir^ ,j£\ \l\ c Jal^l 

of ^,0 o>>^ -i •'• ■ '^\'^' .'' o * u 

C vlAL* 4 ..^;»j ^J3j^3 4 )g ; P 4 j cJ.*I> 

* ' * ' ' * * ' t ' 

jJlp^ jjLisLjsxj Vj cc-.-w«i3-i D| otiCAil 

^ ijoj ij^ ^ju Vj V ^3^' ‘^' (^'j ii3^' 

.(^jA C,j*w») ^ 


469. Rasulullah SAW pemah menulis surat kqjada Mu'adz bin 
Jabal sebagai tanda bela sungkawa atas kematian anak, beliau 
mengatakan, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad untuk Mu'adz bin Jabal. 
Semoga keselamatan diberikan atasmu. Sesungguhnya aku memuji 
Allah untukmu, tiada tuhan yang berhak disembah selain Dia. 
Ammaa Ba'du, Semoga Allah menyediakan pahala yang besar 
untukmu, mengilhamkan kesabaran kepadamu, serta 
menganugerahkan kesyukuran kepada kami dan kepadamu. 
Sesungguhnya jiwa, harta, istri, dan anak-anak kita adalah 
pemberian Allah SWT buat kita, dan pinjaman yang dititipkan-Nya 
kepada kita, yang kita nikmati untuk jangka waktu yang telah 
ditentukan. Semua itu akan dicabut dari kita jika telah tiba 
masanya. Hanya saja Allah mewajibkan kita untuk bersyukur 
kepada-Nya jika Dia memberi, dan bersabar karena-Nya Jika Dia 
menguji. Dan anakmu itu adalah pemberian Allah yang 


I 735 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



membahagiakan dirimu, dan amanat yang dititipkan kepadamu. 
Dengannya, Allah memembuatmu terhibur dan bahagia. Kemudian 
Dia mencabut pemberian-Nya itu darimu, tetapi dengan imbalan 
pahala yang banyak untukmu. Semoga doa, rahmat, dan petunjuk 
senantiasa menyertaimu jika engkau mampu berserah diri kepada 
Allah dalam menghadapi musibah ini. Maka bersabarlah, dan 
janganlah sekali-kali pahala itu menjadi gugur hanya karena keluh 
kesahmu hingga akhirnya engkau menyesal sendiri. Ketahuilah 
bahwa keluh kesah itu takkan dapat mengembalikan apapun yang 
telah direnggut, dan takkan dapat menghilangkan kesedihan, 
sedangkan musibah itu bagaimana pun akan tetap datang jika telah 
ditakdirkan. Wassalaam. ” (HR. A1 Hakim dan Ibnu Mardawaih)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dan Ibnu Mardawaih dari Mu'adz bin Jabal RA, ia 
berkata, “Ketika anaknya meniggal dunia, Rasulullah SAW menulis 
surat kepadanya sebagai ucapan bela sungkawa atas musibah yang 
dialaminya; ‘Dengan menyebut nama Allah,... ” 

Setelah meriwayatkan hadits ini, Al Hakim mengatakan bahwa 
hadits ini gharib hasan. Sementara Abu Dakar bin Mardawaih 
menambahkan dalam kitab Al Ad'iyah redaksi, J jll ^ U iiJUlii 

Id OVW Selain itu, An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang 

semakna dengan status sanad hasan dari Mu'awiyah bin Qurrah bin 
Ayyas, dari ayahnya, ia berkata, "Suatu ketika Nabi SAW tidak 
melihat salah seorang sahabatnya yang selalu hadir di masjid 
bersama beliau. Setelah beliau tanyakan kepada sahabat yang lain, 
temyata beliau mendapat berita bahwa sahabat yang dicarinya itu 
sedang berduka karena kematian anaknya. Beliau SAW pun datang 
menyambanginya seraya berkata, 'Wahai Fulan, manakah yang 
lebih engkau sukai, bersenang-senang dengan anakmu itu dalam 
hidupmu ini atau engkau tidak datang ke salah satu pintu surga di 
akhirat nanti melainkan anakmu itu berada di pintu tersebut 


Mustadrak Al Hakim (3/273). 

736 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


menyerahkan kuncinya kepadamu?’ Sahabat itu menjawab, ‘Ya 
Rasulullab, aku lebib suka anakku pergi mendabuluiku dan 
membuka pintu surga untukku.’ Rasulullab SAW kemudian 
bersabda, ‘Itu menjadi milikmu ’’ 

Makna hadits 

An-Nawawi ketika menjelaskan badits ini mengatakan: 
Ungkapan ta'ziyab yang disebutkan di dalam badits ini bukanlab 
satu-satunya ungkapan yang mesti disampaikan ketika mengbibur 
orang yang sedang ditimpa musibab. Melainkan banyak lagi 
ungkapan lainnya, asalkan tujuan dari penyampaiannya terpenubi, 
yakni agar orang yang sedang ditimpa musibab itu merasa terbibur 
dengan ungkapan tersebut dan menjadi insyaf karenanya serta 
mampu mengbadapi musibab itu dengan sabar dan berserab diri 
kepada Allab. Diantara ungkapan lainnya yang dapat digunakan 
ketika berta'ziyab adalab; “Semoga Allah memberimu pahala yang 
besar atas musibah ini," ^‘Semoga Allah memberikan ketabahan 
kepadamu," "Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saudaramu 
yang meninggal dunia," dan lain-lain. Sedangkan diantara ungkapan 
ta'ziyab yang terbaik adalab ungkapan ta'ziyab yang disebutkan di 
dalam riwayat dari Usamab Ibnu Zaid ini. 


✓ i" ✓ XX XX X *^x 

470. “Ketika mengangkat keranda jenazab dan membawanya 
ke makam bacaleib: 'Dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang’." (HR. Ibnu Abu Syaibab)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleb Ibnu Abu Syaibab dalam kitab 
Mushannaf-nyz. secara mauquf pada Ibnu 'Umar, dari Ibnu Umar 
RA. Dalam riwayat yang lain, yakni dari Bakar bin 'Abdullab A1 


Shahih Al Bukhari (6368) dan Shahih Muslim (49). 


1 737 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Mazini disebutkan bahwa ia berkata; “Jika kalian membawa keranda 
jenazah, maka ucapkanlah bismillaah dan bertasbihlah!” 

Pembacaan lafazh basmalah ketika mengangkat dan membawa 
keranda jenazah ini boleh jadi dapat mewakili bagi amalan-amalan 
lainnya yang penting untuk dilakukan, di mana setiap amalan 
penting itu dimulai dengan membaca lafazh basmalah. 


8.22 Cara Melaksanakan Shalat Jenazah 


^ \'j» ^ I^ AjIp 

icJl ') 1 \ 4^1 ')} 01 ^Ij 4 j 1 j»_^l :Jl5 

o o' >'0 f OO . ^ t ^O.o' ^ it ^ ''ll''!®''. fc.*''!''®'' 

ICki-lJ l)i toU kiJuj-Jl» V J 

o' y* 

01 Ijill ifj. J\ 

o' O' yo ^ ^ ^ ^ X y. 

ca^1 Lj*S/ (•-fUl caJ jipU 015^ Ojj ca5*^j> 

o' ' o' o' o' o' y' o' 

l"! . ^ VI'' 

oJjy \ 0 .,?g I yj 


471. “Jika Reisulullah SAW melaksanakan shalat jenazah, 
maka beliau bertakbir, kemudian membaca A1 Faatihah, lain 
bershalawat kepada Nabi. Setelah itu beliau berdoa untuk si mayat 
dengan mengucapkan; ‘Ya Allah, sesungguhnya dia adalah hamba- 
Mu dan putra dari janda-Mu, yang bersaksi bahwa tiada tuhan 
yang berhak disembah selain daripada Engkau semata, tiada sekutu 
bagi-Mu, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul- 
Mu. Sekarang dia sangat membutuhkan rahmat-Mu, sedangkan 
Engkau tidak butuh untuk mengadzabnya. Dia kini telah berpisah 
dari dunia dan keluarganya. Jika ia orang yang suci, maka 
sucikanlah dia. Tetapi jika dia orang yang berdosa, maka berilah 
ampunan kepadanya. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami 


738 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


dari pahalanya, dan jangan pula Engkau sesatkan kami 
sepeninggalnya'. ” (HR. A1 Hakim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan bahwa ketika ia 
melaksanakan shalat jenazah di Abwa', ia pertama kali bertakbiratul 
ihram, kemudian membaca A1 Faatihah dengan suara keras. 
Kemudian ia bershalawat kepada Nabi, setelah itu membaca doa 
untuk si mayit dengan mengucapkan: ‘Ya Allah, sesungguhnya ini 
adalah hamba-Mu dan putra dari hamba-Mu. Sekarang dia sangat 
membutuhkan rahmat-Mu, sedangkan Engkau tidak butuh untuk 
mengadzabnya. Jika ia orang yang suci, maka sucikanlah dia. 
Tetapi jika dia orang yang berdosa, maka berilah ampunan 
baginya. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, 
dan jangan pula Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. ’ Selesai 
shalat, ia berkata kepada orang-orang yang hadir, ‘Wahai manusia, 
sungguh aku tidak membaca A1 Faatihah itu dengan keras 
melainkan agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah Sunnah 
Rasul’.” 


Selain itu, A1 Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Yazid bin Rukanah bin Abdul Muthallib, ia berkata. 


: Jl 5 y 531^ i \5 \l\ Ja) JjLj OIST 

.jti... 


“Jika Rasulullah SAW melaksanakan shalat jenazah terhadap 
seorang yang meninggal dunia, maka beliau membaca: ‘Ya Allah, 
sesungguhnya dia adalah hamba-Mu dan putra dari janda-Mu, 
Tetapi dalam hadits ini penulis tidak menyebutkan pembacaan surah 
A1 Faatihah dan shalawat kepada Nabi SAW. Boleh jadi hal ini 
dikarenakan keduanya telah disebutkan pada hadits sebelumnya 
sehingga tidak lagi disebutkan di sini. Sedangkan di dalam Shahih 
Al Bukhari disebutkan bahwa ketika Ibnu Abbas melakukan shalat 


Shahih Al Bukhari (6368) dan Shahih Muslim (49). 


I 739 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jenazah, ia membaca surah A1 Faatihah dengan suara keras dan 
menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari Sunah Rasulullah 
SAW. 


Selain itu, Abu Daud, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan 
hadits yang semakna. Dalam pemyataannya, At-Tirmidzi 
menyebutkan bahwa hadits tersebut shahih dan di dalam salah satu 


penggalan redaksi haditsnya menyebutkan, Vyi 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ :J'i Ui3 “Kemudian ia membaca A1 Faatihah dan 


salah satu surah dengan suara keras. Lalu ketika selesai, ia berkata, 
‘Ini adalah bagian dari Sunah dan kebenaran’.” 


Asy-Syafi'i di dalam kitab Musnad-nya juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Abu Umamah bin Sahal, ia berkata, 
"Salah seorang sahabat Nabi SAW memberitahukan kepadanya 
bahwa yang disunahkan dalam melaksanakan shalat jenazah adalah 
membaca surah A1 Faatihah dengan suara lirih pada takbiratul yang 
pertama, kemudian membaca shalawat kepada Nabi SAW, lalu 
mendoakan jenazah dengan ikhlas, setelah itu tidak lagi membaca 
apa-apa tetapi langsung memberi salam dengan suara lirih. Hadits 
ini mendapat kritikan karena di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Muthrif, namun A1 Baihaqi menilainya perawi qawi karena 
ia meriwayatkannya dalam kitab Al Ma'rifah dari jalur periwayatan 
Abdullah bin Zaid atau Ibnu Yazid Ar-Rashshafi, dari Az-Zuhri 
dengan redaksi yang semakna. 

Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna. Begitu 
pula An-Nasa'i, dan Abdurrazzaq meriwayatkan hadits yang sama, 
dan dalam kitab Al Path, Abdurrazzaq mengatakan bahwa sanad 
hadits tersebut shahih. 


Makna hadits 

Lafazh artinya, berpisah dan meninggalkan 

keluarga. 

Lafazh iJS'ij artinya, suci dari dosa. 


740 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



0 X 

Lafazh aTj* artinya, sucikanlah dirinya dengan ampunan, dan 
angkatlah derajatnya. 

Hadits ini mempakan dalil yang menjelaskan tata cara shalat 
jenazah, yaitu; membaca A1 Faatihah pada takbir pertama, kemudian 
pada takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi SAW, lain pada 
takbir ketiga membaca doa kepada si mayit, lantas pada takbir 
terakhir membaca doa imtuk diri sendiri dan kaum muslimin dan 
ditutup dengan salam. 


J jjipl — IVY 

^ X X 

^>3 cjii i> I'is Ji4i ^‘-^1 ir* >5^' ^>1' cAi 

O' X X XX X 


472. "Va Allah, ampunilah dosa-dosanya, rahmatilah dia, 
maafkanlah kesalahan-kesalahannya, muliakanlah tempat turunnya, 
luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air (segar), 
air salju, dan air dingin, serta bersihkanlah dia dari dosa-dosa 
sebagaimana halnya kain putih dibersihkan dari kotoran. Gantilah 
rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik 
dari keluarganya, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Dan 
masukkanlah dia ke dalam surga serta lindungilah dia dari api 
neraka." (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari 'Auf bin Malik RA, 
ia berkata, 


^ \ 


.^1 ... is 


Shahih Muslim (963). 


1 741 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Rasulullah SAW membaca doa ini ketika menshalati jenazah 
seorang sahabat. Kemudian yang aku hafal, beliau membaca doa, 
‘Ya Allah, ampunilah dosanya ,...'Selain itu, At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Majah juga ada meriwayatkan hadits yang 
semakna. 


Makna hadits 

Lafazh maksudnya, berilah dia rahmat dan keampunan 
dari-Mu. 

Lafazh maksudnya, luaskan atau lapangkanlah kubumya. 

Lafazh maksudnya telah dijelaskan 

pada pembahasan tentang “Doa Menjelang Shalat”. 

Di dalam hadits ini tidak ada disebutkan ketentuan tempat 
membacakan doa ini, apakah setelah rakaat pertama, kedua, ketiga, 
atau keempat. Ini berarti bahwa doa tersebut dapat dibaca kapan saja 
dan boleh pula dibaca pada setiap takbir dalam shalat jenazah. 
Sebenamya masih ada doa-doa lainnya yang diperuntukkan khusus 
bagi orang yang meninggal dunia, yang tidak disebutkan di dalam 
kitab ini. 

Oleh karena itu, orang yang melaksanakan shalat jenazah 
hendaknya membacakan doa ini dan doa-doa lainnya untuk 
mendoakan si mayit. Semakin banyak mendoakan si mayit maka hal 
itu akam semakin baik, karena tidak ada amalan lain yang lebih 
layak dilakukan saat itu melainkan memperbanyak doa, dan 
memohon rahmat Allah untuknya. Selain itu, perlu diketahui bahwa 
orang yang telah meninggal dimia sangat mengharapkan doa dari 
orang-orang yang ditinggalkannya. 


742 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



8.23 Doa ketika Memasukkan Mayat ke Kubur 


iJlS tlilj — IVV 

^ i_5^j (J^r^ 

^ »o ^ ✓ 


473. “yi/:a memasukkan mayat ke dalam kubur, Rasulullah 
SAW mengucapkan: ‘Dari tanah Kami menciptakanmu, kepadanya 
Kami mengembalikanmu, dan daripadanya pula Kami 
membangkitkanmu untuk kedua kalinya. Dengan menyebut nama 
Allah, dan pada jalan Allah, dan berdasarkan agama Rasulullah. ” 
(HR. A1 Hakim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dari Abu Umamah RA, ia berkata. 


y X ' y y y y y y 


“Tatkala jenazah Ummu Kaltsum, putri Rasulullah SAW 
diletakkan ke dalam kubur, beliau SAW membaca: 'Dari tanah 
Kami menciptakanmu,... ’. ” Tetapi Ibnu Hajar menyatakan bahwa 
sanad hadits ini dha 'if. 


Selain itu, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban 
meriwayatkan hadits yang sama dari Umar bin Khathab, ia berkata, 

4 * 1 ^^ *^1 

y y y y y y " y y y y - y 

.4ttl 4 } 


“Sesimgguhnya doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika 
memasukkan mayat ke dalam kubur adalah: ‘Dengan menyebut 


Shahih Muslim (963). 


I 743 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



nama Allah, dan atas agama Rasulullah'.'^ Ketika mengomentari 
hadits ini, At-Tirmidizi mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib 
dari jalur tersebut, namun hadits tersebut dinyatakan shahih oleh 
Ibnu Hibban. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan 
dengan redaksi, ... MjJy* “Jika kalian 

meletakkan orang yang meninggal dari kalian maka bacalah; ‘ 

Hadits yang sama pula diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam di 
dalam kitab Al Mustadrak dengan redaksi, 

^ '.iSyCseu C>s^t 


“Jika mayat dimasukkan ke dalam kubur, maka orang-orang 
yang memasukkannya hendaknya mengucapkan: ‘Dengan menyebut 
nama Allah, dan karena Allah, serta atas agama Rasulullah '. ” 
Berkenaan dengan hal ini, An-Nawawi berkata, “Jumhur ulama dari 
kalangan kami berpendapat bahwa orang yang hendak memasukkan 
mayit ke dalam liang lahat dianjurkan membaca: pada 

fase pertama, kemudian pada fase kedua membaca: , dan 

pada fase terakhir membaca: 


8.24 Doa setelah Selesai Menguburkan Jenazah 


:jLSi c'Mj “IVl 

.(^ o) J'CJ ovi 


474. “Jika prosesi penguburan jenazah telah selesai, Rasulullah 
SAW berdiri di atas kubur seraya berkata kepada yang hadir, 
‘Mintakanlah ampunan bagi saudara kalian, dan mintakan pula 
keteguhan baginya, karena sesungguhnya dia sekarang akan 
ditanya ” (HR. Abu Baud dan Al Hakim)^^® 


Sunan Abu Daud (3221). 


744 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan A1 Hakim di 
dalam kitab Al Mustadrak dari Utsman bin Affan RA, ia berkata. 


.^1 ... :J\ii Liij ‘j* <0^ <5i' OlT 


“Jika Rasulullah SAW telah selesai dari menguburkan jenazah, 
beliau kemudian berdiri, lalu bersabda, ‘Mintalah ampunan bagi 
saudaramu Sanad hadits ini adalah shahih, seperti dikatakan 
oleh Al Hakim. Selain itu, Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang 
semakna di dalam kitab haditsnya dengan status sanad has an. 


Begitu pula Muslim, ia meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Amru bin Al ‘Ash, ia berkata. 


“Jika kalian telah selesai dari menguburkanku, maka berdirilah 
di dekat kuburku selama waktu penyembelihan hewan dan 
pembagian dagingnya agar aku dapat melepas rindu dengan kalian, 
dan memperhatikan apa yang bisa aku jawab menghadapi 
pertanyaan-pertanyaan utusan Tuhan (yakni malaikat) kepadaku.” 


Hadits yang semakna pula diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Ketika kami sedang 
berada di pemakaman Baqi' Al Gharqad, tiba-tiba Rasulullah SAW 
datang juga ke tempat itu lalu duduk di suatu tempat di sana. Beliau 
datang dengan membawa tongkat, dan menyapukan serta memukul- 
mukulkan tongkat itu ke tanah. Saat itu beliau SAW bersabda. 


itOll ^ jlUi (4.;^) ^ sjGu4j ^ Vi ^ LSCU U 

... is UJ ^ : jUi Sul 


‘Tiada seorang pun dari kalian melainkan telah disediakan 
tempatnya di neraka maupun di surga.' Para sahabat bertanya, ‘Ya 
Rasulullah, apakah kita tidak bertawakkal saja?’ Beliau SAW 
menjawab, ^ Tidak, melainkan beramallah kalian! Sesungguhnya 
setiap sesuatu itu dimudahkan untuk tujuan apa ia diciptakan... 


I 745 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


aajj— -IVo 

475. “Setelah menguburkan jenazah bacalah awal dan akhir 
ay at dari surah A1 Baqarah di atas kubumya.” (HR. A1 Baihaqi)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Baihaqi dalam kitab As-Sunan 
dari Ibnu Umar RA, ia berkata. 


Jj' •“ 




“Diantara amalan yang dianjurkan setelah menguburkan 
jenazah adalah membacakan awal dan akhir ayat dari surah A1 
Baqarah di atas kubur.” Mengomentari hadits ini, An-Nawawi 
mengatakan bahwa sanad hadits ini has an. 


8.25 Doa ketika Ziarab Knbur 


jb'aJi jii tJiOi cS;^i 30 'Mi -ivn 

lJ JS^\ cO(1)1 U|j 

.(^) Jjx ;iia 1> d (f) Cid 


476. “Jika menziarahi kubur, maka ucapkanlah, 'Semoga 
keselamatan atasmu, wahai penghuni kubur dari kalangan orang- 
orang Mukmin dan Muslim. Sesungguhnya kami akan menyusul 
kalian jika memang Allah sudah berkehendak. Kami memohon 
keselamatan kepada Allah atas diri kami dan kalian. Kalian adalah 
pendahulu kami, sedangkan kami adalah pengikut jejak kalian. ” 
(HR. Muslim dan An-Nasa'i)^’® 


^ Shahih Al Bukhari (6368) dan Shahih Muslim (49). 
Shahih Muslim (974) dan Sunan An-Nasa'i (4/91-93). 

74« 11 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dari 
Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

0? ^lilij OJ : JUi *^1 

jUaJi Jit :ja ?-u»i jy-3 u: jyt :CJi :cJt5 

• ^ *. .#.>> <'• ^ • I* *'• •»** 11 

AUt frti 01 bjj cj4j9*-«-«ijtj Aill ^jlJ 

.Oji^Sl 


“Baru saja Jibril datang kepadaku dan berkata, 
‘Sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu untuk mendatangi 
pemakaman Baqi guna memintakan ampun bagi orang-orang yang 
dimakamkan di sana.” Aku kemudian bertanya, “Apa yang 
sebaiknya aku ucapkan ya Rasulullah?” Beliau kemudian 
menjawab, "Bacalah: ‘Semoga keselamatan atasmu, wahai 
penghuni kubur dari kalangan orang-orang Mukmin dan Muslim. 
Sesungguhnya kami akan menyusul kalian jika memang Allah sudah 
berkehendak. Kami memohon keselamatan kepada Allah atas diri 
kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami, sedangkan kami 
adalah pengikut jejak kalian 


Selain itu, Ibu Majah juga meriwayatkan hadits yagn semakna 
namun dengan tambahan redaksi, 'i ,4^1 t0y^*5l Uij lil 

j^jJo duaj Slj ^ ^ “Kalian telah pergi mendahului kami, dan 


kami kelak akan menyusuli kalian. Ya Allah, janganlah Engkau 
halangi kami dari pahala mereka, dan jangan pula Engkau sesatkan 
kami sepeninggal mereka. 


Hadits yeing serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Buraidah, ia berkata, 

:1*4^'^ tit jt At ^t Jjlij OtT 

tOAt 01 tJlj 4j5f*.L»*Jtj j9«»J«Jt jti*tlt Jitl I t 

.UUit Ul ^t jtj 


“Jika para sahabat keluar menuju pemakaman Rasulullah 
SAW mengajarkan mereka sebuah doa. Ketika itu beliau 


I 747 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mengucapkan, 'Salam sejahtera bagi kalian wahai ahli kubur dari 
kalangan mukntin maupun muslim. Sesungguhnya kami kelak 
menyusuli kalian jika memang Allah telah berkehendak. Kami 
memohon kepada Allah agar la memberikan keselamatan bagi kami 
dan kalian’." Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan 


dengan tambahan redaksi, jUJ' "Kalian telah pergi 


mendahului kami dan kami kelak menyusuli kalian. ” 


Begitu pula hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh 
Muslim, dan An-Nasa'i dari Aisyah RA, ia berkata, 


“Rasulullcih SAW pemah keluar menuju Baqi di penghujung 
malam, kemudian beliau mengucapkan: ‘Salam sejahtera bagi 
kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman, 
dan telah tiba masanya apa yang dijanjikan untuk kalian... ’. " Bisa 
jadi lafazh hadits ni dinukil oleh penulis dari redaksi hadits yang 

diriwayatkan dari Buraidah. Dalam doa ini disebutkan lafazh OJ 

\ • 
4J1' “Jika Allah menghendaki” tak ada bedanya dengan ungkapan Di 

“Jika engkau berbuat baik padaku, maka aku akan 
berterima kasih padamu.” Ada yang mengatakan bahwa lafazh 
masyi'ah di sini kembali kepada kata ^ "dari kalangan 

orang-orang beriman" tetapi perkataan ini jauh dari maksud 
sebenamya. Sesungguhnya ungkapan <»' tVi OJ seringkali digunakan 

imtuk menguatkan makna yang disampaikan sebelumnya, dan 
sesuatu yang disampaikan itu kelak pasti teijadi. Dengan demikian, 
maksud dari lafazh “Dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian 
jika memang Allah sudah berkendak" adalah sesungguhnya kami 
suatu saat nanti pasti akan menyusul kalian kapanpun waktunya 
tiba. 


748 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BAB IX 


KEUTAMAAN DZIKIR, ISTIGHFAR, 
DAN AL QUR'AN 


9.1 Keutamaan Dzikir 




Jii -ivv 
.(I tcj) 


477. Rasulullah SAW bersabda, “Laa ilaaha illallaah adalah 
dzikir yang paling utama, dan dia adalah kebaikan yang paling 
utama. ” (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal)^’’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Jabir 
bin Abdullah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, :jSTjji JjaSf 

.Al ’ill Alt ’il “Dzikir yang paling utama adalah laa ilaaha illallaah. " 
Sedangkan redaksi yang diriwayatkan Ahmad adalah: <»' "ill ill "il 
oliUJ' Jbijast cjTJJi Jjait “Lxia ilaaha illallaah adalah dzikir 


yang paling utama, dan dia adalah kebaikan yang paling utama. ” 
Begitu pula redeiksi hadits yang tercantum dalam kitab Musnad A1 
Bazzar. 


Selain itu, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, ^ J-jaiij ia\ *ill aJ) Si Jisif “Dzikir yang 


paling utama adalah laa ilaaha illallaah, dan doa yang paling 


Sunan Sunan At-Tirmidzi (3383) dan Musnad Ahmad (5/169). 


I 749 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



utama adalah Al hamdulillaah.” Begitu juga An-Nasa'i, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim meriwayatkan hadits yangt semakna dari 
jalur Thalhah bin Kharrasy, dari Jabir yang dinilai perawi dari 
kalangan Anshar yang shaduq. Ketika mengomentari hadits ini Al 
Hakim mengatakan bahwa hadits tersebut shahih. Sementara, Al 
Azdi mengatakan bahwa pada diri Jabir bin Abdullah terdapat 
kemungkaran, namun Ibnu Hibban menyatakan bahwa dia adalah 
perawi yang tsiqah. 

Dalam kesempatan lain, Ahmad juga meriwayatkan hadits 
yang sama dari Abu Dzar RA, ia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah SAW; ‘Ya Rasulullah, nasehatilah diriku!’ beliau 
kemudian menjawab, ‘Jika engkau terlanjur melakukan perbuatan 
buruk, maka susullah dengan melakukan perbuatan baik, niscaya 
kebaikan itu akan menghapusnya. ’ Abu Dzar lanjut berkata, ‘Ya 
Rasulullah, apakah laa ilaaha illallaah termasuk kebaikan?” Beliau 
menjawab, ‘Benar, bahkan dia adalah kebaikan yang paling 
utama ” Di dalam kitab Majma' Az-Zawaa 'id Al Haitsami berkata, 
“Para perawi hadits ini seluruhnya tsiqah, hanya saja Syamr bin 
‘ Athiyyah menerimanya dari guru-gurunya, dari Abu Dzar namun ia 
menyebutkan nama seorang pun dari gurunya itu.” 


Makna hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid laa ilaaha 
illallaah adalah dzikir dan kebaikan yang paling tinggi dan utama. 
Sebab, ia adalah kunci Islam, bahkan gerbang yang hams dilalui 
oleh setiap individu yang hendak masuk Islam. la adalah salah satu 
pilar terpenting yang mengokohkan Islam. Selain itu, ia juga 
berfungsi sebagai pembeda antara Islam dan kekufuran, antara yang 
haq dan yang batil. 


aJIS ^ ^ — lYA 


✓ ^ 


■(c) 


750 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




478. “Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari 
kiamat adalah orang yang mengucapkan laa ilaaha illallaah 
dengan ikhlas dari hatinya. " (HR. A1 Bukhari)^’^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata bahwa suatu ketika ia bertanya kepada Rasulullah 
SAW, 


UJ till* vlJjbJt lii ^ ^ ^ aij 

•t' • • • 4/*^* iiujt nlJjlsJl 


“Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan 
syafaatmu pada hari kiamat?” Beliau menjawab, “Wahai Abu 
Hurairah, sungguh aku telah mengira bahwa tidak ada seorang pun 
selain engkau, yang lebih utama dari dirimu, yang mengajukan 
pertanyaan seperti ini kepadaku, karena aku perhatikan engkau 
sangat ingin mengetahui tentang perkara itu. ” Lalu beliau SAW 
bersabda, "Orang yang paling bahagia dengan syafaatku ” 


Makna hadits 

Lafazhh iJil-i menjelaskan bahwa orang yang 

mengucapkan kalimat tauhid laa ilaaha illallaah selama berada di 
dunia akan berbahagia di akhirat ketika memperoleh syafaat Nabi 
SAW, dengan sarat kalimat tersebut diucapkannya dengan penuh 
keikhlasan dari dalam hatinya. Syafaat yang dimaksud di sini adalah 
salah satu bagian dari syafaat terbesar. Karena syafaat terbesar di 
akhirat kelak adalah dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga 
tanpa dihisab sama sekali. 


Shahih Al Bukhari (99). 


I 751 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





479. "‘‘Tidaklah seorang hamba mengucapkan laa ilaaha 
illallaah kemudian ia meninggal dunia atas kalimat tersebut, 
melainkan ia akan masuk surga, sekalipun ia pernah berzina dan 
mencuri, sekalipun ia pernah berzina dan ernah mencuri, sekalipun 
ia pernah berzina dan pernah mencuri." (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar RA, ia 
berkata, “Suatu ketika aku mengunjungi Rasulullah SAW saat 
sedang tertidur sambil mengenakan baju panjang berwama putih. 
Setelah itu aku kembali lagi ke rumahku. Tak berapa lama kemudian 
aku datang lagi ke tempat beliau, namun beliau masih tidur. Ketika 
ketiga kalinya aku datang, temyata beliau sudah bangun. Aku lalu 
duduk di hadapan beliau dan beliau SAW pun bersabda. 


J'} aij ^ :Jl5 jCp ^ U 

OJj Ojj : ji Oij Ojj :cJi 013 d\j : ji 
jjip ^ Jl# ^ . 3 ^ OJj OJj :Jl3 Ojj Jlj :cis 


i .pi • X 

. O cAil 


‘Tidaklah seorang hamba mengucapkan laa ilaaha illallaah 
kemudian ia meninggal dunia atas kalimat tersebut, melainkan ia 
akan masuk surga. ’ Aku berkata, ‘Sekalipun ia pernah berzina dan 
mencun, ya Rasul?’ Beliau menjawab, ‘Ya, sekalipun ia pernah 
berzina dan mencuri. ’ Aku berkata lagi, ‘Sekalipun ia pernah 
berzina dan pernah mencuri, ya Rasul?’ Beliau menjawab, ‘Ya, 
sekalipun ia pernah berzina dan mencuri. ’ Aku mengulangi 
perkataanku itu hingga tiga kali. Kemudian pada kali keempat 
beliau berkata, ‘Dalam keadaan sehina apapun wahai Abu Dzar ’. ” 


Shahih Muslim (94) dan Shahih Al Bukhari (1237). 


752 




Tuhfah Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Melalui hadits ini diketahui bahwa jika seorang hamba 
meninggal dunia dalam keadaan membaca laa ilaaha illallaah, dan 
kalimat tauhid itulah ucapan terakhir yang dibacanya sebelum 
meninggal, maka ia pasti masuk surga. Tak berpengaruh dosa-dosa 
yang telah dilakukannya, walau dosa tersebut besar apapun, seperti 
berzina dan mencuri. Hal ini tentunya merupakan salah satu karunia 
terbesar Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya yang bertauhid, 
serta menjauhkan diri dari perilaku syirik. 

Ada sebagian kalangan tidak menerima kesimpulan ini, 
padahal setiap yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar 
dan bersumber dari hadits shahih di atas serta hadits-hadits shahih 
lainnya yang semakna dengannya. 


u “tA* 

^ ^ ^ ^ 

.(i» tt) VI ^ :Syir^ 0^' 


X X 


480. Rasulullah SAW bersabda, “Perbaharuilah iman 
kalian!’’ sahabat bertanya, “Dengan apakah kami memperbaharui 
iman kami, ya Rasul?” Beliau menjawab, "Yakni dengan 
memperbanyak mengucapkan laa ilaaha illallaah. ” (HR. Ahmad 
dan Ath-Thabrani)^’'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam 
kitab Mu’jam Al Kabiir dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, ... "Perbaharuilah iman 

kalian ....” Al Mvmdziri berkata, “Sanad hadits yang disebutkan oleh 
Ahmad adalah sanad hasan.” Sedangkan Al Baihaqi mengatakan, 
“Perawi-perawi hadits ini adalah tsiqah seluruhnya.” 


Musnad Ahmad (2/359) dan Majma’ Az-Zawaa'id (10/82). 


1 753 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid laa ilaaha 
illallaah sebagaimana ia menjadi pintu gerbang pertama bagi 
seseorang untuk menjalani Islam, ia juga menjadi pembaharu bagi 
keislamannya setelah itu. Maka jika seorang Muslim mengucapkan 
laa ilaaha illallaah, berarti ia memperbaharui imannya, dan 
tentunya diharapkan setelah itu keislaman dan keimanannya lebih 
kokoh dari sebelum-sebelumnya. 


.(^) jii \:^ % cCl * 1 ^% V -iA^ 


481. “Mengucapkan laa ilaaha illallaah tidak akan 
menyisakan dosa, dan tidak ada amalan lain yang menyerupainya.” 
(HR. A1 Hakim) 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam Al Mustadrak, 
dari Ummu Hani' binti Abu Thalib RA. redaksi hadits yang 
disebutkan penulis adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Al 
Hakim, dan menurut penilaiannya sanad hadits ini shahih. 


Selain itu, An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Ummu Hani', ia berkata, “Suatu hari 
Rasulullah SAW lewat di depanku. Aku kemudian berkata kepada 
beliau, ‘Suruhlah aku -ya Rasul- untuk melakukan suatu amalan 
yang dapat aku lakukan ketika masih duduk.’ Beliau bersabda. 


SJli jJj ^ iJj JjJtf UU 4ttt 

" ^ ^ ^ O’ O’ ^ O' ^ ^ ^ ^ ^ O’ 

” ” o’ o’ O’O’^ 0 0 0 , , o’ 0 o’ 

.aLI^ 4JU 4iii (aJLam saAi* 3JU Jun! JJU 


‘Bertasbihlah sebanyak seratus kali, karena sesungguhnya 
nilai pahalanya sama dengan memerdekakan seratus budak dari 
anak-cucu Nabi Ismail. Bertahmidlah sebanyak seratus kali, karena 
sesungguhnya nilai pahalanya sama dengan sedekah seratus ekor 
kuda berpelana dan bertali kekang di jalan Allah. Bertakbirlah 


ISA I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sebanyak seratus kali, karena sesungguhnya nilai pahalanya sama 
dengan sedekah seratus ekor unta berkalung. Lalu bertahlillah 
sebanyak seratus kali ” 


Abu Khalaf berkata, "Aku mengira beliau mengatakan: 'itu 
akan memenuhi antara langit dan bumi'." Selain itu, A1 Hakim 
meriwayatkan hadits yang semakna namun dengan tambahan 
redaksi, U (iii OlT U dan % O'i '^>1 ''i ''i 

Jip Setelah meriwayatkannya ia mengatakan bahwa sanad 

hadits tersebut shahih. 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa kalimat laa ilaaha 
illallaah mampu menghapus seluruh dosa orang yang 
mengucapkannya, dan tidak ada amalan lain yang menyamai 
nilainya serta deraj atnya. 


(c->) aJI auI Oji 14 ^ — lAX 


482. '■'■Kalimat laa ilaaha illallaah itu tidak memiliki hijab 
(penghalang) menuju Allah hingga ia sampai kepada-Nya." (HR. 
At-Tirmidzi)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin 
Amru bin A1 'Ash RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


41' OjS 4" "ill Slj ^ OJ 

.4 


"Sesungguhnya pahala tasbih memenuhi separuh timbangan 
amal, pahala tahmid mengisi timbangan amal dengan penuh, dan 
kalimat laa ilaaha illallaah, tidak memiliki penghalang menuju 


Sunan At-Tirmidzi (3518). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


755 




Allah ketika ia diterima disisi-Nya.’’ At-Tirmidzi berkata, "Ini 
adalah hadits gharib." 


Makna hadits 


Dari hadits ini diketahui bahwa mengucapkan kalimat laa 
ilaaha illallaah adalah termasuk diantara kebaikan yang selalu 
sampai kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun tanpa ada 
penghalang sama sekali. Ini menunjukkan bahwa amalan itu selalu 
diterima oleh Allah dan selalu diberi pahala oleh-Nya bagi setiap 
yang mengamalkannya. Sebenamya masih banyak hadits-hadits 
shahih yang membicarakan tentang keutamaan dan keistimewaan 
kalimat tauhid laa ilaaha illallaah ini. 


A * 


tJu.^1 j cviJlLJl aJ caJ liL jJit V tAisl 'i/l aII V — 1 AT" 

A*jjl (JipI Oo cjI jA L^IS ^ c ji-Xi 

•(r ‘c) ^ 


483. ''‘‘Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah. Lahul 
mulku wa lahul hamdu, wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir’ (Tiada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi- 
Nya, bagi-Nyalah segala kerajaan, dan bagi-Nyalah segala puji. 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). Barangsiapa yang 
membacanya sepuluh kali, maka ia seperti orang yang 
memerdekakan empat orang budak dari anak-cucu Nabi Ismail.’’'' 
(AI Bukhari dan Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Ayyub Al Anshari RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, ’ij aJj '!l ;jvi ji "Barangsiapa membaca: ‘laa 


Shahih Al Bukhari (6404) dan Shahih Muslim (2693). 


756 


II 


Tvhfah Adz-Dzakirin 



ilaaha illaallah...\" Selain itu, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga 
meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Ayyub A1 Anshari RA. 
Dari hadits ini diketahui bahwa berdzikir dengan kalimat laa ilaaha 
illallaah pahalanya sama dengan pahala memerdekakan empat 
orang budak dari keturunan Nabi Ismali AS, sedangkan keturunan 
Nabi Ismail itu adalah keturunan terbaik di kalangan bangsa Arab. 
Di samping itu, dalam hadits disebutkan bahwa orang 
memerdekakan salah satu seorang dari keturunan Nabi Ismail, maka 
Allah SWT akan membebaskannya dari api neraka. Atas dasar ini 
semua, orang yang mengucapkan kalimat dzikir di atas sebanyak 
sepuluh kali berarti telah mendapatkan pahala yang berlipatganda 
dari Allah SWT dan terhindar dari siksa api neraka. 


cl) ill-J <3**^ J — lAt 


484. ^'’Barangsiapa yang mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah 
wahdahuu laa syariika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, wahuwa 
•alaa kulli syai'in qadiir satu kali’, maka ia seperti memerdekakan 
seorang manusia.” (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Abu Syaibah) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ibnu Abu 
Syaibah, dari A1 Barra' bin ‘Azib, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


tilt ill Si : Jvi ^ O* 

^ 


“Barangsiapa memberikan hadiah berupa perak atau susu, 
maka ia seperti memerdekakan seorang manusia. Barangsiapa 
mengucapkan: ‘laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah 
Lahul mulku wa lahul hamdu. wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir satu 
kali maka ia (juga) seperti memerdekakan seorang manusia. ” A1 
Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, sedangkan 


Musnad Ahmad (4/285) dan Mushannqf Ibnu Abu Syaibah (7/31). 


1 757 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



1 


para perawinya adalah orang-orang yang dapat dijadikan hujjah. 
Sedangkan hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan 
menyingkat redaksi tahlil dan menurut penilaiannya hadits ini hasan 
shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban secara 
terpisah di dua tempat. Dalam satu tempat ia menyebutkan redaksi 
pemberian hadiah, sedangkan di tempat lain ia menyebutkan tahlil. 


Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang serupa di dalam 
kitab Mu'jam Al Kabiir, dari Abu Ayyub A1 Anshari RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda. 


tdj (sihUil d td jJii ^ (iiil 'ill dl Si : ^ 


"Barangsiapa yang mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah 
wahdahuu laa syariika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, wahuwa 
'alaa kulli syai'in qadiir satu kali’, maka ia seperti memerdekakan 
seorang manusia atau seperti memerdekakan dua orang. ” Al 
Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa 'id berkata, "Hadits ini 
diriwayatkan oleh perawi-perawi yang shahih dan tsiqah." 


Makna hadits 

Hadits ini Juga menunjukkan bahwa kalimat tahliil seperti 
yang telah disebutkan di atas memiliki nilai pahala yang teramat 
besar di sisi Alleih, yakni senilai dengan pahala memerdekakan 
budak. 


O y O y y it * " * * 

j} ^Lg!»lp ~1A® 

^ ^ ^ y ^ ^ it ^ gi 

.(,_/«>•) 4x1^ OJl5^ jij ^ t4-aS^ 


485. “Itulah dzikir yang diajarkan oleh Nabi Nuh AS kepada 
putranya, seandainya langit berada di salah satu piring timbangan, 
sedangkan dzikir itu berada di piring timbangan yang satunya lagi, 
stmgguh akan lebih berat piring timbangan yang berisi dzikir 


758 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





tersebut. Dan seandainya langit itu sebuah lingkaran, maka dzikir itu 
akan melingkupinya.” (HR. Ibnu Abu Syaibah)^’* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab 
Mushannaf-nya dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Hadits yang 
semakna juga diriwayatkan oleh A1 Baihaqi dari Abdullah bin Amru 
secara marfu'. Begitu pula A1 Bazzar meriwayatkan hadits yang 
sama dari Abdullah bin Amru dengan kondisi perawi muhtajjun 
bihi, kecuali Ibnu Ishaq. Sedangkan A1 Hakim meskipun ia 
meriwayatkan hadits yang sama dari Abdullah bin Amru secara 
marfu' namun dengan redaksi yang berbeda. 




“Seandainya langit, bumi, dan seisinya ibarat sebuah 
lingkaran, kemudian kalimat laa ilaaha illallaah diletakkan di 
atasnya, niscaya lingkaran tersebut akan hancur karenanya. ’’ 
Setelah meriwayatkan hadits ini, A1 H^im mengatakan bahwa 
sanad hadits ini shahih. 


Makna hadits 

Lafazhh artinya, lempengan atau piring timbangan. Disebut 
demikian karena bentuknya yang mirip dengan lingkaran. 

Lafazhh berasal dari kata pai\ artinya, melingkupi atau 

mengelilinginya. Sedangkan dalam riwayat lain, disebutkan dengan 
redaksi berasal dari kata artinya, menghancurkan atau 

meluluhkannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata 

dalam hadits tersebut tidak memiliki makna. 

Maksud dari hadits adalah bahwa kalimat tauhid laa ilaaha 
illallaah itu memiliki pahala dan kebaikan yang luar biasa, di mana 


Mushannqfibnu Abu Syaibah (10/292) dan MusnadAl Barraz (3069). 


I 759 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




seandainya ia ditimbang dengan langit bumi pastilah jauh lebih berat 
timbangannya daripada timbangan langit dan bumi tersebut. Dan 
bahwa langit dan bumi takkan dapat menghalangi sampainya pahala 
mengucapkannya kepada Allah. 


tOliliS' t4\il Vl V -lA*! 


486. “Laa ilaaha illallaah dan Allaahu Akbar’ adalah dua 
kalimat yang salah satunya (yakni kalimat Laa ilaaha illallaah) 
tidak memiliki batas akhir kecuali Arsy, sedangkan yang lainnya 
(yakni kalimat Allaahu Akbar) memenuhi antara langit dan bumi." 
(HR. Ath-Thabrani)^’^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab 
Mu'jam Al Kabiir dari Mu’adz bin Abdullah bin Raft’, la berkata: 
ketika aku berada berada di majelis Abdullah bin Umar, Abdullah 
bin Ja'far, dan Abdurrahman bin Abu ‘Amrah, ia kemudian berkata: 
Aku telah mendengar Mu’adz bin Jabal berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 


Si Vi ui; c>ji oliUr 

.‘JS\ (41)1 *^[1 ill 


‘‘Ada dua kalimat, yang salah satunya tidak memiliki batas 
akhir kecuali Arsy, sedangkan yang lainnya memenuhi antara langit 
dan bumi, yaitu: laa ilaaha illallaah dan Allaahu Akbar." 
Mendengar itu, Abdullah bin Umar berkata kepada Abdurrahman 
bin Abi ‘Amrah, “Apakah engkau mendengar beliau mengatakan 
demikian?” la menjawab, “Ya.” Abdullah bin Umar kemudian 
menangis hingga janggutnya basah dengan air mata seraya berkata, 
“Keduanya adalah kalimat yang kita pahami maksudnya dan tidak 


Majma' Az-Zawaa 'id (10/86). 


760 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



asing bagi kita.” A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id 
berkata, “Mu'adz bin Abdullah bin Rafi’ tidak aku kenal, dan hadits 
Ibnu Lahi'ah hasan. Sementara para perawi lainnya adalah perawi- 
perawi shahih.” 


Makna hadits 

Lafazhh ^ ^ "salah satunya tidak 

memiliki batas akhir kecuali Arsy" maksudnya, kalimat ‘Zaa ilaaha 
illallaah’ seperti yang telah disinggung sebelumnya, kalimat 
tersebut tidak memiliki batas kecuali Allah dan ia diterima disisi- 
Nya. 

Lafazhh "batas akhir” demikian yang tertera dalam 
naskah kitab penulis. Sementara dalam naskah lainnya disebutkan 
dengan redaksi artinya, tak ada satupun yang 

menghalanginya untuk sampai ke Arsy. 

Lafazhh 'Ja ^ "sedangkan yang 

lainnya memenuhi antara langit dan bumi” maksudnya, kalimat 
Allahu Akbar. 




A » 


'oji Yj Yj 'b/l ^1 V -1 AY 

ji'j tilp lujiY 'yi 14 ^yu 

o o 

•(tr 


487. “Z,aa ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Wa laa haula 
walaa quwwata illaa billaahil 'alilyyil 'azhiim ’ (Tiada tuhan yang 
berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Allah adalah Maha 
Besar. Tiada daya dan tiada pula upaya melainkan dengan izin 
Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung). Tak ada seorang di 
muka bumi ini mengucapkannya melainkan dosa-dosanya dihapus 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


761 




sekalipun sebanyak buih di lautan” (HR. At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i)**" 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dari 
Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ‘Ta/t 
ada seorangpun di muka bumi ini mengucapkan ’Laa ilaaha 
illallaahu wallaahu akbar wa laa haula walaa qiiwwata illaa 
billaah’ melainkan akan dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak 
buih di lautan" Ini adalah lafazh At-Tirmidzi, dan ia berkata, 
Hadits hasan.” Ibnu Abi ad-Dunya dan A1 Hakim meriwayatkan 
hadits ini dari Abdullah ibn Umar dengan tambahan, 
‘Subhaanallaahi wal hamdulillahi’. A1 Hakim berkata, “Hatim ibn 
Abi Shaghirah adalah perawi yang tsiqah, dan tambahannya dapat 
diterima.” 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa membaca 
dzikir tersebut sekali saja dapat menghapus dosa-dosa, sekalipim 
dosa-dosa itu jumlahnya sebanyak buih di lautan. Karena karunia 
dan rahmat-Nya tereimat luas dan melimpah. 


•(r ‘c) ^ 


488. “Asyhadu alleia ilaaha illallaahu wa asyhadu anna 
Muhammadar Rasuulullah (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Utusan 
Allah) Tak ada seorangpun yang bersaksi demikian melainkan Allah 


Sunan At-Tirmidzi (3460), Sunan Sunan An-Nasa'i (828) dan ‘Amal Al Yaum 
wa Al-Lailah. 


762 




Tuhfah Adz-Dzakirin 




akan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka.” (HR. A1 Bukhari 
dan Muslim)^** 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari 
Anas bin Malik, ia berkata. 


^ ^3 (*^J ^ 

Oij ^1 ill Si Ji Vi ;Jvi tVsS^ iJlJaii.} Ai jy-j vi :Jv5 

Ij : Jvi t jVili Jip *»V *A^ *ill aJs 

4 jji aip aVii V^ OiJ ;Jv5 S^* 


life 


“Pemah ketika Nabi SAW mengendarai unta sambil 
memboncengi Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, Wahai Mu'adz bin 
JabaW Mu'adz menjawab, ‘Dengan senang hati aku penuhi 
panggilanmu, wahai Rasulullah.’ la menjawab sebanyak tiga kali. 
Kemudian beliau berkata, ‘Tak ada seorangpun yang bersaksi 
bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, dengan (ulus dari dalam hatinya 
melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. ’ 
Mu'adz berkata, ‘Ya Rasulull^, apakah boleh aku sampaikan kabar 
gembira ini kepada orang-orzmg?’ Beliau menjawab, 'Khawatirnya 
nanti mereka akan bergantung padanya. ’ Mu’adz lalu 
menyampaikan hadits ini ketika akan meninggal dunia karena takut 
berdosa.”**^ 


Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan At- 
Tirmidzi dari 'Ubadah bin Ash-Shamit RA, ia berkata: ketika akan 
meninggal dunia, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


.jV3l 4 ^ iOll Av 
✓ ^ 




Shahih Al Bukhari (126) dan Shahih Muslim (32). 
Yakni takut berdosa karena menyembunyikan ilmu. 


I 763 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




“Barangsiapa yang bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka 
Allah akan menjauhkannya dari siksa neraka. ” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
kalimat yang mengandung dua kalimat syahadat ini dapat 
menjauhkan orang yang mengucapkannya dari siksa api neraka. Dan 
orang yang telah diharamkan dari siksa api neraka, maka neraka 
tidak akan pemah menyentuhnya selama-lamanya. Di samping itu, 
jika dipahami secara zhahir, kalimat ini dapat menghapus segala 
jenis dosa. Karena Allah memiliki hikmah yang sangat tinggi dan 
Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


9.3 Lembaran Catatan 




(DI 4^1 VI ^1 V 01 ^ (j'^^ 

4^ 4 J) 


✓ ✓ a 


489. “Lembaran catatan yang beratnya sama dengan sembilan 
puluh sembilan lembar catatan amal keburukan, padahal setiap satu 
lembar saja panjangnya sejauh mata memandang adalah kalimat: 
'^Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna muhammadan 
'abduhuu wa rasuuluh (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 
berhak disembeih selain Allah, dan Muhammad itu adalah hamba 
dan utusan Allah’.” (HR. Ibnu Majah, A1 Hakim, dan Ibnu 
Hibban)^*^ 


Sunan Sunan Ibnu Majah (4300), Mustadrak Al Hakim (1/529), Shahih Shahih 
Ibnu Hibban (226), dan Sunan At-Tirmidzi (2639). 


764 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan- 
nya, A1 Hakim dalam Al Mustadrak, dan Ibnu Hibban dalam kitab 
Shahih-nya dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata; Rasulullah 
SAW bersabda, 


JLjtl li* :Jjii ^ ‘^ 

A' All ^ dt x^\ :»4s* (*^ ^ ^ 

sJLa li oj U : J(-U^ of a^ij 

air ^ b^l :Jd cjU^- ^ CiJb^! ^ aiLj' 

X‘^ ^ jiii ^ ii'Li* ciaj cj':hC^\ oilLi air aihjtj 


’■'Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang laki-laki 
dari umatku di hadapan sekalian makhluk pada hari kiamat nanti. 
Lalu kepadanya dibentangkan sembilan puluh sembilan lembar 
Catalan amal buruknya di mana setiap satu lembar saja panjangnya 
sejauh mata memandang. Kemudian Allah berkata kepadanya, 
'Adakah sesuatu yang engkau ingkari dari semua ini? Apakah para 
malaikat-Ku yang bertugas mencatat amal telah menzhalimimu?' 
Laki-laki itu menjawab, 'Tidak, ya Tuhanku.' Lalu Allah berkata, 
'Apakah engkau mempunyai alasan?' Ia menjawab, 'Tidak, ya 
Tuhanku.' Kemudian Allah SWT berkata, 'Ya, Engkau memiliki satu 
kebaikan di sisi Kami, dan sesungguhnya pada hari ini takkan ada 
kezhaliman terhadapmu.' Lalu dikeluarkanlah sebuah Catalan yang 
bertuliskan kalimat ‘Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wa asyhadu 
anna muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh (Aku bersaksi bahwa 
tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad 
itu adalah hamba dan utusan Allah). Lalu Allah berkata, 'Ambillah 
timbangan amalmu!' Laki-laki itu berkata, 'Ya Allah, apalah artinya 
kartu kecil ini dibanding sembilan puluh sembilan lembaran catatan 
amal buruk tersebut?' Allah berkata, 'Sungguh engkau tidak akan 
dizhalimi!' Lalu diletakkanlah kartu itu di salah satu daun 
timbangan dan catatan-catatan tersebut di daun yang satunya lagi. 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


765 




Maka ringanlah catatan-catatan tersebut dan beratlah kartu itu. 
Dan tak ada apapun pun yang berat dibandingkan dengan nama 
Allah.' Ibnu Hibban dan A1 Hakim menilai bahwa hadits ini shahih. 
At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadtis yang semakna dari Abdullah 
bin Umar dan ia mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib. Selain 
itu, A1 Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu 
Umar. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat penegasan yang baru saja kami 
sebutkan bahwa kalimat syahadat itu dapat menghapus seluruh dosa, 
sekalipun sebagian orang tidak setuju dengan pemyataan ini. 
Mereka mengatakan bahwa hadits ini dan yang seumpamanya hanya 
berlaku pada awal-awal Islam ketika dakwah baru sebatas 
penegakan tauhid. Tetapi setelah berbagai kewajiban dan hukum 
ditetapkan, maka hal itu dihapus sehingga tidak berlaku lagi. Ulama 
yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Adh-Dhahhak, Az- 
Zuhri, dan An-Nawawi. 

Namun seperti yang diketahui bahwa ini hanya mumi sebuah 
pendapat yang tidak didukung oleh satu dalil pun. Padahal hadits di 
atas tidaklah bertentangan dengan datangnya berbagai aturan hukum 
tertentu atas pelanggaran terhadap salah satu kewajiban kepada 
Allah SWT Kedua perkara ini sebenamya dapat dikompromikan 
tanpa harus mengabaikan dalil-dalil shahih yang mutawatir. Bagi 
yang ragu atas kemutawatiran hadits-hadits ini, silakan merujuk 
pada kitab-kitab hadits. Lalu bagaimana bisa mengklaim nasakh atas 
hadits yang mutawatir hanya dengan menggunakan pendapat?! Jika 
hal itu dimaksudkan agar orang-orang tidak mengandalkan anugerah 
Tuhan, maka hal itu bisa dilakukan tanpa mesti membuat hamba- 
hamba Allah SWT merasa putus asa dan serampangan mengklaim 
bahwa syari’at-syari’at yang telah ditetapkan-Nya melalui Rasul- 
Nya tidak diberlakukan lagi. 

Ada pula yang berpendapat tidak perlu mengklaim keputusan 
diberlakukannya sebuah amar hukum tidak didasari dalil yang kuat. 
Mereka menyatakan bahwa melaksanakan kewajiban-kewajiban 


766 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


agama dan menjauhi larangan-larangannya termasuk konsekuensi 
Har i pengakuan syahadat ini dan merupakan bagian dari 
kesempumaannya. Sementara sebagian lagi mengatakan bahwa 
mengucapkan kalimat syahadat ini merupakan penyebab masuk 
surga dan terlindung dari api neraka, tetapi dengan kriteria ia 
melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan menghindari 
larangan-larangannya. Artinya, tidak menjalankan kewajiban- 
kewajiban dan tidak menghindari apa-apa yang diharamkan akan 
menghalangi berlakunya kandungan hadits-hadits shahih tersebut. 

Pendapat-pendapat ini tidak disokong oleh dalil yang shahih, 
tidak muncul dari asas yang kuat, dan tidak pula berdasarkan ijtihad 
yang lurus. Padahal menolak karunia Allah merupakan 
pengingkaran terhadap nikmat dan hidayah. Di antara dalil yang 
menolak penakwilan-penakwilan ini adalah hadits dari Ubadah bin 
Ash-Shamit RA yang diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim, dan 
imam-imam hadits lainnya dengan redaksi, 

[y. il. bir U Jip iStJ* 

"Allah akan memasukkannya ke dalam surga berdasarkan 
amal yang pemah dikerjakannya ." 


Makna hadits 

Lafazhh iitW* artinya kertas kecil yang berisi tulisan di 

dalamnya atau lembaran catatan. 

. » 

Lafazhh adalah bentuk jamak dari kata yaitu 

lembaran kertas. Ada yang berpendapat artinya kitab yang besar. 


caJ ^ Sf M ^ -i‘\ • 

4^ \< '^ of ‘t^ij 

^ 4)1 il^Sl aLsJI Olj iJ* liUJl 

✓ ^ ^ 

aI^JI (^1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


767 



490. “Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Aku bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu 
bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya, Isa bin Maryam adalah hamba Allah, putra dari hamba- 
Nya, kalimat-Nya yang ditiupkannya kepada Maryam, dan ruh dari- 
Nya, serta bahwa surga dan neraka itu adalah benar’, (niscaya) 
Allah memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia 
kehendaki dari delapan pintu surga.” (HR. A1 Bukhari dan 
Muslim)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim, dari 
Ubadah bin Ash-Shamit RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

... At ill ^ Of ‘‘Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Aku 

bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah ... 
Selain itu, An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sama. 
Sebenamya hadits ini memiliki tambahan redaksi yang tidak 

disebutkan oleh penulis, yaitu ^ ii* OlT U Jip “Berdasarkan 

* ^ ^ 

amal yang pernah dikerjakannya.” Seperti yang disebutkan di 
dalam kitab Shahih. Dengan demikian penakwilan orang-orang yang 
menakwilkan karunia dan anugerah ilahi ini sebagaimana yang telah 
kami isyaratkan sebelumnya menjadi mentah. 


Adapun dalam riwayat Muslim dan At-Tirmidzi disebutkan 
dengan redaksi. 


. jUll Agip ^^ of J (4)ll St of ^ 


“Barangsiapa yang bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka 
Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka. ” Yang jelas, 
penyebutan Isa AS dalam syahadat ini secara khusus karena beliau 
adalah rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. 


Shahih Al Bukhari (3435) dan Shahih Muslim (28). 


768 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




41aJ ® '.i}\i iy*J ~ 1 ^ ^ 

oilj 4ilj cLi3l aJ c— 4l/*J ^ 

•(a- ‘^) 


491. '‘'‘Barangsiapa membaca: ‘Maha Suci Allah dan dengan 
segala puji bagi-Nya’ sebanyak satu kali, maka pahala sebanyak 
sepuluh pahala tercatat untuknya. Barangsiapa yang membacanya 
sebanyak sepuluh kali, maka pahala sebanyak seratus tercatat 
untuknya. Barangsiapa yang membacanya sebanyak seratus kali, 
maka pahala sebanyak seribu tercatat untuknya. Dan barangsiapa 
yang membacanya lebih banyak dari itu, Allah akan menambahkan 
pahala yang lebih banyak dari itu.” (HR. At-Tirmidzi dan An- 
Nasa i)^*^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasaa'i, dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata 
kepada sahabat-sahabatnya. 


4Jvi jij iJ c.J' 5> i'u 

.ii odlj (liif ii C-^ V^V5 2S\a ii C^sS* 


^^Bacalah: ‘Subhaanallaahi wabihamdihii’ sebanyak seratus 
kali. Barangsiapa yang membacanya sebanyak satu kali, maka 
pahala sebanyak sepuluh tercatat untuknya. Barangsiapa yang 
membacanya sebanyak sepuluh kali, maka pahala sebanyak seratus 
tertulis untuknya. Barangsiapa yang membacanya sebanyak seratus 
kali, maka pahala sebanyak seribu tercatat untuknya. barangsiapa 
yang membacanya lebih banyak dari itu, maka Allah akan 
menambahkan pahalanya lebih banyak lagi. Dan barangsiapa yang 
beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.” Redaksi 


*** Sunan At-Tirmidzi (3470), Sunan An-Nasa'i (160), 'Amal At Yaum wa Al- 
Lailah. 


I 769 


Tvhfah Adz-Dzakirin 




ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan 
menurut penilaiannya, hadits ini hasan gharib. 


Sementara A1 Hakim meriwayatkan hadits yang serupa dari 
Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari ayahnya, dari kakeknya, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


At OliC* :Jli jij 41 cJrj y aS^'t At '*it 4J1 ^ :ji ^ 


«J)lf ^ 4^***^ *>-4lt 4JU ^ aju 


“Barangsiapa membaca: ‘laa ilaaha illallaah’, maka ia akan 
masuk surga atau wajiblah baginya surga. Dan barangsiapa 
membaca: ‘Subhaanallaahi wabihamdihii’ sebanyak seratus kali, 
maka pahala sebanyak seratus dua puluh empat ribu kebaikan 
tercatat untuknya." Setelah meriwayatkan hadits ini, A1 Hakim 
berkata, “Sanadnya shahih." 


Begitu pula Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 




“Barangsiapa membaca: 'Subhaanallaahi wabihamdihii’ 
sebanyak seratus kali, maka pahala sebanyak seratus dua puluh 
empat ribu kebaikan tercatat untuknya. ’’ A1 Mundziri berkata, 
“Dalam sanad hadits tersebut terdapat hal yang perlu dikaji 
kembali.” 


Makna hadits 

Lafazh At Siij i\j jaj ‘Dan barangsiapa yang membacanya 

lebih banyak lagi dari itu, maka Allah akan menambahkan 
pahalanya lebih banyak lagi’ menunjukkan bahwa pelipatgandaan 
ini tidak hanya khusus dalam jumlah bilangan yang disebutkan. 
Bahkan pelipatgandaan tersebut diberikan dalam setiap jumlah, 
sekalipim lebih dari yang disebutkan sebagaimana yang ditunjukkan 


770 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



oleh dalil-dalil yang menyatakan bahwa satu kebaikan dibalas 
dengan sepuluh kebaikan yang sama. 

t^\ (O' 4^) 4^1 

** -4- ✓ 4^ 

.(^) <0Jt olilal^l 

o' >• 4* o' 

492. “Dia (yakni Subhaanallaahi wabihamdihii) adalah 
kalimat yang paling disukai oleh Allah, dan kalimat terbaik yang 
dipilih Allah untuk malaikat-malaikat-Nya” (HR. Muslim dan At- 
Tirmidzi)^*^ 


J\ Lif -iir 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, dari 
Abu Dzar RA, ia berkata: Rasulullah SAW pemah berkata 
kepadaku, 


^O- O' o' o- o' o- .'o' 

At ^^5 OJ : At ^^WOt 

O'O'O'O' O'O'O' o' o'O'O 


“Maukah aku beritahukan kepadamu perkataan yang paling 
disukai oleh Allah?. ” Aku menjawab, “Tentu wahai Rasulullah.” 
Beliau kemudian berkata, “Perkataan yang paling disukai oleh 
Allah adalah 'Subhaanallaahi wabihamdihii. ’’ 


Sedangkan di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ketika 
Rasulullah SAW ditanya tentang ucapan yang paling utama, beliau 
menjawab, At jt aJj-o^ At U 

O' o' ^ o' 0'^ o'O' O' o' O' o' 0*^ o' 

“Kalimat yang telah dipilih oleh Allah untuk para rasul, malaikat 
dan hamba-hamba-Nya, yaitu: 'Subhaanallaahi wabihamdihii’. ” 

Begitu pula Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Mush'ab bin Sa'ad, ia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata. 


*** Shahih Muslim (2731) dan Sunan At-Tirmidzi (3593). 


I 771 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


ait jv:-^ oIp 4* 

^ -i' «» ^ ^ 

ajl> -L)^ 94;i«^ ail u.< i«.*c.i a«^ ^ AiLa ^Aiia 

. 1 ^ aif iip 1^ y cAia- aii sj 


“Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, beliau sempat 
berkata, 'Tidak sanggupkah seseorang di antara kalian meraih 
seribu kebaikan setiap hari?' Salah seorang dari kami bertanya, 
'Bagaimana cara kami meraih seribu kebaikan?' Beliau menjawab, 
'Bertasbihlah seratus kali, dengan demikian pahala sebanyak seribu 
kebaikan akan tercatat untuknya atau seribu dosa dihapus 
untuknya. ” Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan shahih.'” 




493. “Dialah (yakni ’Subhaanallaahi wabihamdihii’) kalimat 
yang disuruh baca oleh Nuh kepada putranya. Sesungguhnya ia 
adalah doa dan tasbih makhluk, dan denganrrya mereka diberi 
rezekir (HR. Ibnu Abi Syaibah)^*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab 
Mushannaf-nydi dari Abdullah bin Amru RA. An-Nasa'i 
meriwayatkan hadits yang semakna secara lengkap dari Abdullah 
bin Amru RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "Nuh pernah 
berkata kepada putranya: ‘Aku berwasiat kepadamu dengan satu 
wasiat dan aku meringkasinya supaya engkau tidak melupakannya. 
Aku berwasiat kepadamu dengan dua perkara, dan melarangmu 
dari dua perkara. Adapun dua wasiat yang aku berikan kepadamu 
adalah dua wasiat yang dengannya Allah dan makhluk-makhluk- 
Nyayang shalih menyampaikani kabar gembira, dan keduanya akan 


Sunan An-Nasa'i (838). 


772 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



memperbanyak jalan masuk kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu 
dengan kalimat ‘laa ilaaha illallaah karena sekiranya langit dan 
bumi itu berupa sebuah lingkaran raksasa, maka kalimat laa ilaaha 
illallaah itu akan melumatnya hingga hancur. Sekiranya langit dan 
bumi itu berada di satu daun timbangan, maka kalimat tersebut 
akan sebanding dengannya (di daun timbangan satunya lagi). Dan 
aku berwasiat kepadamu dengan kalimat ’Subhaanallaahi 
wabihamdihii ’ karena sesungguhnya ia adalah doa dan tasbih 
makhluk, dan dengannya mereka diberi rezeki (oleh Allah). (Dan 
tiada satupun di alam ini melainkan bertasbih kepada Allah, akan 
tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya 
Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun). (Qs. A1 Israa' 
[17]: 44) Adapun dua perkara yang aku larang engkau darinya 
adalah dua perkara yang Allah dan hamba-hamba-Nya yang shalih 
terdinding dari keduanya. Aku larang engkau dari perbuatan syirik 
dan sombong'. ” Redaksi ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i. Selain itu, hadits yang sama diriwayatkan oleh A1 
Bazzar dan A1 Hakim yang mengatakan bahwa sanadnya shahih. 
Seharusnya penulis menisbatkan hadits ini kepada mereka, karena 
beliau banyak menukil dari mereka. Namun tampaknya beliau 
cenderung meringkasnya. 


■O) J 




494. “Barangsiapa yang membacanya (yakni Subhaanallaahi 
wabihamdihii), maka sebatang pohon akan ditanam imtuknya di 
surga.” (HR. A1 Bazzar)^** 


Takhrij hadits 

Dalam naskah hadits ini penulis memberi kode yang berbeda- 
beda untuk orang yang meriwayatkan hadits yang semakna. Dalam 
sebagian naskah, beliau memberinya kode A1 Bazzar, dan dalam 
naskah lainnya beliau memberinya kode At-Tirmidzi. Pada sebagian 


*** Sunan At-Tirmidzi (3465), Sunan An-Nasa'i (833), dan Shahih Ibnu Hibban 
(826). 


I 773 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



naskah disebutkan dengan redaksi, ii ^ “Sebatang 

pohon ditanam untuknya di surga”, namun dalam naskah lainnya 
disebutkan dengan redaksi, ilSsu J "Sebatang pohon kurma 

ditanam untuknya Selain itu, hadits ini diriwayatkan juga oleh At- 
Tirmidzi yang menurut penilaiannya haditsnya hasan, An-Nasa'i, 
Ibnu Hibban, dan A1 Hakim dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi, 
iliiJ «d c— "Sebatang pohon kurma ditanam untuknya”, kecuali 
riwayat An-Nasa'i dan salah salah satu riwayat Ibnu Hibban 
disebutkan dengan redaksi, 5^^ ‘sebatang pohon’ sebagai ganti 
‘sebatang pohon kurma’. Sedangkan A1 Bazzar meriwayatkan hadits 
yang semakna dari hadits Abdullah bin Amru dengan redaksi, 

‘sebatang pohon kurma’, sebagaimana yang akan disebutkan oleh 
penulis nanti. 


ji 0^ (JIUL coJbl^ (1)1 (JJJl <31.* —1^0 

Ji ill j\ .141. of Sii)' i?- 

^Iv 1®'' 

*(J?) ^ AJUCJ 


495. '‘‘‘Barangsiapa merasa takut malam akan 
menyusahkannya, atau merasa kikir menginfakkan hartanya, atau 
merasa takut musuh akan membunuhnya, maka ia hendaknya 
memperbanyak membacanya (yakni Subhaanallaahi wabihamdihii) 
karena sesungguhnya kalimat tersebut lebih dicintai Allah daripada 
emas sebesar bukit, yang diinfakkan di jalan Allah." (HR. Ath- 
Thabrani)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Mu'jam 
Al Kabiir, dari Abu Umamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


Mu'jam Al Kabiir (8/230) dan Majma' Az-Zawaa'id(10194). 


774 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



c)t y liuull (1)1 JUJC y (Olb\^ (l)t ^Ia ^ 

.41)1 ii£j J^ iy (j^! 


‘‘Barangsiapa merasa takut malam akan menyusahkannya, 
atau merasa kikir menginfakkan hartanya, atau merasa takut musuh 
akan membunuhnya, maka ia hendaknya memperbanyak membaca 
’Subhaanallaahi wabihamdihii’. Karena sesungguhnya kalimat 
tersebut lebih dicintai Allah daripada emas sebesar bukit, yang 
diinfakkan di jalan Allah. ” 

A1 Haitsami dalam Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Sulaiman bin Ahmad A1 Wasithi 
yang dinilai tsiqah oleh Abdan namun divonis dha'if oleh jumhur 
ulama. Adapun perawi-perawi lainnya tsiqah. A1 Mundziri di 
dalam kitab At-Targhiib wa At-Tarhiib berkata, “Hadits ini gharib 
dan sanadnya laa ba'sa.” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
melakukan hal-hal yang disebutkan ini lebih utama daripada dzikir 
yang disebutkan. Mengenai penjelasan hal ini, telah kami 
kemukakan sedikit di awal kitab ini ketika penulis menyebutkan 
keutamaan dzikir secara umum. 


,(l) aIswJI iJ"J^ ^ 4\)1 I Jl5 ^ — 1 ^ *l 


496. "'Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Subhaanallaahil 
'azhiim' (Maha Suci Allah yang Maha Agung), maka sebatang 
pohon di surga akan tumbuh untuknya.” (HR. Ahmad)^^° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dari Mu’adz bin Anas 
RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. 


Musnad Ahmad (3/440) dan Majma' Az-Zawaa'id (10/95). 


I 775 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





"Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Subhaanallaahil 'azhiim 
maka sebatang pohon di surga akan tumbuh untuknya. ” A1 
Haitsami dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad shahih.” Di sini lafazh 
disebutkan secara umum, demikian pula pada hadits 
sebelumnya. Karena itu, sudah semestinya lafazh yang bermakna 
luas digiring kepada lafazh yang maknanya sempit yakni iiW 
‘sebatang phon kurma’. 




^ o 


497. Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Subhaanallaahil 
'azhiim wa bihamdihV (Maha Suci Allah Yang Maha Agung, dan 
dengan segala puji bagi-Nya), maka sebatang pohon kurma akan 
ditanam untuknya di surga” (HR. Ibnu Abu Syaibah, A1 Bazzar, 
dan Ibnu Hibban)^’’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab 
Mushannaf-nya, A1 Bazzar dalam kitab Musnad-nya dan Ibnu 
Hibban dalam kitab Shahih-nya, dari Abdullah bin Amru RA, la 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


^ iJ cJrfjP tiiil J\i 


“Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Subhaanallaahil 'azhiim 
wa bihamdihV, maka sebatang pohon kurma akan ditanam di surga 
untuknya. “ 


Mushannqf Ibnu Abu Syaibah (10/291) dan Musnad Al Bazzar (3079). Lihat 
hadis no. 494. 


776 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar, dan sanadnya jayyid:" 
Sebelumnya telah disebutkan bahwa A1 Mundziri menilai sanadnya 
jayyid dalam kitab At-Targhiib wa At-Tarhiib. Sementara Ibnu 
Hibban menilainya hadits shahih. Sebelumnya telah disebutkan pula 
bahwa lafazh yang maknanya luas sudah semestinya digiring pada 
makna lafazh yang sifatnya sempit. Artinya, yang ditvimbuhkan di 
dalam surga di sini adalah pohon kurma. 

Sebenamya penulis tidak perlu memisah hadits-hadits ini, 
dengan cara menyebutkan redaksi hadits pada satu tempat sambil 
memberi kode imam yang dalam riwayatnya menyebutkan 
‘sebatang pohon kurma’, siapa yang menyebutkan ‘sebatang pohon’, 
dan memberi kode pada perawi yang menyebutkan lafazh 
‘ditanamkan’, sebagaimana yang sering dilakukannya dalam kitab 
ini sebelumnya. 


,(j) ‘( 3 ^' oSIIp- 14 ^ 1 # - l^A 


498. '‘‘Sesungguhnya dia (yakni kalimat Subhaanallaahil 'zhiim 
wa bihamdihi) adalah ibadah makhluk, dan dengannya rezeki 
mereka dibagi-bagi” (HR. A1 Bazzar)*’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar, dari Abdullah bin 
Amru RA. Sebelumnya kami telah menyebutkan siapa yang 
meriwayatkan hadits yang semakna pada sebagian redaksinya 
dengan menisbatkan kepada Ibnu Abu Syaibah dalam kitab 
Mushannaf-nya, kemudian dinisbatkan kepada A1 Bazzar 
berdasarkan redaksi yang telah disebutkan di atas dan apa yang 
sebaiknya dilakukan. Akan tetapi beliau menyebutkan sebagian 
lafazhnya pada pembahasan mengenai ‘keutamaan kalimat tauhid’, 
sedangkan lafazh yang ini terdapat pada pembahasan mengenai 
‘keutamaan Subhanallahi wa bihamdihi’. Kesimpulannya, hadits 


Musnad Al Bazzar (3069). Lihat hadis no. 485 dan 493. 


I 777 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Abdullah bin Amru ini mencakup kedua lafazh tersebut: ilj ^ ."m* 

A # ^ ^ ^ 

A' *511 "Aku berwasiat kepadamu dengan kalimat laa ilaaha 


illallaah ” kemudian lafazh 5^ jfj 

afe/ berwasiat kepadamu dengan kalimat 


Subhanallahi wa bihamdihi. Karena sesungguhnya ia adalah tasbih 
makhluk, dan dengannya mereka diberi rezeki (oleh Allah)’’. 
Penjelasan tentang imam yang meriwayatkan hadits ini telah 
kemukakan sebelumnya. Jadi kami tidak perlu mengulangnya 
kembali. 


Makna hadits 

Lafazh artinya, dengannya rezeki mereka 

dibagi-bagi. Maksud dari kata di sini bukan berarti memutuskan 

hingga tidak sampai kepada mereka. Misalnya, JtJi LtLi iJ 

artinya, sebagian harta atau materi disisihkan atau dibagikan 
kepadanya. 


cOlj^l tOlUJl JLp 

•(f 0L>4*- a5)I 


499. “Dwa kalimat yang ringan di lidah tetapi berat dalam 
timbangan. Keduanya amat disukai oleh (Allah) yang Maha 
Pengasih: ‘Subhaanallaahi wabihamdihii, subhaanallaahil ’azhiim’ 
(Maha Suci Allah dan dengan segala puji bagi-Nya. Maha Suci 
Allah yang Maha Agung).'' (HR. A1 Bukhari dan Muslim)*’^ 


Shahih At Bukhari (6406) dan Shahih Muslim (2694). 
778 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ... 

“Dua kalimat yang ringan ...” Selain itu, At-Tirmidzi juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah RA. 


Makna hadits 

Lafazh OCJJ* Ji- dlaJiST “Dua kalimat yang ringan di 

^ ^ ^ ‘I' ^ 

lidah" artinya, dua kalimat tersebut tidak susah diucapkan karena 
begitu mudah pelafalan huruf-hurufhya. Di samping itu, kedua 
kalimat tersebut tidak terdapat huruf isti’laa' (huruf-huruf tinggi), 
huruf ithbaaq (huruf yang dirapatkan gigi ketika membacanya) 
kecuali huruf zhaa', dan huruf syiddah (huruf-huruf yang 
pelafalannya perlu ditekan) kecuali baa' dan daal. 

Lafazh J 0^ "berat dalam timbangan" maknanya, 

pahala yang dimiliki kedua kalimat tersebut melimpah dan memiliki 
pengaruh yang besar di dalam timbangan kebaikan. 


•(j) amI 


500. “Barangsiapa yang mengucapkannya (Yakni 
subhaanallaahi wabihamdihii. subhaanallaahil ’azhiim) serta 
Astaghfirullaahal 'azhiim wa atuubu ilaihi (Aku memohon ampun 
kepada Allah dan bertobat kepada-Nya). maka apa yang 
diucapkannya itu akan ditulis sebagaimana yang diucapkannya, 
lalu digantungkan di Arsy. Dosa yang dilakukan oleh pemiliknya 
tidak akan menghapusnya sampai ia (tulisan tersebut) menemui 


1 779 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Allah pada hari kiamat dalam keadaan distempel sebagaimana 
yang diucapkan pemiliknya” (HR. A1 Bazzar)^^ 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku. 


.^1 ... d ^ V*J^J j iSeliii libl 


“Subhaanallaahi wabihamdihii, subhaanallaahil 'azhiim 
Astaghfirullaahal 'azhiim wa atuubu ilaihi. Barangsiapa yang 
mengucapkannya, maka kalimat tersebut akan dicatat seperti yang 
diucapkannya ” Namun hadits ini mendapat kritikan karena di 
dalam sanadnya terdapat Yahya bin Amru bin Malik An-Nukri A1 
Bashri yang divonis perawi dha'if. Namun Ad-Daraquthni 
mengatakan bahwa dia adalah perawi shuwailih yang bisa 
diandalkan. Sedangkan para perawi lainnya adalah perawi-perawi 
tsiqah. Demikian kata A1 Haitsami dalam Majma'Az-Zawaa'id. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
kalimat ini tetap utuh bagi orang yang mengucapkannya dalam 
keadaan sudah distempel dan tak ada amal yang dapat 
menggugurkannya serta tak ada dosa yang dapat menghapusnya 
sampai Hari Kiamat kelak. 


^ jSi- Jij Aj ^ — O . ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ■ 

l|>' ^ ^ ^ 9» I. 

OJj Jl 4.^U>r 

cJli -ViJ :Jli :cJl5 JGJi 

aMI f cJl5 Cj oJ jj 

(AjL»JLS^ tA-i jf- tA***A» cAil>- .dJLp (OJLa.>cJ J 


MusnadAl Bazzar (3081) dan Majma' Az-Zawaa'id(\0/94). 


780 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



AjJ 4)i\ Ci>j 4»l cAaL^ Sji aMI C)\i>x^ 

ajLiJS' SIju* a\j1 


501. Rasulullah SAW berkata kepada Juwairiyah yang sedang 
duduk bertasbih sejak beliau keluar meninggalkannya untuk pergi 
shalat subuh hingga beliau kembali lagi pada waktu dhuha, ‘’’’Apakah 
engkau tetap dalam keadaan seperti saat engkau aku tinggalkan 
tadi (yakni masih berdzikir seperti tadi).” Juwairiyyah menjawab, 
“Ya, benar.” Beliau berkata, “Sungguh aku telah mengucapkan 
empat kalimat sebanyak tiga kali, yang jika ditimbang semua itu 
dengan dzikir-dzikir yang engkau bacakan sejak tadi, nisacaya lebih 
berat timbangannya\ Subhaanallaahi wabihamdihii 'adada khalqihi 
wa ridhaa nafsihii wa zinata 'arsyihii wa midaada kalimaatih. 
Subhaanallaahi 'adada khalqihi, subhaanallaahi ridhaa nafsihii, 
subhaanallaahi zinata 'arsyihii, subhaanallaahi midaada kalimaatih 
(Maha Suci Allah dan dengan segala puji bagi-Nya sebanyak 
bilangan makhluk-Nya, sebesar keridhaan diri-Nya, seberat 
timbangan Arsy-Nya, sebanyak jumlah kalimat-Nya. Maha Suci 
Allah sebanyak bilangan makhluk-Nya, Maha Suci Allah sebesar 
keridhaan diri-Nya, Maha Suci Allah seberat timbangan Arsy-Nya, 
Maha Suci Allah sebanyak jumlah kalimat-Nya." (HR. Muslim)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dari Juwairiyah RA, ia 
berkata, 

^ 

... V^l ^j ^ 


“Nabi SAW pemah keluar dari tempatnya pada waktu Subuh 
ketika beliau akan shalat Subuh, sementara ia berada di atas 
sajadahnya, kemudian beliau kembali ke tempatnya....” Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan 


Shahih Muslim (2726). 


1 781 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Ibnu Majah dari Juwairiyah. Sedangkan dalam riwayat Muslim 
disebutkan dengan redaksi, 


4tt1 ^ (AmAj Cjpj 4ttl Xii’ Obv>Mi 

.4JLaJiS' 


“Maha Suci Allah dengan puja-pujian-Nya, tiada tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar sejumlah 
ciptaan-Nya, keridhaan diri-Nya, seberat Arsy-Nya, dan sepanjang 
kalimat-Nya." Sementara dalam riwayat An-Nasa'i di akhimya 
disebutkan dengan tambahan redaksi, “Segala puji bagi 

Allah. ” Di dalam riwayat lainnya disebutkan juga dengan redaksi, 


je> ijjj (4.,rMAj *^1 '^1 


“Maha Suci Allah dengan puja-pujian-Nya, tiada tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar sejumlah 
ciptaan-Nya, keridhaan diri-Nya. seberat Arsy-Nya, dan sepanjang 
kalimat-Nya. ’’ 


Makna hadits 

Lafazh ^ maknanya, setelah masuk waktu dhuha, 

yaitu menjelang siang. 

Lafazh iSjj artinya, seberat Arsy-Nya. 

Lafazh tfUlT otJUj artinya, sebanyak kalimat-kalimat-Nya. Ada 
yang berpendapat, kata adalah bentuk mashdar seperti kata 

yaitu sesuatu yang membuat banyak dan bertambah. 

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan: 
Subhanallahi, sebanyak, seberat, dan sepanjang sesuatu, maka 
pahala sebanyak ukuran tersebut akan dicatat untuknya. Dan Allah 
SWT member! karunia kepada hamba-hamba-Nya yang 
dikehendaki. 


782 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Di sini tidak bisa dijadikan patokan bahwa tingkat kesulitan 
yang dialami orang yang mengucapkan seperti demikian lebih 
ringan daripada tingkat kesulitan yang dialami orang yang 
mengulang-ulang lafazh dzikir supaya jumlahnya sampai ke 
bilangan seperti itu. Karena ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh 
Rasulullah SAW kepada umatnya sebagai bentuk keringanan dan 
peluang imtuk memperbanyak pahala tanpa perlu capek dan lelah. 


Ada banyak hadits yang menguatkan makna ini, dan pada 
pembahasan selanjutnya penulis akan menyebutkannya. Di antara 
hadits yang memmjukkan apa yang telah kami sebutkan tadi adalah 
hadits Sa'ad bin Abu Waqqash yang menceritakan bahwa ia pemah 
masuk bersama Rasulullah SAW ke tempat seorang perempuan 
yang di hadapannya terdapat batu-batu kerikil kecil yang digunakan 
untuk bertasbih. Lalu beliau berkata kepadanya. 


Ct 'siJS' 411 : JUi ^ 'jA \Xj 

'^) Sij ^ ^ yj^ 4ii 

.iJUi jL -au 5^ Sij 'ij ji* 


“Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik 
bagimu, lebih mudah dan lebih lebih utama atasmu daripada ini. ” 
Beliau kemudian berkata, “Subhanallahi 'adada maa khalaqa fis- 
samaa', wa subhanallahi 'adada maa khalaqa fil ardh, wa 
subhaanallahi 'adada maa baina dzalika, wa subhaanallahi 'adada 
maa huwa khaaliq, wallahu akbaru mitslu dzalika, wal hamdulillahi 
mitslu dzalika, wa laa ilaaha illallahu mitslu dzalika, wa laa haula 
wa laa quwwata ilia billahi mitslu dzalik. (Subhanallah sebanyak 
makhluk yang Dia ciptakan di langit, Subhanallah sebanyak 
makhluk yang Dia ciptakan di bumi, Subhanallah sebanyak apa 
yang ada di antara kedueuiya, dan Subhanallah sebanyak apa yang 
Dia ciptakan. Allahu akbar sebanyak itu juga, A1 hamdulillah 
sebanyak itu juga, laa ilaaha illallah sebanyak itu juga dan laa haula 
wa laa quwwata ilia billah sebanyak itu juga).” 


1 783 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia 
menilainya hasan, A1 Hakim dan Ibnu Hibban, dan keduanya 
menilainya shahih. 


At-Tirmidzi, A1 Hakim dalam Al Mustadrak, dan Ibnu Hibban 
juga meriwayatkan hadits yang semakna, dan keduanya (Al Hakim 
dan Ibnu Hibban) menilainya shahih, dari Shafiyah, ia berakta, 
"Nabi SAW pemah masuk ke tempatnya, sementara di hadapannya 
ada empat ribu biji-bijian kecil yang ia pakai untuk bertasbih. 
Melihat itu, beliau berkata. 


j^\ dJUbt cJLb 01 J13 : J\3 ;cJl3 U ^ U 

VJt i'ji- 4Al jS :Jl3 IaUI J j«iij \j ;cJl3 dJlA ^ 


‘Wahai putri Hayy, apa ini?‘ Shafiyah menjawab, ‘Aku 
memakainya untuk bertasbih.’ Beliau berkata, 'Aku telah membaca 
tasbih lebih banyak dari ini sejak engkau melakukannya di atas 
tempat tidurmu.' Shafiyah berkata, 'Ajarkanlah kepadaku wahai 
Rasulullah.' Beliau berkata, 'Ucapkanlah: Subhanallahi 'adada maa 
khalaqa min syai'in'." 




Vi :tiSjAii .H S -o. Y 

✓ ✓ X X * <«• y' 

L« .sjlp amI ^ ^ 

y* y" y* ✓ y* y' 

Aili Oij>wy'J iJLP aJ) ^ 

✓ ^ y' y' y' 

AiSl j C» iJLf- aJ)I 

CjjJLs- L* S-jJy* aJJ iJtP aU wLQ.r>*Jlj tAjllS^ iJ« 

✓ y" y*" o' 

^ O If f 

y- y* ^ ^ y' y' y- ^ ^ y y 

.(J? Cj) AjIiS^ A)i) XqJxJIj 


y y y 


502. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Ad-Darda', 
“Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih utama 
daripada berdzikir kepada Allah pada malam hari sampai siang, 


784 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




dan pada siang hari sampai malam? Subhaanallaahi 'adada maa 
khalaq, wa subhaanallaahi mil'a maa khalaqa, wa subhaanallaahi 
'adada kulli syai'in, wa subhaanallaahi mil'a kulli syain'in, wa 
subhaanallaahi 'adada maa ahshaa kitaabuhu, wa subhaanallaahi 
mil'a maa ahshaa kitaabuhu. Wal hamdulillahi 'adada maa 
khalaqa, wal hamdulillahi mil'a maa khalaqa, wal hamdulillahi 
'adada kulli syai'in, wal hamdulillahi mil'a kulli syai'in, wal 
hamdulillahi 'adada maa ahshaa kitaabuhu, wal hamdulillahi mil'a 
maa ahshaa kitaabuhu (Maha Suci Allah sebanyak apa yang telah 
Dia ciptakan, Maha Suci Allah sepenuh apa yang telah Dia ciptakan, 
Maha Suci Allah sebanyak bilangan segala sesuatu, Maha Suci 
Allah sepenuh segala sesuatu, Maha Suci Allah sebanyak yang 
terhitving oleh kitab-Nya, Maha Suci Allah sepenuh yang terhitung 
oleh kitab-Nya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang telah Dia 
ciptakan, segala puji bagi Allah sepenuh apa yang telah Dia 
eiptakan, segala puji bagi Allah sebanyak bilangan segala sesuatu, 
segala puji bagi Allah sepenuh segala sesuatu, segala puji bagi Allah 
sebanyak yang terhitung oleh kitab-Nya, dan segala puji bagi Allah 
sepenuh yang terhitung oleh kitab-Nya).” (HR. A1 Bazzar dan Ath- 
Thabrani)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dan Ath-Thabrani 
dalam kitab Mu'jam Al Kabiir dari Abu Ad-Darda' RA, ia berkata. 


^ jOh a/j > > U iJLlIpi :ji cin :CJii 

.|tt ... 01^ ;ji :jvi ijs :jvi ^jill ^ 


“Rasulullah SAW pemah melihatku ketika sedang 
menggerakkan kedua bibirku. Beliau kemudian berkata, 'Wahai Abu 
Ad-Darda', apa yang sedang engkau ucapkan?' Aku menjawab, 
'Aku sedang berdzikir kepada Allah.' Beliau berkata, 'Maukah 
engkau aku ajari sesuatu yang lebih utama daripada dzikirmu pada 


Musnad Al Bazzar (3080) dan Majma' Az-Zawaa'id (10/93). 


I 785 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



waktu malam sampai siang dan waktu siang sampai malam?' Aku 
berkata, 'Ya, mau.' Beliau berkata, “Ucapkanlah: Subhanallahi... ’. " 
A1 Haitsami dalam kitab Majma ’ Az-Zawaa 'id berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan A1 Bazzar. Namun di dalam 
sanadnya terdapat Al-Laits bin Abu Salim yang dinilai perawi 
tsiqah, tetapi mudallis. Abu Isra'il A1 Mulaa'i adalah perawi hasan 
Al Hadits. Sementara para perawi lainnya adalah perawi-perawi 
shahih." 

Hadits ini semakin diperkuat oleh hadits-hadits yang akan 
disebutkan penulis sesudah ini, dan beliau akan menyebutkan 
hadits-hadits lain yang akan memperkuat makna hadits ini. 


Makna Hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan atas apa 
yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa orang yang berdzikir 
akan dicatat untuknya seluruh apa yang ia dzikirkan dengan jumlah 
atau seumpamanya jika ia mengucapkan ‘sebanyak sekian’ atau 
seumpamanya, sekalipun itu tidak terhitung dan tak ada manusia 
yang mengetahui jumlahnya. Karena sesimgguhnya Allah SWT 

mengetahui hal tersebut dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. 

^ >> • 

Lafazh jJi*- U pJa "sepenuh apa yang telah Dia ciptakan" 

maksudnya, menunjukkan jumlah yang melampaui imajinasi pikiran 
dan perkiraan akal, sekalipun dzikir tersebut {Subhanallahi dan lain 
sebagainya) pada dasamya termasuk benda abstrak yang tidak 
memiliki bentuk fisik, tidak bersifat memenuhi ‘sekian’ dan juga 
tidak bersifat memiliki berat dan ukuran. Hanya saja bisa dikatakan 
bahwa Allah SWT dapat membuat dzikir-dzikir ini menjadi 
memiliki bentuk fisik sehingga ia bersifat demikian, sebagaimana 
yang disebutkan dalam hadits shahih bahwa Allah SWT memelihara 
sedekah orang yang bersedekah seperti halnya orang yang 
memelihara tanamannya, dan begitu pula hadits-hadits yang 
semakna dengannya. 

Lafazh iiVsS' U aop “sebanyak yang terhitung oleh kitab- 
Nya” bisa jadi kitab yang dimaksud di sini adalah Lauh mahfuz 


786 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya: ‘‘'’Tiadalah Kami 
alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab.” (Qs. A1 An'aam [6]: 38) 
Bisa jadi yang dimaksud adalah Al Qur'an dan bisa jadi pula yang 
dimaksud adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. 


‘jA VI S Jii} -o.r 

L* Slip amI ‘(Ji^l ^ ^ (Jc^l ^ 

(ji^jVl iS auI OL>c.^ OLs"*-*** 

AiJi il)l.?x-^j j*^l 1^ *'(3^ tg.Lo->Jlj 

aJjI Olsx^j iajISS^ LS Slip aS)! 0L>*-^j iS 

‘(J^) ^ XkSxllj ^ C-jU aMI iJ^ SjLP 

^ a ' ^ ' ' * 

^ aU XkSJl (aMI OI.?^^) yA ^ Jlij (-i?) ol Jj J 

(b ®*jj 


503. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Umamah RA, 
“Maukah aku beritahukan kepadamu dzikir yang lebih banyak atau 
lebih utama daripada dzikir-dzikirmu pada malam hari sampai 
siang, dan pada siang hari sampai malam? Ucapkanlah: 
Subhaanallaahi 'adada maa khalaq, subhaanallaahi mil'a maa 
khalaq, subhaanallaahi 'adada maa fil ardhi wassamaa', 
wasubhaanallaahi mil'a maa fil ardhi wassamaa', wa 
subhaanallaahi 'adada maa ahshaa kitaabuhu, wa subhaanallaahi 
mil a maa ahshaa kitaabuhu, wa subhaanallaahi 'adada kulli 
syai'in, wal hamdulillahi kadzaalik (Maha Suci Allah sebanyak apa 
yang telah Dia ciptakan, Maha Suci Allah sepenuh apa yang telah 
Dia ciptakan, Maha Suci Allah sebanyak penghuni bumi dan langit, 
Maha Suci Allah sepenuh pengisi langit dan bumi, Maha suci Allah 
sebanyak yang terhitung oleh kitab-Nya, Maha Suci Allah sebanyak 


I 787 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




segala sesuatu, Maha Suci Allah sepenuh segala sesuatu dan segala 
puji bagi Allah sebanyak itu semua). (HR. An-Nasa'i dan Ibnu 
Hibban) Demikian juga Ath-Thabrani meriwayatkannya, dan ia 
menyebutkan Al Hamdulillah sebagai ganti Subhanallahi, kemudian 
ia menyebutkan, "Dan engkau mengucapkan tasbih seperti 
demikian dan mengucapkan takbir seperti demikian." Demikian 

597 

pula Ahmad meriwayatkannya tanpa menyebutkan lafazh takbir. 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ath- 
Thabrani dalam kitab Mu'jam Al Kabir, dan Ahmad dari Abu 
Umamah Al Bahili RA. Adapun redaksi yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa' i berbimyi. 


VjI U (Sy^ ^ 

... Jliail j5 ^:Jtii :JliS 


“Rasulullah SAW pemah melewati Abu Umamah ketika ia 
sedang menggerak-gerakkan bibimya. Beliau kemudian bertanya, 
'Apa yang sedang engkau ucapkan wahai Abu Umamah?’ la 
menjawab, 'Aku sedang berdzikir mengingat Tuhanku.' Beliau lalu 
berkata, 'Maukah engkau akah beritahukan dzikir yang nilai 
pahalanya lebih banyak dan lebih afdhal dari itu? ...'. ” 


Dari jalur yang sama Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini 
dalam kitab Shahih-nya dan juga Al Hakim dalam Al Mustadrak, ia 
mengatakan, ^"Shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim.” 
Sementara lafazh Ath-Thabrani dalam kitab Mu'jam Al Kabir 
berbunyi, 


Uj ^ U *.Jj» ^ JU^Ij ^ A* 


Sunan An-Nasa'i (166), Shahih Ibnu Hibban (830), Mu'jam Al Kabiir (8/352), 
dan Musnad Ahmad (249). 


788 I 


TuhfaJi Adz-Dzakirin 


^ 4*-^ ^ Ji^jlj 4y;9jflH 

/iJa;«:>iJap^j^:Jl5 


"Ucapkanlah: Alhamdulillahi 'adada maa khalaqa, 

walhamdulillahi mil'a maa khalaqa, walhamdulillahi 'adada maa 
fis-samawaati wa maa fil ardh, walhamdulillahi mil'a maa fis- 
samawaati wa maa fil ardh, walhamdulillahi 'adada maa ahshaa 
kitaabuhu, walhamdulillahi mil'a maa ahshaa kitabuhu, 
walhamdulillahi 'adada kulli syai'in, walhamdulillahi mil'a kulli 
syai 'in dan bertasbihlah kepada Allah seperti itu juga. Ucapkanlah 
semuanya dan ajarkanlah semuanya kepada anak cucumu 
sesudahmu. ” Namun hadits ini mendapat kritikan karena di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Al-Laits bin Abu Sulaim, yang 
dinyatakan sebagai perawi tsiqah, tapi mudallis, sebagaimana yang 
sudah disebutkan sebelumnya. 


Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
semakna di dalam kitab Mu'jam Al Kabiir dari jalur lain dengan 
redaksi yang sama, namun pada akhir hadits tersebut disebutkan 


tambahan redaksi, iUi ji* 

XX XX 




itu serta bertakbirlah seperti itu juga. ” Al Haitsami di dalam kitab 
Majma’ Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dari dua Jalur yang salah satunya hasan.” 


Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab 
Mu'jam Al Kabiir dari Abu Umamah RA melalui jalur ketiga 
dengan redaksi. 


X X XX XX 

yjs- 4»-^^ JS* frjx iji'ii 

X XXX 0^ XXX X 


Walhamdulillahi 'adada maa khalaqa, walhamdulillahi 
'adada maa ahshaa kitaabuhu, walhamdulillahi 'adada kulli syai'in, 
walhamdulillahi mil'a kulli syai'in, wa subhanallahi mil'a kulli 
syai'in, wa subhanallahi 'adada kulli syai'in." Namun hadits ini 
juga mendapat kritikan karena di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Muhammad bin Khalid Al Wasithi, yang divonis sebagai 


I 789 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



perawi yang suka berbohong. Namun Ibnu Hibban menilainya 
tsiqah, dan terkadang salah serta bertentangan periwayatannya. 
Sedangkan para perawi lainnya adalah perawi-perawi shahih. 
Seperti itulah yang disebutkan oleh A1 Haitsami dalam kitab Majma' 
Az-Zawaa 'id. 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur 
Salim bin Abu A1 Ja’d, dari Abu Umamah, ia menceritakan 
kepadanya (Salim), dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. 


iJlP ^ I* <i)l JU^Ij 

4)1 'siiii' Hi JU^Ij iJb\s^ ^ *'i}* ^ 

jLt 4)1) 


^^Alhamdulillahi 'adada maa khalaqa, walhamdulillahi mil'a 
maa khalaqa, walhamdulillahi 'adada maa fis-samawaati wal ardh, 
walhamdulillahi mil'a maa fis-samawaati wal ardh, 
walhamdulillahi 'adada maa ahshaa kitaabuhu, walhamdulillahi 
mil'a maa ahshaa kitabuhu, walhamdulillahi 'adada kulli syai'in, 
walhamdulillahi mal'a kulli syai'in, wa subhanallahi mitsla 
dzaalik." Menanggapi hadits ini, A1 Haitsami di dalam kitab Majma' 
Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan 
para perawinya adalah perawi-perawi shahih." 


Makna hadits 

Hadits ini menjelaskan apa yang telah kami sebutkan bahwa 
orang yang berdzikir dengan jumlah tertentu maka pahala yang 
dicatat untuknya pun sebanyak bilangan atau ukuran yang dia 
ucapkan dalam dzikimya. Hal in didukung dengan pemyataan 
seluruh hadits yang dibawakan dalam pembahasan ini. Selain itu, 
kami juga telah mengemukakan penjelasan tentang lafazh-lafazh 
tersebut dalam keterangan hadits yang disebutkan sebelumnya. 
Kesimpulannya, hadits Abu Umamah RA ini dinilai shahih dari 
sebagian jalumya oleh tiga ulama hadits, yaitu Ibnu Hibban, A1 
Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Sementara A1 Mundziri menilai salah 


790 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 






satu sanad Ath-Thabrani adalah shahih. Demikian juga penilaian A1 
Haitsami yang mengatakain bahwa para perwi Ahmad adalah 
perawi-perawi shahih. 

1 OJL«.^>cJJ idj C0JL«->OJ (dj — O « t 

504. '^‘‘Subhaana rabbii wa bihamdihii, subhaana rabbii wa 
bihamdihiV (Maha Suci Tuhanku dan dengan segala puji bagi-Nya, 
Maha Suci Tuhanku dan dengan segala puji bagi-Nya) adalah 
sebaik-baik perkataan.” (HR. At-Tirmidzi)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Dzar RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

^ ‘(.5^ ?4Bl 

iilt ; Jli ciitl 


“Maukah aku beritahukan kepadamu perkataan yang paling 
disukai Allah?" Aku berkata, “Ya, mau wahai Rasulullah. 
Beritahukanlah kepadaku perkataan yang paling disukai Allah.” 
Beliau berkata, "Perkataan yang paling disukai Allah adalah 
‘Subhaanallaahi wabihamdihii’.” Seperti itu juga Muslim, At- 
Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkannya. Dalam salah satu 
redaksi Muslim yang diriwayatkan dari Abu Dzar RA disebutkan 
bahwa Rasulullah SAW pemah ditanya, perkataan apakah yang 
paling utama? Beliau menjawab, :oiGJ jf li 

oJUt^j ‘‘Perkataan yang telah dipilihkan Allah untuk para 

Malaikat-Nya atau untuk hamba-hamba-Nya, yaitu ‘Subhanallahi 
wa bihamdihi’. " Sedangkan dalaim riwayat At-Tirmidzi disebutkan 
dengan redaksi, ‘‘Maha Suci 


Sunan At-Tirmidzi (3593). Lihat hadits no. 492. 


I 791 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Tuhanku dengan segala pujian-Nya, Maha Suci Tuhanku dengan 
segala pujian-Nya ." Setelah itu At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan shahih.” 

Penjelasan tentang hadits ini baru saja disebutkan ketika 
penulis menyebutkan hadits “Kalimat ini adalah kalimat yang 
paling disukai Allah SWT. ” 


C4)) —0.0 

^ O ✓ ^ 0 


505. Subhaanallaahi, wal hamdulillahi ’ memenuhi antara 
langit dan bumi. Dan ‘Al Hamdulillahi’ akan memenuhi mizan 
(timbangan amal di akhirat).” (HR. Muslim)^” 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al 
Asy'ari RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 

'Ji U 0^ ^ ill (01^1 ^ 'a jjjUli 

jf cti) 7 ^ olyjij aolfljij 5^13 tUUi 

y I j'-OJ ^/<i3i jr 


"Bersuci adalah sebagian dari iman, ’Al Hamdulillahi’ 
pahalanya memenuhi timbangan amal, ’subhaanallaahi dan Al 
Hamdulillahi’pahalanya memenuhi antara langit dan bumi, shalat 
adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, 
sedangkan Al Qur an adalah hujjah bagimu atau atasmu. Setiap 
orang bangun di pagi hari; ada yang membeli dirinya lalu 
membebaskannya atau membinasakannya. ” Selain itu, At-Tirmidzi 
dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu 
Malik. 


Shahih Muslim (223). 


792 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
seorang laki-laki dari Bani Salim, ia berkata, 


“Rasulullah SAW menghitungnya di tanganku sambil 
bersabda, 'Tasbih (pahalanya memenuhi) separuh dari timbangan 
amal, tahmid (pahalanya) memenuhi timbangan amal, takbir 
(pahalanya) memenuhi antara langit dan bumi, puasa itu separuh 
dari kesabaran, sedangkan bersuci itu separuh dari iman. ’’ Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan” la 
juga meriwayatkan hadits yang kira-kira mirip dengannya dari 
Abdullah bin Amru. 


Makna hadits 

Lafazh tUUi U Otiii “memenuhi antara langit dan 

bumi” maknanya, jumlah pahala yang diperoleh dari bacaan 
Subhanallahi dan Alhamdulillah dapat memenuhi jagad raya ini. 
Bisa jadi juga yang dimaksud adalah dzat dzikir itu sendiri 
berdasarkan penakwilan yang barn saja disebutkan. 

Lafazh i 1^0 maknanya tidak jauh berbeda 

dengan yang telah dijelaskan di atas. 


j caHI — o . 

.(f) ^ vi A 


506. “Kalimat yang paling disukai oleh Allah ada empat: 
subhaanallaahi, Al Hamdulillah. laa ilaaha illallaahu, dan Allaahu 


Tuhfah Adz-Dzakmn 


II 




Akbar. Kalimat manapun yang dibaca terlebih dahulu tidak 
bermasalah. ” (HR. Muslim)^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Samurah bin Jundab 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ... J\ 

"Perkataan yang paling disukai oleh Allah ada empat ” Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Samurah 
bin Jundab, hanya saja dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan 
tambahan redaksi, ^ “Dan semua kalimat itu berasal dari 
Al Qur'an." 


Makna hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa keempat kalimat ini adalah 
kalimat yang paling disukai Allah SWT, dan tidak bertentangan 
dengan hadits-hadits sebelumnya yang menyebutkan bahwa tasbih 
dan tahmid adalah kalimat yang paling disukai Allah SWT. Sebab, 
tasbih dan tahmid ini merupakan bagian dari keempat kalimat dzikir 
yang disebutkan dalam hadits ini. 


Perlu diketahui bahwa huruf j yang terletak di antara keempat 

kalimat dzikir di atas berfungsi sebagai huruf 'athaf (kata 
penghubung) yang menghubungkan satu kata atau kalimat dengan 
yang lain. Masalahnya sekarang, apakah orang yang berdzikir 
dengan kalunat-kalimat ini boleh dibaca tanpa huruf waw yakni 
dibaca: iJ} Si (MI "subhaanallaah, Al 


Hamdulillah, laa ilaaha illallaah, Allaahu Akbar ." Ataukah ia hams 
dibaca dengan huruf waw yakni, t Slj il] *ij 

j?*' '‘‘subhaanallaahi, wal hamdulillah, wa laa ilaaha illallaahu, 


wallaahu akbar." 


Shahih Muslim ( 2137 ). 

794 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Secara tekstual, yang benar adalah yang pertama. Yakni dibaca 
tanpa menggunakan kata penghubung “waw” Karena Nabi SAW 
memberitahukan kepada para sahabat bahwa mereka hams 
membaca begini dan begitu. 


' ' ' ' . i f 

*(r) 


i % 


S f 


507. "Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah 
sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah 
sedekah." (HR. Muslim)^"* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar RA, ia 
berkata, 

u: ;;*Lj 4 p ^ (jid ^ 

U5r Ui* djLoi 

0C* iU> Jisr ji jf ;Jd it3^Casj Slj 

;ljJ\i ii3Xj> tisi^ tSi^ t35i> 

’J J*ay : J'S 'i 

iij bir j t'ij f/jj 


“Beberapa orang sahabat pemah berkata kepada Rasulullah 
SAW, 'Ya Rasulullah, Orang-orang kaya memperoleh banyak 
pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bisa bersedekah dengan 
kelebihan hartanya, sedangkan kami tidak dapat bersedekah.' 
Mendengar itu, beliau bersabda, 'Bukankah telah disediakan bagi 
kalian sesuatu yang dapat kalian gunakan untuk bersedekah? 


Shahih Muslim ( 1006 ). 


I 795 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah 
sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, 
setiap amar ma’ruf adalah sedekah, setiap nahi munkar adalah 
sedekah, dan bahkan pada kemaluan seseorang dari kalian (yakni 
bersetubuh dengan istri) adalah sedekah.' Mereka berkata, 'Ya 
Rasulullah, apakah jika seseorang dari kami melepaskan 
syahwatnya (kepada istrinya) ia juga mendapat pahala karenanya?' 
Beliau menjawab, 'Bagaimana menurut kalian seandainya orang itu 
melepaskan syahwatnya dengan cara yang diharamkan, adakah ia 
mendapat dosa karenanya?! Begitu pulalah jika ia melepaskannya 
dengan cara yang halal, maka ia akan mendapat pahala 
karenanya'. " Selain itu, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Abu Dzar RA. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa 
keempat kalimat tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan 
sedekah. Hal ini lebih dipertegas dengan pemyataan hadits shahih 
yang berbunyi, ... "Pada setiap persendian 

terdapat kewajiban sedekah ” Artinya, setiap bagian dari 
persendian manusia dianjurkan untuk disedekahi. Selain itu, hadits 
ini juga yang menjelaskan bahwa salah satu dari keempat kalimat ini 
cukup sebagai pengganti sedekah-sedekah yang diwajibkan atas 
manusia ini. 


,(t) luT -o , 


508. "Mereka (yakni kalimat subhaanallaah, Al Hamdulillah, 
laa ilaaha illallaah, dan Allaahu Akbar) adalah kalimat yang paling 
utama setelah Al Qur'an. Dan mereka termasuk bagian dari Al 
Qur'an." (HR. Ahmad)^^ 


^ MusnadAhmad (5/10, 11, dan 20) dan Majma' Az-Zawaa'id{\OI%i). 


796 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Samurah bin Jundab 
RA, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

^ ^ ^ 

.^5 %\j cAt ill ciil 1^*0 


“D/ antora kalimat-kalimat yang paling utama setelah Al 
Qur'an, dan mereka termasuk bagian dari Al Qur'an, adalah 
Subhaanallaah, Al Hamdulillah, Laa ilaaha illallaah, dan Allaahu 
Akbar. ” Al Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan Ahmad, dan para perawinya shahihr 
Sebelumnya telah disebutkan redaksi hadits Samurah bin Jundab 
yang dirwayatkan dalam kitab Shahih. 

Selain itu, Ath-Thabrani dan Al Bazzar juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Abu Ad-Darda' RA, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, 

^ j A K * 

£i\j iia \*i\ 




01 


"Sesungguhnya Allah telah memilih empat kalimat bagi 
kalian, dan keempat kalimat itu adalah bagian dari Al Qur'an: 
Subhaanallaah, Al Hamdulillah, Laa ilaaha illallaah, dan Allaahu 
Akbar.” Namun hadits ini mendapat kritikan karena di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Mu'awiyah bin Yahya Ash- 
Shudfi yang divonis dha'if, dan orang yang meriwayatkan dari 
Mu'awiyah yakni Sulaiman Ar-Razi, statusnya lebih dha'if dari 
Mu'awiyah. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
keempat kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang paling utama 
setelah Al Qur'an. 

Lafazh 0 T;^*i 'ja "keempat kalimat tersebut adalah bagian 
dari Al Qur'an” maksudnya, lafazh tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil 


I 797 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




itu tertera dalam A1 Qur'an dengan redaksi seperti itu. Dan ini 
merupakan keistimewaan tersendiri selain keistimewaan sifatnya 
sebagai kalimat-kalimat yang paling utama setelah A1 Qur'an. 






509. “Barangsiapa yang mengucapkannya (kalimat 
subhaanallaah, Al Hamdulillah, laa ilaaha illallaah, dan Allaahu 
Akbar), maka sepuluh kebaikan akan dicatat untuknya pada setiap 
hurufnya^' (HR. Ath-Thabrani)^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Umar 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


‘ Ju^\j (^1 : Jd jA 


"Barangsiapa yang mengucapkan subhaanallaahi wal 
hamdulillah walaa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, maka sepuluh 
kebaikan akan dicatat untuknya pada setiap hurujnya ." Selain itu, 
Ibnu Abu Ad-Dunya juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu 
Umar. Al Mundziri berkata, “Sanad hadits ini laa ba'sa bihi” 

Hadits ini menunjukkan betapa besamya pahala dan ganjaran 
dari membaca dzikir tersebut, yaitu sepuluh kebaikan pada setiap 
huruf dari kalimat tersebut yang diucapkan. Karena Allah memang 
Maha Luas karunia-Nya serta Maha Melimpah pemberian-Nya. 


.({.) iL. -o ^. 


510. “Kalimat-kalimat tersebut (subhaanallaahi wal 
hamdulillahi, walaa ilaaha illallaahu, wallaahu akbar) lebih aku 
sukai daripada dunia seisinya. ” (HR. Muslim)^^ 


Mu'jam Al Kabiir (12/388) dan Majma' Az-Zawaa'id(\0/9\). 
Shahih Muslim (2695). 


798 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


r- liu *J\ &\j all 'i'j tii lUiij 01^ :Jji' ofi 


“Sungguh mengucapkan: subhaanallaahi wal hamdulillahi 
walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar lebih aku sukai daripada 
dunia seisinya.” Selain itu, An-Nasai juga meriwayatkan hadits 
yang sama dari Abu Hurairah RA. 


Makna hadits 

Maksud dari daripada lafazh c-ilt U>* adalah dunia 

dengan segala isinya. Sebab, matahari terbit dan terbenam untuk 
dunia. 

Oleh karena itu, setiap Muslim seyogianya lebih menyukai 
kalimat-kalimat ini daripada dunia berserta isinya sebagaimana 
halnya Rasulullah SAW menyukainya. Tanda cintanya itu dapat 
diungkapkan dengan lebih sering membacanya. Karena orang yang 
suka kepada sesuatu akan selalu bersamanya dan takkan pemah mau 
meninggalkannya. 


d\'j 4 01 *^ 14^1 J 

✓ X ^ ^ 

.( 0 >) 0 ^ 


511. “Sesungguhnya surga itu subur tanahnya dan segar 
aimya. la adalah dataran luas dan tanaman-tanamannya adalah 
kalim at- kalimat ini (yakni subhaanallaahi, wal hamdulillahi, walaa 
ilaaha illallaahu wallaahu akbar)." (HR. At-Tirmidzi)^^ 


Sunan At-Tirmidzi (3462). 


I 799 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

oi jSi JU^ijt \j : JUS Is aJL) c« g ^ 

*^1 aII (Alt ^U^lj (Attl ctij (OU^ (f-Uil ijji' (4j yJt 4^ 

‘ ' " ' ' ' ' ' ^ 

.J^S t Atltj (Allt 


‘‘Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim AS pada malam kau 
diisra 'kan. Ia kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah 
salam kepada umatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa 
sesungguhnya surga itu subur tanahnya dan segar airnya. la adalah 
dataran yang sangat luas dan tanaman-tanamannya adalah kalimat 
subhaanallaahi wal hamdulillahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu 
akbar 


At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib dari jalur ini 
dari Ibnu Mas'ud.” Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi hadits ini 
diriwayatkan melalui jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dari 
Abdurrahman bin Ishaq, dari A1 Qasim, dari ayahya, yaitu Ibnu 
Mas'ud -namun A1 Qasim ini tidak pemah mendengar hadits ini dari 
ayahnya, Abdullah Ibnu Mas'ud-, dan Abdurrahman bin Ishaq yang 
bemama Abu Syaibah A1 Kufi. A1 Mundziri berkata, “Dia adalah 
perawi waahin” 


Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits tersebut 
dari jalur ini dalam kitab Al Ausath dan JamV Ash-Shaghiir dengan 
tambahan redaksi, *511 5ji Yj '!i'j “Tiada daya dan upaya 

melainkan dengan Allah. ” Hadits ini akan disebutkan nantinya. 
Adapun Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dengan tambahan 
yang sama di dalam kitab Shahih-nya dari Abu Ayyub. Begitu pula 
Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitab 
Mu'jam Al Kabiir dari Salman Al Farisi dengan sanad waahin, ia 
berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


: Jld \a'j At J \j (l^l^ ^ 01 

1^1 aJJ SIj tAl 


800 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




“Sesungguhnya di surga itu terdapat dataran yang sangat 
luas, maka perbanyaklah tanam-tanamannya. ’ Para sahabat 
bertanya, “Apa tanaman-tanamannya wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, "Subhaanallaahi wal hamdulillahi walaa ilaaha 
illallaahu wallaahu akbar.” Ketika mengomentari hadits ini, A1 
Haitsami di dalam Majma’ Az-Zawaa'id berkata, “Di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Husain bin 'Ulwan yang divonis 
dha'ifr 


Makna hadits 

Lafazh adalah bentuk jamak dari kata yang berarti 

tanah datar yang sangat luas. Ibnu A1 Paris berkata, adalah 
tanah lapang." Ada juga yang mengatakan bahwa ia berarti tanah 
datar yang tidak ada pepohonannya. 


512. '^Setiap kali membacanya sebanyak satu kali, maka 
sebatang pohon akan ditanam untukmu di surga." (HR. Ibnu Majah 
dan A1 Hakim)^°^ 


# o' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan A1 Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak, dari Abu Hurairah RA, ia berkata. 


U ;JUi jij <o ^ Al 0? 

iuiJij Olflw ?iai jA tiUai Sl^ :Jd tt-»i^ ;cii 

.aStJl J 5ij-lj ill 0 ^0 cA ;ji % 


“Rasulullah SAW pemah lewat di hadapaimya ketika ia sedang 
menanam sebatang pohon. Beliau kemudian berkata, ‘Wahai Abu 
Hurairah, apa yang sedang engkau tanam itu?’ la menjawab. 


Sunan Ibnu Majah (3807) dan Mustadrak Al Hakim (1/512). 


I 801 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'Tanaman.' Beliau berkata, 'Maukah engkau aku tunjukkan tanaman- 
tanaman yang lebih baik dari ini? Yaitu subhaanallahi wal 
hamdulillahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Setiap kali 
engkau membacanya, maka sebatang pohon akan ditanam untukmu 
di surga. ” Mengomentari hadits ini, A1 Hakim berkata, “Sanadnya 
shahih?’’ Sementara A1 Mvmdziri menilai sanad Ibnu Majah juga 
shahih. 


Selain itu, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang sama dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

^ tA' OVsw : Jij 

. 4 ^^! 0 


"Barangsiapa yang membaca ‘subhaanallaahi wal 
hamdulillahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar maka setiap 
kali ia membacanya sebatang pohon di surga akan ditanam 
untuknya. " Menanggapi hadits ini, A1 Mundziri berkata, “Sanadnya 
hasan boleh dijadikan sebagai mutaba'at.” 






y- ^ ^ i 

C< 


513. '"Siapkanlah perisai kalian dari siksa api neraka. 
Ucapkanlah kalimat-kalimat tersebut. Karena sesungguhnya 
kalimat-kalimat tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai 
pengawal dari depan dan belakang. Dan mereka adalah amal-amal 
shalih yang kekal.” (HR. A1 Hakim, An-Nasa'i, dan Ath- 
Thabrani)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak, dan Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath dari Abu 


Sunan An-Nasa'i (854) dan Mustadrak Al Hakim (1/541). 


802 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pemah berkata kepada 
sahabat-sahabatnya, 

cjOJt jfij ai jip > u: -Xji 0-^ 

fji ^0 '^1 

coukij ou^ 


"Siapkanlah perisai kalian!” Mereka berkata, “Untuk 
menghadapi musuh yang bakal datang menyerang?” Beliau 
menjawab, "Bukan, tetapi perisai pelindung dari siksa api neraka. 
Ucapkanlah: subhaanallaahi wal hamdulillahi walaa ilaaha 
illallaahu wallaahu akbar. Karena sesungguhnya mereka akan 
datang pada hari kiamat sebagai pengawal dari depan dan 
belakang. Dan mereka adalah amal-amal shalih yang kekal.” 
Mengomentari hadits ini, Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih 
menurut syarat Muslim.” Sementara Ath-Thabrani menambahkan 

dalam kitab Al Ausath redaksi, Sjr “Tiada daya 

dan upaya melainkan dengan Allah. ” Al Mundziri menyatakan 
bahwa sanad Ath-Thabrani tersebut jayyid, dan Ath-Thabrani juga 
meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Hurairah RA di dalam 
kitab JaamV Ash-Shaghiir. 

Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaa id berkata, “Para 
perawinya dalam kitab Ash-Shaghiir adalah perawi-perawi shahih.” 
Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Hurairah 
RA. 


Makna hadits 

Lafazh “perisai kalian” artinya, sesuatu yang digunakan 
untuk melindungi diri kalian. 

Lafazh artinya, pengawal-pengawal di depan kalian. 

Ada yang berpendapat, kata tersebut dibaca sebagai bentuk 

jamak dari kata yang aritnya pengawal yang berada di sebelah 
ifanan dan kiri. Namun pendapat pertama lebih tepat dengan bukti 


I 803 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kata yang sesudahnya: oQii artinya, pengawal-pengawal yang 
mengiringi kalian dari belakang. Dalam riwayat A1 Hakim 
disebutkan dengan redaksi, "penyelamat." Tak ketinggalan 

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dengan redaksi yang sama dalam 
kitab Al Ausath, dan ia menyatukan kedua redaksi tersebut, yaitu 


cjQGI iaMLj Vi Vj ^ —0^1 

o' 

JJ 0 \^»k' IjUa^l toG^iCaJl 

.(i,) aSJi jyT 


514. ‘‘‘‘Bacalah: subhaanallaahi wal hamdulillahi wa laa 
ilaaha illallaahu wallaahu akbar beserta laa haula walaa quwwata 
ilia billaah. Karena mereka adalah amal-amal shalih yang kekal, 
mereka dapat mengg^gyirkan dosa-dosa sebagaimana halnya pohon 
menggugurkan daun-daunnya, dan mereka termasuk 
perbendaharaan surga" (HR. Ath-Thabrani)“* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Mu'jam 
Al Kabiir dari Abu Ad-Darda' RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


cAb V! 5^ S(j j> rj Atj ill ci i:uiij cii i)\^ : ji 
> ^ iOWColi badi 

bviJviUii bgigi jlij of j3 ;;i' jaii jj .iSgi 3;^ 

•e - 


“Ucapkanlah: subhaanallaahi wal hamdulillahi wa laa ilaaha 
illallaahu wallaahu akbar wa laa haula wa laa quwwata ilia 


“* Majma' Az-Zawaa 'id (10/90). 


804 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





billaah. Karena sesungguhnya mereka adalah amal-amal shalih 
yang kekal, mereka dapat menggugurkan dosa-dosa sebagaimana 
halnya pohon menggugurkan daun-daunnya, dan mereka adalah 
perbendaharaan surga. ” Dalam riwayat lain disebutkan juga 
redaksi, “Ucapkanlah mereka sebelum engkau terhalang dari 
mengucapkannya, dan mereka adalah amal-amal shalih yang 
kekal.... ” ketika mengomentari hadits ini, A1 Haitsami di dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani dengan dua sanad yang mana pada salah satu sanad 
tersebut terdapat perawi bemama Amru bin Rasy id A1 Yamami 
yang dinilai tsiqah kendati dha'if. Sementara para perawi lainnya 
adalah perawi-perawi shahih." 


Masih banyak hadits lain yang menamakan kalimat-kalimat 
tersebut dengan ‘amal-amal shalih yang kekal’. Di antaranya hadits 
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam kitab 
Shahih-nya dari Abu Sa'id RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 




“Perbanyaklah amal-amal shalih yang kekal. ” Salah seorang 
sahabat bertanya, “Apakah itu wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, 'Tahlil, takbir, tasbih, tahmid, dan laa haula wa laa 
quwwata ilia billahi. ” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu 
Ya’la dengan dua sanad yang hasan. 

Hadits lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam kitab Al Ausath, namun di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Katsir bin Sulaim, dan id divonis dha'if. 
Akan tetapi Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam kitab Ats- 
Tsiqaat dan Adh-Dhu'afaa'. Hadits lainnya adalah hadits Abu 
Hurairah RA yang telah disebutkan sebelumnya. 


✓ ^ • • • 

^ • ■T’ , -r* « • - ^4 

^ jii\ ^ (j — o ^ 


I 805 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



515. “Subhaanallaahi wal hamdulillahi wa laa ilaaha 
illallaahu wallaahu akbar sudah cukup sebagai pengganti Al 
Qur'an bagi orangyang tidak dapat membacanya. ” (HR. Ibnu Abu 
Syaibah)^”^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab 
Mushannaf-nydi, dari Ibnu Abu Aufa RA, ia berkata, 

^ U jiu iijJeZJ JUi oi S^'j 'i 

(4)1 tfij ilj Slj (A (ibi : ji : JUi 

rj'^ ^ •J'Sj i<ujCpL 

Jj-ij Jl5i :J(i aL^Ij 

.1^ aIjJ ^ oij 4**^ -(*^3 


“Suatu ketika seorang pria Badui berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku telah berusaha menghafal Al Qur'an, namun aku tidak dapat 
melakukannya. Maka ajarkanlah aku sesuatu yang cukup untuk 
mengganti Al Qur'an itu.' Beliau kemudian bersabda, 'Ucapkanlah: 
subhaanallaahi wal hamdulillahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu 
akbar!' Pria Badui itu lalu membacanya seraya menggenggam jari- 
jarinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah untuk Tuhanku, 
lalu mana vmtuk diriku?' Beliau bersabda, 'Ucapkanlah: 
Allahummaghfir Hi, warhamni, wa 'aafini, warzuqni (Ya Allah, 
ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku, maqfkanlah aku, dan 
berilah aku rezeki). ’ Ibnu Abu Aufa mengatakan bahwa aku kira 
beliau juga mengucapkan, 'Dan tunjukilah aku.' Setelah itu pria 
Badui tersebut pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Pria badui 
itu telah pergi, dalam keadaan kedua tangannya penuh dengan 
kebaikan ” 


Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan hadits ini dari riwayat Al 
Hajjaj bin Arth'ah, yang dinilai sebagai perawi shaduq katsir al 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/291), Sunan Abu Baud (832), dan Sunan An- 
Nasa'i (2/843). 


806 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




khatha', dari Ibrahim As-Saksaki, yang dinilai sebagai perawi 
shaduq dha'if al hifzh, dari Ibn Abu Aufa. 

Abu Baud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sama 
dari Ibnu Abu Aufa dengan redaksi yang telah kami sebutkan di 
atas. Namun dalam riwayat keduanya tidak disebutkan redaksi, 
"Aku kira beliau berkata, 'dan tunjukilah aku'." 

Dan pada bagian akhir redaksi disebutkan, ^ 


“Adapun orang ini, maka kedua tangannya telah dipenuhi dengan 
kebaikan. ” Sedangkan di dalam kitab Shahih Muslim hadits ini 
diriway atkan dari Sa'ad bin Abu W aqqash namun tanpa 
menyebutkan redaksi, ^5 Aku telah berusaha 

menghafalAl Qur'an, namun aku tidak dapat melakukannya. ” 


Makna hadits 

Hadits ini memmjukkan bahwa orang yang tidak sanggup 
menghafal Al Qur'an, maka dzikir ini cukup menutupi 
kekurangannya jika dibaca dalam doa-doanya. 


01^ :Jli 

tjJJi Jiui ^ 

ji-i ciOil 'i/l All :J15 ^ 

O^tAj <) ^ :Jli 

✓ ✓✓ '''' 

cl) <UP C-4a>-_j 


516. “Sesungguhnya Allah telah memilih empat kalimat, 
yakni: Subhaanallaahi, Al Hamdulillahi, laa ilaaha illallaah, dan 
Allaahu akbar. Barangsiapa yang membaca: Subhaanallaahi, maka 
dua puluh kebaikan dicatat untuknya dan dua puluh keburukan 


I 807 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dihapus darinya. Barangsiapa yang membaca: Al Hamdulillahi, 
maka ia memperoleh ganjaran seperti itu pula. Barangsiapa yang 
membaca: Allaahu akbar, maka ia memperoleh ganjaran seperti itu 
pula. Barangsiapa yang membaca: laa ilaaha illallaah, maka ia 
memperoleh ganjaran seperti itu pula. Dan barangsiapa yang 
membaca: Al Hamdulillahi rabbil ’aalamiin’ dengan ikhlas dari 
hatinya, maka tiga puluh kebaikan dicatat untuknya dan tiga puluh 
keburukan dihapus darinya. ” (HR. Ahmad, An-Nasa' i, dan Al 
Hakim)^'" 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Al 
Hakim di dalam kitab Al Mustadrak, dari Abu Hurairah RA dan 

Abu Sa'id Al Khudhri RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Oi 
... liTj) ^'5^1 jA “Sesungguhnya Allah telah memilih 

empat kalimat .... ” Al Hakim di dalam kitab Al Mustadrak berkata, 
“Hadits ini shahih menurut syarat Muslim.” Sedangkan Al Haitsami 
di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar, dan para perawi keduanya 
adalah perawi-perawi shahih j’’ Ibnu Abu Ad-Dunya dan Al Baihaqi 
juga meriwayatkan hadits yang sama dari mereka berdua, namun 
dengan tambahan redaksi di akhir hadits, ^ Isy. ttis <^1 jij 

(jUJi “Barangsiapa yang banyak berdzikir kepada Allah, maka ia 
terbebas dari kemunafikan. ” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
keempat kalimat tersebut adalah kalimat yang dipilih Allah SWT 
dari seluruh kalimat-Nya, oleh karena itu, sudah sepantasnya 
seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan lebih 


Musnad Ahmad (2/302 dan 3/35), Sunan An-Nasa'i (846), dan 'Amal Al Yaum 
wa Al-Lailah. 


808 I 


Ttthfah Adz-Dzakirin 



sering membaca kalimat-kalimat yang sudah menjadi pilihan Allah 
SWT, tersebut apalagi kandungan pahala dan ganjarannya sangat 
besar. Bahkan salah satu kalimat tersebut dapat mendatangkan dua 
puluh kebaikan dan menghapuskan dua puluh keburukan. Hal ini 
semestinya semakin memicu semangat setiap hamba yang ingin 
berkompetisi meraih pahala dan kebaikan dari Allah SWT. 


Lafazh ‘-r*j ^ 


. U1 


ill • _ 


yang membaca Al Hamdulillahi rabbit 'aalamiin dengan ikhlas dari 
hatinya" artinya, kalimat ini dibaca sebagai tambahan atas tasbih 
yang telah disebutkan di awal dan di akhir. 


® li- 


jif jl jr JJJ oi d -o \ V 

i; :Jli 'J-j d S^j 

'yi :Jli 

y y 0 ^ ^ ^ 

ij) Jl>-I ^ (JaPi aJSIj jJaPl -OJ tAs-t jy 


517. "Tidakkah seseorang dari kalian mampu melakukan 
amalan sebesar bukit Uhud setiap harinya? " Para sahabat bertanya, 
“Wahai Rasulullah, siapa yang sanggup melakukannya?” Beliau 
kemudian bersabda, "Kalian semua sanggup melakukannya.” 
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana?” Beliau menjawab, 
‘‘Subhaanallaahi itu pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud. 
laa ilaaha illallaah itu pahalanya lebih besar daripada gungung 
Uhud, Al Hamdulillahi itu pahalanya lebih besar daripada gunung 
Uhud, dan Allaahu akbar itu pahalanya lebih besar daripada 
gunung Uhud. ” (HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani)^’* 


Musnad Ahmad (2/302 dan 3/35), Sunan An-Nasa'i (846), dan Mustadrak Al 
Hakim (1/512). 


II 809 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dan Ath-Thabrani 
dalam kitab Mu'jam Al Kabiir, dari Imran bin Hushain RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW berabda, 


... 0? lit 


“Tidakkah sanggup salah seseorang dari kalian melakukan 
amalan sebesar bukit Uhudsetiap harinya .... ” Selain itu, Ibnu Abu 
Ad-Dunya juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Imran bin 
Hushain. Mereka semua meriwayatkannya dari Hasan Al Bashri, 
dari Imran bin Hushain, namun ia tidak mendengar hadits ini 
darinya. Adapun status semua perawinya dapat dikatakan tsiqah 
sekiranya tidak ada keterputusan jalur peri way atan antara Hasan dan 
'Imran ini. Sedangkan status Guru An-Nasa'i, 'Amru bin Manshur 
tsiqah. 


Makna hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam keempat kalimat ini 
terdapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Perhatikanlah! 
Dalam hadits ini disebutkan bahwa membacanya satu kalimat saja 
lebih besar pahalanya dari gunung Uhud, nama salah satu gunung 
terbestu’ yang ada di kota Madinah. Ini tentunya merupakan 
himbauan agar kita lebih sering berdzikir dengan kalimat-kalimat 
tersebut. 


ia JuJ-lj tjJj 

ill} M ^ 1‘L. jjjj 1‘L. 

(Js) ‘c/*) oJlli* Aj'jj AjU 

" ^ ^ ^ ^ ^ 


518. “Pahala membaca subhaanallahi seratus kali sama 
dengan memerdekakan seratus orang budak perempuan dari anak 
cucu Ismail, pahala membaca Al Hamdulillahi seratus kali sama 


810 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dengan menyedekahkan seratus ekor kuda berpelana, berkendali 
lengkap dengan bawaannya di jalan Allah, pahala membaca 
Allaahu akbar seratus kali sama dengan menyedekahkan seratus 
ekor unta atau sapi yang ditandai dengan kalung dan diterima, 
kemudian disembelih di Makkah, dan pahala membaca laa ilaaha 
illallaahu memenuhi antara langit dan bumi. ” (HR. An-Nasa'i, A1 
Hakim, dan Ath-Thabrani)^’^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, A1 Hakim dalam kitab 
Al Mustadrak dan Ath-Thabrani dalam kitab Mu'jam Al Kabiir dari 
Ummu Hani' binti Abu Thalib RA, ia berkata, “Pada suatu hari 
Rasulullah SAW mampir ke tempatku. Lalu aku berkata, 
'Ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang dapat aku lakukan sambil 
duduk.' Beliau kemudian berkata, 'Bertasbihlah kepada Allah 
sebanyak seratus kali. Karena pahalanya sama dengan 
memerdekakan seratus orang budak perempuan dari anak cucu 
Ismail. Bertahmidlah kepada Allah sebanyak seratus kali, karena 
pahalanya sama dengan menyedekahkan seratus ekor kuda yang 
berpelana dan berkendali lengkap dengan bawaannya untuk 
digunakan di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah sebanyak 
seratus kali, karena pahalanya sama dengan mengorbankan seratus 
ekor unta atau sapi yang diterima pengorbanannya. Dan bertahlil- 
lah kepada Allah sebanyak seratus kali.' Abu Khalaf berkata, 'Aku 
mengira beliau berkata: Pahalanya memenuhi antara langit dan 
bumi'." Redaksi ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i. Mengomentari hadits ini, Al Hakim berkata, “Sanadnya 
shahih." Dan di akhir redaksi hadits ini ia menambahkan, Ai •^1 ill *5l 


^ "Pahala membaca laa ilaaha illallaah tidak 


akan menyisakan dosa, dan tidak ada amalan yang dapat 
menyamainya. ’’ 


Sunan An-Nasa'i (850), Mustadrak Al Hakim (1/514), dan Majma' Az- 
Zawaa 'id (10/92). 


I 811 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam 
Musnad-nysi dengan sanad hasan, dan di akhir hadits ia 
menambahkan redaksi, Slj tUlJi cxS U 411 aJj Si 

ij ^ "Pahala membaca laa 

ilaaha illallaahu memenuhi antara langit dan bumi. Dan tak ada 
amalan seorang pun yang diangkat lebih baik daripada amalan 
diangkat untukmu, kecuali jika ia membacanya seperti yang engkau 
baca. ” 


Adapun Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan ringkas, 
sementara A1 Baihaqi meriwayatkan hadits yang semakna dengan 
lengkap, dein Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan hadits yang 
semakna dengan meletakkan pahala memerdekakan budak 
perempuan pada tahmid dan pahala seratus ekor kuda pada tasbih. 
Dan di akhir redaksi, ia menambahkan, *04^ iJU 

* J X ^ 

Jip * 5 l j “Bacalah tahlil sebanyak seratus kali. Karena ia tidak 

akan menyisakan dosa lagi dan tidak ada amalan lain yang 
mendahuluinya. ” Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam kitab Mu'jam Al Kabiir, namun di dalam 
riwayatnya tidak disebutkan redaksi, “Aku mengira 


Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang semakna dalam 
kitab Al Ausath dengan sanad hasan. Hanya saja di dalam riwayat 
ini ia menyebutkan redaksi. 


Jk5 *#i JcJi :cJli 

ciif it. ill ^ iiU %\ *il All H ... ciu- lil :JU 4 

Vi ji* J'S '*i\ ill vti ^vtUi aOp 

X X X ^ X X 

j' ^ 


“la (Ummu Hani') berkata: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, 
usiaku sudah lanjut dan tulangku telah rapuh. Tunjukkanlah 
kepadaku suatu amalan yang dapat membuatku masuk surga.” 
Beliau kemudian bersabda, “Bagus, bagus, sungguh engkau telah 
menanyakan .... dan ucapkanlah: laa ilaaha illallahu sebanyak 
seratus kali, karena itu lebih baik bagimu dari apa yang ada di 


812 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



antara langit dan bumi, dan pada hari itu tidak ada amalan yang 
dilaporkan kepada Allah lebih baik daripada amalanmu kecuali 
orang yang mengucapkannya sebanyak yang engkau ucapkan atau 
lebih banyak lagi. ’’ 

Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di 
dalam kitab Mu'jam Al Kabiir dari Abu Umamab RA, ia berkata: 
Rasulullab SAW bersabda. 


JU^' : J'j '^1 ^ : Jli jA 

L‘U *»i ;Jv5 M AiU jL«r OlT JiU ^ 


"Barangsiapa yang membaca: subhaanallaahi wabihamdihii 
maka ia memperoleh pahala seperti pahala mengorbankan seratus 
ekor unta jika ia membacanya sebanyak seratus kali. Barangsiapa 
yang membaca: Al Hamdulillah sebanyak seratus kali maka ia 
seolah-olah telah menyedekahkan seratus ekor kuda yang berpelana 
dan berkendali di jalan Allah. Dan barangsiapa yang membaca: 
Allaahu akbar sebanyak seratus kali maka ia seolah-olah telah 
menyedekahkan seratus ekor unta yang disembelih di Makkah. ” 
Ketika mengomentari badits ini, Al Mundziri berkata, “Para perawi 
dalam sanad badits ini adalab perawi shahih kecuali Sulaim bin 
Utsman Al Fauzi yang tidak diketabui keadaannya. Sampai sekarang 
aku tidak menemukan penilaian cacat dan adilnya perawi tersebut.” 
Di dalam kitab Miizan Al I'tidaal disebutkan, "Sulaim bin Utsman 
Al Fauzi bukan perawi yang tsiqah." 


Makna hadits 

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan babwa nilai 
pabala yang diperoleb dari membaca kalimat tasbib setara dengan 
pabala membebaskan seratus budak perempuan dari anak cucu 
Isma’il, nilai pabala membaca kalimat tabmid setara dengan pabala 
menyedekahkan seratus ekor kuda untuk jibad di jalan Allab, dan 
nilai pabala membaca kalimat takbir setara dengan pabala 
mengorbankan seratus ekor unta atau sapi yang telab ditandai dan 
diterima sebagai korban. Tenbmya, bal ini merupakan pabala dan 


I 813 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


ganjaran yang nilainya teramat besar. Selain itu, informasi hadits 
yang menyatakan bahwa nila pahala tasbih sama seperti nilai pahala 
memerdekakan seratus orang budak dari anak cucu Isma’il 
mengindikasikan bahwa kedudukan tasbih lebih mulia daripada 
takbir dan tahmid di mata Allah SWT. 


tAJil 'yi 'b/ ^ ^ ^ ^ 

(, cAliij t4iJ 

I * ^ ^ .o 

.(^9 Cl C^) J»_L^1 


519. “Bogus, bogus, odo limo perkoro yong jumloh 
timbongonnyo lebih berot di timbongon omol: loo ilooho illolloohu, 
subhoonollohi, ol homdulillohi, olloohu okbor, don onok sholih 
yong diombil oleh Alloh dari seorang Muslim, kemudian ia 
mengharap pahala darinya.” (HR. An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu 
Hibban, dan Ath-Thabrani)^‘^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, 
dan Ath-Thabrani dalam kitab Mu jam AI Kabiir dari Abu Salamah 
RA, penjaga Rasulullah SAW, ia berkata, ... p ip "Bogus, 

bogus... ” Ibnu Hibban menilai hadits ini shahih, dan A1 Hakim juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Salamah. Para perawi 
Ahmad dan Ath-Thabrani adalah perawi-perawi shahih. A1 Bazzar 
juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Tsauban, dan 
sanadnya hasan. A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id 
berkata, “Hanya saja gurunya (A1 Bazzar), yaitu A1 Abbas bin Abdil 
Azhim A1 Qasani tidak aku kenal.” 

Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang sama 
dari Abu Salamah, penjaga Rasulullah SAW, dari dua jalur. A1 


Sunan An-Nasa'i (167), Musnad Ahmad (5/366), Shahih Ibnu Hibban (833), 
dan Al Mu'jam Al Kabiir (10/92). 


814 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Haitsami di dalam kitab Majma’ Az-Zawaa’id berkata, “Perawi- 
perawi salah satu sanadnya adalah tsiqah." Ath-Thabrani juga 
meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al Ausath dari Safinah, dengan 
status perawi shahih. 

Jadi, hadits ini diriwayatkan dari jalur Tsauban RA, dari jalur 
Abu Salamah RA, dari jalur Safinah dan dari jalur pembantu 
Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat bahwa pembantu yang 
dimaksud adalah Tsauban. 


Makna hadits 

Lafazh dalam salah satu riwayat diungkapkan dengan 

huruf baa' berbaris fathah dan khaa' berbaris sukun, yakni c jy 
sebagai bentuk mabni, sedangkan dalam riwayat lain diungkapkan 
dengan tan win pada huruf khaa', yakni p diriwayatkan juga 
dengan huruf khaa' berbaris tanwin pada kata pertama serta sukun 
pada kata kedua; tp. Lafazh ini biasanya digtmakan untuk 
mengungkapkan sesuatu yang sifatnya telah diterima dan disenangi. 

Lafazh artinya, mengharapkan pahala dari musibah 

yang menimpa. 


JklJl ^ Ni ;ji % 

x X ^ ^ 

- ^ ^ ^ ^ ^ \ I'' 


520. “Sesungguhnya lafazh dzikir yang kalian baca sebagai 
bentuk pengagungan Allah: subhaanallahi, al hamdulillahi, dan laa 
ilaaha illallaahu, berputar-putar di sekitar Arsy, memiliki bunyi 
seperti bunyi lebah menyebut-nyebut nama orang-orang yang 
membacanya. Tidakkah salah satu dari kalian senantiasa senang 


I 815 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




menjadi bagian dari orang-orang yang disebut-sebutnya.” (HR. 
Ibnu Majah dan A1 Hakim)^*"* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan AI Hakim dalam 
kitab Al Mustadrak dari Nu'man bin Basyir RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, 



C. 0! 


“Sesungguhnya lafazh dzikir yang merupakan bagian dari 
keagungan Allah yang kalian dzikirkan adalah: tasbih, tahmid dan 
tahlil ” Al Hakim ketika mengomentari hadits ini berkata, 
“Hadits ini shahih menurut syarat Muslim.” Ibnu Abu Ad-Dunya 
juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Nu’man RA. 


Makna hadits 


Lafazh artinya. 


berputar-putar di sekeliling Arsy. 


Lafazh artinya, suara yang tidak keras, bahkan seperti 

suara lebah. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa 
jenis amalan yang memiliki suara yang bisa ditangkap oleh indera, 
dan hal ini telah kami kemukakan sebelumnya. 


Lafazh V^Coj "menyebut-nyebut nama orang-orang yang 


membacanya" maksudnya, suara dengungan di sekitar Arsy itu 
berasal dari suara orang-orang yang melantunkan dzikir. Oleh 
karena itu, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadits ini, Uf 


<u j(jj Si of 


“Tidakkah kalian suka senantiasa 


termasuk menjadi orang-orang yang disebut-sebutnya. ” 


Sunan Ibnu Majah (3809) dan Mustadrak Al Hakim (1/503). 


816 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'yi ijl i c-»C5t3l ^ S^J^c^S oW 

' ' '""''a' ^ A 

'^1 »y ^'j Sy- -uiJlj t4iil ou4-^j t-oi' 


521. "Perbanyaklah amal-amal shalih yang kekal, yaitu 
Allaahu akbar, laa ilaaha illallaah, subhaanallah, al hamdulillah, 
dan laa haula walaa qnwwata illaa billaah. ” (HR. An-Nasa i dan 
Ibnu Hibban)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari 
Abu Sa’id Al Khudri RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, 


: ji Syj ^ cbwCijt bagi ;> \y^\ 

5 ^ Slj 'Sy 


"Perbanyalah amal-amal shalih yang kekal. ” Seorang sahabat 
bertanya, “Amal apakah itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
"‘Yaitu tahlil, takbir, tasbih, al hamdulillah, dan laa haula walaa 
quwwata illaa billaah." Redaksi ini adalah redaksi An-Nasa'i. 
Sedangkan Ibnu Hibban memberikan penilaian bahwa hadits ini 
shahih. 


Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 
Ya’la, dan Al Hakim, dan Al Hakim berkata, “Sanadnya shahih.” 
Sebelumnya, telah disebutkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa 
kalimat-kalimat ini adalah amal shalih yang kekal, dan hadits ini 
termasuk bagian darinya. 


V! Sy Vi V rji c.>i Ji m Jlii 


• ^ • 


^ 4^1* 


Sunan An-Nasa'i (854), Shahih Ibnu Hibban (840), dan Mustadrak Al Hakim 
(1/512). 


I 817 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



522. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa A1 Asy'ari 
RA, dan yang lain, “Ucapkanlah: Laa haula walaa qiiwwata ilia 
billaah (tiada daya dan tiada pula upaya melainkan dengan izin 
Allah). Sebab sesungguhnya ia adalah salah satu perbendaharan 
surga." (HR. Jamaah)^'^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah, yaitu A1 Bukhari, 
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari 
Abu Musa A1 Asy'ari RA, ia mengatakan bahwa Nabi SAW pemah 
berkata kepadanya, “Ucapkanlah: Laa haula walaa quwwata ilia 
billaah ” Ibn Majah, Ibnu Abu Ad-Dunya, dan Ibnu Hibban 
dalam kitab Shahih-nya. meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Abu Dzar RA, ia berkata. 


> Jip iuif j'i 4 : J iai Jl> ci* 

’JlJ 5^ Slj ^ : j* : J'i :cij jyiT 


“Aku pemah beijalan di belakang Nabi SAW Lalu beliau 
berkata kepadaku, Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan 
kepadamu salah satu perbendaharaan surga?' Aku menjawab, 'Ya, 
mau.' Beliau berkata, 'Ucapkanlah: Laa haula walaa quwwata ilia 
billaah'." 


Makna hadits 

Lafazh jiS' menumt A1 Khaththabi, “Makna kata 

dalam hadits ini adalah pahala yang diraih oleh orang-orang 

yang membacanya dan ganjaran yang akan menjadi tabungan 
baginya.” 

Lafazh “kepada Abu Musa dan yang lain” 

tambahan redaksi “dan yang lain” dimasukkan karena 

mempertimbangkan redaksi beberapa hadits yang semakna. Namun 

Shahih Al Bukhari (6409) dan Shahih Muslim (2704). 

818 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jika didasarkan pada riwayat Abu Musa, maka redaksi tambahan 
tersebut tidak disebutkan. 


.(i, ct) - oxr 


523. ""(Laa haula walaa quwwata ilia billaah) adalah salah 
satu dari pintu surga.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam 
kitab Mu'jam Al Kabiir, dari Mu'adz bin Jabal RA, ia mengatakan 
bahwa Rasulullah SAW pemah berkata kepadanya. 




“Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari pintu 
surga?" la berkata, “Apa itu.” Beliau berkata, "Laa haula walaa 
quwwata ilia billaah." Al Mundziri berkata, “Sanad mereka berdua 
(Ahmad dan Ath-Thabrani) shahih insyaa Allah. Karena Athaa' bin 
As-Sa'ib adalah perawi yang tsiqah, dan Hammad bin Salamah 
meriwayatkan hadits darinya sebelum hafalannya bercampur aduk.” 
Al Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa id berkata, “Hadits 
ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan Ath-Thabrani. Hanya saja dalam 
riwayat Ath-Thabrani disebutkan dengan redaksi, ‘j* ^ Js- iUSt ‘ill 

3^ "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari 

perbendaharaan surga?" adapun status Para perawi keduanya 
adalah perawi-perawi shahih, kecuali Athaa' bin As-Sa ib. Dan 
Hammad bin Salamah telah meriwayatkan hadits darinya sebelum 
hafalannya bercampur aduk.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al 
Hakim, dan menurut penilaiannya hadits tersebut shahih menurut 
syarat Al Bukhari dan Muslim dari Qais bin Sa'ad bin 'Ubadah, ia 
berkata: suatu ketika ayahnya menyerahkannya kepada Nabi SAW 
untuk menjadi pelayan beliau. la lanjut berkata, “Lalu datanglah 


Shahih Ibrtu Hibban (821). 


I 819 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Nabi SAW kepadaku, sementara aku telah shalat sebanyak dua 
rakaat. Kemudian beliau memukulku dengan kakinya seraya 
bersabda. 


fil Slj J>- Si : cJS 'jA ou: Jip CiUil 


'Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari pintu 
surga?' Aku menjawab, 'Ya, mau.* Beliau kemudian bersabda, 'Yaitu 
Laa haula walaa quwwata ilia billaah ” 



_ I, ^ 1 <«' • 


-oXl 


524. fZaa haula walaa quwwata ilia billaah) adalah tanaman 
surga.” (HR. Ibnu Hibban) 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Ayyub A1 
Anshari RA, ia berkata. 


jA ilif 'Ja iiki ii iJ JUi tjLUi :JVi Vi iiii 

Si :Jv 5 Uj ;jvi i3l^ l^sjy 0^ liSjJt 

' i '' ' 

•*»Vi Vl 5> *^3 


"Rasulullah SAW pada malam Isra' bertemu dengan Nabi 
Ibrahim AS. Lalu ia berkata, 'Siapakah bersamamu ini wahai Jibril?' 
Jibril menjawab, 'Muhammad.' Lantas Ibrahim berkata kepada 
beliau, Wahai Muhammad, suruhlah umatmu memperbanyak 
membaca tanaman surga, karena tanahnya surga itu bagus dan 
lahannya luas.' Rasulullah SAW berkata, 'Apakah tanaman surga 
itu. Nabi Ibrahim AS menjawab, 'Yaitu Laa haula walaa quwwata 
ilia billaah'." Ketika mengomentari hadits ini, Ibnu Hibban 
mengatakan bahwa hadits ini shahih. 


Selain itu, hadits yang semakna diriwayatkan juga oleh Ahmad 
dari Abu Ayyub dengan sanad hasan, dan Ibnu Abu Ad-Dunya. 


820 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sementara itu A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. 
Sedangkan para perawi Ahmad adalah perawi-perawi shahih, 
kecuali Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin 
Khatthab, yang dinilai sebagai perawi tsiqah. Di samping itu, tidak 
ada imam hadits yang berbicara tentang dirinya, dan Ibnu Hibban 
juga menilainya tsiqah." 

Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad- 
Dunya dan Ath-Thabrani dari Abu Umar, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 


•il i*} 'ij J>- ^ Auii U : Jti Uj 


"Perbanyaklah tanaman surga, karena sesungguhnya surga 
itu segar airnya dan subur tanahnya. Karena itu, perbanyaklah 
tanaman-tanamannya. ” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apa taneim-tanamannya?” Beliau menjawab, “Yaitu Laa haula 
walaa quwwata ilia billaah. ” Namun hadits ini mendapat kritikan 
karena di dalam sanad Ath-Thabrani terdapat perawi bemama Ali 
bin 'Uqbah bin Ali yang divonis sebagai perawi dha'if. 




525. ’’'‘(Laa haula walaa quwwata ilia billaah) adalah obat 
dari sembilan puluh sembilan penyakit, yang paling ringan adalah 
gelisah." (HR. A1 Hakim dan Ath-Thabrani/’* 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 



tfrtj ' J itLj'j anIj ja frija *5lJ 5^ 'i'j Si 


*'* Mustadrak Al Hakim (1/542), dan Majma' Az-Zawaa'id (10/98). 


I 821 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



"Laa haula walaa quwwata ilia billaah adalah obat dari 
sembilan puluh sembilan penyakit, yang paling ringan adalah 
gelisah. ” A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al 
Ausath. Namun di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Basyar 
bin Rafi’ Al Haritsi yang divonis dha'if. Sementara imam hadits 
yang lain menilainya tsiqah. Adapun para perawi lairmya adalah 
perawi-perawi shahih. Hanya saja di dalam naskah kitab Al Ausath 
karya Ath-Thabrani tidak menyebutkan 'Ajlan, ayah Muhammad 
yang posisi periwayatannya berada di antaranya (Muhammad) dan 
Abu Hurairah.” Seperti demikian juga Al Mundziri menisbatkan 
hadits ini kepada Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath, seperti 
halnya penulis Majma' Az-Zawaa'id menisbatkaimya. Karena itu, 
perlu diperhatikan kode yang diberikan penulis untuk Ath-Thabrani 
di dalam kitab Mu'jam Al Kabiir. Al Hakim berkata dalam kitab Al 
Mustadrak, “Sanadnya shahih” Penjelasan mengenai hadits ini 
telah dikemukakan sebelumnya, dan kami tidak perlu lagi 
mengulanginya. 


Ol '^3 -otn 


•a ‘a-) 


526. “(Laa haula walaa quwwata ilia billaah) bersama laa 
manjaa minallaahi illaa ilaihi (tiada tempat keselamatan dari Allah 
melainkan hanya kepada-Nya) adalah salah satu dari 
perbendaharaan surga.” (HR. An-Nasa'i dan Al Bazzar)^'^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Bazzar, dari 
Abu Hurairah RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda. 


Shahih Muslim (1884), Sunan An-Nasa'i (S), dan 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah. 


822 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Perbanyaklah membaca: laa haula walaa qvwwata ilia 
billaah. Karena sesungguhnya ia adalah salah satu dari 
perbendaharaan surga. ” Makhul berkata, “Barangsiapa yang 
membaca: laa haula walaa quwwata ilia billaah dan laa manjaa 
minallaahi illaa ilaihi, Allah akan membebaskannya dari tujuh 
puluh pintu kemudharatan, yang paling ringan adalah kefakiran.” 
Redaksi ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan 
memirut penilaiannya sanad hadits ini tidak muttashil, karena 
Makhul tidak mendengamya dari Abu Hurairah RA. 


Selain itu, hadits yang sama diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i 
dan A1 Bazzar dengan redaksi yang panjang, dan ia meriwayatan 

redaksi, *511 A' *5lj secara marfu'. A1 Mundziri berkata, 

^ .0 ^ 

"Para perawinya tsiqah dan mereka dipakai sebagai hujjah.” A1 
Hakim juga meriwayatkan hadits yang sama, dan menurut 
penilaiaimya hadits tersebut shahih dan tanpa ada cacat, dengan 
redaksi. 


jAiUik’ Ji- iJJif jf : Jii jJL-j 4^ 

jir > ciJ > Jiisr Jip iisf 5>:> u11;: j\i ii 

*511 'jn (IstiJii Slj lAU ^1 i*y S(j Si :JjiJ :J'* :cji 

>■ X »' ^ ^ ^ * 

4 \ 


“Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Maukah aku ajarkan 
kepadamu, atau maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimatyang 
berasal dari bawah Arsy yang termasuk perbendaharaan surga. 
Ucapkanlah: laa haula walaa quwwata ilia billaah, maka Allah 
berflrman, ‘Hamba-Ku telah memasrahkan diri dan pasrah’.” 
Dalam riwayat A1 Hakim laiimya dimana menurut penilaiannya 
shahih, Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, maukah aku 
tunjukkan kepadamu satu kalimat dari bawah Arsy dari 


I 823 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


perbendaharaan surga? " Aku (Abu Hurairah) berkata, “Ya, mau.” 
Beliau berkata, "Ucapkanlah: laa haula walaa quwwata ilia billaah 
wa laa malja 'a, wa laa manjaa minallahi ilia ilaihi. " 

Makna hadits 

Lafazh Slj artinya, sesuatu yang menyebabkan selamat, 
dan kata artinya, sesuatu yang menjadi tempat berlindung. 

Kedua lafazh ini sebaiknya digabungkan dalam satu redaksi 
sebagaimana yang tertera dalam riwayat A1 Hakim. 


U 


^ ^ 


j tUji :Jli ^ — o\v 


527. "Barangsiapa mengucapkan: Radhiitu billaahi rabbaa 
wa bil islaami diinaa wa bi muhammadanir rasuulaa (Aku ridha 
Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad 
sebagai Rasul), maka surga menjadi suatu keniscayaan baginya. ” 
(HR. An-Nasa'i dan Muslim)^^® 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Muslim dari Abu 
Sa'id A1 Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


d 


“Barangsiapa mengucapkan: Radhiitu billaahi rabbaa wa bil 
islaami diinaa wabi muhammad rasuulaa. maka surga merupakan 
sebuah keniscayaan baginya.” Redaksi in adalah redaksi yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sedangkan riwayat Musl im 
disebutkan dengan redaksi, Rasulullah SAW bersabda. 


““ Shahih Muslim (1884), Sunan An-Nasa'i (5), dan 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah. 


824 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




aJ C~srj ‘W ibj *)llj ij* •X^t^ \j( U 

UU IjJ' (-5^'j (^ ‘J^ ‘^' Jj^j 'i :J'^J •Aj*^ ^ 

jV-3 :Ji5 c^j^ij ..CJi 3;; ur j;iir> ^ 

^ , j> ^ ^ ‘' 0 


"Wahai Abu Sa'id, barangsiapa ridha Allah sebagai Tuhan, 
Islam sebagai agama, dart Muhammad sebagai nabi, maka surga 
merupakan sebuah keniscayaan baginya. ” Mendengar itu, Abu 
Sa'id merasa takjub lalu berkata, “Ulangilah lagi wahai Rasulullah.” 
Kemudian beliau mengulanginya. Sesudah itu beliau berkata, ‘‘Ada 
amalan lain yang mana jika dilaksanakan maka derajat seorang 
hamba akan ditinggikan seratus derajat di surga, danjarak masing- 
masing derajat adalah antara langit dan bumi. ” Abu Sa'id lantas 
bertanya, “Apakah itu ya Rasul?” Beliau menjawab, “Berjihad di 
jalan Allah." Penulis sengaja menaruh kode An-Nasa'i terlebih 
dahulu daripada Muslim karena redaksi yang dibawakannya adalah 
redaksi An-Nasa' i. 


Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
mengucapkan dzikir ini termasuk amalan yang menyebabkan 
seseorang masuk surga. Penjelasan tentang hadits ini telah 
dikemukakan sebelumnya, dan kami pun sudah menyebutkan 
penggabungan antara lafazh rasul dan lafazh nabi. 


9.4 Keutamaan Istighfar 


auI *_ii) ~®TA 


528. Rasulullah SAW bersabda, ‘‘Demi dzat yang jiwaku 
berada di dalam tangan-Nya, Andaikan kalian tiada berbuat dosa, 
maka sungguh Allah akan melenyapkan kalian dan memunculkan 
kaum lain yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


825 



Allah, lantas Dia memberi ampunan kepada mereka. ” (HR. 
Muslim)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, ... “Demi 

dzatyang jiwaku berada di dalam tangan-Nya, .... " 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menimjukkan banyaknya 
perbuatan dosa dari anak cucu Adam, dan bahwa orang yang 
berusaha untuk tidak jatuh sama sekali ke dalam perbuatan dosa 
berarti ia mengusahakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena 
ini —maksudnya jatuh ke dalam dosa- sudah merupakan tabiat 
manusia, dan mereka takkan dapat menghindarinya. Allah SWT 
telah menciptakan mereka dan memerintahkan agar mereka berbuat 
baik serta menahan diri dari perbuatan buruk. Akan tetapi tabiat 
mereka tidak mau jika mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Hanya 
orang-orang tertentu —^yakni para nabi— yang terjaga dari 
perbuatan dosa. Sekiranya mereka berkeinginan sama sekali tidak 
berbuat doa, berarti mereka berupaya melakukan sesuatu yang tidak 
mungkin. 

Dalam hadits ini juga terdapat anjuran beristighfar, dan bahwa 
istighfar itu menghapus dosa dan kesalahan. A1 Qur'an sendiri telah 
menjelaskan hal tersebut, di antaranya seperti firman Allah SWT, 
“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan serta menganiaya 
dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia 
akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ” 
(Qs. An-Nisaa' [4]: 110) “Dan Ouga) orang-orang yang apabila 
mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, 
namun kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. 
Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain 
daripada Allah?...,” (Qs. Aali 'Imraan [3]: 135) “...Dan tidaklah 

Shahih Muslim (2750). 


826 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



(pula) Allah akan mengadzab mereka. sedang mereka memohon 
ampun (kepada Allah). ” (Qs. A1 Anfaal [8]: 33) 


oJil JU^ ^ ^ 




529. “Demi d!za/ yang jiwaku berada dalam tangan-Nya, 
seandainya kalian berbuat salah hingga kesalahan-kesalahan itu 
memenuhi antara langit dan bumi. kemudian kalian memohon 
ampun kepada Allah, niscaya Dia akan mengampuni kalian. Demi 
dzat yang jiwa Muhammad berada di dalam tangan-Nya, 
seandainya kalian tidak berbuat salah, pastilah Allah akan 
mendatangkan kaum lain yang berbuat salah lalu mereka memohon 
ampun kepada Allah, kemudian Dia mengampuni mereka. ” (Ahmad 
danAbuYa'la)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la A1 Mushili 
dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 


SAW bersabda, 


... y 0JL» ijrki 


‘Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di dalam tangan- 
Nya atau demi Dzat yang jiwaku berada di dalam tangan-Nya, 
seandainya kalian berbuat dosa....’ A1 Haitsami di dalam kitab 
Majma’ Az-Zawaa'idherkatai, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Abu Ya’la, sedangkan para perawinya tsiqah." 

Ahmad dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


Musnad Ahmad (3/238) dan Musnad Abu Ya'la (4226). 


I 827 


Tvhfah Adz-Dzakirin 


-utoUi yji\ 53ur “Kaffarat (penebus) dosa adalah rasa menyesal." 
Dan Rasulullah SAW juga bersabda, 

Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan 
mendatangkan kaum lain yang berbuat dosa. lain mereka meminta 
ampun, kemudian Dia mengampuni mereka.’’ Ath-Thabrani di 
dalam kitab Al Ausath dan Mu’jam Al Kabiir meriwayatkan hadits 
yang semkana dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash RA, ia berkata- 
Rasulullah SAW bersabda, 

{*1 t) jj-jb 4ui ^ 

Seandainya kalian tidak bersalah. niscaya Allah akan 
menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. lalu mereka meminta 
ampun. kemudian Dia mengampuni mereka.” Al Bazzar juga 

meriwayatkan hadits yang semakna, dan para perawi mereka adalah 
perawi tsiqah. 


Selain itu, Al Bazzar juga meriwayatkan dari Abu Sa'id hadits 
yang redaksinya semakna dengan hadits Abu Hurairah yang lalu 
Namun di dalam sana^ya terdapat perawi bemama Yahya bin 
Katsir, sahabat Al Bashri, yang divonis sebagai perawi dha'if. 


Makna hadits 

Makna hadits ini sama seperti makna hadits sebelumnya. Dan 
kata VtrfJi ‘salah’ di sini semestinya digunakan untuk memaknai 

‘ses^tu yang tidak benar’, bukan ‘sesuatu yang dilakukan dengan 
tidak senpja’, karena perbuatan yang tidak dilakukan secara 
sengaja diampuni. Dari redaksi hadits di atas, Rasulullah SAW 
mengat^an bahwa mereka berbuat salah lalu mereka memohon 
^pun kepada Allah, kemudian Dia mengampuni mereka. Redaksi 
ini menuiyukkan bahwa kesalahan tersebut teijadi karena disengaja 


828 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




jLflilLrf^i Ali^>t^ dj-wo U* ® 1 


530. "Barangsiapa ingin catatan amalnya membuatnya 
gembira, maka ia hendaknya memperbanyak istighfar.” (Ath- 
Thabrani)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al 
Ausath dari Az-Zubair bin 'Awwam bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, ... ji “Barangsiapa ingin agar 

catatan amalnya membuatnya gembira, .... ” Menanggapi hadits ini, 
Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al Ausath, dan para 
perawinya tsiqah” Selain itu, Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits 
yang semakna, dan menanggapi haditsnya Al Mundziri berkata, 
“Sanadnya laa ba 'sa bihi." 

Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dari 
Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


X X ■’ X ^ ^ X X X X X 


“Tak ada dua malaikat pencatat amal yang membawa satu 
catatan amalpun kepada Allah dalam sehari, lalu Allah melihat ada 
istighfar di awal dan di akhirnya, kecuali Allah akan berkata, ‘Aku 
telah mengampuni hamba-Ku atas dosa-dosa yang ada di antara 
kedua ujung catatan ini'. ” Mengomentari hadits ini, Al Haitsami di 
dalam kitab Majma’ Az-Zawa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Al Bazzar, dan di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Tamam bin Najih yang dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya, 
namun dinilai dha'if oleh Al Bukhari dan imam-imam lainnya. 
Sementara para perawi selain Tamam bin Najih adalah perawi 
shahih.” Penulis akan menyebutkan hadits ini sebentar lagi. 


Majma' Az-Zawaa'id (10/208). 


I 829 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 


Lafazh Oj^ ii\ ji artinya, siapa saja yang ingin 


Catalan amalnya membuatnya gembira ketika melihatnya pada Hari 
Kiamat. 


531. "Barangsiapa beristighfar kepada Allah, niscaya Dia 
akan mengampuni dosa-dosanya. ” (HR. At-Tirmidzi)“'' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar RA, 
ia berkata, 


ji <.IJa 4iU jJLj jyiij ja 

.ulf 5J I'U ,L*| ii ij i- 

.ii 'jifi 'ji^\ (iji 


Pada suatu hari Rasuiullah SAW berkata kepada para 
sahabatnya, ‘Ucapkanlah: Subhaanallaahi wabihamdihii sebanyak 
seratus kali! Sebab, barangsiapa yang mengucapkannya satu kali 
saja maka sepuluh kebaikan akan dicatat untuknya. Barangsiapa 
yang mengucapkannya sepuluh kali, maka seratus kebaikan akan 
ditulis untuknya. Barangsiapa yang mengucapkannya seratus kali, 
maka seribu kebaikan akan dicatat untuknya. Dan barangsiapa 
yang mengucapkannya lebih banyak dari itu, maka Allah akan 
menambah kebaikan yang lebih banyak lagi baginya. Dan 
barangsiapa yang beristighfar kepada Allah, niscaya Dia ampuni 
dosa-dosanya. Redaksi ini adalah redaksi hadits yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan setelah meriwayatkan hadits 
ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib.’’ Selain At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang semakna. 


Sunan At-Tirmidzi (3470). 

830 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Mengenai riwayat An-Nasa'i ini telah kami sebutkan pada bagian 
yang lain. 


^tLJi ^ ©VT 

^ ^ iiJJi AJi ^jA jii 'yu>£>MS Oli ;c-»IpC Aj_^i 

.(j_;~^) A^CaII aJ^ J*-Jj IaJp AaSjJ 


✓ <*’ 


532. ‘Tait fli/a seorang Muslim pun yang melakukan suatu 
perbuatan dosa melainkan malaikat yang bertugas mencatat dosa- 
dosanya menunda mencatatnya hingga tigajam. Jika ia beristighfar 
kepada Allah dalam tempo waktu tiga jam itu, maka malaikat 
tersebut tidak jadi mencatatnya dan ia tidak akan disiksa pada Hari 
Kiamat atas dosanya itu” (HR. A1 Hakim)“* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab A1 
Mustadrak dari Ummu Ishmah A1 'Aushiyyah, dan ia pemah 
bertemu Nabi SAW, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


0^ iOVpC* itJii Aijia udj vJJi U 

.^1 ... Ay3 jA Ay 


“Tak ada seorang Muslim pun yang melakukan suatu 
perbuatan dosa melainkan malaikat yang bertugas mencatat dosa- 
dosanya menunda mencatatnya hingga tigajam. Jika ia beristighfar 
kepada Allah dalam tempo waktu tigajam itu Mengomentari 
hadits ini, A1 Hakim berkata dalam kitab Al Mustadrak, “Sanadnya 
shahih.” Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Ummu ‘Ishmah RA, Hanya saja di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Abu Mahdi Sa'id bin Sinan, yang divonis 
sebagai perawi matruk. 


Mustadrak Al Hakim (4/262). 


Tvhfah Adz-Dzakirin 


II 



Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari 
Abu Umamah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 

^ jiJuJi JUlUi L-?-Cp Oj 

. 50^13 Class' 'i\j liuit 0^ 


“Sesungguhnya malaikat kiri (pencatat amal buruk) menunda 
mencatat amal seorang Muslim yang terlanjur berbuat salah atau 
dosa. Jika ia menyesal dan beristighfar, maka Malaikat tersebut 
tidak jadi mencatatnya. Namun jika tidak, maka hanya satu dosa 
yang dicatat untuknya." Menanggapi hadits ini, A1 Haitsami di 
dalam kitab Majma Az-Zawaa id berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani melalui beberapa sanad dimana salah satu 
sanadnya tsiqah" 


Ath-Thabrani juga ada meriwayatkan hadits yang serupa dari 
Abu Umamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


tip iJUltJt 01 

tOlpL. diCif iJ Jis 


Malaikat kanan (pencatat amal baik) adalah pemimpin 
malaikat kiri (pencatat amal buruk). Maka jika seorang Muslim 
melakukan amal baik. dicatatnya amal baik tersebut. Jika ia 
melakukan suatu amal buruk, maka Malaikat kanan berkata kepada 
malaikat kiri. ‘Tundalah mencatatnya hingga enam jam!’. Jika dia 
beristighfar, maka tidak dicatat dosanya tersebut. Tetapi jika tidak, 
maka dicatatkan amal buruk tersebut baginya." Mengomentari 
hadits ini, A1 Haitsami di dalam kitab Majma'Az-Zawaa'id hexkdXn, 
Para perawinya tsiqah, dan ia (Ath-Thabrani) meriwayatkan hadits 
yang semakna dari jalur lain dari Abu Umamah RA. Namun di 
dalam sanadnya terdapat perawi bemama Ja’far bin Az-Zubair, yang 
divonis sebagai perawi kadzdzab.” 


832 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Makna hadits 

Lafazh ^ artinya, tidak memandang dosa tersebut 

atasnya. Demikianlah yang tertulis dalam hampir semua naskah. 
Namun dalam salah satu naskah tertulis dengan huruf 'ain sesudah 
qaf yakni ^ dari akar kata “menuliskan atau 

mencatat” maksudnya, tidak menulis perbuatan dosa tersebut 
untuknya. Makna yang teakhir ini nampaknya lebih tepat, karena 
kata waqaf tidak memiliki banyak makna di sini. 


.(c/> ‘b ^ cJ ^ 


533. "Sesungguhnya iblis telah berkata kepada Tuhannya 
Azza wa Jalla, ‘Demi keagungan dan ketinggian-Mu, Sesungguhnya 
aku akan senantiasa memperdaya anak cucu Adam selama masih 
ada nyawa di badan mereka.’ Lalu Allah berfirman, ‘Demi 
keagungan dan ketinggian-Ku, Sesungguhnya Aku akan senantiasa 
mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka memohon ampun 
kepada-Ku ” (HR. Ahmad dan Abu Ya'la)“^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la A1 Mushili 
dari Abu Sa'id A1 Khudri RA, ia berkata, “Aku telah mendengw 

Rasulullah SAW bersabda, ... :Jk-j ^ *4^ J'5 tr^.l *^1 

'Sesungguhnya iblis telah berkata kepada Tuhannya Azza wa Jalla 
A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, 
“Ahmad dan Abu Ya’la juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dengan redaksi, Si “Aku akan senantiasa 

memperdaya hamba-hamba-Mu Sementara itu Ath-Thabrani 

Musnad Ahmad (3/41), dan Musnad Abu Ya'la (1273). 


I 833 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab Al Ausath. 
Berkaitan dengan status salah satu sanad Ahmad dan Abu Ya'la, 
dinyatakan shahih. Selain itu, Al Hakim pula meriwayatkan hadits 
yang semakna di dalam kitab Al Mustadrak dari Abu Ya’la dan 
ketika mengomentari hadits ini ia mengatakan bahwa sanadnya 
shahih. Namun pemyataan ini perlu ditinjau kembali, karena di 
dalam sanadnya terdapat perawi yang sebenamya tidak 
meriwayatkaimya. 


Makna hadits 


Hadits ini memmjukkan bahwa istighfar dapat mengahapus 
dosa-dosa yang telah dilakukan lantaran terperdaya oleh bujuk rayu 
syetan, dan ampunan Allah itu akan selalu terbuka lebar bagi 
hamba-hamba-Nya yang mau memohon ampun kepada-Nya. Hal ini 
lebih dipertegas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la 
dari Abu Bakar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


^ :Jvi j aii 

**J**iO iJili cJfj di tj\kieLy\j 4jn ill 

V • A ^ J • 


^^Kalian hendaknya selalu mengucapkan laa ilaaha illallaah 
dan istighfar, karena iblis telah berkata, 'Aku binasakan manusia 
dengan dosa-dosa, tetapi mereka membinasakanku dengan laa 
ilaaha illallaah dan istighfar. Maka tatkala aku lihat mereka 
melakukan demikian, aku binasakan mereka dengan bujuk rayu dan 
tipu daya, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapat 
petunjuk'.” Akan tetapi sanad hadits mendapat kritikan tajam karena 
di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Utsman bin Mathar, 
yang divonis dha’if 


.dJlill 




• i * vli ^ 


534. Sayyidul istighfar sudah disebutkan pada bab ketiga. 


834 II 


Tuhfah Adz-DzakMn 


Mengenai pembahasan sayyidul Istighfar telah disebutkan 
penulis di dua tempat sebeliunnya dan kami pun telah 
menjelaskannya. Jelasnya, hadits tersebut diriwayatkan di dalam 
kitab Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab-kitab hadits 
lainnya. Di sana juga kami jelaskan, mengapa ia dinamakan 
sayyidul istighfar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat 
kembali! 


iS'^ ^ ^1 ji ^ C* — oV'o 

Jli aJSI JlS *i/l Jjl 

^4* ^li y 9y .y Oy » ^ 0,. 

.(j) oJUb ^ L» CyjiS' 


535. ‘‘''Tak ada dua malaikat pencatat amal yang melapor 
kepada Allah catatan amal dalam sehari, kemudian Allah melihat 
ada catatan istighfar di awal dan di akhirnya, kecuali Allah akan 
berkata, ‘Aku telah mengampuni hamba-Ku atas dosa-dosa yang 
ada di antara kedua ujung catatan inV.’’' (HR. Al Bazzar)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Anas bin Malik 

RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, <&' U 

>> * * 

■V - "Tak ada dua malaikat pencatat amal yang 

melapor catatan amal kepada Allah dalam sehari, .... " Menanggapi 
hadits ini, Al Haitsami di dalam kitab Mq/ma'/tz-Zawaa'/f/berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Tamam bin Najih yang dinilai tsiqah oleh 
Ibnu Ma'in dan lainnya, namun dinilai dha’if oleh Al Bukhari dan 
lainnya. Sementara para perawi lainnya adalah perawi shahih" 

Mestinya, penulis meletakkan hadits ini dan hadits sebelumnya 
berurutan dengan hadits 


MusnadAl Bazzcar (3252). 


II 835 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





' f • ' 

001 '>r*^' tj* 


"Barangsiapa yang ingin catatan amalnya membuatnya 
gembira di akhirat, maka ia hendaknya memperbanyak istighfar. ” 
Oleh karena itulah kami menyebutkan hadits ini terlebih dahulu. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan anjuran 
memperbanyak istighfar. Sebab ketika Allah SWT melihat catatan 
amal hamba-hamba-Nya yang ditunjukkan oleh para Malaikat, maka 
Allah SWT segera mengampuni dosa si pemilik catatan tersebut 
begitu di awal dan akhimya terdapat catatan istighfar. Dan sudah 
sepantasnya istighfar menjadi permulaan amal yang dikhawatirkan 
akan menimbulkan siksa, dan begitu pula ia semestinya menjadi 
penutup amal. 




536. ''Beruntunglah orang yang menemukan banyak istighfar 
di dalam catatan amalnya." (HR. Ibnu Majah)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dari 
Abdulltih bin Basar RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 

. 1 ^ *siLp^ 

“Beruntunglah orang yang mendapati banyak istighfar di 
dalam catatan amalnya." Menanggapi hadits ini, Ibnu Majah 
mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Demikian pula A1 
Mundziri serta lainnya menyatakan bahwa hadits ini shahih. 


Sunan Ibnu Majah (3818). 


836 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Lafazh seperti itulah lafazh ini tertulis dalam kitab 

ini, yaitu dengan nashab (huruf akhir berbaris fathahtain) karena 
posisinya sebagai maful (objek penderita) dari kata kerja aktif, 

"menemukan". Sedangkan dalam kitab lain, kata istighfaar ini 
disebutkan dalam posisi rafa' (huruf akhir berbaris dhummatain) 
karena posisinya sebagai naa'ib faa'il (kata ganti subyek) dari 

kata kerja pasif j "ditemukan". Dari kedua versi tersebut redaksi 

kedua lebih kuat dari yang pertama. Karena yang dimaksud dari 
hadits di atas adalah catatan istighfar ditemukan di dalam lembaran 
catatan amal, sekalipun ia pasti menemukannya pada hari hisab 
nanti. 




.(i>) 


✓ X 


537. ^'Barangsiapa memohon ampun bagi orang-orang 
beriman baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan 
menulis dari setiap Mukmin laki-laki dan Mukmin perempuan itu 
kebaikan baginya.^' (HR. Ath-Thabrani)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Mu'jam 
Al Kabiir dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ... yisLt 

“Barangsiapa memohon ampun bagi orang-orang beriman laki-laki 
maupun perempuan mengomentari hadits ini, Al Haitsami di 
dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Sanadnya jayyid." 
Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Ummu Salamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


Majma' Az-Zawaa'id (10/210). 


I 837 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



(^' '-fji 


“Barangsiapa mengucapkan setiap hari: Allaahummaghfir Hi 
wa HI mukminiina wal mukminaat (Ya Allah, ampunilah dosa- 
dosaku dan dosa orang-orang Mukmin laki-laki maupun 
perempuan), niscaya satu kebaikan akan diberikan dari setiap 
orang Mukmin kepadanya. ” Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat 
perawi bemama Abu Umayyah bin Ya’la, yang divonis sebagai 
perawi dha'if Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits 
yang semakna dari Abu Hurairah RA, ia berkata; Rasulullah SAW 
bersabda. 




"Barangsiapa yang tidak memiliki harta untuk disedekahkan, 
maka ia hendaknya memohon ampun bagi orang-orang beriman 
baik laki-laki maupun perempuan, karena sesungguhnya hal itu 
terhitung sedekah. ” Menanggapi hadits ini, A1 Haitsami di dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
perawi yang tidak aku kenal.” 


Makna hadits 

Hadits ini memmjukkan bahwa setiap mukmin yang memohon 
ampunan bagi mukmin yang lain mendapatkan kebaikan sejiunlah 
orang yang ia doakan tersebut Misalnya, jika yang didoakan adalah 
komimiteis tertentu, maka ia akan memperoleh kebaikan atau pahala 
sebanyak jumlah mereka yang didoakan. Oleh karena itu, siapapun 
yang ingin mengeruk keuntungan dari limpahan karunia Allah SWT 

berupa pahala, maka ia hendaknya mengucapkan: 

“Ta Allah, ampunilah kaum mukminin, baik laki-laki 

maupun perempuan”. Dengan demikian sekian banyak pahala yang 
tak terhitung jumlah akan dicatat dalam lembar catatan amal 
kebaikan. Inilah salah satu bentuk kemahaluasaan karunia Allah 
SWT. 


838 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



<1^ X XX X X X X ^ 

.^1 ... f Jd ^ 


538. “Barangsiapa memohon ampun bagi orang-orang 
beriman baik laki-laki maupun perempuan setiap hari ....” Hadits 
ini telah disebutkan dalam bab kedua no. 55. 


Takhrij hadits 

Hadits ini telah disebutkan pada bab kedua dan kami juga telah 
menjelaskannya di sana. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Ad- 
Darda' RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


i*J/k ^pi j llix jf 5p ^pPj lip ^‘y. JT Olitjiilj jppil pisl-l Ja 

, XX i-'" XX XX 


“Barangsiapa meminta ampun bagi orang-orang beriman baik 
laki-laki maupun perempuan setiap hari sebanyak dua puluh tujuh 
kali atau dua puluh lima kali, maka ia termasuk golongan orang 
yang dikabulkan doa-doanya dan penduduk negeri mendapat 
limpahan rezeki karenanya. ” Mengomentari hadits ini, Al Haitsami 
di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan di dalam sanadnya terdapat 
perawi bemama Utsman bin Abu Al 'Atikah, yang dinilai tsiqah 
oleh beberapa ulama hadits, namun dinilai dha’if oleh jumhur. 
Sedangkan para perawi laiimya adalah perawi tsiqah." 

Bilangan dua puluh tujuh atau dua puluh lima di dalam hadits 
ini tidak bisa kita ungkap alasannya atau kita cari hikmah di 
baliknya. Karena hal itu merupakan salah satu rahasia kenabian 
yang tidak layak kita tafsirkan dan kita jelaskan hikmahnya tanpa 
melalui dalil yang nyata. 


II 839 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



A 


jr ^3 ^ -or^ 

^ X ^ ✓ ✓ ✓ ✓ 

U^jl aLs 4-^03 (.IjJLs^I cb>!- 

✓ ✓ ^ ^ ^ ^ 

C-jl ijlii caJIU <-p ji aJI 


539. Sebelumnya telah disebutkan hadits, “Barangsiapa yang 
melanggengkan istighfar, Allah jadikan baginya jalan keluar dari 
setiap kesempitan” pada bab delapan. Sebelumnya juga telah 
disebutkan hadits orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW 
tentang kelancangan mulutnya, lalu beliau berkata, “Di manakah 
engkau dari istighfar? " (HR. A1 Hakim) 


Takhrij hadits 


Kedua hadits ini telah disebutkan pada bab kedelapan, dan 
telah kami uraikan pula keterangannya di sana. Dalam naskah ini 
penulis memberikan kode ‘A1 Hakim dalam Al Mustadrak' sesudah 
hadits tentang orang yang mengadukan kelancangan lidahnya, dan 
tidak memberi kode pada hadits yang pertama. Di sana telah kami 
jelaskan bahwa hadits yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, 
An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas RA. Sedangkan hadits 
yang kedua diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al 
Hakim dalam Al Mustadrak dari Hudzaifah, dan ketika 
mengomentari hadits ini, Al Hakim berkata, “Shahih menurut syarat 
Muslim.” Ath-Thabrani Juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Anas RA dengan tambahan redaksi. 


ovlih >3 u: ;Jia 4 p yjt J\ 

cJf rJjj ill jy-3 jia 

.0^ U9U13 ^1 ^jU)Nsli*^l 


“Suatu ketika seorang pria datang menemui Rasulullah SAW 
lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang 
lancang mulut, terutama kepada istriku.' Lantas Rasulullah SAW 
berkata, 'Di manakah engkau dari istighfar? Sungguh aku 
beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari 


840 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


semalam'. ” Ketika mengomentari hadits ini, A1 Haitsami di dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Ath-Thabrani meriwayatka 
hadits ini dengan dua sanad, dan para perawi salah satu sanadnya 
adalah perawi-perawi shahih.” 

Pada bab ke-delapan, penulis memberi kode ‘An-Nasa'i dan 
A1 Hakim’ pada hadits yang menjelaskan tentang kelancangan lidah. 
Semestinya penulis di sini tidak memberi kode ‘A1 Hakim’ saja 
sebagaimana yang anda lihat. 


:JUi tjj>rj os.\^j -oi • 

^ *'.•* "l,- * • *" *• * .O.'O ' /ll; 

tjis caIIp JUjj cAJ jAju Ijt® <%J .(Jl3 

/ ' ' ' ' 

(is (_5^ Aiil Jij Slj 


. J 

;ju Ai>* 


540. Suatu ketika seorang pria datang menemui Rasulullah 
SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami 
berbuat dosa.” Beliau berkata, "Dosa tetap dicatat baginya. ” Pria 
itu berkata, “Kemudian dia beristighfar dan bertobat?” Beliau 
berkata, “Dosanya diampuni dan tobatnya diterima. ” Laki-laki itu 
kembali berkata, “Tetapi setelah itu dia kembali berbuat dosa.” 
Beliau berkata, “Dosa tetap ditulis baginya. ” Laki-laki itu berkata 
lagi, “Dan kemudian dia beristighfar dan bertobat lagi.” Lalu beliau 
berkata, “Dosanya diampuni dan tobatnya pun diterima. Allah tidak 
akan bosan sampai kalian bosan. ” (HR. Ath-Thabrani)^^° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al 
Ausath dan Mu'jam Al Kabiir dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata, 
:Jd ?Ljii (^1 

... 4^ Liisj "Suatu ketika seorang pria datang menemui 


630 


Majma' Az-Zawaa'id (10/200). 


841 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, salah seorang di 
antara kami berbuat dosa.' Beliau berkata, ‘Dosa tetap ditulis 
atasnya ketika mengomentari hadits ini, A1 Haitsami di dalam 
kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Ath-Thabrani 
meriwayatkannya dalam kitab Mu'Jam Al Kabiir dan A1 Ausath 
dengan sanad hasart." Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
semakna di dalam kitab Al Ausath dari Aisyah RA, ia berkata. 


4)11 Vi :Jvii iji 

^ ^ ’rf" if f f 

ytS" ;^li <1)^1 4ttt Cr>J^V Ui^ ■ JVS ^ 

^ \j lyt 4ttt 


“Khubaib bin Al Harits pemah datang kepada Rasulullah 
SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku bertobat, tapi kemudian 
aku kembali berbuat dosa.’ Beliau berkata, 'Bertobatlah setiapkali 
engkau berbuat dosa.' la berkata, 'Wahai Rasulullah, kalau begitu 
banyaklah dosa-dosaku?' Beliau berkata, 'Ampunan Allah lebih 
banyak dari dosa wahai Khubaib bin Harits'.” Akan tetapi dalam 
sanad hadits ini terdapat perawi bemama Nuh bin Dzakwan, yang 
divonis dha'if. 


Selain itu, Al Bazzar juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Anas bin Malik, ia berkata, 

Jvii Aibt Vi j! Ji’j 

: JVi ^CtlTj l\ :'^J 4jip 

:J\i ijp! :Jva 'i! :J'i 

OviCUt ^ AJ:)\ J 

jA 


“Seorang laki-leiki datang kepada Rasulullah SAW lalu 
berkata, 'Ya Rasulullah, sesimgguhnya aku telah berbuat dosa.' 
Lantas Rasulullah SAW berkata, 'Jika engkau berbuat dosa, maka 
minta ampunlah kepada Tuhanmu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Aku 
telah minta ampvm, tetapi kemudian aku kembali berbuat dosa.' 
Beliau berkata, 'Jika engkau berbuat dosa lagi, maka kembalilah 
meminta ampun kepada Tuhanmu!’ Laki-laki itu kembali berkata. 


842 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





'Sungguh aku sudah meminta ampun kepadan-Nya, tapi kemudian 
aku kembali lagi berbuat dosa.’ Beliau berkata, 'Jika engkau berbuat 
dosa lagi, maka kembalilah meminta ampun kepada Tuhanmu.' 
Untuk keempat kalinya laki-laki tersebut mengulangi perkataannya. 
Lalu beliau berkata. 'Minta ampunlah kepada Tuhanmu sampai 
syetan merasa lelah'. ” Dalam sanad hadits ini terdapat Basyar bin 
A1 Hakam Ad-Dhabiy yang dinilai dha’if oleh beberapa ahli hadits. 
Namun ada yang berpendapat bahwa ia adalah perawi la ba ’sa bihi.. 


Makna hadits 

Hadits-hadits ini mengandung dalil yang menunjukkan bahwa 
Allah SWT akan menerima permintaan ampun orang yang kembali 
berbuat dosa walaupim dilakukan berulang kali jika memang ia 
kembali memohon ampun. Sebenamya, ini merupakan kabar baik 
yang mesti disambut gembira oleh seluruh hamba Allah, dan 
semestinya mereka bersyukur kepada-Nya atas rahmat dan kasih 
sayang-Nya yang amat besar ini. 


A * , * 


y y ^ 

Tr ^ ✓ y 

01^ La dJJ Ca yip ^ tf-U-Ljl OLiP 


•(^) 


541. Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, selama 
engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, Aku ampuni dosa-dosamu 
yang telah lalu, dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andaikan 
dosa-dosamu banyaknya sampai ke langit, kemudian engkau 
memohon ampun kepada-Ku, Aku akan ampuni dosa-dosamu itu, 
dan Aku tidak peduli." (HR. At-Tirmidzi)^^' 


Sunan At-Tirmidzi ( 3450 ). 


I 843 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik 
RA, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

•e - 


“Allah SWT her firman: ‘Wahai anak cucu Adam, selama 
engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, Dan akhir hadits 

disebutkan tambahan redaksi. 


^ '(J v'>. jJ 'i 




“Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada-Ku 
dengan membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau menemui-Ku 
dalam keadaan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu apa 
pun, sungguh akan Aku berikan kepadamu ampunan sebesar itu 
pula. ’’ Mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan gharib.” 


Makna hadits 

Lafazh tU-Ji OliP dengan huruf 'ain yang berbaris fathah, 
artinya awan, dan bentuk timggalnya ajUp. Ada yang berpendapat 

bahwa artinya, segala sesuatu yang tampak dan terlihat ketika 
kepala didongakkan ke atas. 

Lafazh dengan huruf qaf berbaris dhummah, yaitu 

sesuatu yang isinya penuh. 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang memmjukkan betapa 
besamya rahmat Alltih terhadap hamba-hamba-Nya. Selama seorang 
hamba berdoa dan menaruh harapan kepada-Nya, niscaya Dia akan 
mengampuni dosa-dosanya. Andaikan ia seorang yang telah larut 
dalam perbuatan dosa yang tak terhitimg lagi jumlahnya dan tak 
terhingga pula besamya, tetapi kemudian ia mengucapkan 
astaghfirullaah', niscaya Allah SWT mengampuninya. Coba Anda 


844 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


perhatikan limpahah karunia dan kemurahan hati Allah SWT kepada 
hamba-Nya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa 
seandainya seorang hamba berbuat dosa, lain ia menyadari bahwa 
Allah bisa mengadzabnya karena dosa tersebut jika Dia 
menghendaki, atau pun mengampuninya jika Dia menghendaki, 
maka ia memperoleh ampunan dari Allah SWT sebagai karunia dan 
rahmat dari-Nya seperti yang disebutkan di dalam hadits Anas RA 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al Ausath 
bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


4))t 01^ iJ frtii Jlj *.l-» OJ 

.ii 'j&i b? 


“Barangsiapa yang berbuat suatu dosa, kemudian ia 
menyadari bahwa jika Allah berkehendak, Allah bisa 
mengadzabnya, dan jika Allah berkehendak Allah bisa 
mengampuninya, maka menjadi hag atas Allah untuk memberikan 
ampunan baginya. ” Akan tetapi hadits ini mendapat kritikan karena 
di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Jabir bin Marzuq Al 
Jiddi yang dinilai dha'if. 


Bahkan adapula riwayat yang menyebutkan bahwa dengan 
hanya mengetahui bahwa Allah SWT telah melihat perbuatan 
dosanya, maka itu bisa menjadi motif ia memperoleh ampunan, 
sebagaimana informasi hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
di dalam kitab Al Ausath dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


jy Oij il' ^ O* 


“Barangsiapa yang berbuat dosa, lalu ia tahu bahwa Allah 
telah melihatnya, maka dosanya diampuni sekalipun ia tidak 
meminta ampun. ” Hadits ini mendapat kritikan karena di dalam 
sanadnya terdapat perawi bemama Ibrahim bin Hirasah yang 
divonis matruk. 


Kanmia rabbani dan anugerah ilahi ini bukan sesuatu yang 
tidak mungkin terjadi. Sebab Dia-lah yang mengampimi dosa-dosa 
hamba-Nya tanpa peduli betapa pvm besamya, dan Dia-lah yang 
memberi tanpa ada perhitungan apa-apa. Oleh karena itu, siapa pun 


I 845 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



yang telah diberi Allah SWT bagian berupa ilmu dan hikmah tidak 
berhak membuat hamba-hamba Allah berputus asa dan menjauhkan 
mereka dari sangkaan yang baik kepada Allah SWT. 


^ aMI :Jli ^ —©IT 

cjI jA (cj ci) ^ ^ jl 5 cjl^ Olj iaJ caJI j 

0^0 S 9 ^ -.» ✓ o ^ 

A-ip 015^ Olj caJ j-ap c-<I^ 

^ ^ ^ ^ ^ 

'(cr^) 


542. "Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Astaghfirullaahal 
'azhiim alladzii laa ilaaha illaa htiwal hayyul qayyuum wa atuubu 
ilaihi ’ (Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang 
tiada tuhan yang berhak yang disembah kecuali Dia Yang Maha 
Hidup lagi Maha Mengatur seluruh makhluk. Dan aku bertobat 
kepada-Nya), niscaya dosa-dosanya terampuni sekalipun ia pernah 
lari dari medan perang sebanyak tiga kali dan sebanyak lima kali, 
diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih di 
lautan. ” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abu 
Syaibah)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu 
Hibban, dan Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Mushannaf-nya. dari 
Bilal bin Yaseu" bin Zaid, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku, dari kakekku, ia bekata: Rasulullah SAW bersabda, Jd 

.^1 ... aMI J&aLJ< "Barangsiapa yang mengucapkan 

Astaghfirullaahal 'azhiim .... ” Ketika mengomentari hadits ini, At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits gharib yang hanya kami 
ketahui dari jalur ini.” Sementara A1 Mundziri berkata, “Sanadnya 


Sunan Abu Daud (1517), Sunan At-Tirmidzi (3397), dan Al Mushartnaf 
(10/299). 

846 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jayyid muttashil” A1 Bukhari di dalam kitab Tarikh Al Kabiir 
mengatakan bahwa Bilal mendengar hadits tersebut dari ayahnya, 
yaitu Yasar bin Zaid, dan ayahnya mendengamya dari ayahnya pula, 
yakni Zaid, pembantu Rasulullah SAW. Namun ada perbedaan 
pendapat mengenai nama Yasar, ayah Bilal, apakah dengan huruf 
baa' (Basar) atau dengan yaa' (Yasar). Al Bukhari di dalam kitab 
Tarikh-nya. menyebutkannya dengan huruf baa' yakni Basar. 

Selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu 

Sa'id dengan tambahan redaksi, ot“Sebanyak tiga kali.” 

Begitu pula Al Heikim meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu 

Mas'ud RA dengan tambahan redaksi yang sama yakni, oi 

* 

‘Sebanyak tiga kali’ —sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'id 
dalam haditsnya-. Ketika mengomentari hadits ini, Al Hakim 
berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim." 
Sementara itu Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits yang 

semakna namun dengan tambahan redaksi, “sebanyak 

* 

• > • ^ ^ • 

lima kali”, dan redaksi yJ' 4 ^ OtS* OJj ^'‘sekalipun dosanya 

sebanyak buih di lautan" dari Abu Sa’id Al Khudri RA. 


Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Ibnu Mas'ud dengan status perawi tsiqah, Rasulullah SAW 
bersabda. 


,iJ 4 \ 4 % f>5j' j* ^1 '4 "i >3 J 


“Tidaklah seseorang mengucapkan ‘Astaghfirullaahal 'azhiim 
alladzii laa ilaaha illaa hitwal hayyul qqyyuum wa atuubu ilaihi’, 
melainkan dosa-dosanya akan diampuni sekalipun ia pernah lari 
dari medan perang” 


Makna hadits 

Hadits ini menunjukkari bahwa beristighfar kepada Allah dapat 
menghapus dosa-dosa, baik dosa kecil maupun besar. Karena para 


I 847 


Tuhfah Adz~Dzakirin 



ulama sepakat bahwa lari dari medan perang saat pertempuran 
berkecamuk termasuk dosa besar. 


Jii — ©tr 

•(u^ ‘c/^) ®S^ (c) ^ 


543. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku meminta 
ampun kepada Allah dan bertobat (kepada-Nya) sebanyak tujuh 
puluh kali dalam sehari. " dalam riwayat lain, "lebih dari tujuh 
puluh kali dalam sehari. ” dan dalam riwayat lain, "Sebanyak 
seratus kali dalam sehari. ” (HR. A1 Bukhari, Ath-Thabrani, Ibnu 
Abu Syaibah, dan Abu Ya’la)®^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Ath-Thabrani dalam 
kitab Al Ausath dan Mu jam Al Kabiir, Abu YaTa, dan Ibnu Abu 
Syaibah dalam kitab Mushannaf-nya. Adapun redaksi 5^ 

"sebanyak tujuh puluh kali" diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
kitab Al Ausath dan Mu'jam Al Kabiir, Abu YaTa, dan Al Bazzar 
dari hadits Anas bin Malik RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 




"Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebanyak tujuh 
puluh kali dalam sehari." Dalam riwayat lain lafazh 

diganti dengan lafazh, "Sesungguhnya aku bertobat. ” Menurut Al 
Haitsami, sanad Ath-Thabrani statusnya jayyid dan ia mengatakan 
bahwa para perawi sanad Abu YaTa, dan Ath-Thabrani adalah 
perawi-perawi shahih. Adapun redaksi, 5 ^ "Lebih dari 


Shahih Al Bukhari (6307), Majma’ Az-Zawaa'id (10/208), Mushannaf Ibnu 
Abu Syaibah (10/299), dan Musnad Abu Ya'la (2934). 


848 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tujuh puluh kali" diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. 






"Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan 
bertobat kepada-Nya sebanyak lebih dari tujuh puluh kali dalam 
sehari. ” 


An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Abu Hurairah RA, dan begitu pula Ath-Thabrani 
meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitab A1 Ausath dengan 
redaksi: Rasulullah SAW bersabda, 


. 5 ^ 4\ ij/O J\ 


“Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat 
kepada-Nya sebanyak seratus kali dalam sehari. ” Sedangkan di 
dalam riwayat Ath-Thabrani lainnya yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah RA disebutkan dengan redaksi, "Lebih 

dari tujuh puluh kali", dan dalam riwayat lain dengan sumber yang 
sama juga disebutkan dengan redaksi, "Sebanyak seratus 

kali." 

A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, 
“Semuanya diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al 
Ausath, dengan sanad hasan.” Ketiga riwayat yang disebutkan 
penulis dinisbatkan kepada Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath, 
dan Ibnu Abu Syaibah. Dari semua yang telah disebutkan, yang 
paling baik untuk diamalkan adalah riwayat yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW membaca istighfat dalam sehari sebany^ 
seratus kali. Apabila seseorang ketika bersitighfar membaca 

J "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampuna 

kepada-Mu, karena itu, ampunilah aku. ” Berarti ia mengamalkan 
dua riwayat yang telah disebutkan, dan Allah SWT Maha 
Mengampuni dosa serta Maha Menerima taubat. 


I 849 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


544. “Sungguh hatiku terkadang kalut, maka aku beristighfar 
kepada Allah sebanyak tujuh puluh kali dalam sehari. ” (HR. 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari AI Agharr A1 
Muzani, dan ia adalah sahabat, bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Sungguh hatiku terkadang kalut ” Selain itu, Abu Daud dan An- 
Nasa' i juga meriwayatkan hadits yang semakna. 


Makna hadits 

Lafazh berasal dari kata artinya, pJi kabut yang 

terdapat di langit sebagaimana kata Abu 'Ubaid dan para ahli bahasa 
lainnya. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menutupi hati. 
Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang 
melalaikaui hati untuk berdzikir. Ada juga yang berpendapat bahwa 
adalah penutup yang lebih tipis dari pUt, sedangkan Al Ghaimu 

adalah penutup yang lebih tebal, sedangkan kata yang 

disebutkan di dalam firman Allah SWT, "Sekali-kali tidaklah 
demikian; sebenamya apa yang selalu mereka usahakan itu 
menutupi hati mereka.” (Qs. Al Muthaffifiin [83]; 14) memiliki 


Shahih Muslim (2702). Al Ghain (debu) di sini bukanlah debu kelalaian. Abul 
Hasan Asy-Syadzili —^ketika menjelaskan hadis ini— berkata, "Sesungguhnya 
debu yang dimaksud di sini adalah debu cahaya dan bukan debu kelalaian. Sebab, 
Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu meningkatkan ketaatan dan 
taqarrubnya kepada Allah, yang membuat cahaya makrifah di dalam hatinya kian 
meningkat. Semakin meningkat cahaya makrifah itu semakin tinggi pula derajat 
beliau di sisi Allah SWT. Dalam kondisi ini, jika suatu ketika tidak meningkat 
cahaya tersebut di dalam hatinya, maka itu terhitung kesalahan atau dosa di mata 
beliau.” Lihat Faidh Al Qadiir, syarah Al Jaami' Ash-Shaghiir (3/11). 


850 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



posisi yang tinggi dari karena ia cenderung diartikan sesuatu 


yang menutupi. 

Kesimpulannya, yang dimaksud di sini adalah kelalaian dan 
kealpaan yang dialami oleh setiap manusia. Dan Rasulullah SAW 
telah bersabda dalam hadits shahih-nya. 



iCi uii* Ut UjJ 


"Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, aku bisa lupa 
sebagaimana halnya kalian. Maka jika aku terlupa, ingatkanlah 
aku.” Hanya saja Rasulullah SAW memohon ampunan dari hal 
tersebut, sekalipun itu bukanlah suatu dosa, karena tingginya 
martabat dan kedudukan beliau sehingga seakan-akan beliau tidak 
pantas lalai dari dzikir mengingat Allah SWT sesaat pun. 


S ^1 oil) llr d\ -olo 

ti) o'J* aJU 


545. “Sungguh kami pemah menghitung dalam satu kali duduk 
Rasulullah SAW membaca, 'Rabbighfir Hi wa tub 'alayya innaka 
antattawwaabur rahiim’ (Ya Tuhanku, ampunilah aku dan 
terimalah tobatku! Sesungguhnya Engkau-lah Maha Penerima tobat 
dan Maha Penyayang) sebanyak seratus kali.” (HR. Abu Daud, dan 
Ibnu Hibban)^^^ 


Makna hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata, ^ '^! 

.^1 ... “Sungguh kami pemah menghitimg dalam satu 


kali duduk Rasulullah SAW membaca: ....” ketika mengomentari 
hadits ini, Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini shahih. At- 


Sunan Abu Daud (1516) dan Shahih Ibnu Hiban (2459). 


II «si 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang semakna, dan menurut 
penilaiannya, hadits tersebut hasan shahih gharib, dengan redaksi, 
ilJt “Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat 
lagi Maha Penyayang. ” 

Selain itu, An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan 
hadits yang redaksinya sama dengan redaksi yang diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi dari Ibnu Umar RA. Di dalam salah satu riwayat An- 
Nasa'i yang lain disebutkan dengan redaksi, 

cjf iljj LJj 

"Va Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku! 
Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha 
Pengampun. ” 



Adapun hadits-hadits lain yang berkaitan dengan masalah 
istighfar ini sebagai berikut: 

1. Abu Dzar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

... 


2 . 


“Allah SWT berfirman: ‘Wahai anak cucu Adam, setiap kalian 
adalah berdosa kecuali orang-orang yang Aku maqfkan. 
Karena itu, mohon ampunlah kepada-Ku, niscaya Aku akan 
mengampuni kalian'. ” (HR. Muslim) 


Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

(.cAiLfi IjJ 01 

^0 ^ cdi Ui; 0 ajj aiP o^ 


“Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan perbuatan 
dosa, maka timbullah bintik hitam di dalam hatinya. Jika ia 
berhenti dari perbuatan dosanya itu dan meminta ampun 
kepada Allah, maka bersihlah kembali hatinya. Tetapi jika ia 
kembali melakukannya, maka bertambahlah bintik hitam 
tersebut hingga ahJiimya menutupi hatinya. Itulah Ar-Raan 


852 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


3. 


4. 


yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, ‘Sekali-kali tidaklah 
demikian: sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu 
menutupi hati mereka'. ” (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa i, Ibnu 
Majah, Ibnu Hibban, dan A1 Hakim) menanggapi hadits ini, 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Sedangkan A1 
Hakim berkata, ''Shahih menurut syarat Muslim." 

Anas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda. 


'Sesungguhnya hati itu bisa berkarat layaknya tembaga, dan 
untuk membersihkannya adalah dengan beristighfar. (HR. A1 
Baihaqi) 

Ali bin Abu Thalib berkata, “Aku adalah seorang laki-laki 
yang jika mendengar suatu hadits dari Rasulullah SAW, maka 
Allah memberiku manfaat dari hadits tersebut. Dan jika ada 
seorang sahabat Rasulullah SAW menyampaikan sebuah 
hadits kepadaku, aku memintanya untuk bersumpah terlebih 
dahulu. Jika ia telah bersumpah, maka aku mempercayainya. 
Abu Dakar Ash-Shiddiq pemah menyampaikan hadits 
kepadaku, dan Abu Dakar benar, bahwa ia mendengar 
Rasulullah SAW bersabda. 


J\ ( 9 ‘iJ A *‘>1! 

.U» 


“Tak ada seorang hamba pun yang melakukan suatu 
perbuatan dosa kemudian berwudhu dengan baik lalu 
melaksanakan shalat sunah dua rakaat dan beristighfar 
memohon ampun kepada Allah, melainkan dosa-dosanya 
diampuni. ” Kemudian dia membaca ayat, "Dan (juga) orang- 
orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri. ...” (Qs. Aali 'Imraan [3]: 135) (HR. 
Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu 
Hibban). Namun di dalam sebagian riwayat tidak disebutkan 

redaksi, “dua rakaat”. 


II 853 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



5. Jabir bin Abdullah RA berkata, 

Jvi Sj :J\ii 4^ 4ttt iSit Jj««j (_jJl 

’ <» O’ * •' 

js ijjbj 4^ Jb» j>i-3 iJ ju4 j;^*' 'Ji* 

t’up : Jvi JU ‘4^ ij*i 

.tiJii 4)ll ji^ tXii 1^3 1*^ ii\*i i«XP a\^ 


“Suatu ketika seorang pria datang menemui Rasulullah SAW 
seraya berkata, 'Aduh betapa berdosanya aku, aduh betapa 
berdosanya aku.' la mengulangi perkataannya ini sebanyak dua 
atau tiga kali. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, 
'Ucapkanlah: Allaahumma maghfiratuka ausa'u min 

dzunuubii, warahmatuka arjaa 'indii min 'amalii (Ya Allah, 
ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmat- 
Mu lebih aku harapkan daripada amalku.' la pun 
mengucapkannya. Kemudian beliau berkata, 'Ulangi lagi.' Pria 
itu pun mengucapkannya kembali. Kemudian beliau berkata, 
'Ulangi lagi.' Pria itu lantas mengucapkannya lagi. Setelah itu 
beliau berkata, 'Berdirilah! Sesungguhnya Allah telah 
mengampunimu'. ” (HR. A1 Hakim) 

6 . A1 Barra' meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang seorang 
pria bertanya kepadanya, "Wahai Abu Imarah, Allah SWT 
telah berflrmein: 'Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke 
dalam kebinasaan. ’ (Qs. A1 Baqarah [2]: 195), Apakah yang 
dimaksud adalah orang yang maju menyongsong musuh lalu 
bertempur hingga terbunuh?” A1 Barra' menjawab, “Tidak, 
melainkan seseorang yang melakukan perbuatan dosa lalu 
berkata, ‘Allah tidak akan mengampuninya.” (HR. A1 Hakim) 
Hadits ini diriwayatkan secara mauquf, dan menurut penilaian 
A1 Hakim, hadits ini shahih menurut syarat A1 Bukhari dan 
Muslim. 


7. 


Tsauban RA, pembantu Rasulullah SAW berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 


4>i oj Si 


854 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Aku tidak ingin memiliki dunia beserta isinya dengan sebab 
ayat ini, ‘Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah sekali-kali 
berputus-asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan 
mengampuni dosa-dosa semuanya'.” (Qs. Az-Zumar [39]. 53) 
(HR. Ath-Thabrani) menanggapi hadits ini, A1 Haistami di 
dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Sanad hadits ini 
hasan. 


Ibnu Umar RA berkata. 


; Jij iil'i Oja U j^lj 0 ? Si Si' 01 ) ; Jjii 


“Dahulu kami menahan diri untuk tidak memohon ampunan 
bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, sampai akhimya 
kami mendengar Nabi SAW membaca ayat, Sesungguhnya 
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tetapi Dia akan 
mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu bagi orang- 
orang yang dikehendaki-Nya....’ (Qs. An-Nisaa [4]. 48) 
seraya bersabda, 'Telah aku tunda syafaatku bagi para pelaku 
dosa besar hingga hari kiamat nantV. (HR. A1 Bazzar) 
mengomentari hadits ini, A1 Haitsami di dalam kitab Majma 
Az-Zawaa'idhexVaXdi, “Sanad hadits imjayyidr 


9.5 Keutamaan A1 Qur'an, Surah, dan Ayat-Ayat Tertentu 


•(D 


i.aii fV Ji iJii roT> -o 


546. “Bacalah Al Qur'an, karena sesungguhnya dia akan 
datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang 
membacanya. ” (HR. Muslim)^^^ 


Shahih Muslim (804). 


I 855 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah A1 
Bahili RA, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda. 


JTj aa\^\ iij\^ OT^t 

jf 0 \ 3 \^ (01 

VaJI^I 0\^ ^ O^V^ 

.AikJl Slj 


“Bacalah Al Qur'an, karena dia akan datang pada hari 
kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. 
Bacalah dua surah yang bersinar, yaitu Al Baqarah dan Aali 
'Imraan, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 
gumpalan awan atau payung atau gerombolan burung shuwaf, yang 
menaungi orang-orang yang membacanya. Bacalah surah Al 
Baqarah, karena mengambilnya adalah berkah, dan 
meninggalkannya adalah kerugian. Dan tidak akan bisa 
mengambilnya para tukang sihir atau orang-orang yang berani 
berbuat kebatilan. ” 


Makna hadits 


Dalam hadits ini terdapat dalil yang memmjukkan bahwa Al 
Qur'an akan memberi syafaat kepada orang-orang yang 
membacanya. Karena itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk 
membaca Al Qiu-'em berdasarkan sabda beliau, "Bacalah Al 
Qur'an. ’’ 


Selain itu, Al Bukhari, Muslim, dan ahlu As-Sunan 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Utsman bin AfFan RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




"Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang 
mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya ." Lebih jauh, Muslim 


856 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



dan imam hadits yang lain meriwayatkan hadits yang semakna dari 
Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


.Soip jil* ca4^-J' 


"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah 
(masjid) untuk membaca Kitabullah (Al Qur'an) dan menelaahnya 
bersama-sama, melainkan ketenangan turun atas mereka, rahmat 
meliputi mereka. para malaikat mengelilingi mereka dan Allah 
menyebut mereka di kalangan makhlukyang berada di sisi-Nya. ” 

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits yang semakna dalam 
kitab Shahih-nydi dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah 


SAW bersabda, 


iitif iliir t)T^( 

oOb Ji iiC. A> 


"Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah pemberi syafaat yang 
memohonkan syafaat dan pembela yang jujur. Barangsiapa yang 
menjadikan Al Qur'an di depannya (sebagai pedoman), maka ia 
akan dibimbing ke surga. Dan barangsiapa yang menempatkan Al 
Qur'an di belakangnya. maka ia akan digiring ke neraka. ” 




C* A^iapf ja ©iV 

ip aMI A»1 IjJjIjLJI 

✓✓ If A' ^ ^ '' 


547. “Barangsiapa yang disibukkan oleh Al Qur'an daripada, 
berdzikir dan berdoa kepada-Ku, niscaya akan Aku berikan 
kepadanya pemberian terbaik yang diminta oleh orang-orang yang 
meminta. Dan keutamaan Kalam Allah (Al Qur'an) atas sekalian 


II *57 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kalam lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas sekalian 
makhluk-Nya. ” (HR. At-Tirmidzi)^^’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id A1 
Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


0^1 j>: 


"''Allah SWT berjirman: 'Barangsiapa yang disibukkan oleh Al 
Qur'an Mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
ini adalah hadits hasan gharib”. Sedangkan sanadnya dalam kitab 
Sunan At-Tirmidzi adalah sebagai berikut: Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Syihab bin 'Ibad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Hasan bin Abu Yazid Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Qais, dari Athiyyah, dari 
Abu Sa'id. Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits seperti di atas. 

Syihab bin 'Ibad adalah Abu Amru Al 'Abdi Al Kufi, dan ia 
adalah perawi tsiqah. Al Bukhari, Muslim, dan imam-imam hadits 
yang lain juga meriwayatkan hadits darinya. Sedangkan gunmya, 
Muhammad bin Al Hasan bin Abu Yazid Al Hamdani, adalah 
perawi dha'if, dan dari semua imam hadits hanya At-Tirmidzi yang 
meriwayatkan hadits darinya. 

Amru bin Qais Al Mula'i adalah perawi tsiqah mutqin. Muslim 
dan imam hadits lainnya meriwayatkan hadits darinya. Sementara 
'Athiyyah —^yaitu Ibnu Sa'ad bin Janadah Al Aufi— adalah perawi 
dha'if menurut Hasyim dan Ibnu 'Adi. Tetapi At-Tirmidzi menilai 
beberapa haditsnya hasan, di antaranya hadits ini. Abu Hatim 
berkata, “Sekalipun 'Athiyyah ini seorang perawi dha'if, namun 
hadits-haditsnya tetap ditulis.” 


Sunan At-Tirmidzi (2926). 


858 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca dan menelaah A1 
Qur'an akan diberi ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. 

Lafazh ^1... hisa saja berfungsi sebagai alasan 

bagi kalimat sebelumnya bahwa orang yang menyibukkan diri 
dengan A1 Qur'an akan diberi karunia terbaik yang Allah 
karuniakan kepada orang-orang yang berdoa. Karena manakala 
seseorang menyibukkan diri dengan kalam Tuhan yang melebih 
seluruh kalam, maka pahala ytmg diperoleh orang tersebut melebihi 
seluruh pahala yang pemah ditawarkan. Seandainya hadits ini tidak 
memiliki kelemahan dari aspek sanad, sudah barang tentu dapat 
menjadi dalil bahwa orang yang sibuk membaca A1 Qur'an daripada 
berdzikir dan berdoa akan mendapatkan pahala yang sangat besar 
ini. Dalam pembahasan terdahulu kita telah mengetahui pahala 
dzikir, dan anda pun telah mengetahui hadits "Doa itu adalah 
ibadah ” yang telah disebutkan sebelumnya. 






.(O) 


548. “Barangsiapa yang membaca Al Qur'an, maka ia 
mendapatkan satu kebaikan dari setiap huruf yang dibacanya, dan 
satu kebaikan itu akan dilipatgandakan lagi menjadi sepuluh 
kebaikan semisalnya." (HR. At-Tirmidzi)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


Sunan At-Tirmidzi (2910). 


II »» 


Tiihfah Adz-Dzakirin 



iXS^ jif Jjsf Si <U ^ ^1 oVsS” ^ ji 

1^ X • X A* " Kt" ’' ; 

.C^ 4 4 4(J 


.*? • 


"Barangsiapayang membaca satu huruf dari Al Qur'an, maka 
ia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan 
dilipatgandakan lagi menjadi sepuluh kebaikan semisalnya. Aku 
tidak mengatakan bahwa Aliflaammiim itu satu huruf, melainkan 
Alif satu huruf, Laam satu huruf, dan Miim satu huruf” Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
shahih gharib dari jalur ini. Dan Aku telah mendengar Qutaibah bin 
Sa'id berkata, ‘Telah sampai kabar kepadaku bahwa Muhammad bin 
Ka'ab Al Qurazhi —^yakni yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 
Mas'ud— lahir semasa Rasulullah SAW masih hidup. Dan ia 
meriwayatkan hadits ini dari jalur lain selain jalur ini. Sementara 
Abu Al Ahwash meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud.” 


Makna hadits 

Hadits ini mengandimg penjelasan bahwa orang yang 
membaca Al Qur'an mendapatkan satu kebaikan dari setiap satu 
huruf yang dibacanya, dan satu kebaikan tersebut dilipatgandakan 
menjadi sepuluh kali lipat semisalnya. 

Karena kata *3^ “huruf’ dalam Bahasa Arab terkadang 

digunakan juga untuk mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan 
sebuah kata, atau gabungan beberapa huruf yang membentuk suatu 
arti, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan <3^ dalam sabdanya itu adalah huruf yang berdiri 

sendiri, dan bukan “kata”. Sehingga Aliflaammiim itu terhitung tiga 
huruf, dan bukan terhitvmg satu huruf. Tentu hal ini merupakan 
sebuah ganjaran dan pahala yang teramat besar. 


(0 jJ^\ 0 ^ iAj OT \jij — o t ^ 

X XXX XXX X 


860 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


549. “Orang yang membaca Al Qur'an, dan dia mahir dalam 
membacanya, akan bersama para utusan Allah yang mulia lagi taat 
kepada Allah. Sedangkan orang yang membaca Al Qur'an, tetapi 
terbata-bata dan menemukan kesulitan ketika membacanya, akan 
mendapatkan dua pahala. ” (HR. Al Bukhari dan Muslim) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


t jVi i'jij ^ jaUJi 

.Oi>i iii 


"Orang yang mahir Al Qur'an berada bersama para utusan 
Allah yang mulia lagi taat kepada Allah. Sedangkan orang yang 
membaca Al Qur'an, tetapi terbata-bata dan menemukan kesulitan 
ketika membacanya akan memperoleh dua pahala." Redaksi ini 
adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain 

disebutkan dengan redaksi, "Sedangkan orang 

yang susah membacanya, maka ia mendapatkan dua pahala." 
Selain itu, Ahlu As-Sunan juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dari Muslim. 


Makna hadits 

Lafazh * “Dia mahir dalam membacanya” maksudnya, 

pintar dalam hafalan dan bacaannya; tidak terhenti-henti dan 
terbata-bata ketika membaca dan tidak susah bacaannya karena 
bagus hafalan dan penampilannya. 

Lafazh ^ jika diartikan maka kata adalah 

bentuk jamak dari kata artinya, para Malaikat utusan karena 

mereka diutus kepada manusia dengan membawa risalah Allah 
SWT. Makna hadits tersebut adalah bahwa orang yang membaca Al 

Shahih Al Bukhari (4937) dan Shahih Muslim (798). 


II “1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Qur'an dengan mahir bisa jadi bersama para Malaikat yang diutus 
Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Ada yang berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan kata adalah para Malaikat yang 

mencatat ama-amal hamba. Sedangkan artinya, yang patuh. 

Kata ini berasal dari akar kata yaitu ketaatan dan kebaikan. 

Lafazh berasal dari kata yaitu ragu-ragu ketika 

membaca karena hafalannya yang lemah atau karena 
pengucapannya tidak lancar. Karena itu, orang semacam ini 
diberikan dua pahala. Pahala pertama diberikan karena ia berusaha 
membaca A1 Qur'an, sedangkan pahala kedua diberikan karena 
kesulitan yang dialaminya ketika membaca A1 Qur'an. 

Adapim orang yang mahir, maka ia akan mendapatkan 
ganjaran yang besar, yaitu berkumpul bersama malaikat-malaikat 
pilihan yang dekat dengan Allah, dan itu merupakan nikmat yang 
tidak ada bandingannya. 


9.6 Keutamaan Surah Al Faatihah 




o o 


•(c) 


550. “Surah yang paling agung dalam Al Qur'an adalah As- 
Sab’u Al Matsaanii dan Al Qur'an yang agung.” (HR. Al 
Bukhari)^® 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu 
Sa'id bin Al Ma'lli Al Anshari -ia bemama asli Rafi' bin Aus bin Al 


Shahih Al Bukhari (4474). 

862 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Ma'lli. Ada juga yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah A1 
Harits bin Aus A1 Ma'lli-, ia berkata, “Ketika aku sedang shalat di 
masjid, Rasulullah SAW memanggilku. Namun aku tidak 
menjawab. Selesai shalat, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tadi aku 
sedang shalat.' Lalu beliau berkata, 'Bukankah Allah SWT telah 
berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan 
Allah dan seruan Rasul apabila dia menyerumu? ’ (Qs. A1 Anfaal 
[8]: 24) Kemudian beliau berkata lagi, “Sungguh akan aku ajarkan 
kepadamu sebuah surah yang paling agung dalam Al Qur'an 
sebelum engkau keluar dari masjid ini. ” Lalu beliau memegang 
tanganku. Tatkala beliau hendak keluar, aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, bukankah tadi engkau mengatakan bahwa sungguh aku 
akan ajarkan kepadamu sebuah surah yang paling agung dalam Al 
Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid ini?” Beliau lantas 
bersabada, “Al Hamdulillahi rabbil •aalamiin. yaitu As-Sab'u Al 
Matsaanii dan Al Qur'an Al ‘azhiim yang diberikan kepadaku. ’’ 

Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Abu Sa'id RA. Sementara At-Tirmidzi 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah RA bahwa 
Rasulullah SAW pemah keluar menemui Ubai bin Ka'ab, lalu 


berkata. 


i'Js iXf At Al Jvii tAi Sj^j u: :Jl5 ^t^^ 

rj .j>jJi rj j Sij coiyjSi j u o^. 

.A^Iapl tjJJl ».jaii)l OT^Ij ^ 


“Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surah yang tidak 
diturunkan di dalam Taurat. Injil, maupun Zabur, dan tidak ada 
surah lain di dalam Al Furqan (Al Qur'an) yang seumpama 
dengannya?’’ Ubai menjawab, “Ya, mau wahai Rasulullah.” Lalu 
Rasulullah SAW berkata, “Apa yang engkau baca dalam 
shalatmu?" Ubai menjawab, “Aku membaca Ummul Qur'an.” 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Demi dzat yang jiwaku 
berada dalam tangan-Nya, tidak pernah diturunkan di dalam 


I 863 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Taurat, tidak di dalam Injil, tidak di dalam Zabur, maupun di dalam 
Al Furqan (Al Qur'an) yang seumpama dengannya. Sesungguhnya 
dia adalah As-Sab'u Al Matsaanii dan Al Qur'an Al ‘Azhiim, yang 
diberikan kepadaku. ” Mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini has an shahih." 

Selain itu, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dalam kitab Shahih-nya. masing- 
masing. Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna dan ia 
berkata, “Hadits tersebut shahih menurut syarat Muslim.” 


Makna hadits 

Lafazh “Surah yang paling agung di dalam 

Al Qur'an" berdasarkan keterangan redaksi hadits ini dipahami 
bahwa Al Faatihah adalah surah yang paling agung dalam Al 
Qur'an. Maka dengan demikian tidak pantas dikatakan bahwa surah 
selainnya sama agimgnya dengan Al Faatihah berdasarkan informasi 
beberapa hadits yang menjelaskan mengenai besamya pahala 
membaca surah-surah tertentu. Karena pahala adalah sesuatu yang 
lain. Bisa jadi keagungan yang ditetapkan bagi surah Al Faatihah ini 
dibarengi dengan kebesaran pahalanya, bahkan bisa jadi lebih besar 
pahalanya daripada pahala membaca surah-surah lain yang ada 
nashnya. 

Lafazh ^ “Dia adalah As-Sab'u Al 

Matsaanii dan Al Qur'an Al ’Azhiim” lafazh ini menjelaskan bahwa 
As-Sab’u Al Matsaanii yang dimaksud dalam ayat (Qs. Al Hijr [15]: 
87) adalah surah Al Faatihah. Namun diriwayatkan dari Ibn Abbas 
dan Sa'id bin Jubair bahwa As-Sab’u Al Matsaanii adalah surah Al 
Baqarah, Aali 'Imraan, An-Nisaa', Al Maa'idah, Al An'aam, Al 
A’raaf, dan Yuunus. Masih ada pendapat-pendapat lain mengenai 
hal ini, dan kami telah menjelaskan ayat ini dalam kitab Tafsir kami. 
Silakan merujuk pada kitab tersebut. 




864 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



551. ""Aku telah diberi Faatihatul Kitab dari bawah Arsy” 
(HR. A1 Hakim)'^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam Al Mustadrak 
dari Mi'qal bin Yasar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 



^ 4^li CiJaPlj 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 




“Amalkanlah Al Qur'an, halalkanlah apa-apa yang 
dihalalkannya, dan haramkanlah apa-apa yang diharamkannya. 
Teladanilah dia dengan baik, dan janganlah kamu ingkari sesuatu 
pun darinya. Apa-apa yang samar bagimu, maka kembalikanlah 
kepada Allah atau kepada para ahli ilmu setelahku supaya mereka 
menjelaskannya kepadamu. Percc^ailah kitab Taurat, Injil, Zabur, 
dan apa-apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan 
mereka. Tetapi hendaklah kamu mencukupkan diri dengan Al 
Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang ada padanya, karena 
sesungguhnya Al Qur'an itu adalah pemberi syqfaat yang 
memohonkan syafaat, dan pembela yang jujur. Dan aku telah diberi 
surah Al Baqarah dari peringatan yang pertama. Aku telah diberi 
surah Thaahaa, Thawaasiin dan Hawaatiim dari lembaran- 
lembaran Musa. Dan aku telah diberi Faatihatul Kitab (yakni surah 
Al Faatihah) dari bawah Arsy. ” Setelah meriwayatkan hadits ini, Al 
Hakim berkata, “Sanadnya shahih.” 

Selain itu, hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban dalam kitab Ash-Shahiih dan Al Hakim dalam Al 
Mustadrak, dan ketika mepgomentari hadits tersebut, Al Hakim 


Mustadrak Al Hakim (1/568). 


I 865 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



berkata, “Hadits ini shahih menurut syarat Muslim.” dari Anas bin 
Malik, ia berkata, 


c-islli : Jli Ji-j J^j (*^3 

Ijlii rjli Jjail,' ir>( '^1 :JU4 4 jL.j 4 ^ yj' 

Oj 4)1 aLa^l 


“Dalam suatu peijalanan, Rasulullah SAW menyempatkan diri 
turun, lalu diikuti oleh seorang sahabat yang berdiri di samping 
beliau. Kemudian Rasulullah SAW menoleh ke arahnya seraya 
berkata, 'Maukah aku beritahu engkau yang paling agung dari Al 
Qur'an?' Sahabat itu menjawab, 'Ya, mau.' Lantas beliau bersabda, 
'Alhamdulillahi rabbil aalamin.' Hadits yang semakna juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW 
berkata. 


43 ^ xjj\) :\j\ : Jvi Sj^j u: JL: :cji J 


“Maukah aku beritahu engkau surah yang paling terbaik di 
dalam Al Qur'an?” Aku (Jabir) berkata, “Mau wahai Rasulullah 
SAW” Beliau berkata, “Bacalah: “Alhamdulillahi rabbil 'aalamin ." 
Namun hadits ini mendapat kritikan karena di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Ibnu Aqil, yang periwayatannya dinilai 
hasan. Sedangkan perawi-perawi lainnya tsiqah. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan 
surah Al Faatihah karena surah tersebut diberikan kepada Rasulullah 
SAW dari bawah Arsy. Hal ini tentunya merupakan sebuah 
keistimewaan yang tidak diberikan pada surah-surah yang lain. 


c'*'r •• r • 1^. •-i' c^sl ^ ^ ^1* • I 

^ ^ ^ aSf (Ji —o oy 

ijLfti (Ja5 Jjj liJlL* iJift ijlii tA4lj 


866 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



• f ^ 0 ^ ^ 


II^ ^ I T*- ^ f ^ 

c*^uSot As^vi loULa ^ ' o Cf^jyi 

.(^) i£iapj VI U ^L» <j>jXi jJ tS^1 


552. Ketika Jibril sedang dudiik di sisi Nabi SAW, tiba-tiba ia 
mendengar bunyi suara dari arah atas tubuhnya. Maka ia pun 
mendongakkan kepalanya lalu berkata, “Ini adalah seorang 
malaikat yang turun ke bumi, yang sama sekali belum pernah 
turun. " Kemudian Malaikat tersebut mengucap salam lalu berkata, 
“Bergembiralah dengan datangnya dua cahqya yang diberikan 
kepadamu, yang belum pernah diberikan seorang nabipun 
sebelummu, yaitu Faatihah Al Kitab dan akhir surah Al Baqarah. 
Tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya melainkan akan 
diberikan pahalanya kepadamu. ” (HR. Muslim)^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata, .ft ... ^ Al JUp [^i iip ^V8 'Ja “Ketika Jibril 


seorang pria sedang duduk di sisi Nabi SAW.” Disamping 

Muslim, An-Nasa'i dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Ibnu Abbas RA. dan ketika menanggapi hadits 
tersebut, Al Hakim berkata, “"Shahih menurut syarat Al Bukhari dan 
Muslim.” 


Makna hadits 

Lafazh CaU* artinya, suara. 

Lafazh Jal Jjli ^ “Dia sama sekali belum pernah turun” 

menunjukkan bahwa yang turun membawa surah Al Faatihah dan 
akhir surah Al Baqarah ini adalah bukan Malaikat Jibril. Ada yang 
berpendapat bahwa sebelumnya Jibril telah turun sebelum malaikat 
tersebut untuk menginformasikan perihal turunnya malaikat 
tersebut. Berarti dia ikut serta dengannya dalam menurunkannya. 

^ Shahih Muslim (806). 


I 867 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



Menanggapi masalah ini, A1 Qurthubi berkata, “Jibril sebelumnya 
telah turun membawa A1 Faatihah di Makkeih. Setelah itu barulah 
turun malaikat kedua ini membawa kabar tentang pahalanya.” 


Lafazh “dengan datangnya dua cahaya” ditafsirkan 

dengan kalimat: A1 Faatihah dan akhir surah A1 Baqarah. 

Lafazh isjiapf fii artinya, melainkan akan diberikan pahalanya 


kepadamu. Atau Allah SWT akan memberi pahala doa yang 
disebutkan di dalamnya. Sebagaimana di doa yang disebutkan akhir 
surah A1 Baqarah, demikian pula A1 Faatihah, dimana Ayat-ayatnya 
mengandimg puji-pujian dan doa kepada Allah seperti yang telah 
disebutkan dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab hadits lainnya dari 
Abu Hurairah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 


bersabda, 

Vi iijt Jl5 

* ^ ^ ^ 


"Allah SWT berfirman: Aku telah membagi doa antara Aku 
dan hamba-Ku menjadi dua bagian, dan hamba-Ku berhak 
mendapatkan apayang diapinta.... ’. ” 


9.7 Keutamaan Surah A1 Baqarah 





01 -ooT 


•(D 


553 . “Sesungguhnya syetan akan lari dari rumah yang 
dibacakan surah Al Baqarah di dalamnya.” (HR. Muslim)^^ 


Shahih Muslim ( 780 ). 


868 I 


- TuhfahAdz-Dzakirin 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


aJ i'jj h\ i'jiA ^ 


“Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. 
Sesungguhnya syetan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al 
Baqarah di dalamnya. ” Selain Muslim, An-Nasa i dan At-Tirmidzi 
juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah. 


Makna hadits 


Lafazh ^ '<j* A “Syetan akan lari dari 


rumah yang dibacakan surah Al Baqarah di dalamnya secara 
zhahir, lafazh ini menjelaskan bahwa ia akan lari apabila telah 
mendengamya satu kali dan tidak akan kembali lagi sesudah itu. 
Karena membaca surah Al Baqarah satu kali di rumah berarti telah 
memenuhi anjuran untuk membacanya di dalam rumah. Akan tetapi 
nantinya akan disebutkan hadits yang membatasi perihal 
perlindungan tersebut selama tiga hari atau tiga malam. 


Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang sama, dan 
menurutnya hadits ini shahih, dari Ibnu Abbas RA secara mauquf, 

.i'A\ i'jA ^ OVlaliJl 0^ i'J^\ Ojj^' 


“Bacalah surah Al Baqarah. karena sesungguhnya syetan 
tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan surah Al Baqarah di 
dalamnya. ’’ Menurut Al Mundziri, sanad hadits hasan. 

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang tidak layak 
meninggalkan membaca Al Qur'an di rumahnya, baik dalam shalat 
maupvm di luamya. 


I 869 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



1^5^j ji Dl# tOjiJi —oot 

.((.) iuJ' 4 ^ 


o' ^ 0| o'O 


554. “Bacalah surah Al Baqarah, karena mengambilnya 
adalah berkah, dan meninggalkannya adalah kerugian. Dan tidak 
akan bisa mengambilnya para tukang sihir atau orang-orang yang 
berbuat kebatilan. ” (HR. Muslim)^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah Al 
Bahili RA, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 


JTj ^ Ji 

o o».o ^ ^ >« o 

oooo o o oo ooooo 

V^S^j Ukiji-f ^ 

o o o o o 


“Bacalah Al Qur'an, karena sesungguhnya dia akan datang 
pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang 
membacanya. Bacalah dua surah yang bersinar, yaitu Al Baqarah 
dan Aali 'Imraan, karena keduanya akan datang pada hari kiamat 
seperti dua gumpalan awan atau payung atau gerombolan burung 
shuwaf,*^^ yang menaungi orang-orang yang membacanya. Bacalah 
surah Al Baqarah, karena mengambilnya adalah berkah, dan 
meninggalkannya adalah kerugian. Dan tidak akan bisa 
mengambilnya para tukang sihir atau orang-orang yang berbuat 
kebatilan. ” 


(J^ — ooo 


Shahih Muslim (804). 

Burung shuwaf adalah burung yang memiliki sayap yang lebar dan biasa 
mengembangkan sayapnya itu di udara. 


870 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



555. "Setiap sesuatu itu ada petingginya. dan petinggi Al 
Qur'an adalah surah Al Baqarah. ” (m. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, 
dan Al Hakim)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al 
Hakim dalam kitab Al Mustadrak dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 


Rasulullah SAW bersabda, 

3 ? 3 ^ 

. 


“Setiap sesuatu itu ada petingginya, dan petinggi Al Qur an 
adalah Al Baqarah. Di dalamnya terdapat satu ayat yang menjadi 
penghulu ayat-ayat Al Qur'an, yaitu ayat Kursi.” Menurut At- 
Tirmidzi, hadits ini hasan gharib, tetapi Ibnu Hibban dan Al Hakim 
menilainya shahih. 


Di samping itu, Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits yang 
semakna di dalam kitab Shahih-nyst dan Sahal bin Sa ad, ia berkata; 
Rasulullah SAW bersabda. 


ijd\ oT>i fU:- 0.0 jso oi 


“Setiap sesuatu itu ada petingginya, dan petinggi Al Qur'an 
adalah surah Al Baqarah. Barangsiapa membacanya di rumahnya 
pada malam hari, maka syetan tidak akan masuk ke rumahnya 
selama tiga malam. Dan barangsiapa yang membacanya pada siang 
hari, maka syetan tidak akan masuk ke rumahnya selama tiga hari. ’’ 


Makna hadits 

Lafazh }’^ “segala sesuatu memiliki petinggi” 

maksudnya, surah Al Baqarah merupakan surah yang kedudukannya 

^ Sunan At-Tirmidzi (2878), Shahih Ibnu Hibban (1727), dan Mustadrak Al 
Hakim (1/560). 


I 871 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



paling tinggi dan mulia dari semua surah yang ada. Ada yang 
berpendapat beihwa yang menyebabkan surah A1 Baqarah menjadi 
petinggi sirrah-surah yang lain karena semua hal yang berkaitan 
dengan hukum yang tidak dicakupi oleh surah-surah lainnya 
terangkum di dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa itu 
karena surah tersebut lebih panjang dari semua surah A1 Qur'an. 
Namun yang jelas, keutamaan surah ini memang benar anjuran Nabi 
SAW tanpa melihat kelebihannya dari sisi panjang, dan cakupan 
hukum. Sebab, mengambil surah tersebut adalah berkah dan jika 
dibaca di tempat kediaman maka dapat berfungsi mengusir syetan. 


cJQ OlUjJult ^ —00*1 

.(^) oikiii 


556. “Barangsiapa yang membaca surah Al Baqarah pada 
malam hari, maka syetan tidak akan masuk ke rumahnya selama 
tiga malam. Dan barangsiapa yang membacanya pada siang hari, 
maka syetan tidak akan masuk ke rumahnya selama tiga hari. ” (HR. 
Ibnu Hibban)^’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab 
Shahih-nya dari Sahal bin Sa'ad RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


.^1 ... jA OJj 01 


“Setiap sesuatu itu ada petingginya, dan petinggi Al Qur'an 
adalah surah Al Baqarah. Barangsiapa membacanya .... ” Lafazh 
hadits ini sudah kami jelasnkan dalam keterangan hadits 
sebelumnya, dan di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan 
bahwa membacanya pada malam hari akan mencegah syetan masuk 
ke rumah selam tiga malam, dan membacanya di siang hari akan 
mencegah syetan masuk ke rumah selama tiga hari. Berarti hadits ini 


Lihat hadits sebelum ini. 


872 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



merupakan penjelasan terhadap hadits Abu Hurairah RA 
sebelumnya yang berbimyi, “Sesungguhnya syetan akan lari dari 
rumah yang dibacakan surah Al Baqarah di dalamnya." 


•(cr-) O' 

557. "Surah Al Baqarah yang merupakan bagian dari dzikir 
yang pertama telah diberikan kepadaku ." (HR. Al Hakim)^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dari Mi'qal bin Yasar RA, ia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, 



"Amalkanlah Al Qur'an, halalkanlah apa-apa yang 
dihalalkannya. dan haramkanlah apa-apa yang diharamkannya. 
Teladanilah dia dengan baik, dan janganlah kamu ingkari sesuatu 
pun darinya. Apa-apa yang samar bagimu daripadanya, maka 
kembalikanlah kepa^ Allah atau kepada para ahli ilmu setelahku 
supaya mereka menjelaskannya kepadamu. Percayailah kitab 
Taurat, Injil. Zabur, dan apa-apa yang telah diberikan kepada nabi- 
nabi dari Tuhan mereka. Tetapi hendaklah kamu mencukupkan diri 
dengan Al Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang ada padanya, 
karena sesungguhnya Al Qur'an itu adalah pemberi syafaat, 
pemohon agar diberikan syafaat. pembela yang jujur. Dan sungguh 
telah diberikan kepadaku surah Al Baqarah (yang merupakan 
bagian) dari dzikir yang pertama ” 


Mustadrak Al Hakim (1/568). 


I 873 


Tiihfah Adz-Dzakirin 



Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dalam pembahasan 
tentang keutamaan surah AI Faatihah. Karena di sana penulis 
menyebutkan redaksi hadits secara terpisah. Sebelumnya penulis 
menyebutkan redaksi, “Dan aku diberikan fatihah Al Kitab dari 
bow ah Arsy. ” Dan keutamaan ini merupakan bagian akhir dari 
hadits ini. 


Makna hadits 

Lafazh Jj^i j* yang dimaksud dengan ‘ 

adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi 

sebelumnya. 


9.8 Keutamaan Surah Al Baqarah dan Surah Aali 'Imraan 


ogrt jTj iyd\ \jy)\ -o®a 

✓ X ✓ X ^ ^ 


558. “Bacalah dua surah yang bersinar, yaitu Al Baqarah dan 
Aali 'Imraan, karena keduanya akan datang pada hari kiamat 
seperti gumpalam awan atau seperti payung atau seperti 
gerombolan burung shuwaf. untuk membela orang-orang yang 
membacanya. ” (HR. Muslim”)®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah Al 
Bahili RA, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, ^1... 'jJj*’ "Bacalah dua surah yang bersinar....” 


Shahih Muslim (804). 


874 II 


Ttthfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Lafazh maksudnya adalah surah A1 Baqarah dan Aali 

'Imraan. Kedua surah tersebut dinamakan Az-Zahraawain karena 
cahaya, petunjuk dan besamya pahala yang dikandungnya. Kata 

jij sendiri artinya yang menerangi. 


Lafazh artinya, dua buah awan. la disebut demikian 

karena awan itu biasanya menutupi angkasa langit. 

Lafazh OVad “berasal dari” kata '4^ Menurut Abu 'Ubaid 
artinya adalah segala sesuatu yang menaungi manusia di atas 
kepalanya, seperti awan dan payung. 


Lafazh artinya, dua gerombolan burung Shawwaf yang 
merentangkan sayap-sayapnya ketika sedang terbang. 


Lafazh jp h\ir^. artinya, menegakkan hujjah dan 

membelanya. Sedangkan lafazh yaitu ©rang yang banyak 

atau sering membaca keduanya. 

Secara umum, hadits ini menunjukkan bahwa kedua surah 
tersebut akan menjelma bentuk sehingga menjadi seperti salah satu 
dari tiga bentuk yang digambarkan Rasulullah SAW ini. Kemudian 
Allah SWT membuatnya bisa bertutur untuk menegakkan hujjah. 
Dan hal tersebut tidaklah mustahil bagi Dzat Yang Maha Kuasa lagi 
Maha Kuat yang (ketika menghendaki sesuatu la) hanya 
mengatakan, ‘jadilah’, maka teijadi. 


Muslim dan lainnya meriwayatkan hadits ini dari Nuwwas bin 
Sam'an, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

jT j iy;. iiiif gin j j jU: />: 


"Pada Hari Kiamat Al Qur'an akan didatangkan bersama 
sekalian ahlinya, yakni orang-orang yang mengamalkan isinya 


I 875 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sewaktu di dunia. Dan yang paling ter depan adalah surah Al 
Baqarah dan Aali 'Imraan. " 

Rasulullah SAW telah mengumpamakan kedua surah tersebut 
dengan tiga perumpamaan yang tidak dianggap remeh setelah beliau 
mengatakan keduanya seperti cahaya yang ada di tengah-tengah dua 
awan atau dua kabut hitam, atau seperti dua gerombolan burung 
yang mengembangkan sayapnya. 


9.9 Keutamaan Ayat Kursi 

.(^) -o o 

559. “Ayat Kursi adalah ayat teragung di dalam Kitabullah." 
(HR. Muslim/^® 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ubai bin Ka’ab RA, 
ia berkata: Rasulullah SAW berkata, 

> '^1 ill 'i :Jjij CsJUi VIS' Jil ^ 

. jollll V<f \j f>21* 

^ ^ ^ ^ ^ ^ * 


“Wahai Abul Mundzir,^^^ tahukah engkau ayat mana yang 

paling agung dari Kitabullah?" Aku menjawab, “Allaahu laa ilaaha 
illaa huwal hayyul qayyuum (yakni ayat Kursi).” Lalu beliau 
menepuk dadaku seraya berucap, “Semoga ilmu 
membahagiakanmu, wahai Abul Mundzir. ” 


Shahih Muslim (810). 

Abul Mundzir adalah nama panggilan Ubai bin Ka'ab. 


876 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Selain itu, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Abu Syaibah juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Ubai bin Ka'ab namxm 


dengan tambahan redaksi, 

. JC. oIp iJULJt U ^ 


“Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam tangan-Nya, 
Sesungguhnya ayat Kursi ini memiliki satu lidah dan dua bibir yang 
bertasbih mensucikan Al Malik di kaki Arsy. ” Tambahan ini beserta 
sanad-sanadnya diriwayatkan oleh Muslim. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ayat 
Kursi adalah ayat yang paling agimg dalam Al Qur'an. Dan di 
dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan 
bahwa orang yang membacanya tidak akan dihampiri syetan, seperti 
yang telah dijelaskan di dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Ayyub 
RA, yang menceritakan kisah syetan yang mencuri kurma. 

-o*\. 

560. “Ayat Kursi adalah penghulu ayat-ayat Al Qur'an. "(HR. 
Ibnu Hibban)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

.0T^» ^ 


“Setiap sesuatu itu ada kepalanya, dan kepala Al Qur'an 
adalah Al Baqarah. Dan di dalam Al Baqarah itu terdapat sebuah 
ayat yang menjadi penghulu dari ayat-ayat Al Qur an. Ibnu 
Hibban menilai bahwa hadits ini shahih, dan At-Tirmidzi 


Shahih Ibnu Hibban (1727) dan Sunan At-Tirmidzi (2878). 


I 877 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



meriwayatkan hadits yang semakna dari jalvir ini dengan lafazh ini. 
Namun ia menilai hadits ini hadits gharib. A1 Hakim juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Hurairah RA dengan 
redaksi. 


O’ o» ^ ^ 0 ^ , 




“Surah Al Baqarah di dalamnya ada ayat yang merupakan 
penghulu ayat-ayat Al Qur'an. Tidaklah ia dibacakan di sebuah 
rumah yang dihuni syetan kecuali syetan itu akan keluar dari rumah 
tersebut: ayat Kursi." 


Makna hadits 


Lafazh <^T 

^ o’ ^oO 


“ayat Kursi itu adalah penghulu 


seluruh ayat-ayat Al Qur'an” artinya, ia adalah ayat yang paling 
agung dan paling mulia. Sebab, penghulu atau pemimpin suatu 
kaum tak lain adalah orang yang paling mulia sifatnya, paling 
sempuma keadaannya, paling banyak kelebihannya, dan paling 
berwibawa di antara mereka. 


• Olia—i vlij jl Jli V ~®*\ ^ 


561. “Tidaklah ayat Kursi itu dibacakan pada harta atau anak 
melainkan syetan tidak akan mendekatinya. ” (HR. Ibnu Hibban)*^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkem oleh Ibnu Hibban dari Abu Ayyub Al 
Anshari RA, ia berkata, "Suatu ketika syetan datang menjelma ke 
rumahnya lalu mengambil makanannya. Kemudian ia mengadukan 
hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dalam jalur lain dari hadits ini 
disebutkan bahwa saat itu Abu Ayyub Al Anshari berhasil 
menangkap syetan tersebut dan mengikatnya. Lalu syetan itu 

Shahih Ibnu Hibban (1724) dan Sunan At-Tirmidzi (2880). 


878 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


berkata, 'Lepaskanlah aku, akan aku beritahukan kepadamu sebuah 
ayat dari Kitabullah, yang jika engkau bacakan ayat itu kepada harta 
atau anakmu, maka tidak akan ada syetan yang mendekati 
keduanya.' Abu Ayyub A1 Anshari berkata, 'Ayat apakah itu?’ 
Syetan menjawab, 'Aku tidak dapat membacanya, tetapi namanya 
adalah ayat Kursi’.” 

Hadits ini diriwayatkan oieh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dan 
menurut At-Tirmidzi hadits ini hasan. Sementara Ibnu Hibban 
menilainya shahih. 

Makna hadits ini lebih diperkuat oleh hadits shahih yang 
berbunyi, 'ij “Sesungguhnya syetan akan 

lari dari ayat Kursi dan tidak akan mendekati orang yang 
membacanya." Sedangkan di dalam hadits Abu Ayyub A1 Anshari 
disebutkan bahwa syetan tersebut berkata kepadanya, 

4 ^ 4 O' 


iI5jL> 4 p JLp iJ Jva % 



“Bacalah ia di rumahmu. Maka takkan ada syetan yang 
mendekatimu dan tidak pula yang lainnya.” Ketika Abu Ayyub 
menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, maka beliau 
berkata, “Dia telah berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah 
pembohong.” Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia 
menilainya hasan. Hadits yang serupa juga diriwayatkan di dalam 
kitab Shahih Al Bukhari dari Abu Hurairah RA, bahwa syetan yang 
mencuri kurmanya berkata, 


’Jj W it > ijgip jyji ji viAiv ^ 

O'O'O’ 

4p At it Sj^j 


“Bacalah ayat Kursi hingga selesai, maka engkau akan 
senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dan engkau tidak akan 
didekati oleh syetan sampai pagi.” Ketika hal ini disampaikan oleh 
Abu Ayyub kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata, "Dia 
telah berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah pembohong. ’’ 


I 879 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



9.10 Keutamaan Akhir Surah A1 Baqarah 


^ 0^1 ~®*\T 

>* >■ X ✓ y 

• (S-^ 40) OUa^ l4< j^ jlS dTjOi 

562. “Dua ayat dari akhir surah Al Baqarah —yakni 
Aamanarrasuulu sampai akhir—, tidaklah keduanya di baca dalam 
sebuah rumah selama tiga malam melainkan syetan tidak akan 
mendekat ke rumah itu. " (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)^*^ 




Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Nu'man bin Basyir RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 


(*^j ^ oijilJi of ^ iJlSS* LiST Id At Jj 

.OOCi jia J OVji '•i i'JO\ U^i 


"Sesungguhnya Allah telah menulis sebuah kitab dua ribu 
tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi di mana pada kitab 
itu terdapat dua ayat yang digunakan untuk menutup surah Al 
Baqarah, tidaklah keduanya dibaca dalam sebuah rumah selama 
tiga malam melainkan setan tidak akan mendekati rumah itu. ” 
Redaksi ini adalah redakai hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi 
dan menurut penilaiannnya hadits ini hasan shahih. Sedangkan Ibnu 
Hibban menilai hadits ini shahih. Selain itu, An-Nasaa'i dan Al 
Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Nu’man 
dengan redaksi. 


. jg c4< ^ arX H 


“Tidaklah keduanya dibaca di dalam sebuah rumah melainkan 
syetan tidak akan mendekati rumah itu selama tiga malam. ” 


Sunan At-Tirmidzi (2882), Shahih Ibnu Hibban (782), dan Mustadrak Al 
Hakim (2/260). 


880 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



563. “Siapa yang membaca keduanya (yakni dua ayat terakhir 
surah Al Baqarah) pada satu malam, kedua ayat tersebut cukup 
baginya." (HR. Jamaah)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Jamaah, yaitu Al Bukhari, 
Muslim, dan Ahlu As-Surum dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amru RA, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


.alsiS' i'Jd\ i'J ji 


"Siapa yang membaca dua ayat dari akhir surah Al Baqarah 
di malam hari, kedua ayat tersebut cukup baginya. ” 


Makna hadits 

Lafazh iVaST “kedua ayat tersebut cukup baginya” maksudnya, 

kedua ayat tersebut sudah cukup mengganti pahala melaksanakan 
shalat malam. Pendapat lain mengatakan, cukup untuk 
melindunginya dari syetan hingga tidak bisa mendekatinya pada 
malam tersebut. Ada lagi yang mengatakan, cukup untuk 
melindunginya dari marabahaya pada malam itu. Dan ada pula yang 
mengatakan maknanya kedua ayat tersebut cukup memadai untuk 
mendapatkan pahala dan keutamaan. 

Hadits ini telah dikemukakan pada pembicaraan tentang doa- 
doa yang diucapkan pada waktu malam. Dan telah kami kemukakan 
di Sana bahwa lafazh ini sebaiknya diartikan, “cukup baginya” atas 
semua makna tersebut. Karena membuang kalimat muta'alliq (kata 
keterangan pelengkap predikat, seperti jar majmr) memberikan 
konotasi umum, sebagaimana yang dijabarkan dalam Ilmu Ma'ani. 


Musnad Ahmad (4/285), dan Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (7/31). 


I 881 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



A * 


^ ®(*"^ *^* “■®*\ i 

CjVJ'j 3!>C<» cJLS^iiLjfj 2r*]jlJlp3 2r*]ylJLic9 cAJi];P 

.(^) 


564. ^Sesungguhnya Allah menutup surah Al Baqarah dengan 
dua ayat yang Dia berikan kepadaku dari perbendaharaan-Nya 
yang berada di bawah Arsy-Nya. Maka pelajarilah keduanya, dan 
ajarkanlah kepada istri dan anak~anakmu, karena sesungguhnya ia 
adalah shalat, Al Qur'an, dan doa” (HR. Al Hakim)*’* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam AI Mustadrak 
dari Abu Dzar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Ot 

... “Sesungguhnya Allah menutup surah Al 

Baqarah.... ” setelah meriwayatkan hadits ini, Al Hakim berkata, 
""Shahih berdasarkan syarat Al Bukhari." Namun hadits ini 
mendapat kritikan karena di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Mu'awiyah bin Shalih, dan Imam Muslim telah 
meriwayatkan haditsnya. Sementara itu Abu Daud meriwayatkan 
hadits ini di dalam kitab Marasil-nya (kumpulan hadits-hadits 
Mursal) dari Jubair bin Nufair. 


Makna hadits 

Lafazh »Vp3j oT^j i'%p “Sesungguhnya ia adalah shalat, 

Al Qur'an, dan doa” maksudnya, keduanya dibaca di dalam shalat, 
dibaca oleh pembaca Al Qur'an di dalam bacaaimya, dan digunakan 
oleh orang yang berdoa di dalam doanya. 


Mustadrak Al Hakim (2/315). 


882 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


9.11 Keutamaan Surah A1 An'aam 


^ oJla ^ 


^ cJ3i iD -olo 


565. Sewaktu turun (surah A1 An’aam), Rasulullah SAW 
bertasbih kepada Allah kemudian berkata, "Sungguh surah ini turun 
diarak oleh para malaikat yang jumlahnya memenuhi cakrawala. ” 
(HR. A1 Hakim)^” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam Al Mustadrak 
dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: “Manakala turun surah Al 
An'aam, Rasulullah SAW bertasbih, kemudian berkata Setelah 
meriwayatkan hadits ini, Al Hakim berkata, '^‘^Shahih berdasarkan 
syarat Al Bukhari.” Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
serupa di dalam kitab Mu'jam Al Kabiir dan Mu'jam Ash-Shagiir 
dari Ibnu Umar RA, namun di dalam sanadnya terdapat perawi 
bemama Athiyah Ash-Shaffar yang divonis dha'if. Ath-Thabrani 
juga meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab Mu'jam Al 
Ausath dari Anas bin Malik RA, namun di dalam sanadnya terdapat 
dua orang perawi yang tidak dikenal. 


Makna hadits 

Lafazh 2i» ^ “Rasulullah SAW bertasbih” 

maksudnya, beliau mengucapkan ^Subhaanallaah" karena kagum 
terhadap banyaknya meilaikat yang turun bersama surah tersebut. 

Lafazh iyjj\ «Ju» ^ ’oil "Surah ini diarak oleh" maksudnya, 

para malaikat yang turun mengantarkan surah tersebut memenuhi 
cakrawala karena banyaknya. Hadits ini menunjukkan bahwa surah 
Al An'aam diturunkan sekaligus. 

Mustadrak Al Hakim (2/315). 


I 883 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


9.12 Keutamaan Surah A1 Kahfi 




(jtr- 


i^l ^ ^ S’Ctfl lil^ ^ — o*\*\ 


•(ur~*) 

566. “Siapa yang membacanya (surah Al Kahfi) pada hari 
jum ’at, maka Allah akan memberikan cahaya di antara dua jum ’at 
baginya. ” (HR. Al Hakim)^** 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 


;Ji\ > ij ^*1 fji ij-jL 'vj ^ 


“Siapa yang membaca surah Al Kahfi pada hari jum ’at, maka 
Allah akan memberikan cahaya di antara dua jum’at baginya." 
Setelah meriwayatkan hadits ini, Al Hakim berkata, “Sanadnya 
shahih.^' 


Makna hadits 


Lafazh iilJ “malam Jum’at” demikianlah yang 

disebutkan dalam sebagian naskah. Sementara pada sebagian naskah 
yang lain disebutkan dengan redaksi, “hari Jum’at”. Dari 

kedua redaksi periwayatan tersebut redaksi kedualah yang benar dan 
sesuai dengan redaksi yang disebutkan di dalam kitab Al Mustadrak 
seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. 


Lafazh oijilJl ^ U Jj ttjsi “Allah akan memberikan 


cahaya di antara dua jum’at baginya" maksudnya, ganjaran dan 
pahalanya senantiasa ada sepanjang minggu. 


“* Mustadrak Al Hakim (2/368). 


884 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



^ ^ ^ lily ^ — o*\V 

XX X ^ 

•(^ ‘l^) 


567. "Siapa yang membaca surah Al Kahfi pada malam 
Jum ’at, maka Allah akan memancarkan cahaya di antara dirinya 
dan Baitul 'Atiq." (HR. Ad-Darimi)^*’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Sa’id Al 
Khudri secara mauquf. Demikian yang tertulis dalam sebagian 
naskah dengan kode Ad-Darimi. Sementara di sebagian naskah yang 
lain kode yang tertulis adalah untuk Ibnu As-Sunni dan itu keliru, 
karena Ad-Darimi yang meriwayatkan hadits yang semakna di 
dalam Musnad-nya. secara mauquf Abu Sa’id Al Khudri dengan 
redaksi. 






^Siapa yang membaca surah Al Kahfi pada malam Jum’at, 
maka Allah akan memberikan cahaya di antara dirinya dart Baitul 
’Atiq.” Adapun status semua perawinya adalah tsiqah dan dapat 
dipakai sebagai hujjah kecuali Abu Hasyim Yahya bin Dinar Ar- 
Ramani. Akan tetapi Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Abu 
Zur'ah, dan Abu Hatim menilainya tsiqah. 


Makna hadits 

Lafazh jSsil* c43* SJ “Allah akan memberikan 

cahaya di antara dirinya dan Baitul ’Atiq" adalah lafazh yang 
pengungkapannya menggunakan gay a bahasa Al Mubalaghah 
(hiperbola) untuk menggambarkan banyaknya pahala yang 
-diperoleh dengan menggunakan sesuatu yang bisa ditangkap oleh 
nalar. 


Sunan Ad-Darimi (3410). 


I 885 


Tuhfah Adz-Dzaldrin 


•((-/' JWlUl ^ jSf*S li^ obt 


568. “Siapa yang membacanya (surah Al Kahfi) sebagaimana 
diturunkan (satu surah lengkap), baginya cahaya dart tempat ia 
berada sampai ke Makkah. Dan siapa yang membaca sepuluh ayat 
terakhir darinya, lalu Dajjal keluar, maka ia (Dajjal) tidak akan 
dapat menguasainya.” (HR. An-Nasa'i dan AI Hakim)^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak 
dan Nasaa' i dari Abu Sa’id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda. 


JaL.4 jy ^ O* 

tt * <» # 


"Siapa yang membaca surah Al Kahfi sebagaimana yang 
diturunkan (satu surah lengkap). maka ia memperoleh cahaya dari 
tempat ia berada sampai ke Makkah. Dan siapa yang membaca 
sepuluh ayat terakhir darinya, lalu Dajjal keluar, maka ia (Dajjal) 
tidak akan dapat menguasainya." Redaksi ini adalah redaksi yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan setelah meriwayatkan hadits yang 
semakna dia berkata, “Menempatkan hadits sebagai hadits marfu' 
adalah keliru. Yang benar adalah hadits mauquf.” Artinya, yang 
benar adalah mauquf sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Darimi 
sebelum ini. Sebelumnya telah kami kemukakan bahwa para 
perawinya adalah perawi-perawi tsiqah yang dapat dijadikan hujjah, 
dan mereka yang meriwayatkan secara mauquf juga adalah mereka 
yang meriwayatkan secara marfu’. Al Hakim setelah meriwayatkan 
hadits ini berkata, “Hadits ini shahih berdasarkan syarat Muslim.” 


Mustadrak Al Hakim (1/546), dan Sunan An-Nasa'i (958). 


886 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Selain itu, Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan hadits 
yang semakna dari Mu'adz bin Anas RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 


jij tAsij JA \jjj il cJ\t liy-Tj Ojjli Jj? JA 

^uUi 'j;. u oy ii cilsr 


"Siapa yang membaca awal dan akhir surah Al Kahfi, maka 
baginya cahaya dari ujung kaki hingga lehernya. Dan siapa yang 
membacanya keseluruhan, maka baginya cahaya di antara langit 
dan bumi. ” Akan tetapi di dalam sanad hadits ini terdapat perawi 
bemama Ibnu Lahi'ah yang dikatakan banyak mendapat kritikan, 
sedangkan status hadits yang diriwayatkan darinya adalah hasan. 


if) ^ ^ 

.(CJ) JllrjJl 4^ Ija l/* 


569. “5iapui menghafal sepuluh ayat pertama dari surah 
Al Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah ^ejahatan) Dajjal. ” 
“Siapa yang membaca tiga ayat pertama dari surah Al Kahfi, maka 
ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. ” (HR. Muslim, Abu Dauddan 
At-Tirmidzi)“‘ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu 
Baud dari Abu Ad-Darda' RA, ia berkata; Rasulullah SAW 
bersabda, 


.jUfjat ,jA 




“Siapa menghapal sepuluh ayat pertama dari surah Al Kahfi, 
maka ia akan dilindungi dari Dajjal. ” Redaksi ini adalah redaksi 
yang diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan riwayat Abu Daud 
disebutkan dengan redaksi, ^ "ia terlindungi dari 


Shahih Muslim (809), Sunan Abu Daud (4323). dan Sunan At-Tirmidzi (2886). 


I 887 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



fitnah Dajjal." Dan riwayat At-Tiimidzi diredaksikan, 


43 jA Jjt jA cj\j\ “Siapa yang membaca tiga ayat 


pertama dari surah Al Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah 
Dajjal." Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi berkata, 
"Hadits ini hasan shahih." Dalam riwayat Muslim dan Abu Daud 


yang Iain dari Abu Ad-Darda' RA disebutkan dengan redaksi, 

"dari akhir surah Al Kahfi." Sedangkan An-Nasa'i 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Ad-Darda' dengan 
redaksi, “Siapa yang membaca sepuluh 

ayat terakhir dari surah Al Kahfi." 


Sebenamya tidak ada kontradiksi antara riwayat yang 
menyebutkan redaksi “tiga ayat” dengan redaksi lainnya yang 
menyebutkan “sepuluh ayat”, karena yang wajib adalah 
mengamalkan jumlah bacaan yang lebih banyak, sehingga yang 
dibaca adalah sepuluh ayat dari awalnya. Adapim perbedaan riwayat 
antara sepuluh ayat pertama atau sepuluh ayat terakhir maka hal ini 
sebaiknya digabungkan, yakni dengan membaca sepuluh ayat 
pertama dan membaca sepuluh ayat terakhir. Dan Siapa yang ingin 
mendapatkan kesempumaan dan meraih semua yang terkandung 
dalam hadits-hadits tersebut, maka ia sebaiknya membaca surah Al 
Kahfi itu secara keseluruhan —dari ayat pertama hing ga akhir 
ayat— pada hari jum’at dan malamnya. 



(AP iJ'Sf ^ -ov. 

.(i) KCSA JA 


570. “Barangsiapa yang berjumpa dengan Dajjal. maka ia 
hendaknya membaca awal surah Al Katfi, karena sesungguhnya ia 
berfungsi sebagai pelindung kalian dari fitnah Dajjal." (HR. 
Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)^“ 


Shahih Muslim (2137), Sunan Abu Daud (4321), Sunan At-Tirmidzi (2240), 
dan Sunan Ibnu Majah (4075). 


888 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahlu As-Sunan dari 
Nawwas bin Sam'an RA, dalam sebuah hadits yang panjang di mana 
Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal dan peringatan- 
peringatan untuk senantiasa mewaspadainya. Kemudian di akhimya 
beliau berkata, jl ^\ aryat ^ "Siapa yang 

menjumpainya, maka ia hendaknya membaca pembukaan surah Al 
Kahfi. ” Adapun riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi, 

*;is9 “Karena sesungguhnya awal surah Al Kahfi adalah 

» ^ 'I* « . 

pelindung kalian dari fitnah Dajjal.’’ Maksud dari kata ini 

sebaiknya ditafsirkan sepuluh ayat dari awal surah Al Kahfi sebagai 
bentu penggabungan hadits-hadits ini dengan hadits yang pertama. 

cr -‘>v\ 

•(^) 

571. ^Telah diberikan kepadaku surah Thaahaa, Thawaasiin, 
dan Hawaamiim dari lembaran-lembaran Musa.” (HR. Al 
Hakim)^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak 
dari Mi'qal bin Yasar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

ifCiJ Uj iHa IIjJL^i 

Jjf tOQi ^ ^ Uj 0Tyi» jA Uj 

j /on 'ji 'v;p cSl;ai j^Uj 

c.^ c. jb pfj '■i^y 

Mustadrak Al Hakim (1/568). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


“Amalkanlah Al Qur'an, halalkanlah apa yang halal, dan 
haramkanlah apa yang haram. Ikutilah ia dan janganlah kamu 
ingkari sesuatu pun darinya. Apa yang samar bagimu daripadanya, 
maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada para ahli ilmu 
setelahku supaya mereka menjelaskan kepadamu. Berimanlah 
kepada Kitab Taurat, Injil, Zabur, dan apa-apa yang telah 
diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Cukuplah bagi 
kamu Al Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang ada padanya, 
karena ia (Al Qur'an) adalah pemberi syafaat, pemohon agar 
diberikan syafaat, pembantah kebatilan, serta pembenar kebenaran. 
Dan sungguh telah diberikan kepadaku surah Al Baqarah dari 
peringatan pertama (kitab terdahulu) dan telah diberikan kepadaku 
Thaahaa, Thawaasiin, dan Hawaamiim, dari lembaran-lembaran 
Musa. Dan kepadaku juga telah diberikan Faatihatul Kitab (yakni 
surah Al Faatihah) dari bawah Arsy ." Setelah meriwayatkan hadits 
ini, Al Hakim berkata, “Sanadnya shahih." 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan 
tentang keutamaan surah Al Faatihah dan keutamaan surah Al 
Baqarah. Dan kami sebutkan lagi di sini karena penulis 
menyebutkannya secara terpisah. 


9.13 Keutamaan Surah Yaasiin 


5>^l j\^\j V CJii -OVX 


572. ^Hati Al Qur'an adalah Yaasiin. Tidaklah seseorang 
membacanya karena mengharap keridhaan Allah dan hari akhirat 
melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Bacakanlah surah itu 
pada orang yang meninggal di antara kamu.” (HR An-Nasa'i, Abu 
Daud, Ibn Majah, dan Ibnu Hibban)^ 


Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan ketika menjelaskan hadits no. 
465. 

890 II 


Ttihfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu 
Majah dan Ibnu Hibban dari Mi'qal bin Yasar, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, ... “Hati Al Qur'an adalah 

Yaasiin...." Redaksi ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa' i, dan sebelumnya kami telah menyebutkan redaksi haditsnya. 
Mengomenttiri hadits ini, Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini 
shahih. Selain itu, Ahmad dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits 
yang semakna dari Mi'qal bin Yasar, dan Al Hakim menilainya 
shahih. 


Malua hadits 

Lafazh C-ii “Hati Al Qur'an adalah Yaasiin” maksud 

dari hati di sini adalah inti atau bagian yang paling utama. Oleh 
karena itu, surah ini adalah inti atau bagian terpenting dari Al 
Qur'an. 

Lafazh “Bacakanlah surah itu kepada orang 

yang meninggal di antara kamu ” redaksi hadits ini berkaitan dengan 
ayat-ayat yang menyebutkan tentang kematian dan kehidupan 
seperti firman Allah SWT, "Sesungguhnya Kami menghidupkan 
orang-orang mati." (Qs. Yaasiin [36]: 12) dan firman-Nya, "Dan 
ditiuplah sangkalala ..." (Qs: Yaasiin [36]: 51) Dan mungkin juga 
hal itu dilakukan karena keistimewaan yang dikandung surah 
Yaasiin ketika dapat meringankan beban yang dihadapi orang yang 
mati. 


Di dalam kitab Mu jam Ash-Shaghiir, At-Tirmidzi 
meriwayatkan hadits serupa dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 


A* LJ5j cV^ 01 


“Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati, dan hati Al 
Qur'an adalah Yaasiin. Dan siapa yang membaca surah Yaasiin, 
Allah tuliskan baginya pahala membaca AI Qur'an sebanyak 
sepuluh kali. ” Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi berkata. 


I 891 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


"Hadits ini gharib" Lebih lanjut, Ibnu Hibban meriwayatkan hadits 
yang semakna di dalam Shahih-nya, dan Ibnu As-Sunni, dari Jundub 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


.ii > aD 

^ ^ ^ ^ 0 


“Siapa yang membaca surah Yaasiin pada suatu malam 
karena mengharap keridhaan Allah, maka dosa-dosanya 
diampuni. ” Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dari Abu 
Hurairah RA di dalam kitab Al Ausath dan Mu'jam Al Kabiir. 
Namun di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Aghlab bin 
Tamim, yang divonis sebagai perawi dha'if. Sementara itu Ath- 
Thabrani juga meriwayatkarmya di dalam kitab Mu ’jam Ash-Shagiir 
dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




“Siapa yang tents menerus membaca surah Yaasiin setiap 
malam, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati 
syahid. " Akan tetapi, di dalam sanad hadits ini juga terdapat perawi 
bemama Sa'id bin Musa Al Azdi yang dituduh sebagai kadzdzab. 


9.14 Keutamaan Surah Al Path 


' * ti 1^ * ^ ^ la ^ ^ T ^ 

Ajip jJl »:La3l — ©VT 

^ <*• 

573. “Al Path lebih aku sukai dari pada bumi dan seisinya.” 
(HR. Al Bukhari)^*^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Umar RA, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


Shahih Al Bukhari (5012). 


892 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Sungguh tadi malam telah turun sebuah surah yang sungguh 
lebih aku sukai dari bumi dan seisinya." Kemudian beliau SAW 
membaca, “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu 
kemenangan yang nyata. ” (QS. A1 Path [48]: 1). Hadits yang 
semakna juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa i dari Ibn 
Umar RA. 


Makna hadits 

Lafazh !, *-*-<* ^ cJ»U» maksudnya, surah ini lebih 

aku sukai dari dunia dan seluruh isinya. Dan dalam kalimat tersebut 
mengandung keutamaan yang teramat besar terhadap surah ini. 


9.15 Keutamaan Surah A1 Mulk 


^ ^ l' l'' I ^ C ^ V 

jk*i (,5^ (AP 


574. “Tabaarakal mulku (surah Al Mulk) yang terdiri dari tiga 
puluh ayat dapat memberi syafaat bagi seseorang hingga diampuni 
(dosa-dosanya). la juga memintakan ampunan bagi orang yang 
membacanya hingga dosa-dosanya terampuni." (HR. Al Bukhari, 
Muslim, Abu Baud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)“^ 


Shahih Ibnu Hibban (787), Sunan Abu Baud (1400), Sunan An-Nasa'i (715), 
dan Sunan Ibnu Majah (3786). 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


893 



Takbrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlu As-Sunan dari Abu Hurairah 
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

.(ab*) 


“Sesungguhnya ada sebuah surah di dalam Al Qur'an terdiri 
dari tiga puluh ayat. la memberi syafaat bagi seseorang sampai 
dosa~dosartya diampuni. Yaitu Tabaarakallazdii biyadihil mulku 
(surah Al Mulk). ” Redaksi ini adalah redaksi yang diriwayakan oleh 
At-Tirmidzi, dan setelah meriwayatkan hadits ini, dia berkata, 
"Hadits ini hasan." Sementara Ibnu Hibban menilai hadits ini 
shahih. Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu 
Hurairah RA, dan dia berkata, “Sanadnya shahih” Sedangkan di 
dalam salah satu riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan redaksi. 






“la (surah Al Mulk) memintakan ampunan 


bagi pembacanya sampai diampuni dosa-dosanya. ” 


• '*^1^ \m • I ^ • '' 


575. “Aku sangat ingin ia (surah Al Mulk) berada di hati 
setiap Mukmin. ’’ (HR. Al Hakim)^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Suatu hari, salah 
seorang sahabat Nabi berkemah di atas sebuah kubur, sementara dia 
tidak mengira bahwa itu adalah kuburan. Temyata tempat itu adalah 
kuburan seseorang yang tekun membaca surah Al Mulk dari awal 
hingga akhir ayatnya. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, aku beikemah di atas sebuah kubur, 
sementara aku tidak mengira bahwa itu adalah kuburan. Dan 


Mustadrak Al Hakim (2/497). 

894 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



temyata itu adalah kuburan seseorang yang membaca surah A1 Mulk 
keseluruhannya hingga akhir ayatnya.' Nabi SAW kemudian 


bersabda. 


. it f 

, [S' (.JS 


'la (surah Al Mulk) adalah pembela dan ia adalah penyelamat 
yang menyelamatkan orang tersebut dari adzab kubur. Dan aku 
sangat ingin agar ia (surah Al Mulk) berada di hati setiap 
Mukmin'. ” 


Setelah meriwayatkan hadits ini, Al Hakim berkata, "Sanadnya 
shahih menurut ulama-ulama Yaman.” At-Tirmidzi juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Ibnu Abbas RA dengan 
redaksi yang lebih ringkas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

“Aku sangat ingin agar ia berada di hati 

setiap Mukmin. ” Yakni Tabaarakalladzi biyadihil mulk (surah Al 
Mulk). Kemudian dia berkata, “Hadits ini hasan gharib.” 


Sementara Al Hakim meriwayatkan hadits yang semakna juga 
dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Seseorang didatangi oleh malaikat di 
dalam kubumya. Lalu malaikat itu datang dari arah kedua kakinya. 
Maka kakinya berkata, ‘Tak ada jalan bagi kamu dari arahku, karena 
dia membaca surah Al Mulk.’ Kemudian ia didatangi dari arah 
dadanya (atau perutnya), maka dada (atau perut)nya berkata, ‘Tak 
ada jalan bagi kamu dari arahku, karena dia membaca surah Al 
Mulk.’ Kemudian ia didatangi dari arah kepalanya. Maka kepalanya 
berkata, ‘Tak ada jalan bagi kamu dari arahku, karena dia membaca 
surah Al Mulk.’ la (surah Al Mulk) adalah penghalang yang 
mencegah dari adzab kubur, dan ia di dalam Taurat adalah surah Al 
Mulk. Siapa membacanya pada suatu malam, maka sxmgguh ia telah 
memperbanyak pahala dan berbuat baik.” Setelah itu Al Hakim 
berkata, "Sanadnya shahih.” 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara 
ringkas dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi. 


Siapa yang membaca Tabaarakalladzi biyadihil mulku' 
(surah Al Mulk) setiap malam, maka Allah SWT akan 


I 895 


Ttthfah Adz-Dzakirin 



melindunginya dari adzab kubur.” Di masa Rasulullah SAW, kami 
menyebutnya dengan nama A1 Maani'ah (penghalang) karena di 
dalam kitab Allah SWT surah itu berflingsi sebagai penghalang. 
Siapa yang membacanya setiap malam, berarti ia telah banyak 
mengumpulkan pahala dan berbuat baik. 


9.16 Keatamaan Surah Az-Zaizalah 


.(.i.) or^ii oijjj I'i! -OY-I 


576. ""Idzaa zulzilatil ardh (yakni surah Az-Zalzalah) adalah 
seperempatA1 Qur'an” (HR. At-Tinnidzi)^* 


Takhirj hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik 
RA, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada salah 
seorang sahabatnya, 'Apakah engkau sudah menikah wahai Fulan?' 
Ia menjawab, 'Belum, wahai Rasulullah. Demi Allah, Aku tidak 
memiliki apa-apa untuk menikah.' Beliau berkata, 'Bukankah 
bersamamu ada Qul hitwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash)?' la 
menjawab, 'Benar.' Lalu beliau berkata, 'la adalah sepertiga Al 
Qur'an.' Beliau berkata, 'Bukankah padamu ada Idzaa jaa'a 
nashrullaahi (yakni surah An-Nashr)?' la menjawab, 'Benar.' Beliau 
kemudian berkata, 'la adalah seperempat Al an.' Beliau lanjut 
berkata, 'Bukankah bersamamu ada Qul yaa ayyuhal-Kaafiruun 
(surah Al Kaqfiruun)?' la menjawab, 'Benar.' Setelah itu beliau 
berkata, 'la adalah seperempat Al Qur'an.’ Kemudian Rasulullah 
SAW berkata lagi, 'Bukankah bersamamu ada Idzaa zulzilatil ardh 
(yakni surah Az-Zalzalah)?’ la menjawab, 'Benar.' Beliau lalu 
berkata, 'la adalah seperempat Al Qur'an.’ Setelah itu beliau 
berkata, 'Menikahlah, Menikahlah’. ” Setelah meriwayatkan hadits 
ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan.” Namim hadits ini 

*** Sunan At-Tirmidzi (2895). 


896 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mendapat kritikan oleh Muslim di dalam kitab At-Tamyiiz, tentang 
riwayat Salamah bin Wardan dari Anas RA yang mana menurut 
Abu Hatim, ia adalah perawi laisa biqawwin, dan kebanyakan hadits 
riwayatnya yang bersumber dari Anas RA adalah mungkar. 
Sedangkan Yahya bin Ma’in berkata, "Haditsnya bukan demikian 
(yakni tidak kuat)." 


- oVY 

577. ""Idzaa zulzilatil ardh (yakni surah Az-Zalzalah) 
menyamai separuh Al Qur 'an." (HR. A1 Hakim dan At-Tirmidzi) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim di 
dalam Al Mustadrak dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah 


SAW bersabda, 

jij d-b Jail ^ jij '^1 

.orJi\ jjM 


"Idzaa zulzilatil ardh (yakni surah Az-Zalzalah) menyamai 
separuh Al Qur'an. Qul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash) 
menyamai sepertiga Al Qur'an, dan Qul yaa ayyuhal-Kaafiruun 
(surah Al Kaafiruun) menyamai seperempat Al Qur an. ” 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
ini hasan gharib. Dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits 
Yaman bin Al Mughirah.” Sedangkan Al Hakim berkata, “Sanadnya 
shahih.” Menurutku, Yaman bin Al Mughirah adalah Al 'Anazi, 
mengenai dirinya Yahya bin Ma'in berkata, “Status hadits yang 
diriwayatkan darinya laisa bisyai'in." Lebih tegasnya, Al Bukhari 
berkata, “Haditsnya mungkar." Sementara itu Abu Zur'ah dan Ad- 
Daraquthni menilai hadits yang diriwayatkannya dha’if. Sedangkan 
Ibnu 'Adi berkata, "Aku melihat tak ada masalah dengannya." Maka 


Sunan At-Tirmidzi (2894) dan Mustadrak Al Hakim (1/566). 


II 897 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



aneh jika A1 Hakim menilai hadits yang diriwayatkan darinya 
shahih. 


Makna hadits 

Lafazh Jaii “Ja tnenyamai separuh Al Qur'an" ada 

yang berpendapat alasan surah Az-Zalzalah menyamai separuh Al 
Qur'an karena sxirah ini mengandung pembicaraan tentang keadaan 
dan kondisi akhirat yang merupakan separuh hal ihwal dunia. Juga 
karena di dalamnya terdapat firman Allah SWT, "Barangsiapa yang 
tnengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya ia akan melihat 
(balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengeijakan kejahatan 
sebesar dzarrah, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula." (Qs. 
Az-Zalzalah [99]: 7-8) Namun yang jelas, hal itu merupakan suatu 
rahasia yang tidak kita ketahui dan kita tidak dibebankan untuk 
mengetahuinya. 


Semestinya penulis juga menyebutkan keutamaan surah At- 
Takaatsur dalam pembahasan ini. Karena Al Hakim di dalam 
kitabnya meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


: Jvi ^^3 JS* Ijil Vyi of 

.(^1 :f>: of 


“Tidakkah kalian mampu membaca seribu ayat setiap hari? " 
Mereka berkata, “Siapa yang mampu melakukan itu?” Beliau 
beikata, "Bukankah kalian mampu membaca Alhaakumut takaatsur 
(Surah At-Takaatsur). " Al Hakim meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Uqbah bin Muhammad, dari Nafi', dari Ibnu Umar 
RA. Al Mundziri berkata, “Seluruh perawi hadits tersebut adalah 
tsiqah, kecuali Uqbah yang tidak aku kenal.” 


898 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



9.17 Keutamaan Surah A1 Kaafiruun 


co) (v^) oT^l ®VA 


•(cT^ 


578. “Al Kaafiruun adalah seperempat Al Qur'an. la juga 
menyamai seperempat Al Qur'an.” (HR. At-Tirmidzi dan Al 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tumidzi dan Al Hakim di 
dalam Al Mustadrak. Redaksi hadits yang pertama bersumber dari 

Anas bin Malik yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: 

:Jvi 4 jL: : Jd "Tidakkah padamu ada Qul 

Yaa Ayyuhal Kaafirun?” Dia menjawab, “Benar.” Beliau berkata, 
"la adalah seperempat Al Qur 'an. ” Sedangkan lafazh kedua berasal 
dari Ibnu Abbas yang telah disebutkan juga sebelumnya, yaitu: li Jij 

yj jjij 1^5 "Dan Qul yaa ayyuhal-Kaafiruun itu 

menyamai seperempat Al Qur 'an. ” Dan telah kami kemukakan 
pembahasan tentang kedua hadits ini sehingga tidak perlu lagi 
diulangi di sini. 


-.fia, j? ^ oiiSpi -OV1 


579. "Dua surah yang paling baik dibaca ketika 
melaksanakan shalat dua raka'at sebelum Subuh adalah Al Ikhlaash 
dan Al Kaafiruun. ” (HR. Ibnu Hibban/’’ 


Lihat hadits No. 576. 
Shahih Ibnu Hibban (2461). 


1 899 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takbrij badit» 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




“Dua surah yang paling baik dibaca ketika melaksanakn 
shalat dua raka’at sebelum Subuh adalah Qul yaa ayyuhal kqfiruun 
dan Qul huwallahu ahad." Setelah meriwayatkan hadits ini, Ibnu 
Hibban mengatakan bahwa hadits ini shahih. 


Makna hadits 

Lafazh “A1 Ikhlaash dan AI Kaafiruun” 

seperti inilah redaksi ini disebutkan dalam sebagian naskah kitab ini. 
Akan tetapi hampir di semua naskah yang lain, surah Al Kaafiruun 
lebih dahulu disebutkan daripada Al Ikhlaash, dan inilah yang benar 
karena sesuai dengan redaksi hadits yang disebutkan di atas, 
sehingga surah Al Kaafiruun dibaca pada rakaat pertama, sedangkan 
surah Al Ikhlaash dibaca pada rakaat kedua. Sebenamya, banyak 
hadits yang menjelaskan tentang anjuran membaca kedua surah ini 
dalam shalat sunah fajar. Dan sebagiannya telah kami sebutkan di 
dalam kitab ini. 


9.18 Keutamaan Surah An-Nashr 


.(cj) amI frlsp lit — ©A 


580. “Idzaa jaa'a nashrullaahi (surah An-Nashr) adalah 
seperempat Al Qur'an. ” (HR. At-Tirmidzi)*’^ 


*’^LihathadisNo. 576. 


900 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrih hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang telah kami 
sebutkan sebelumnya, dari Ibnu Abbas RA, dimana pada salah satu 

redaksinya disebutkan, : JvS 


'‘Tidakkahpadamu ada Idzaa jaa'a nashrullaahi walfath 

(surah An-Nashr)?" Dia menjawab, “Benar.” Lain beliau berkata 
lagi, "la adalah seperempat Al Qur 'an. ” Hadits tersebut telah kami 
sebutkan sebelumnya dan juga segala sesuatu yang bekaitan dengan 
sanadnya telah kami jelaskan. 


9.19 Keutamaan Surah Al Ikhlaash 


.(j.) orjji 1L‘ jji" ((■) orjii js -.a \ 


581. "Qul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash) adalah 
sepertiga Al Qur'an. Qul huwallaahu ahad itu menyamai sepertiga 
Al Qur'an. ” (HR. Al Bukhari dan Muslim/” 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari 
sejumlah sahabat Nabi SAW. Salah satunya dari Abu Sa'id Al 
Khudri RA yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan An- 
Nasa'i, ia berkata, “Suatu ketika seorang pria mendengar seseorang 
membaca Qul Huwallaahu ahad berulang-ulang. Keesokan paginya, 
ia datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu 
seakan-akan ia meremehkannya. Lalu Rasulullah SAW berkata. 

Of JJbcsS 1^1 

^ 0 0 0 0 0 0 0 

"Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya, sesungguhnya 
ia (surah Al Ikhlaas) menyamai sepertiga Al Qur'an. ’’ 


Shahih Al Bukhari (5013), dan Shahih Muslim (811). 


I 901 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Selain itu, dari Abu Ad-Darda' yang diriwayatkan oleh A1 
Bukhari, Muslim, dan imam-imam lainnya, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 


.(DT^i cJi Joij i^{ ^ ji : ji 


“Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu membaca 
sepertiga Al Qur'an dalam semalam?” Mereka bertanya, 
“Bagaimana sepertiga Al Qur'an dapat dibaca dalam semalam?” 
Beliau menjawab, “Qul huwallaahu ahad (yakni surah al-Ikhlaash) 
menyamai sepertiga Al Qur'an. ” 


Begitu juga dengan hadits Anas bin Malik RA yang telah 
disebutkan sebelumnya tentang keutamaan surah Az-Zalzalah dan 
hadits Ibnu Abbas RA. Dan salah satunya hadits Abu Hurairah RA 
yang akan kami sebutkan setelah ini. 


Ada beberapa argumentasi yang menjelaskan bahwa kenapa 
surah Al Ikhlaash menyamai sepertiga Al Qur'an. Namim 
argumentasi tersebut lemah. Lebih baik dikatakan bahwa hal itu 
merupakan suatu rahasia yang tidak kita ketahui, dan tak ada jalan 
bagi kita untuk menyingkap rahasianya. 


^ ^ 

<) o— j ^ — ©ay 


582. Ketika beliau mendengar seorang pria membaca surah Al 
Ikhlaash, beliau kemudian berkata, "Sungguh surga telah wajib 
baginya. ’’ (HR. At-Tirmidzi)®’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata, “Ketika aku sedang beijalan bersama Rasulullah 
SAW, tiba-tiba beliau mendengar seseorang membaca Qul 
Huwallahu Ahad (sampai akhir ayatnya). Lalu Rasulullah SAW 

Sunan At-Tirmidzi (2897). 


902 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



berkata, 'la pantas mendapatkannya, ia pantos mendapatkannya.' 
Maka aku pun bertanya kepada beliau, 'Apakah itu, wahai 
Rasululullah?' Beliau menjawab, 'Surga.' Abu Hurairah berkata: 
Lalu aku bermaksud menghampiri pria tersebut untuk 
memberitahukan berita gembira itu kepadanya. Akan tetapi aku 
khawatir terlewat makan siang bersama Rasulullah SAW. Setelah 
itu aku berangkat mendatanginya, namun temyata ia telah pergi." 
Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini 
hasan shahih gharib” 

Selain itu, A1 Malik dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits 
yang semakna dari Abu Hurairah RA. Setelah meriwayatkan hadits 
ini, A1 Hakim berkata, "Sanadnya shahih." Sebenamya, masih 
banyak hadits lain yang menjelaskan tentang keutamaan dan nilai 
pahala orang yang membaca surah ini. Tentang hal ini, A1 Bukhari, 
Muslim, dan imam-imam hadits lainnya meriwayatkan dari Aisyah 
RA, ia mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengutus 
seseorang dalam suatu ekspedisi. Dan di dalam shalat bersama para 
sahabatnya, ia membaca A1 Qur'an dan selalu menutupnya dengan 
surah A1 Ikhlaash. Ketika mereka telah kembali, mereka 
menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Mendengar itu, 
beliau berkata, "Tanyakan kepadanya karena apa dia melakukan hal 
itu? ” Mereka pun menanyakan kepadanya. Kemudian dia 
menjawab, “la (surah A1 Ikhlaash) adalah sifat Allah Yang Maha 
Kasih, dan aku suka membacanya.” Mendapat kabar seperti itu, 
Rasulullah SAW bersabda, "Kabarkanlah kepadanya bahwa Allah 
menyukainya ." 


Hadits yang semakna Juga diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari 
Anas bin Malik dengan redaksi yang menyebutkan bahwa para 
sahabat pria yang suka membaca surah A1 Ikhlaash itu berkata 
kepadanya, "Kamu bisa membacanya (surah A1 Ikhlaash) atau kamu 
bisa meninggalkannya dan membaca surah yang lain." Mereka 
kemudian mengajukan masalah ini kepada Rasulullah SAW Lalu 
beliau bertanya kepadanya. 


:JV5 : Jli JT J fjj Ji CiiUj U 


1 903 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Apa yang mendorongmu tetap membaca surah ini dalam 
setiap raka’at?” Dia menjawab, “Aku mencintainya.” Maka beliau 
berkata, Cintamu kepadanya membuatmu masuk surga. ” 

Begitu pula Muslim meriwayatkan hadits yang sama dari Abu 
Hurairah RA dengan redaksi yang menyebutkan bahwa Rasulullah 
SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya. 


■ii-i Al > ji ijt, ijOii-l 


Berkumpullah kalian karena sesungguhnya aku akan 
membacakan sepertiga Al Qur'an kepada kalian!" Kemudian beliau 
keluar lalu membacakan Qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlaash). 
Di dalam pembahasan doa dan dzikir yang dibaca pada waktu siang 
dan malam, telah dicantumkan beberapa hadits yang berkaitan 
dengan masalah ini, dan kami telah menyebutkan pahala orang yang 
membacanya sekali atau berkali-kali sesuai dengan perbedaan 
berapa kali dibaca. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk 
kembali pembahasan tersebut. 


9.20 Keutamaan Surah Al Falaq dan An-Naas 


•(t/* liUJpl Vi —oAT 


583. Maukah engkau aku ajarkan dua surah yang paling baik 
untuk dibaca? " (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)^’’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari 
Uqbah bin Amir RA, ia berkata, “Suatu ketika aku menggiring unta 
Rasulullah SAW dalam sebuah peijalanan. Lalu beliau berkata 
kepadaku, 'Wahai Uqbah, maukah engkau aku ajarkan dua surah 
yang paling baik untuk dibaca?' Beliau kemudian mengajarkan 


^''^Sunan Abu Daud{U62), Sunan An-Nasa'i {mSZ), Atm Shahih Muslim (814). 


904 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kepadaku Qul a'uudzu birabbil falaq (surah A1 Falaq) dan Qul 
a'uudzu birabbinnaas (surah An-Naas). Namun beliau tidak 
melihatku sangat gembira dengan kedua surah itu. Dan ketika beliau 
berhenti untuk shalat Subuh, beliau pun mengerjakan shalat Subuh 


dengan membaca kedua surah itu di depan orang-orang. Setelah 
selesai shalat, beliau menoleh kepadaku lalu berkata, 'Wahai Uqbah, 
bagaimanakah menurutmu'." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, ^ ^ 'd 


"Wahai Uqbah. mintalah perlindungan dengan kedua surah 
tersebut, karena tidak ada orang yang meminta perlindungan 
dengannya dapat menyamai keduanya. ” 

Selain itu, Ibnu Hibban di dalam kitab Shahih-nya. dan A1 
Hakim di dalam kitab Al Mustradrak meriwayatkan hadits ini 
dengan redaksi yang semakna. Dan setelah meriwayatkan hadits ini, 
Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih." Sumber hadits ini 
dalam riwayat Muslim adalah dari Uqbah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 


Ifi'ji ijpf jij t Lt'ji y. cijJt oi^T 'J 

.f y ^ ^ * 0 


"Tidakkah engkau perhatikan ayat-ayat yang diturunkan pada 
malam ini, yang belum pernah terlihat dapat menyamainya? Yaitu 
Qul a'uudzu birabbil falaq dan Qul a'uudzu birabbinnaas. ” 


Adapun dalam riwayat Al Hakim disebutkan dengar redaksi: 
Rasulullah SAW berkata. 


"Wahai Uqbah, bacalah Qul a'uudzu birabbil falaq (Al 
Falaq), karena sesungguhnya tidak ada surah yang engkau baca 
lebih disukai dan lebih diterima oleh Allah daripadanya. Jika 
engkau bisa untuk tidak meninggalkannya, maka lakukanlah!” 

An-Nasa'i dan Ibnu Hibban juga di dalam kitab Shahih-nya 
meriwayatkan hadits yang semakna bahwa Rasulullah SAW 
bersabda. 


I 905 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jij ji:ja uj ,^(3 cjf riJia 

c^i3i 


"Bacalah wahai Jabir!” Aku berkata, “Demi ayahmu dan 
ibuku, Apakah yang aku baca?” Beliau berkata, "Qul a'uudzu 
birabbil falaq dan Qul a'uudzu birabbinnaas." Maka aku pun 
membaca keduanya. Setelah itu beliau berkata, “Engkau tidak akan 
membacayang seumpama keduanya ." 


Ahmad meriwayatkan hadits dari perawi-perawi yang tsiqah 
dari Uqbah, dia berkata. 


u 1331 iUlif 'iff iip jiii 

^ j j Yj ^y\ j % 513331 j j^'f 

.(^i3i ji)3 ^ .• 


“Suatu ketika aku menemui Rasulullah SAW lalu beliau 
berkata kepadaku, 'Wahai Uqbah bin Amir, maukah engkau aku 
ajarkan beberapa surah yang tidak diturunkan di dalam Taurat, 
Injil, Zabur, dan surah dalam Al Furqan yang soma dengannya? 
Tidaklah datang satu malam pun kecuali aku membacanya, yaitu 
Qul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash). Qul a'uudzu birabbil 

falaq (surah Al Falaq), dan Qul a'uudzu birabbinnaas (surah An- 
Naas )." 


Seinentara itu Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang sama di 
dalam kitab Al Ausath dengan perawi-perawi tsiqah dari Ibnu 
Mas’ud RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


jjt,' i.w'T ^ Jjjf iij 


Sungguh telah diturunkan kepadaku beberapa ayat yang 
tidak pernah diturunkan kepadaku seumpamanya: Al 
Mu'awwidzatain (yaitu surah Al Falaq dan An-Naas). ” 


Makna hadits 

^ j 

Lafazh "dua surah terbaik untuk dibaca” adalah 

dalil yang menunjukkan keutamaan yang lebih bagi keduanya. 


906 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Sebenamya tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits- 
hadits semakna yang menyebutkan keutamaan surah-surah dan ayat- 
ayat yang lain. Bahkan semestinya hadits-hadits yang menyatakan 
keutamaan itu ditafsirkan dengan mengatakan bahwa ia lebih utama 
dari yang lain berdasarkan dalil yang lain. Maka, pengutamaan dari 
segi ini hanya bersifat tambahan, bukan hakiki. Jika ada suatu dalil 
yang menghalangi penggabungan makna tersebut, maka ia 
semestinya dikembalikan pada dalil-dalil yang menyatakan 
keutamaan tersebut. 




584. “"Tidak ada orang yang meminta dan memohon 
perlindungan dengan surah yang dapat menyamai keduanya (surah 
Al Falaq dan An-Naas)” (HR. Ibnu Abu Syaibah/^^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab 
Al Mushannaf dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW pemah berkata kepadanya. 


SUsIrft Slj U UAS'j lilS' 1^1 


“Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap engkau (akan) tidur 
dan setiap engkau bangun. Tidak ada orang yang meminta dan 
memohon perlindungan dengan surah yang dapat menyamai 
keduanya. ” Redaksi in adalah salah satu redaksi Uqbah yang telah 
disebutkan sebelumnya. Dan seperti itulah hadits Uqbah ini 
diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Al Hakim. Dan Imam 
As-Suyuthi menilainya shahih. 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/358) dan Sunan An-Nasa'i (8/254). 


I 907 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



lifjj cOlisJl Oli^j —©A© 


*(t/“ il jij cCL^ 

585. ‘Beliau (Rasulullah SAW) meminta perlindungan dari jin 
dan sihir mata manusia sampai ketika surah A1 Falaq dan An-Naas 
diturunkan, beliau kemudian mengambil kedua surah tersebut dan 
meninggalkan yang lain.” (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa’i)^’’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari 
Abu Sa'id A1 Khudri RA, ia berkata. 


:JlJijiiJl 01^*1 'jA jJL,} aIp 

.UaIj..) U U44 Jlss-f IsJ^ llUi 


Beliau (Rasulullah SAW) meminta perlind ungan dari jin dan 
sihir mata manusia, sampai surah A1 mu’awwidzatain (A1 Falaq dan 
An-Naas) diturunkan. Ketika keduanya turun, beliau pun mengambil 
keduanya dan meninggalkan yang lain.” At-Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan gharibr Selain itu, Ibnu Majah juga 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Abu Sa’id RA. 


Makna hadits 

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 
memohon perlindungan dengan surah A1 Falaq dan An-Naas lebih 
utama daripada memohon perlindungan dengan surah yang lain. 
Akan tetapi tidak secara mutlak, melainkan dalam memohon 
perlindungan dari kejahatan jin dan sihir mata manusia. 


toJL; UJS' llifyl -oA*\ 


Sunan At-Tirmidzi (2058) dan Sunan An-Nasa'i (8/271). 


908 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


586. "Bacalah keduanya setiap engkau (akan) tidur dan setiap 
engkau bangun. ” (HR. Ibnu Abu Syaibah)^^* 


Takhrij hadits 

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
kitabnya Al Mushannaf. Dan redaksi di atas adalah salah satu 
redaksi hadits Uqbah bin Amir RA yang telah disebutkan 
sebelumnya. Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan 
oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Al Hakim. Dan ketika mengomentari 
hadits ini, Imam As-Suyuthi mengatakan bahwa hadits ini shahih. 

Berikut ini adalah hadits-hadits lain yang menerangkan 
keutamaan dua surah Al Falaq dan An-Naas: 


1 . 


Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Abdullah bin Asy- 
Syukhair, dengan status perawi shahih, ia berkata: seorang pria 
berkata. 


IJLLaj 4^ 4)11 J^) • 

• ^ ^ ^ ^ ^ 

^ Jb* -it (^l3t by. j*) : J J'*} 


“Suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu 
perjalanan, sementara orang-orang mengikuti di belakang. Dan 
pada waktu zhuhur tibalah saatnya Rasulullah SAW berhenti 
dan aku pun berhenti. Kemudian beliau menghampiriku lalu 
menepuk pundakku seraya berkata, 'Qul a’uudzu birabbil 
falaq.' Lalu Rasulullah SAW membacanya dan aku pun 
membacanya bersama beliau. Kemudian beliau berkata 
kepadaku, 'Qul a'uudzu birabbinnaas.' Lalu Rasulullah SAW 
membacanya dan aku pun membacanya bersama beliau. 
Setelah itu beliau berkata, ‘Jika engkau shalat, bacalah 
keduanya 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/540) dan Sunan An-Nasa'i (8/254). 


I 909 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



2. 


3. 


A1 Bazzar meriwayatkan dan Abdullah bin A1 Aslami, dengan 
status perawi shahih, ia berkata, “Kami pemah bersama 
Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan umrah. Hingga 
ketika kami sampai di lembah Waqim, tiba-tiba kabut muncul 
menyelimuti sehingga kami pun tersesat jalan. Manakala 
melihat hal itu, Rasulullah SAW berpaling menuju kumpulan 
yang pekat, lalu mendudukkan untanya. Setelah itu beliau 
berdiri dan berdiam beberapa lama. Beliau terns menems 
shalat hingga terbit fajar. Kemudian beliau memegang kepala 
untanya (mengambil tali kekangnya), kemudian berjalan 
sementara Abdullah A1 Aslami di samping beliau. Lalu 
Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya di dadaku. 
Kemudian beliau berkata, 'BacalahV Aku berkata, 'Apa yang 
harus aku baca?' Beliau menjawab, 'Bacalah Qul huwallaahu 
ahad (surah Al Ikhlaash)!' Kemudian beliau berkata, 
’Bacalah!' Aku berkata, 'Apa yang harus aku baca?' Beliau 
menjawab, 'Qul a'uudzu birabbil falaq, min syarri maa khalaq 
(surah Al Falaq)!' Lalu aku membacanya hingga selesai. 
Kemudian beliau berkata, 'Bacalah!' Aku berkata, 'Apa yang 
harus aku baca?' Beliau menjawab, 'Qul a'uudzu birabbinnaas 
(surah An-Naas)!' Aku pun membaca Qul A'uudzu 
birabbinnaas hingga selesai. Lalu Rasulullah SAW berkata, 
'Beginilah cara meminta perlindungan kepada Allah karena 
tak ada hamba yang meminta perlindungan dapat 
menyamainya 


Ahmad bin Mani' di dalam Musnad-nya berkata: Yusuf bin 
'Athiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun bin 
Katsir menceritakankan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari 
ayahnya dari Llbai bin Ka’ab RA, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda. 




"Siapa yang membaca mu'awwidzat (Al Ikhlaash. Al Falaq 
dan An-Naas), maka dia seolah-olah telah membaca semua 
yang diturunkan kepada Muhammad ." 



910 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Abdullah bin Mas'ud RA tidak mencantumkan dua surah ini di 
dalam mushhqfhya. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah 
bin Ahmad di dalam Al Musnad dan Ath-Thabrani, dari 
Abdurrahman bin Yazid, yakni An-Nakha'i, dia berkata: “Abdullah 
bin Mas'ud menghapus Al Mu'awwidzatain dari mushhaf-nya. dan 
dia mengatakan keduanya bukanlah termasuk kitab Allah SWT." 
Para perawi sanad Abdullah bin Ahmad adalah para perawi shahih 
sedangkan status perawi dalam sanad Ath-Thabrani adalah tsiqah. 

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam 
Musnad-nya. la mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud tidak memasukkan 
Al Mu'awwidzatain di dalam Mushhaf-nya dan dia mengatakan 
bahwa Rasulullah SAW hanya menyuruh untuk her-ta'awwudz 
(meminta perlindungan kepada Allah) dengan kedua surah tersebut. 
Karena itu, Abdullah tidak membaca keduanya (dalam shalat). 
Adapun status perawi dalam sanadnya adalah tsiqah. Demikian juga 
dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, seluruh 
perawinya adalah perawi tsiqah. 

Al Bazzar berkata, “Tak seorang sahabat pirn yang sependapat 
dengan Abdullah bin Mas'ud.” Hal ini didukung oleh informasi yang 
bersumber dari hadits shahih dari Nabi SAW bahwa beliau 
membaca keduanya dalam shalat dan keduanya dicantumkan di 
dalam mushhaf. Menurut pendapatku, sebeliramya kami telah 
menyebutkan bahwa Nabi SAW pemah berkata tentang kedua surah 
tersebut, Vsiji ^ “Sesungguhnya keduanya (Al Falaq 

dan An-Naas) adalah dua surah terbaikyang dibaca. ” Sebelumnya 
juga telah disebutkan perintah beliau untuk membaca keduanya, dan 
ini merupakan salah satu dari keistimewaan Al Qur'an. Seperti 
hadits, 

.jCU.; Jip jjrf u ^ \j(a ay 

“Siapa yang membaca mu'awwidzatain (Al Falaq dan An- 
Naas), maka ia seolah-olah telah membaca semua yang diturunkan 
kepada Muhammad. ’’ 

Para sahabat dan seluruh umat Islam dari generasi demi 
generasi berpendapat bulat dalam hal ini bahwa Al Falaq dan An- 
Naas itu termasuk ayat-ayat Al Qur'an. Yang perlu disadari bahwa 


I 911 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



sahabat adalah manusia juga dan ucapannya bisa dijadikan hujjah 
dalam masalah seperti ini selama tidak menyalahi apa yang telah 
ditetapkan Allah SWT. Apalagi dia dalam masalah ini bertentangan 
dengan pemyataan Sunah dan Ijmak. 


912 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



BABX 


DOA-DOA SHAHIH DARI RASULULLAH SAW 
YANG BERSIFAT MUTLAK 


^ 

' ' ' ' ' ' ' ^ » 

^ aI^j cjlln Ji 

iir i:iWi 2;^ ji'j c^S^Vj 
C,»1xpIj llir' t^VjVia^ 

•(f) 


587. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
malas dan usia tua, dari lilitan hutang dan dosa. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab neraka dan 
fitnahnya, dari fitnah kubur, keburukan fitnah kekayaan. dan 
keburukan fitnah kefakiran, serta dari keburukan fitnah Al Masih 
Ad-Dajjal. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air yang dingin 
dan segar, bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana halnya 
kain putih dibersihkan dari kotoran-kotoran, dan jauhkanlah antara 
aku dan dosa-dosaku sebagaimana halnya Engkau menjauhkan 
antara timur dan barat. ” (HR. Jama’ah) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Jama'ah, yaitu Al Bukhan, 
Muslim, Ahlu As-Sunan dari Aisyah RA, ia mengatakan bahwa Nabi 


Shahih Al Bukhari (6368), Shahih Muslim (49), dan Adz-Dzikr. 


II »« 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



SAW pemah berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari kemalasan ” 


Makna hadits 

Lafazh Jl-Wi artinya, masa dimana manusia merasa tidak 

bergairah dan tidak bersemangat sehingga ia cendenmg lamban 
ketika melakukan sesuatu. Rasulullah SAW berlindung dari rasa 
malas karena dalam kondisi seperti itu manusia cendenmg tidak 
bersemangat dan kurang berhasrat xmtuk berbuat baik, padahal ia 
memiliki kemampuan untuk melakukannya. 

Lafazh artinya, fase usia di mana fungsi penginderaan dan 

anggota tubuh mulai menurun dan lemah, akal pikiran dan daya 
ingat terganggu. Ini adalah usia lanjut yang berkualitas rendah. 
Adapun semata-mata panjang umur disertai dengan indera yang 
masih sehat dan akal pikiran tidak terganggu, maka hal ini adalah 
yang selayaknya dimohon kepada Allah. Sebab, semakin panjang 
usia seorang Mukmin, dengan indera dan fisiknya yang masih kuat 
sambil tetap menjalankan kewajiban dan menjauhi apa yang tidak 
halal, maka dalam kondisi itu akan semakin besar kebaikan dan 
banyak pahala. 

Lafazh artinya, beban hutang atau ketidakmampuan 

untuk melunasi hutang. Penjelasan tentang hal ini telah 
dikemukakan sebelumnya ketika membahas doa-doa tasyhid. 

Lafazh maksudnya, sesuatu yang dapat menyebabkan 

seseorang jatuh ke dalam perbuatan dosa. Penjelasan tentang hal ini 
juga telah dikemukakan sebelumnya. 

Lafazh maksudnya, fltnah yang dapat menggiring 

seseorang masuk neraka. Makna asli fitnah adalah ujian atau 
cobaan. 

Lafazh 3^ artinya, fitnah ketika syetan berusaha 

menggoda di dalam kubur dan berusaha memperdayai saat ditanya 


914 




Tuhfah Adz-Dzakirin 



oleh dua malaikat. Juga berlindung dari adzab kubur yang telah 
ditetapkan. 

Lafazh maksudnya, sesuatu yang menyebabkan 

munculnya sikap sombong, angkuh, lupa diri, dan kikir sehingga 
sedekah yang sifatnya wajib dan Sunah ditinggalkan. 

Lafazh jlii' ^ artinya, segala sesuatu yang menyebabkan 

munculnya kebencian dan keputusasaan dari rahmat-Nya saat 
seseorang tidak mampu bersabar dan tidak mempxmyai iman yang 
dapat membentengi dirinya. 


^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^Jdlj tiliillj ^ tlXi jJl 

iL ipfJ ts.lj ^Ij (3 iiJj 

^ ^ X X XXX 

.(Ja^ OyssJlj 


588. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kelemahan, kemalasan, sifat pengecut dan pikun. Aku berlindung 
kepada-Mu dari adzab kubur: Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhi^a aku 
berlindung kepada-Mu dari kerasnya hati, kelalaian, kepapaan, 
kehinaan, dan kemiskinan. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kefakiran. kekujuran, kefasikan, dan perselisihan. serta dari sifat 
mencari nama dan riya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari tuli, 
bisu, gila, dari penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk 
(parah). ” (HR. A1 Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, dan Ath- 
Thabrani)^® 


“® Shahih Al Bukhari (6368), Shahih Muslim (49), dan Adz-Dzikr. 


I 915 


Ttthfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari, Muslim, Ibnu 
Hibban, dan Ath-Thabrani di dalam kitab Mu'jam Ash-Shagiir dari 
Anas bin Malik RA, ia berkata, “Nabi Allah pemah berdoa. 




T<ar Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kelemahan, kemalasan, sifat pengecut dan pikun. Aku berlindung 
kepada-Mu dari adzab kubur. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
fitnah kehidupan dan fitnah kematian'. ” Seperti itulah A1 Bukhari, 
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, A1 Hakim, dan Ibnu Hibban di 
dalam kitab Shahih-nydi meriwayatkan hadits ini dari Anas RA. 
Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan tambahan 
redaksi. 


jdill ^ kiL ijJJiJlj ilJillj aIamIIj 3 jLdtJl ^ 

^ ^ 

* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


‘Ta Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kerasnya hati, kelalaian, kepapaan, kehinaan, dan kemiskinan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekujuran, kefasikan, dan 
perselisihan, serta dari sifat mencari nama dan riya. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari tuli, bisu, gila, dari penyakit kusta dan 
penyakit-penyakit yang buruk (parah).” Demikianlah A1 Hakim 
meriwayatkan redaksi ini dari haditsnya, dan setelah 
meriwayatkannya dia berkata, “Hadits ini shahih menurut syarat A1 
Bukhari dan Muslim.” Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh 
Adz-Dzahabi. Sementara Ath-Thabrani meriwayatkan tambahan 
redaksi ini di dalam kitab Mu'jam Ash-Shagiir, dengan status perawi 
shahih. 


916 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Lafazh “lemah” (disebutkan oleh) Rasulullah SAW 

(dalam doanya sebagai bentuk permohonan) perlindungan karena 
sifat ini cenderung menghalangi seseorang untuk menunaikan tugas 
dan kewajibannya, baik yang berkenaan dengan agama ataupun 
materi seperti yang telah kami jelaskan di atas. Allah SWT mencela 
orang yang lemah di dalam kitab-Nya dan memberikan 
perumpamaan lewat firman-Nya, “Allah membuat sebuah 
perwnpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang 
tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. ” (Qs. An-Nahl [16]: 
75) “dan mereka tidak mengerjakan shalat melainkan dengan 
malas. dan tidak pula menajkahkan harta mereka melainkan dengan 
enggan." (Qs. At-Taubah [9]: 54) '"dan apabila mereka berdiri 
untuk mengerjakan shalat, mereka berdiri dengan malas. (Qs. An- 
Nisaa' [4]; 142) Dan sebelumnya telah dijelaskan makna pengecut, 
kerentaan, adzab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. 

Lafazh ojlilt artinya, kondisi hati yang keras dan menutup diri 

sehingga tidak mau menerima nasihat, tidak takut terhadap 
ancaman, dan tidak sayang kepada orang-orang yang layak 
dikasihani. 

Lafazh artinya, lengah dan kebaikan dan tak ada 

perhatian sesuatu yang semestinya diperhatikan berupa hal-hal yang 
wajib dan hal-hal yang diharamkan atas hamba. 

Lafazh artinya, kefakiran dan tidak mampu memenuhi 
kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi 


tanggungannya. 

Lafazh “kehinaan” adalah lawan kata dari 


“kemuliaan” maksudnya, sifat atau perilaku hina yang melekat pada 
seseorang. Termasuk dalam makna ini apa yang disebutkan di dalam 

hadits: 


Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya 
upayaku, dan kehinaanku terhadap manusia. ” 


II 


Tvhfah Adz-Dzakirin 



^ • 

Lafazh artinya, kehinaan yeing disebabkan oleh tuntutan 

kebutuhan hidup. 

Lafazh Jj—i«J' artinya, menyimpang dari jalan yang lurus 

dengan cara melakukan perbuatan maksiat dan teijemmus Halam 
perbnatan haram. 

Lafazh JtiiJi artinya, pertikaian, permusuhan, dan perseteruan 
yang teijadi akibat hal-hal tertentu. Makna asal kata JiiiJi adalah 

masing-masing pihak yang bertikai itu berada pada tempat yang 
berseberangan dengan tempat lawannya. 

Lafazh it maksudnya, melakukan kebaikan bukan karena 

Allah melainkan agar orang lain memberikan perhatian kepada 
dirinya dan terkenal. 


Lafazh *0^1 maksudnya, melakukan perbuatan baik agar dilihat 

orang lain dan berharap memperoleh pujian dari mereka, bukan 
k^ena mencari keridhaan Allah SWT. Sedangkan makna lafazh 

"tuli, bisu, gila, dan kusta" sudah sangat 

jelas. 


Lafazh maksudnya, jenis penyakit yang sangat 

menyusahkan dan melelahkan orang yang menderitanya. Hadits ini 
menjelaskan bahwa meminta perlindungan kepada Allah SWT dari 
semua penyakit tersebut sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW 
sendiri mencontohkan hal tersebut. 


'cJf ^ > CiJf liiii -OA'I 

•(r) ^ V Si 

589. Ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam jiwaku, dan 
sucikanlah ia. Engkau-lah sebaik-baik yang menyucikannya. 


918 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Engkaulah Pelindung dan Tuhan-nya. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang 
tidak khusyu, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak 
dikabulkan. ” (HR. Muslim)*^*' 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Arqam RA, 
dia berkata. 


\^jj \Mijis CiT t 

V^J i\A^j ji ^ cJ? 

Si 5jp3 Si Si 


“Aku akan menyampaikan kepada kalian perkataan seperti 
yang Rasulullah SAW ucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari lemah, malas, pengecut, pikun dan 
adzab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam jmaku, dan 
sucikanlah ia. Engkau-lah sebaik-baik yang merryucikannya. 
Engkaulah Pelindung dan Tuhan-nya. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang 
tidak khusyu, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak 
dikabulkan." Hadits yang serupa juga diriwayakan oleh At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dan Abdun bin Hamid dari Zaid RA. 
sebenamya masih banyak hadits lain tentang keempat hal tersebut 
yang insya Allah akan disebutkan kemudian. 


Makna hadits 

Muatan dari hadits ini adalah doa Rasulullah SAW, agar 
hatinya diberi ketakwaan dan disucikan. Maksudnya beliau meminta 
agar hati selalu teijaga suci dan sempuma dalam keimanan. Selain 


Shahih Al Bukhari (6367), Shahih Muslim (2706), Shahih Ibrtu Hibban (1023), 
dan Mu'jam AshShagiir (316). 


I 919 


Ttthfah Adz-Dzakirin 




itu, beliau meminta perlindungan kepada Allah SWT dari ilmu yang 
tidak bermanfaat, karena ilmu yang tidak memberikan nilai positif 
bagi pemiliknya cenderung menimbulkan petaka dan bumerang 
yang siap menyerang balik pemiliknya. Beliau juga memohon 
perlindungan dari hati yang tidak khusyu, karena hati yang tidak 
khusyu cenderung keras dan tidak mau menerima nasihat maupun 
peringatan, enggan terhadap kebaikan, dan tidak gentar terhadap 
ancaman. 

Kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah SWT 
dari nafsu yang tidak pemah merasa puas, karena nafsu seperti 
cenderung rakus terhadap kemewahan dimia, tidak segan 
mengambil harta dengan cara haram, dan tidak pemah merasa cukup 
dengan rezeki yang dianugerahkan berapa pun banyaknya. 
Akibatnya, orang yang memiliki nafsu tersebut tersiksa di dunia dan 
diadzab di akhirat. 

Selanjutnya, Nabi SAW meminta perlind ungan kepada Allah 
SWT dari doa yang tidak didengar dan tidak dikabulkan. Sebab, 
hanya Allah-lah yang Maha Memberi, Maha Menghalangi, Maha 
Membentangkan rezeki, Maha Menggenggamnya, dan Maha 
Mendatangkan manfaat serta Maha Menimpakan mudharat. Karena 
itu, jika seseorang menghadapkan wajahnya kepada Allah untuk 
memohon sesuatu dari-Nya, tetapi permohonannya itu ditolak oleh 
Allah, itu artinya ia memperoleh kemalangan dan kerugian teramat 
besar karena ia telah terusir dari pintu harapan satu-satunya. Ya 
Allah, sesungguhnya kami juga berlindung kepada-Mu dari semua 
yang diminta Rasulullah SAW kepada-Mu. 


p ^ ^ tc-Lp ^ ^ cLL ,^1 -o^ . 

‘U-) ^ 


590. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan dari keburukan 
perbuatan yang belum aku lakukan. Ya Allah, sesungguhnya aku 


920 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



berlindung kepada-Mu dari keburukan apa-apa yang aku ketahui 
dan dari keburukan apa-apa yang belum aku ketahui. ’ (HR. 
Muslim, An-Nasa'i, Abu Baud, Ibnu Majah, dan Ibnu Abu 
Syaibah)^*^ 


Takhrij hadits 

Redaksi pertama hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al Mushannaf. 
Sedangkem redaksi kedua berasal dari Aisyah RA, ia berkata. 


U ^ iL) ijpf Sjki 


“Rasulullah SAW pemah berkata dalam doanya, Ta A/lah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
perbuatan yang telah aku lakukan dan dari keburukan perbuatan 
yang belum aku lakukan’. ” Seperti itulah redaksi yang diriwayatkan 
oleh Muslim, Abu Baud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Sedangkan di 
dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, c-Hp U ^ 

jAj "dari keburukan apa-apa yang aku ketahui dan 

dari keburukan apa-apa yang belum aku ketahui. ” Begitu pula 
redaksi yang tercantum dalam Mushannaf Ibnu Abu Syaibah. 

Kedua redaksi hadits ini tergolong “jawaami’ Al kalim” yang 
seringkali terlontar cUiri lisem Rasulullah SAW. Balam hadits ini 
Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT dari 
keburukan perbuatan yang telah beliau lakukan dan dari keburukan 
perbuatan yang akan beliau lakukan, sebagaimana beliau juga 
berlindimg -dalam riwayat lain- dari keburukan perkara-perkara 
yang beliau ketahui dan dari perkara-perkara yang tidak beliau 
ketahui. 

Ini tentimya tak lain merupakan pengajaran dari Rasulullah 
SAW terhadap kita selaku umatnya agar mencontoh amalan beliau 


Shahih Muslim (2716), Sunan An-Nasa'i (3/56), Sunan Abu Daud (1550), dan 
Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/137). 


I 921 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


ini. Sebab, andaikan amalan itu beliau lakukan hanya untuk beliau 
saja, dosa-dosa apakah gerangan yang ada pada diri beliau? 
Bukankah seluruh amal perbuatan beliau —baik sebelum diutus 
menjadi Nabi SAW dan Rasul maupun setelahnya— adalah baik 
dan tidak ada yang tercela sama sekali? Dan bukankah kesalahan- 
kesalahan dan dosa-dosa beliau telah diampuni seluruhnya oleh 
Allah SWT? Begitu juga dengan pengetahuan beliau, baik sebelum 
beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul maupun setelahnya. 
Semuanya tidak ada yang tidak baik. Karena peijalanan hidup beliau 
telah digariskan untuk kebaikan, dan beliau telah teijaga dari setiap 
aib dan keburukan. 


JljJ ^ dij 


591. “Ta Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
nikmat-Mu yang hilang, nikmat keselamatan-Mu yang dicabut, 
hukuman-Mu yang datang dengan tiba-tiba, dan segala bentuk 
murka-Mu^' (HR. Muslim/*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar RA, ia 
berkata. 


J'jj ^ ^ ii\S 

£9*^3 viJbiii ifrUidj ils^iVP 


“Di antara doa Rasulullah SAW: 'Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat-Mu, berpalingnya 
keselamatan-Mu, datangnya hukuman-Mu dengan tiba-tiba, dan 
segala bentuk kemarahan-Mu'. ” 


Shahih Muslim (2739). 


922 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Selain itu, Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits 
ini dengan redaksi yang sama. Hanya saja dalam riwayat Abu Daud 

j 

disebutkan dengan redaksi, 


Dalam doa ini Rasulullah SAW meminta perlindungan dari 
hilangnya nikmat Allah, akibat tidak mensyukuri dan tidak 
memanfaatkannya sebagaimana mestinya, seperti bakhil 
mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan sebagai penvujudan rasa 
syukur atas nikmat-nikmat tersebut. 

Beliau juga berlindung kepada Allah dari nikmat keselamatan 
yang dicabut dari dirinya. Sebab, jika seseorang telah memperoleh 
jaminan keselamatan dari Allah, berarti ia telah meraih kebaikan 
dxmia dan akhirat. Sementara jika nikmat itu dicabut dari dirinya, 
maka ia akan sengsara dunia dan akhirat. Karena keselamatan 
merupakan kebaikan urusan dunia dan akhirat. 


Selanjutnya, Nabi SAW berlindimg kepada Allah SWT dari 
hukuman-Nya yang datang tiba-tiba. Karena jika Allah telah 
menjatuhkan hukuman kepada seorang hamba, maka ia akan 
ditimpa bencana yang takkan sanggup ditolak dirinya dan semua 
makhluk, sekalipun mereka berupaya bahu-membahu menolaknya. 
Hal ini dipertegas dengan pemyataan hadits qudsi yang shahih. 


••■’■'.I' • \ f ' *..f 


“Seandainya semua makhluk berkumpul untuk memberikan 
suatu manfaat bagi seseorang, mereka tidak akan mampu 
memberinya manfaat. Atau sekiranya mereka semua berkumpul 
untuk menimpakan suatu mudharat kepada seseorang, mereka juga 
tidak akan mampu menimpakan mudharat kepadanya ." 


Lafazh berasal dari kata artinya, mengejutkan 


atau datang secara tiba-tiba. tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. 
Dalam satu riwayat lafazh ini diungkapkan dengan huruf faa 
berbaris fathah dan jim berbaris sukim tanpa mad 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


923 



Kemudian Rasulullah SAW juga berlindung dari segala bentuk 
murka Allah SWT. Karena jika Allah telah murka kepada seorang 
hamba, maka dapat dipastikan orang itu akan celaka dan binasa, 
walau sekecil apa pun bentuk murka yang ditimpakan. Karena 
itulah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam doanya lafazh 

villaSw artinya, mencakup segala jenis amarah dan murka. 

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindvmg kepada-Mu dari 
murica-Mu dan kami memohon ridha serta surga-Mu. Siapa yang 
Engkau ridhai, maka beruntunglah ia dalam setiap urusannya. Dan 
kami berlindung kepada*Mu dari nikmat-Mu yang diambil, 
anugerah keselamatan yang direnggut, serta bencana-Mu yang 
datang tiba-tiba, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih, wahai Tuhan 
pemilik keagungan dan kemulian, wahai Tuhan Yang Maha Hidup 
lagi Maha senantiasa mengurusi makhluk-Nya. 


^ l)I CO OUsa-jJiJi 

ti) mjA) C-»jl ^ (ib j j 


592. “Ta Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
(mati karena tertimpa) reruntuhan, aku berlindung kepada-Mu dari 
(mati karena) terjatuh dari ketinggian, dan aku berlindung kepada- 
Mu dari (mati karena) tenggelam, terbakar, dan pikun. Aku juga 
berlindung kepada-Mu dari gangguan syetan sewaktu meninggal, 
dan berlindung kepada-Mu dari mati dalam keadaan lari dari 
medan perang, dan aku berlindung kepada-Mu dari mati karena 
disengat (binatang berbisa)” (HR. Abu Daud dan A1 Hakim)“^ 


Sunan Abu Daud (1552), Mustadrak Al Hakim (1/531), dan Sunan An-Nasa'i 
(8/283). 

924 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan A1 Hakim dari 
Abu A1 Yasir RA, ia berkata. 


“Sesungguhnya Nabi SAW ketika berdoa pemah 
mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari (mati karena tertimpa) reruntuhan, aku berlindung kepada-Mu 
dari (mati karena) terjatuh dari ketinggian, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari (mati karena) tenggelam, terbakar ” Setelah 
meriwayatkan hadits ini, A1 Hakim berkata, “Sanadnya shahih” 
Selain Abu Daud dan A1 Hakim, An-Nasa’i juga meriwayatkan 
hadits yang semakna. 


Makna hadits 

Lafazh dengan huruf dal berbaris sukun, artinya tertimpa 
bangunan. 

Lafazh artinya, jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat 
yang rendah. 

Lafazh artinya, tenggelam ke dalam air. 

Lafazh artinya terperangkap dalam kobaran api. 

Lafazh artinya, orang yang dipatuk atau disengat ular, 
kalajengking, dan binatang berbisa lainnya. 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memohon perlindungan 
kepada Allah SWT dari ajal yang disebabkan oleh timpahan 
reruntuhan, jatuh dari ketinggian, tenggelam, dan terbakar. Karena 
ajal yang disebabkan oleh semua itu terjadi begitu cepat dan 
mendadak. Sementara terkadang seseorang pada waktu itu bel\im 
menitipkan wasiat, padahal wasiatnya itu dibutuhkan, dan tidak 
sempat mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan karena merasa 


I 925 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



masih sehat wal afiat. Terkadang ketika hal-hal seperti ini terjadi 
seseorang tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid lantaran rasa 
panik dan takut yang menguasainya. 

Kemudian Rasulullah SAW memohon perlindungan dari 
g^gguan syetan sewaktu meninggal dunia. Maksudnya, fitnah dan 
pengaruh, serta tipu daya syetan sehingga yang baik terlihat buruk 
dan yang buruk tampak baik. Bahkan terkadang syetan berusaha 
merasuki seseorang sehingga nampak seperti orang gila. Tatkala 
beliau mengaitkan gangguan syetan ketika meninggal dunia, maka 
makna yang paling jelas terlihat adalah menggoda dan melalaikan 
orang yang akan meninggal agar tidak mengucapkan kalimat 
syahadat. 

Selanjutnya Rasulullah SAW memohon perlindungan dari ajal 
yang menjemput dalam kondisi lan dari medan perang, sebab mati 
dalam keadaan demikian berarti mati dalam keadaan melarikan diri 
di saat perang berkecamuk, dan itu termasuk perbuatan dosa besar. 

Terakhir, Rasulullah SAW memohon perlindungan dari ajal 
yang disebabkan oleh patukan atau sengatan binatang berbisa, 
k^ena bisa menyebabkan kematian mendadak. Terkadang pula bisa 
binatang itu tidak langsung menyebabkan orang yang disengat 
menemui ajal, namun menimbulkan rasa sakit yang luar biasa 
sehingga ia tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi kematian 
tersebut lantaran menahan sakit. 

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari 
semua hal yang diminta Rasulullah SAW kepada-Mu dalam doanya. 


^ iJL 


593. “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
akhlak dan perbuatan—perbuatan yang mungkar, hawa nafsu, dan 
segala bentuk penyakit ." (HR. At-Tinnidzi dan Ibnu Hibban)*^*^ 


Sunan At-Tirmidzi (3591) dan Shahih Ibnu Hibban (960). 


926 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Ziyad bin Alaqah, dari pamannya, ia berkata, <0^ A' A' J>-j OlT 

■f! ••• (3^^' ilj ( 1 ^' 


“Rasulullah SAW pemah mengucapkan, Ta Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari akhlak dan perbuatan-perbuatan 
yang mungkar 


Sementara di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan tambahan 
redaksi, "Dan segala jenis penyakit. ” At-Tirmidzi setelah 

meriwayatkan hadits ini berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib” 
Selain itu, A1 Hakim juga meriwayatkan hadits yang semakna, dan 
setelah meriwayatkannya ia berkata, "‘‘‘Shahih berdasarkan syarat 
Muslim.” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW berlindung dari akhlak yang 
mungkar, keji, atau tercela adalah karena akhlak seperti itu 
merupakan penyebab datangnya setiap keburukan dan tertolaknya 
setiap kebaikan. Kemudian beliau berlindung dari perbuatan- 
perbuatan mungkar. Karena apabila perbuatan itu sudah bersifat 
mimgkar, berarti ia masuk dalam lingkaran dosa. 

Selanjutnya beliau berlindung dari keinginan hawa nafsu, 
karena hawa nafsu cenderung menjerumuskan seseorang melakukan 
berbagai tindak kejahatan dan mempengaruhinya untuk melakukan 
perbuatan maksiat kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya, 
“Maka pernahkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa 
nafsunya sebagai tuhannya?” (Qs. A1 Jaatsiyah [44]: 23) Jika 
seseorang telah memperturutkan hawa nafsunya, maka hawa nafsu 
itu seakan-akan telah menjelma sebagai tuhannya. Dan ketika itu, 
.tak ada lagi kejahatan yang lebih besar dari menuhankan hawa 
nafsu. 

Kemudian Rasulullah SAW berlindung dari segala jenis 
penyakit yang menggerogoti manusia. Bisa jadi juga yang dimaksud 


I 927 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



adalah penyakit-penyakit agama dan dunia berupa segala hal yang 
menimbulkan dampak negatif pada tubuh dan agama. 


Cjlull cjfdl iQp a. n 



594. “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
lilitan hutang, dominasi musuh, dan celaan hamba-hamba. ” (HR. 
IbnuHibban)“^ 


Takhrih hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab 
Shahih-nya dari Abdullah bin Amru bin A1 Ash RA, ia berkata, 

jA 'siij ijpt ^J\ aIIp At 

.d\^l 


“Rasulullah SAW pemah berdoa dengan kalimat-kalimat 
berikut; Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
lilitan hutang, dominasi musuh, dan celaan hamba-hamba. *' Setelah 
meriwayatkan hadits ini, Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini 
shahih. Selain itu, A1 Hakim juga meriwayatkan hadits yang 
semakna di dalam kitab Al Mustadrak, dan ia berkata, “Hadits ini 
shahih berdasarkan syarat Muslim.” Hanya saja di akhir hadits ia 
menambahkan redaksi, JJUij “Dan celaan musuh-musuh. ’’ 


Makna hadits 

Kemudian Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT 
dari lilitan hutang. Karena lilitan hutang cenderung membuat 
seseorang cemas, menyaleihi janji, dan biasanya membuat lalai deiri 
urusan-urusan agama. Hanya saja Rasulullah SAW berlindvmg dari 
lilitan hutang karena berhutang tanpa hams merasa terbebani 


Shahih Ibnu Hibban (1027) dan Sunan An-Nasa'i (8/265). 


928 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


terkadang sangat dibutuhkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW 
meninggal dunia, baju besinya masih menjadi jaminan bagi 
beberapa gantang tepung gandum. 

Selanjutnya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT 
dari dominasi musuh. Karena musuh cenderung bertindak 
sewenang-wenang ketika ia telah berhasil menguasai dan cenderung 
melakukan berbagai macam penindasan terhadap pihak yang 
dikuasainya. 

Kemudian Rasulullah SAW juga berlindung dari celaan 
manusia. Karena dampak yang ditimbulkan celaan itu cenderung 
menyakitkan dan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Makna 
dari lafazh hamba-hamba di dalam hadits tersebut mencakup lawan 
dan teman. Berarti lafazh ini lebih bersifat umum daripada riwayat 
yang menyebutkan redaksi, “Dari celaan musuh-musuh. ” Sebab 
ketika perasaan sayang dari orang-orang yang dekat dengan kita 
muncul dari sikap kepura-puraan maka dampak yang muncul lebih 
menyakitkan daripada celaan musuh, sebagaimana kata penyair: 


Celaan orang yang pura-pura menampakkan perasaan sayang 
sungguh menyakitkan di hati, 

melebihi sakitrtya celaan musuh 
Semoga Allah SWT melindungi kita dari hal itu. 


Sebelumnya, telah disebutkan pada bagian doa-doa hadits yang 
diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Anas RA dengan redaksi, 

jpiii ^ (^* 

. JVSrSh mi 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kecemasan, kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, bakhil, lilitan 
hutang, dan kesewenang-wenangan orang." Dalam riwayat lain 
disebutkan dengan redaksi, m “Dari lilitan 

hutang dan kesewenang-wenangan orang” seperti yang telah 
dikemukakan sebelunmya. 


I 929 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



® V I 1 V » t ® *'1 • ® f ^1 ^ t li 

^ li-H ijjp-\ ^\ j,_^l —0^0 

^ c vr /-'o '•\i 

^ cT^-J ^ 


595. ‘Ta Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyu, doa yang tidak 
didengar, dan nafsu yang tidak pernah kenyang. ” (HR. A1 Hakim 
dan Ibnu Abu Syaibah)*^*’ 


Takhrih hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim dalam kitab Al 
Mustadrak dan Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Mushannqf-tty^ dari 
Ibnu Mas'ud RA, ia berkata. 



“Di antara doa Rasuluilah SAW adalah; ‘Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 
bermanfaat, hati yang tidak khusyu, doa yang tidak didengar, dan 
nafsu yang tidak pernah kenyang, dari kelaparan, karena ia adalah 
sejelek-jelek kelemahan, dari khianat karena ia adalah sekeji-keji 
niat, dari kemalasan, sifat pengecut dan bakhil, dari kepikunan dan 
dari kembali kepada usia renta, dari fitnah Dajjal, adzab kubur, 
fitnah hidup dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon kepada-Mu hati yang lembut lagi kembali di jalan-Mu. Ya 
Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu tekad yang 
mendatangkan keampunan-Mu, hal-hal yang menyelamatkan dari 
murka-Mu dan keselamatan dari setiap dosa, meraih setiap 


Mushannqf Ibnu Abu Syaibah (10/188) dan Mustadrak Al Hakim (1/534). 


930 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




kebajikan dan beruntung mendapatkan surga serta selamat dari api 
neraka ” 


Lafazh ... CUi Ji ‘Ta Allah, sesungguhnya aku 

berlindung kepada-Mu..." Setelah meriwayatkan hadits ini, A1 
Hakim berkata, “Sanadnya shahihr Selain itu, Ibnu Hibban 
meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab Shahih-nya. dari 
Anas RA, ia berkata. 




"Rasulullah SAW pemah membaca doa: 'Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 
bermanfaat, amalan yang tidak diangkat (ke langit), hati yang tidak 
khusyu, dan doa yang tidak didengar'.” Ath-Thabrani juga 
meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab Al Mu'jam Al 
Kabiir dari Ibn Abbas RA dan Anas RA. adapun status perawi 
hadits terakhir ini adalah shahih. 


Di sini penulis hanya mencantumkan beberapa hadits yang 
berkaitan dengan hal ini. Dan kami telah menjelaskan makna 
seluruh lafazh yang disebutkan dalam keterangan hadits Zaid bin Al 
Arqam (hadits no. 589) sebelumnya. Mestinya, penulis menjadikan 
hadits ini bersambung dengan hadits tersebut, karena makna 
keduanya sama, atau ia juga bisa saja mencantumkan hadits Zaid bin 
Al Arqam, karena ia disebutkan di dalam kitab shahih, atau ia juga 
bisa menyebutkan kandungan hadits ini agar bisa dijadikan alasan 
untuk mengulanginya dengan cara memisahkan letak kedua hadits 
tersebut. 




596. “Ya Allah, ampimilah dosa-dosaku, kesalahan, dan 
kesengqfaanku. ” (HR. Ath-Thabrani)^* 


“* Mu'jam Al Kabiir (9/44), Majma' Az-Zawaa'id (10/177), Musnad Ahmad 
(3/21), dan Shahih Ibnu Hibban (901). 


I 931 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadit» 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Ausath, dari Utsman bin Abu Al 'Ash RA dan dari seorang wanita 
dari Bani Qais, bahwa keduanya pemah mendengar Rasulullah 
SAW. Salah seorang dari mereka berkata, 


1^1 Jdj ^ 

^ ib ijplj 


“Aku mendengar beliau berdoa, ‘Ya Allah, ampunilah dosa~ 
dosciku, kesalahan, dan kesengajaanku ” Sedangkan yang satunya 
lagi berkata, “Aku mendengar beliau berdoa, ‘Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon petunjuk-Mu untuk dapat meluruskan 
urusanku, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku ” 
Adapun status perawinya shahih. 

Selian itu, Ahmad meriwayatkan hadits yang semakna di 
dalam kitab Al Musnad, dengan status perawi shahih. Sementara 
Ibnu Hibban menilai hadits ini shahih. Ahmad juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dari seorang wanita tua dari Bani Namir bahwa 
ia melihat Rasulullah SAW shalat di Al Abthah ke arah Ka’bah 
sebelum hijrah. Ia berkata,“Aku mendengar beliau berdoa: 


‘Ya Allah, ampunilah dosaku, kesalahanku, dan 
kebodohanku ” Para perawinya adalah perawi-perawi shahih. 

Hadits yang semakna pula diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dari Abu Ayyub, ia berkata, 

*511 At li 

Si ii3^% jupSii 5 JUI c^Ir 

Slj v^mICoI 


“Tidaklah aku shalat di belakang Nabi SAW kecuali aku 
mendengar beliau berdoa: ‘Ya Allah, ampunilah bagiku kesalahanku 
dan kesengajaanku semuanya, segarkanlah hidupku, bebaskanlah 
aku, berilah rezeki kepadaku, dan tunjukilah aku kepada amal-amal 
yang shalih dan budi pekerti yang baik, tak ada yang dapat 


932 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menunjuki dan memalingkan yang buruk kecuali Engkau. ” Adapun 
status para perawinya adalah tsiqah. 


Makna hadits 

Dalam doa ini Rasulullah SAW meminta ampunan kepada 
Allah SWT dari kesalahan, sekalipun itu tidak sengaja sebagaimana 
dalam firman Allah SWT, “Ya Allah, janganlah Engkau hukum 
kami karena kami lupa atau salah. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 286) 
Disebutkan di dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah SAW, 
beliau bersabda, "Allah SWT berfirman: Engkau telah 
melakukannya'." Karena menjauhi sesuatu yang tidak bermasalah 
dapat menguatkan pelakunya untuk menjauhi sesuatu yang 
bermasalah. Lagi pula kedudukan sebagai nabi tidak mungkin 
memberikan peluang imtuk berbuat dosa. Selain itu, hal ini dapat 
dimaknai sebagai penjelasan, karena beliau terpeliharah dari dosa 
dan kesalahan. 






597. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
per^akit kusta, cupak dan penyakit-penyakit buruk lainnya. ” (HR. 
Ibnu Abu Syaibah)^’ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab 
Mushannaf-nya dari Anas bin Malik RA. Selain itu, Abu Daud dan 
An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang semakna dari Anas dengan 
dua sanad yang shahih, ia berkata. 




**’ Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/188), Sunan Abu Daud (1554), dan Sunan 
An-Nasa'i (4/271). 


I 933 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



^‘Nabi SAW pemah berdoa, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari penyakit, cupak, gila, kusta dan 
penyakit-penyakit buruk lainnya." Mestinya, penulis lebih tepat 
menisbatkan hadits ini kepada Abu Daud dan An-Nasa'i. Adapun 
keterangan tentang hadits ini telah disebutkan sebelumnya ketika 
membahas hadits kedua dari bab ini. Di sini lafazh 0*^1 "gila" 

diganti dengan lafazh “cupak”. Akan tetapi penulis 

meriwayatkan kedua lafazh tersebut di dalam kitab Al Hishn Al 
Hashiin secara bersamaan. 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memohon perlindungan 
kepada Allah SWT dari beberapa jenis penyakit karena memang 
penyakit tersebut termasuk hal-hal yang sangat tidak disukai oleh 
manusia. 


^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 

CtJJi jS'j yipl 


•(c^) 

598. ‘’Ya Allah, ampunilah seriusku, candaku, khilafku dan 
sengajaku, dan semua itu yang ada pada diriku. ” (HR. Ibnu Abu 
Syaibah)^*’® 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab 
Mushannaf-nysi dari Abu Musa RA, dan juga diriwayatkan di dalam 
kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Musa RA, 
dengan redaksi, 


> 4 '^ ilJj jTj 4 -^ 


“Ya Allah, ampunilah seriusku, candaku, khilafku dan 
sengajaku, dan semua itu yang ada padaku. ” Namun anehnya 
penulis menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abu Syaibah dan tidak 


Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (10/281), Shahih Al Bukhari (6399), dan Shahih 
Muslim (2719). 


934 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




menisbahkannya pada kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim. 
Demikian pula di dalam kitab Al Hishn Al Hashiin ia hanya 
menisbatkannya kepada Ibnu Abu Syaibah saja. 

Selain itu, Ath-Thabrani di dalam kitab Al Mu'jam Al Ausath 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Ubai bin Ka'ab RA, ia 
berkata: Nabi SAW bersabda. 


^ ^ ; ji : M ^ :cii ^ 

Uj Slj ^ iS-^j 


“Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah doa yang diajarkan 
oleh Jibril kepadaku?" Aku menjawab, “Mau wahai Rasulullah.” 
Beliau bersabda, “Bacalah: ‘Ya Allah, ampunilah khilafku, 
sengajaku, candaku dan sengajaku, danjanganlah Engkau halangi 
aku dari keberkahan apa yang Engkau berikan kepadaku, serta 
janganlah Engkau fitnah aku pada apa-apa yang telah Engkau 
halangi dariku’.” Para perawinya adalah perawi-perawi shahih, 
kecuali Salamah bin Abu Al Hakimah yang dinilai sebagai perawi 


tsiqah. 

Ahmad dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash RA, ia berkata, 

: >*04 ovr jJLj ^ bf 


UiSrj UJ>j \^j ViT/i d 


“Nabi SAW pemah berdoa: ‘Ya Allah, ampunilah dosa-dosa 
kami, kezhaliman-kezhaliman kami, canda kami, serins kami, 
kesengajaan kami dan kekhilafan kami, dan semua itu yang ada 
pada diri kami. ” Setelah meriwayatkan hadits ini, Al Haitsami di 
dalam kitab Majma'Az-Zawaa'idberkaia, “Sanad keduanya hasan.” 
Sebelumnya, telah disebutkan alasan memohon perlindungan dari 
kekhilafan. Demikian juga alasan meminta ampunan kepada Allah 
SWT atas kekhilafan yang pemah dilakukan. 


I 935 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 





^ (*-gUt 

J^lj 14^1 ^i4s>fj 

-r* ^'j ‘^!>^*' (/ (^ ®^^j 


•(r) 

599 . “Fa Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan 
penjaga urusanku, perbaikilah duniaku yang menjadi hidupku, 
perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku, jadikanlah 
hidup sebagai tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian 
sebagai ketenangan bagjku dari segala keburukan. ” (HR. 
Muslim)*^* 


Takhrij hadhs 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata, > ^ jJLj 4 p Ai ii\ jyi,j oiT 

•^! ••• “Rasulullah SAW pemah berdoa: Ta Allah, 


perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku... ’. ” 
Hadits ini termasuk jawaamV Al kalim karena mencakup 
kemaslahatan agama dan dunia, atau kebaikan dunia dan akhirat 
sekaligus. 


Beliau menyebutkan agama yang baik sebagai pelindung 
dirinya karena tingkat keberagamaan yang baik merupakan modal 
utama seorang hamba dalam menggapai tujuan hidupnya. Selain itu, 
beliau menyebutkan kondisi dunia yang baik karena dunia adalah 
tempat hidup yang mau tidak mau harus dijalani. Sedangkan akhirat 
adalah tempat kembali satu-satunya. Meminta kebaikan di dunia 
berarti meminta kebaikan di akhirat sekaligus. Sebab, orang yang 
kehidupannya dijadikan baik oleh Allah, niscaya kehidupan 
akhiratnya akan baik pula. 


Shahih Muslim (2720). 

936 II - 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Setelah itu Rasulullah SAW meminta agar hidup beliau selalu 
bisa diisi dengan tambahan kebaikan untuk dirinya. Sebab, hidup 
tidak berarti apabila tidak ada kebaikan yang dilakukein. Lalu beliau 
meminta pula agar kematian dijadikan sebagai penghalang agar 
tidak melakukan segala macam perbuatan buruk. Karena apabila 
kematian seseorang mampu menghalangi dan memutus akses untuk 
tidak melakukan perbuatan buruk, berarti kematian tersebut 
menyimpan banyak kebaikan bagi seorang hamba. Akan tetapi jika 
kematian dianggap seseorang merupakan pilihan terbaik maka 
seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW ia sebaiknya membaca 
doa, 




"Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik untukku, 
dan matikanlah jika kematian itu adalah lebih baik bagiku ’’ Seperti 
yang diketahui bahwa orang yang hidupnya selalu diisi dengan 
perbuatan buruk dan dosa, maka semestinya mati adalah pilihan 
terbaik untuknya daripada tetap hidup dalam keadaan bergelimang 
dosa. 


1^’ ‘-r'J “" * * 

viLJl cli-s>s«^ kii! 

»-'• " .l"! t” .*1" ^ ^ ' 

.(AP 


600. “Ya Allah, tolonglah aku dan jangan Engkau 
menelantarkan diriku. Berilah kemenangan untukku dan janganlah 
Engkau memberikan kekalahan untukku. Buatkanlah makar untuk 
memenangkanku dan jangan Engkau membuat makar untuk 
mengalahkanku. Berilah hidayah untukku dan mudahkanlah 


I 937 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



hidayah itu bagiku. Dan menangkanlah aku atas orang-orang yang 
memberontak kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang 
yang banyak berdzikir. bersyukur. beribadah, taat, khusyu, 
tawadhuk, bertobat dan kembali kepada-Mu. Ya Allah, terimalah 
tobatku, basuhlah dosa-dosaku. kabulkanlah doa-doaku, 
teguhkanlah hujjahku, benarkanlah lisanku, dan hilangkanlah rasa 
dendam dari hatiku. ” (HR. Jama'ah)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh jama’ah dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata, “Nabi SAW pemah berkata: ‘Ya Allah, tolonglah aku... ’. ” 
redaksi ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan 
setelah meriwayatkan hadits in ia berkata, “Hadits ini hasan 
shahihr Sedangkan Ibnu Hibban dan A 1 Hakim menilainya shahih. 


Makna hadits 


Lafazh ^ 


artinya, tolonglah aku melawan 


musuh-musuhku dengan cara menimpakan makar-Mu (tipu daya) 
terhadap mereka, bukan terhadapku. Hal ini sesuai dengan firman 
Allah SWT, “Mereka memikirkan tipu daya, tetapi Allah 
menggagalkan tipu daya mereka itu. Dan Allah adalah sebaik-baik 
pembalas tipu daya. ” (Qs. A1 Anfaal [ 8 ]: 30) Ada yang mengatakan 
bahwa makar dari Allah SWT dalam ayat ini dan ayat yang 
semisalnya termasuk kategori penyamaan bentuk, dan hal demikian 
itu tidak perlu dilakukan. 


Lafazh iU J^\ O 3 "Ya Tuhanku, jadikanlah aku 
sebagai orang yang banyak berdzikir” kata artinya, banyak 
berdzikir, seperti yang ditunjukkan oleh bentuk mubalaghah 
(Hiperbola). Lafazh artinya, banyak bersyukur. Lafazh \j\aj 
artinya, sangat takut. 


Sunan Abu Daud (1510), Sunan At-Tirmidzi (3551), Sunan An-Nasa' 
Sunan Ibnu Majah (3830) dan Shahih Ibnu Hibban (947). 


/• (612), 


938 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh artinya, txmduk dan patuh terhadap perintah dan 

larangan Allah SWT. Dalam bahasa Arab, pola kalimat yang 
mendahulukan jaar dan majruur dalam semua hal menunjukkan 
makna khusus. 

Lafazh berasal dari kata artinya, khusyu, 

tawadhuk, dan timduk. Maksudnya, jadikanlah aku sebagai orang 
yang khusyu dan tunduk kepada-Mu. 

Lafazh artinya, banyak berdoa, pasrah, dan menangis. 

Lafazh artinya, orang yang kembali kepada Allah SWT 
dalam seluruh urusannya. 

Lafazh dengan huruf haa berbaris fathah atau dhummah 
artinya, dosa. 

Lafazh artinya, kuatkanlah imanku kepada-Mu dan 

teguhkanlah aku di atas kebenaran ketika menghadapi pertanyaan 
(kubur). 

Lafazh M kata a'iU' artinya, adil dalam urusan dan 
meletakkannya pada tempat yang benar. 

Lafazh kata artinya, dengki. 

Maksudnya, hilangkanlah sifat dengki dari dalam hatiku. Seperti 
inilah makna kata .« l t di dalam redaksi ini. Namun terkadang ia 

memiliki makna lain seperti dalam hadits, 

“Barangsiapa membuang kotoran di jalan yang 

^ " 

dilalui kaum muslimin, maka ia akan memperoleh laknat Allah. ” 
Kata di sini berarti kotoran. 


I 939 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




iTCJ ait-f} cdL-SCp ^ 2jJt,l} cxi> 

a > ^ aitij c. > ijb .cii, di; 

• 4C->) C-j 1 *iijl CrtJuJ Lw« i3jjiil*^lj 


601. 'Ta y4//a/i, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu 
keteguhan dalam menghadapi urusan, dan aku meminta kepada-Mu 
tekad yang kuat dalam menjalani setiap kebenaran, aku meminta 
kepada-Mu rasa syukur atas nikmat-Mu dan bagus dalam 
beribadah kepada-Mu. Aku juga meminta kepada-Mu lisan yang 
jujur dan hati yang baik. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
apa saja yang Engkau ketahui, dan aku meminta kepada-Mu 
kebaikan apa saja yang Engkau ketahui, dan aku memohon 
ampunan kepada-Mu dari dosa-dosa yang Engkau ketahui. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui setiap perkara yang 
ghaib. ’’ (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)^^^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari 
Syaddad bin Avis RA, ia berkata, 

oCiJl of ‘i*' 01^ 

tl - 


“Rasulullah SAW pemah mengajari kami agar mengatakan: 
'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu keteguhan dalam 
menghadapi urusan Selain itu, An-Nasa'i dan A1 Hakim juga 
meriwayatkan hadits yjing semakna dari Syaddad dengan tambahan 
redaksi, Uw-j “Dan aku meminta kepada-Mu agar diberikan 

akhlak yang baik. ” A1 Hakim berkata, “Hadits ini shahih menurut 
syarat Muslim.” Sedangkan Ibnu Hibban menilainya shahih. Maka 


Sunan At-Tirmidzi (3407) dan Shahih Ibnu Hibban (935). 


940 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


tidak ada alasan untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh A1 
Iraqi bahwa hadits ini munqathi’ dan dha'if setelah penilaian shahih 
yang diberikan oleh kedua imam hadits tersebut. 


Makna hadits 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memohon kepada Allah 
agar diberikan keteguhan hati dalam menghadapi setiap urusan, baik 
urusan dunia maupun akhirat. Sebab, jika hati seseorang telah 
diteguhkan oleh Allah dalam menghadapi semua urusannya, maka ia 
akan dapat menghadapinya dengan baik dan benar, tanpa ragu-ragu 
dan mengkhawatirkan dampak buruk yang bakal muncul. Beliau 
juga meminta agar dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur, 
karena hanya dengan bersyukur, nikmat tetap bertahan pada 
seseorang —bahkan akan kian bertambah— dan tidak akan dicabut 
darinya. Kemudian beliau meminta agar dijadikan sebagai ahli 
ibadah, karena dengan ibadah itulah kebaikan dunia dan akhirat bisa 
diraih. Setelah itu beliau meminta agar diberikan lisan yang selalu 
bertutur kata yang jujur, karena lisan yang jujur akan selalu 
mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Beliau juga meminta hati 
yang baik, yakni hati yang terbebas dari penyakit iri, dengki, khianat 
dan penyakit-penyakit hati laiimya. 

Akhimya, beliau berlindung kepada Allah dari segala 
kejahatan, meminta segala kebaikan, dan memohon ampunan atas 
segala dosa. 


.(CJ) ^ ' 

602. “Ya Allah, anugerahkanlah bimbingan kepadaku dart 
lindungilah aku dari kejahatan diriku sendiri." (HR. At-Tirmidzi)^^'* 


Sunan At-Tirmidzi (3483). 


II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Imran bin 
Hushain RA, ia berkata, 

flljf jJLj 4^ JlU* 0) 


“Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh Hushain. Lalu beliau 
mengajarkan kepadanya dua doa; 'Ya Allah, anugerahkanlah 
bimbingan kepadaku Setelah meriwayatkan hadits ini, At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, A1 
Hakim, dan Ibnu Hibban yang memberikan penilaian shahih, dari 
Hushain, ayah Imran, ia berkata. 


I'sjf <i : jii if ifj cUi if j? ii J:, ^1 ^ af 


“la pemah datang menemui Nabi SAW sebelum ia masuk 
Islam. Tatkala ia hendak beranjak pulang, beliau berkata, 
'Ucapkanlah!' la berkata, ’Apa yang harus aku ucapkan?’ Beliau 


berkata, 'Ucapkanlah: Ya Allah, peliharalah aku dari kejahatan 
diriku dan bimbinglah aku dalam urusanku'. ” Adapun redaksi 
hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Hushain berbunyi, 

"Ya Allah, anugerahkanlah 


bimbinganku dan lindungilah aku dari kejahatan diriku. " Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
gharib." Selain itu, hadits yang semakna pula diriwayatkan dari 
Imran bin Hushain deiri jalur lain. 


Hadits ini termasuk jawaamV Al kalim, karena yang diminta 
adalah bimbingan agar selamat dari setiap kesesatan, kejahatan diri 
sendiri serta segala bentuk perbuatan maksiat. Sebab semua jenis 
maksiat biasanya muncul dari nafsu yang cenderung mengajak 
kepada kejahatan. 


942 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


ay'j ^1 -1 • r 

^ sSi f]>i oijf lilj ‘O^'^' 

J. J'AS^ ‘vij i4~: ‘vii iJS- aiitfi co-jii 

X 0' # ^ 

•(lT^ ‘^) 


603. "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu (agar 
aku dapat melakukan) perbuatan balk, meninggalkan perbuatan 
mungkar, dan mencintai orang-orang miskin. Aku memohon 
kepada-Mu agar Engkau memberikan ampunan kepadaku dan 
merahmatiku. Jika Engkau menghendaki fitnah terhadap suatu 
kaum, maka wafatkanlah aku terlebih dahulu dalam keadaan tidak 
terkena fitnah. Dan aku meminta kepada-Mu agar mencinta-Mu, 
mencintai orang-orang yang menyintai-Mu, dan mencintai 
perbuatan baik yang dapat mendekatkanku kepada kecintaan-Mu. 
(HR. At-Tirmidzi dan A1 Hakim)^’^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim di 
dalam kitab Al Mustadrak dari Mu'adz bin Jabal RA. At-Tirmidzi 
menyebutkannya dalam bentuk kisah menceritakan bahwa Allah 
SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, 


> 1 ... :ci5 : ji Vi jl. 


“Mintalah kepada-Ku wahai Muhammad!" Beliau berkata, 
"Aku kemudian berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu (agar aku dapat melakukan) perbuatan baik, 
meninggalkan perbuatan mungkar Setelah itu beliau berkata, 
\j:^ ^ "Sesungguhnya ia adalah kalimat 


yang benar, karena itu pelajarilah dan ajarkanlah. Setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, Hadits in hasan 
shahih:' Selain itu, Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang 


Sunan At-Tirmidzi (3235) dan Mustadrak Al Hakim (1/527). 


I 943 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 



semakna dari Tsauban RA, dan setelah meriwayatkannya ia berkata, 
“Hadits tersebut shahih menurut syarat A1 Bukhari.” 


Makna hadits 

Dalam doa ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar 
dibimbing untuk melakukan perbuatan baik dan dihindarkan dari 
perbuatan mungkar. Sebab, dengan senantiasa melakukan perbuatan 
baik dan terhindar dari perbuatan mungkar, kebahagiaan hidup akan 
diraih. Di samping itu, pahala kebaikan akan terus mengalir 
sedangkan dosa-dosa akan semakin berkurang. Setelah itu beliau 
meminta agar hatinya selalu mencintai orang-orang miskin, karena 
mencintai mereka adalah salah tanda kesempumaan iman dan bukti 
dari sifat tawadhuk. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan 
beliau untuk selalu bersabar ketika sedang bersama fakir miskin. 
Allah SWT berfirman, “Dan bersabarlah kamu bersama-sama 
dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan 
petang. (Qs. A1 Kahfi [18]: 28) Dan Allah menegur beliau tatkala 
beliau mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum yang datang 
menemui beliau untuk menanyakan tentang Islam, dengan 
menunjukkan sikap tidak bersahabat, yakni bermuka masam. Allah 
SWT berfirman, “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling 
tatkala datang kepadanya seorang buta. ’’ (Qs. ‘Abasa [80]: 1-2) 

Kemudian beliau memohon kepada Allah agar diberi ampunan 
atas dosa-dosanya dan dianugerahi rahmat, sebab orang yang telah 
diberikan ampunan dan dianugerahi rahmat Allah SWT tidak akan 
mengalami kesengsaraan selama-lamanya. Beliau juga meminta 
agar diwafatkan dalam keadaan tidak terkena fltnah dalam bentuk 
apapun. Hal ini tentunya merupakan pelajaran dari Rasulullah SAW 
terhadap umatnya, karena beliau sendiri telah diampuni seluruh 
dosa-dosanya dan telah dianugerahi rahmat Allah SWT serta telah 
dijamin masuk surga. 

Setelah itu beliau meminta kepada Allah SWT agar selalu 
mencintai-Nya. Sebab, orang yang mencintai Allah pasti akan 
dicintai oleh-Nya. Jika seseorang telah dicintai Allah SWT, maka 
seluruh urusan dunia dan akhiratnya akan dimudahkan, dan 
dimasukkan ke dalam surga serta diselamatkan dari api neraka. Hal 


944 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



ini tentunya merupakan sebuah keberuntungan yang tiada tara, dan 
tidak ada keberuntungan lain yang melebihinya. Rasulullah SAW 
telah mengajarkan kepada kita cara meraih cinta Allah SWT, yakni 
dengan cara mengikuti Sunah yang dicontohkan Nabi SAW. Allah 
SWT berfirman, ‘‘Katakanlah: ‘Jika kalian mencintai Allah maka 
ikutilah aku, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah ” (Qs. Aali 
'Imraan [3]: 31) dan untuk meraih cinta Allah SWT, banyak cara 
yang telah dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita. 

Beliau juga meminta agar senantiasa mencintai orang-orang 
yang mencintai Allah SWT. Sebab, hanya orang-orang ikhlas 
menyembah Allah SWT sajalah yang dapat mencintai-Nya dengan 
tulus. Oleh karena itu, mencintai orang-orang seperti itu termas\ik 
bagian dari ketaatan dan salah satu cara mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. Terakhir beliau meminta agar dapat mencintai 
perbuatan baik yang dapat mendekatkan dirinya kepada cinta Allah 
SWT. Sebab orang yang mencintai sesuatu cenderung mengingat 
dan bahkan senantiasa bersamanya. Hal ini tentunya akan 
mendatangkan kasih sayang Allah SWT kepadanya. 



•O ^ ^ ^ Cj* 

604. ‘‘Ya Allah, berikanlah nikmat kepadaku lewat 
pendengaran dan penglihatanku, dan jadikan keduanya sebagai 
warisan dariku. Tolonglah aku terhadap orang yang menzhalimiku, 
serta timpakanlah pembalasanku kepadanya." (HR. At-Tirmidzi, A1 
Hakim, dan A1 Bazzar)^^ 


*** Sunan At-Tirmidzi {Ad-Da'awaat: 138), Tuhfah Al Asyraaf (15010), dan 
MustadrakAl Hakim (1/523). 


I 945 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, A1 Hakim di dalam 
kitab Al Mustadrak dan AI Bazzar di dalam kitab Mushannaf-nya. 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata. 


t} ■■■ ij* 


“Rasulullah SAW pemah memanjatkan doa: ‘Ya Allah, 
berikanlah nikmat kepadaku lewat pendengaran dan penglihatanku, 
dan jadikanlah keduanya sebagai warisan dariku,... ’’ setelah 
meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan 
gharib” Selain itu, Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang 
semakna tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda, ^ ^Jj 

iiilii jifj “dan perlihatkanlah kekuatanku terhadapnya dan 
tenangkanlah hatiku dengannya. ” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar 
beliau dapat menikmati anugerah panca indera yang telah diberikan 
kepada beliau, seperti pendengaran dan penglihatan. Sebab, orang 
yang tidak dapat menikmatinya di dunia, maka hidupnya tidak akan 
tenang dan bahagia. Kemudian beliau juga berdoa agar nikmat 
pendengaran dan penglihahm itu dijadikan sebagai warisan beliau 
sewaktu wafat nanti. Artinya, beliau meminta agar pendengaran dan 
penglihatan beliau tetap baik hingga beliau meninggal dunia, 
sehingga seolah-olah layak untuk dijadikan warisan bagi yang 
ditinggalkan. Kemudian beliau meminta agar diberi pertolongan 
dalam menghadapi orang-orang zhalim. Sebab, hanya Allah-lah 
Yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, dan hanya Dia-lah yang 
mampu menyelamatkan kita dari kejahatan siapa pun di alam ini. 


946 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



jijj ,_p^: s;^- Sij io>^9i 

jjj iiij ijUai^l ^ 0'^' Ji'^j cJC^l 

:c. [j/J Sij ^ 'c3>t3 cjii ^ fit! >; iiij 

->'j ^ 

X X X X >” ^ 

iiUJl caIjI^ tP^' 


605. “Wahai Dzat yang tidak terlihat oleh mata, tidak ternodai 
oleh sakwa sangka, tidak tergambarkan oleh siapa pun yang ingin 
menggambarkan, tidak berubah oleh berbagai peristiwa, tidak takut 
kepada malapetaka, mengetahui beratnya gunung, luasnya laut, 
bilangan rintik hujan dan daun pepohonan, serta bilangan makhluk 
yang diterpa malam dan diterangi siang, tak satupun yang dapat 
menghalangi pengetahuan-Nya, baik langit, bumi, laut, maupun 
gunung—-jadikanlah sebaik-baik unturku adalah penghujungnya, 
sebaik-baik amalku adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari-hariku 
adalah pada hari aku bertemu dengan Engkau. ” (HR. Ath- 
Thabrani)^^’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al 
Mu ’jam Al Ausath dari Anas bin Malik RA, ia berkata, 

... 4031^^3^' *ij »^3^' t03^*J' 


“Suatu ketika Nabi SAW berpapasan dengan seorang pria 
badui yang sedang berdoa dalam shalatnya dengan mengatakan. 


^ Majma' Az-Zawaa'id (10/157-158). 


I 947 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



'Wahai Dzat yang tidak terlihat oleh mata, tidak ternodai oleh 
sakwa sangka, tidak tergambarkan oleh siapapun yang ingin 
menggambarkan Setelah menyebutkan redaksi tersebut, Anas 
berkata, “Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki 
menemui pria badui itu dan berkata, “Jika ia telah selesai shalat, 
bawalah ia ke hadapanku.” Setelah selesai shalat, datanglah pria 
badui tersebut menemui beliau. Sementara waktu itu Rasulullah 
SAW diberi hadiah emas. Manakala pria Badui tersebut datang, 
beliau lalu memberikan emas itu kepadanya seraya berkata, "Dari 
manakah asalmu wahai Badui?. ” la menjawab, “Dari Bani Amir 
bin Sha'sha'ah wahai Rasulullah.” Beliau berkata lagi, "Hai Badui, 
tahukah engkau mengapa aku menghadiahkan emas itu 
kepadamu? Ia menjawab, “Untuk menyambung silaturrahim antara 
aku dan engkau.” Beliau berkata, "Untuk silaturrahim benar, tetapi 
aku memberikan emas tersebut kepadamu karena pujianmu kepada 
Allah SWT yang teramat indah." A1 Haitsami di dalam Majma' Az- 
Zawaa'id berkata, “Hadits in diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di 
dalam kitab Al Ausath. Dan para perawinya adalah perawi-perawi 
shahih, kecuali Abdullah bin Muhammad bin Abdurr ahm an Al 
Adzrami yang dinilai tsiqah." 

Makna hadits 

Lafazh aty ^ maksudnya, wahai Dzat yang tidak 

terlihat di dunia. Namun kelak di akhirat, beberapa hamba tertentu 
dapat melihat Allah SWT dengan mata telanjang sebagai nikmat 
terbesar yang pemah dianugerahkan kepadanya seperti yang 
diinformasikan di dalam hadits mutawatir. Kita tidak perlu menoleh 
kepada perdebatan panjang yang dikemukakan oleh sekte Mu'tazilah 
mengenai masalah ini. Karena semuanya itu hanyalah khayalan 
kosong dan argumentasi yang tidak berdasar. Sementara dalil Al 
Qur an yang mereka gunakan sebagai landasan argumentasi juga 
terbantahkan dengan dalil Al Qur'an. Adapun dalil-dalil logika yang 
mereka gunakan sebagai landasan argumennya, juga seperti 
fatamorgana yang ketika jauh disangka air oleh orang yang haus, 
namxm ketika dekat tidak ditemukan apapun. Padahal dalam 
masalah ini kita tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang 

948 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



diinformasikan dari Rasulullah SAW, karena beliau datang 
membawa ajaran dan risalah yang benar dan tidak terkontaminasi 
dengan imajinasi manusia. 

Lafazh 'i'j “Tidak ternodai oleh sakwa sangka” 

artinya, ilmu Allah itu adalah ilmu yakin. Karena Allah Maha 
Mengetahui secara menditeil seluruh sesuatu yang tersembunyi 
sebagaimana halnya Dia Maha Mengetahui secara menditeil seluruh 
perkara yang tampak. 

Lafazh “Tidak tergambarkan oleh siapa pun 

yang ingin menggambarkan-Mu” artinya, mereka tidak akan 
sanggup melakukan hal tersebut, seperti yang difirmankan Allah 
SWT, “Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. ” (Qs. 
Thaahaa [20]: 110) Oleh karena itu, tak ada seorang hamba pun 
yang sanggup memperkirakan banyaknya pujian yang dihaturkan 
kepada-Nya dan melukiskan sifat-Nya. Bahkan Dia adalah seperti 
Dia memuji atas diri-Nya. 

Lafazh % “Tidak berubah oleh berbagai 

peristiwa” maksudnya, fenomena apa pun yang terjadi di alam ini 
sejak dahulu takkan berpengaruh terhadap Allah SWT karena Dia 
bersifat wajibul wujud (ada tanpa awal) dan baqa (kekal abadi 
tanpa akhir). 

Lafazh “Mengetahui beratnya gunung” 

maksudnya, ukuran dan bobot gunung hanya diketahui oleh Allah 
SWT. 

Lafazh “Luasnya lautan” artinya, Dia mengetahui 

luasnya lautan. 

Lafazh J 9 AH ^ “Serta bilangan makhluk yang 

diterpa malam’’ maksudnya, Dia mengetahui seluruh makhluk yang 
ada di bumi, baik hewan maupun benda mati. Allah SWT 
mengetahui segala sesuatu ■ seperti apa yang ada. Tak ada satu 
penghalangpun yang mampu menghalangi-Nya dan tak ada 
pembatas dalam bentuk apapun yang dapat membatasi-Nya, baik 


I 949 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



langit, bumi, lautan maupun gunung. Bahkan tak ada satu pun yang 
dapat disembunyikan dari pengetahuan-Nya. 

Kemudian ia memohon kepada Allah agar dijadikan sebaik- 
baik umur sebagai penutup hidupnya. Karena penghujung umur itu 
adalah saat paling lemah dan tak berdaya. Kemudian ia memohon 
dijadikan sebaik-baik amal sebagai penutupnya. Karena amalan 
pada saat terakhir menutup usia yang menentukan bahagia atau 
sengsaranya seseorang, seperti makna yang ditunjukkan oleh hadits- 
hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya beliau 
memohon dijadikan sebaik-baik harinya adalah hari ketika ia 
bertemu dengan-Nya. Karena itulah waktu keberuntimgan 
mendapatkan rahmat yang luas dan kebaikan yang tiada bandingnya 
dengan nikmat apapvm. Keadaan hari tersebut adalah hari-hari 
terbaik yang pemah dilaluinya sehingga ia mampu meraih apa yang 
diharapkan. 

Doa yang disebutkan di atas memang doa seorang pria badui. 
Tetapi karena Rasulullah SAW mendengamya lalu menetapkannya, 
maka doa tersebut menjadi salah satu doa Nabi dan bagian dari 
Sunah yang dapat dijadikan hujjah. Sebab, seperti yang telah 
diketahui bahwa Sunah adalah setiap perkataan, perbuatan maupun 
ketetapan atau pengakuan Rasulullah SAW. 


Oip > iiji; -n. n 

51^1 Qi 

•O) ^ ^ ^ ^ 


606. “Ya Allah, berkahilah agamaku yang menjadi pondasi 
urusanku, akhiratku yang hanya kepadanya tempat kembaliku, 
duniakuyang di dalamnya aku hidup kini. Jadikanlah hidup sebagai 
tambahan peluang bagiku untuk meraih setiap kebaikan, dan 
jadikanlah mati sebagai peristirahatan bagiku dari setiap perbuatan 
buruk. ” (HR. A1 Bazzar/’* 


^ MusnadAl Bazzar (3188) dan Majma’ Az-Zcnvaa'id{\til\%Y). 


950 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari Zubak bin A1 
‘Awwam RA, ia berkata, SJjW ^ ^ 0! 


••• J “Nabi SAW pemah berdoa: 'Ya Allah, berkahilah 

agamaku yang menjadi pondasi urusanku, .... Mengomentoi 
hadits ini, A1 Haitsami dalam Majma' Az-2lawaa zW berkata, Hadits 
riwayat Al Bazzar, dan para perawinya adalah perawi-perawi 
shahih, kecuali Shalih bin Muhammad Jazrah yang dinilai tsiqahr 

Sebelum ini telah disebutkan hadits riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah RA yang semakna dengan redaksi yang lebih panjang. 
Kami pun telah memaparkan penjelasannya di sana sehingga tidak 
perlu lagi diulangi di sini. 

Semestinya penulis menggabungkan hadits ini dengan hadits 
tersebut apabila tidak merasa hadits yang diriwayatkan di dalam 
kitab shahih tidak cukup dan sebenamya tidak ada alasan yang tepat 
untuk memisahkan kedua hadits tersebut. 


J\ ^1 -n.v 

.(i?) 

607. “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu 
kehidupan yang bersih, kematian yang lurus, dan tempat kemb^i 
yang tidak hina dan tidak pula memalukan. “ (HR. Ath-Thabrani) 




l.<JU 




iUtf 


Takhrij hadits 

Hadits ini diri wayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abdullah bin 
Amru bin Al'Ash RA, ia berkata. 


asij anti iti ^ >> 

lt !•-' * •* “' " • i A."'"' 


Majma' Az-Zawaaid (10/179), Ad-Du'aa (1435) dan Mustadrak Al Hakim 
(1/541). 


I 951 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Nabi SAW pemah bersabda, 'Ya Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu kehidupan yang bersih, kematian yang lurus, 
dan tempat kembali yang tidak hina serta tidak memalukan ” 
Mengomentari hadits ini, A1 Haitsami di dalam Majma' Az- 
Zawaa 'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan 
A1 Bazzar, dan redaksi yang disebutkan di atas adalah redaksi A1 
Bazzar. Sedangkan sanad yang menjadi jalur periwayatan Ath- 
Thabrani jayyid” 


Makna hadits 

Lafazh maksudnya, kehidupan yang baik, bersih, serta 

terhindar dari dosa dan maksiat. 

Lafazh artinya, mati dalam keadaan baik dan sesuai 

dengan keadaan yang diridhai Allah SWT dengan cara bertobat dan 
melepaskan diri dari segala hal yang hams ditinggalkan, dan 
menutup hidup dengan kalimat tauhid, laa ilaaha illallaah. 

Lafazh ^ artinya, kembali kepada-Mu dalam 

keadaan tidak hina dan tidak memalukan, yakni kembali menemui 
Allah SWT dalam keadaan bertobat dan husnul khatimah. 


^ 

•O) 


608. "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang penyabar, 
jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah aku 
kecil dalam pandanganku tetapi besar dalam pandangan manusia ” 
(HR. A1 Bazzar)’®® 


MusnadAlBazzar (3198) dan Majma'Az-Zawaa'id(IQ/il). 


952 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari Buraidah RA, ia 
berkata, 

^ ^ A' Sj^j 0! 

yjr^ ^ 


“Rasulullah SAW pemah berdoa: Ta Al/ah, jadikanlah aku 
orang yang penyabar, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, 
dan jadikanlah aku kecil dalam pandanganku tetapi besar dalam 
pandangan manusia'. ” Akan di dalam sanad hadits ini terdapat 
perawi bemama Uqbah bin Abdussalam yang divonis dha if. Namun 
A1 Bazzar menilai bahwa haditsnya hasan. 


Makna hadits 

Di sini Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar 
dianugerahi sifat sabar, yaitu sifat terbaik yang dapat 
menyelamatkan diri dari dosa dan fitnah dunia. Oleh karena itu 
Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwa Dia bersama orang- 
orang yang sabar. Dengan kebersamaan ini sudah cukup menjadi 
sebuah kemuliaan dan keistimewaan bagi seorang hamba. Allah 
SWT berfirman, “Kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal shalih dan nasehat-menasehati supaya menaati 
kebcnaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran. 
(Qs. A1 'Ashr [103]: 2-3) 

Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT agar 
dijadikan sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat. Karena rasa 
syukur itulah yang akan melanggengkan nikmat dan membuatnya 
semakin bertambah seperti yang difirmankan Allah SWT, Jika 
kamu bersyukur niscaya akan Aku tambah nikmat-Ku bagimu. (Qs. 
Ibrahiim [14]: 7) 

Selanjutnya beliau memohon kepada Allah SWT agar selalu 
merasa kecil dalam pandangan diri sendiri supaya muncul sikap 
rendah hati, tidak sombong, dan ujub terhadap diri sendiri. Karena 
orang yang merasa dirinya kecil dalam pandangan diri sendir 
cenderung tidak besikap sombong. 


I 953 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Setelah itu beliau memohon agar dirinya dijadikan besar dalam 
pandangan orang lain, selamat dari gangguan mereka dan tidak 
dipandang remeh oleh orang-orang yang tidak memandang orang 
lain dari hakikatnya, tetapi lebih cenderung memandang orang lain 
dari penampilan fisik. 






-n • ^ 


609. "Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan 
tunjukilah aku jalanyang lurus. ” (HR. Abu Ya'la)’°‘ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la A1 Maushili dari 
Ummu Salamah RA, ia berkata. 




“Rasulullah SAW pemah berdoa: 'Ya Tuhanku, ampunilah 
aku, rahmatilah aku, dan tunjukilah Jalan yang lurus untukku'. ” 
Mengomentari hadits ini, AI Haitsami di dalam Majma' Az- 
Zawaa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu 
Ya'la Al Maushili dengan dua sanad yang hasan." 


Doa ini juga termasuk jawaami' Al kalim. Karena orang yang 
memperoleh ampunan, rahmat dan kebenaran, berarti ia telah 
memeperoleh puncak dari segala keinginan yang paling besar. 


dlli cJiapti Ux o-klJ ills 

cIaLaIj A^)a*Jl d- hj iaPj coUJl 

S' si , • . sr jT .» . ^ 


J 


Majma'Az-Zawaa'id{lO/MA). 


954 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



.(^yj) Jj'j Jy ^ 


610. ‘Te/a/i sempurna cahaya-Mu lalu Engkau memberi 
hidayah, make bagi-Mulah segala puji. Maha Agung kelembutan- 
Mu lalu Engkau memberi ampun, maka bagi-Mu segala puji. Telah 
Engkau bentangkan tangan-Mu lalu Engkau memberi, maka bagi- 
Mu segala puji, wahai Tuhan kami. Wajah-Mu adalah semulia- 
mulia wajah, kehormatan-Mu adalah seagung-agung kehormatan, 
dan pemberian-Mu adalah pemberian yang paling baik dan 
berharga. Engkau ditaati wahai Tuhan kami lalu Engkau membalas 
ketaatan itu. Engkau didurhakai lalu Engkau mengampuni. Engkau 
mengabulkan permintaan orang yang membutuhkan, Engkau 
campakkan kemudharatan, Engkau sembuhkan orang sakit, Engkau 
ampuni dosa-dosa, dan Engkau terima tobat. Tak seorang pun yang 
dapat membalas nikmat-nikmat dari-Mu, dan tak satu perkataan 
pun yang sampai kepada ungkapan puji syukur yang sebenarnya 
untuk-Mu. ’’ (HR. Abu Ya’la)’“ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la A1 Maushili dari A1 
Furat bin Sulaiman, ia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata 
kepadaku. 


4^ At At Jy-j OVT JjAj OtiSTj f j* Si? 

' jl. t ... ;u :Sjk 


“Mengapa tak ada seseorang pun dari kalian yang mengerjakan 
shalat sunah empat rakaat dan membaca dalam shalatnya doa yang 
pemah diucapkan oleh Rasulullah SAW: Telah sempurna cahaya- 
Mu lalu Engkau memberi hidayah ... ’." Hadits ini tergolong hadits 
munqati’ karena A1 Furat bin Sulaiman tidak pemah bertemu Ali 
RA. Di samping itu, di dalam sanadnya terdapat perawi bemama 
Khalil bin Murrah yang dinilai oleh Abu Zur'ah sebagai perawi 


^ Majma' Az-Zawaa'id (10/158). 


I 955 


Ttthfah Adz-Dzakirin 


tsiqah. Namun jumhur ulama hadits menilainya dha'if. Sedangkan 
para perawi lainnya adalah perawi-perawi tsiqah. 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memuji Allah SWT atas 
kesempumaan cahaya dan hidayah-Nya, atas besamya sifat lemah- 
lembut dan ampunan-Nya, dan atas kemurahan dan pemberian-Nya. 

Kemudian beliau bermunajat kepada-Nya dengan doa: Wajah- 
Mu adalah semulia-mulia wajah, kehormatan-Mu adalah seagung- 
agung kehormatan, dan pemberian-Mu adalah pemberian yang 
paling terbaik dan berharga.” Pujian seperti ini termasuk puji-pujian 
agung dan kata pembuka doa yang dapat membuat doa yang 
dipanjatkan terkabul. 

Kemudian beliau mengatakan, "Engkau ditaati wahai Tuhan 
kami lain Engkau membalas ketaatan itu. Telah didurhakai Engkau 
tetapi Engkau mengampuni. ” Kalimat pertama dalam bentuk pasif, 
sedangkan kalimat kedua sebaliknya. Artinya, Engkau ditaati oleh 
orang yang taat, lalu Engkau membalas ketaatannya, dan Engkau 
didurhakai oleh orang yang berbuat maksiat, lalu Engkau 
mengampuni perbuatannya. Hal ini tentunya merupakan puncak 
kemuliaan dan kedermawanan Allah SWT yang diberikan kepada 
hamba-hamba-Nya. 

Lalu beliau menyebutkan karunia dan kasih sayang Allah 
terhadap hamba-hamba-Nya dengan mengatakan, "Engkau kabulkan 
permintaan orang yang terdesak...” 

Setelah itu beliau menyebutkan kelemahan hamba untuk 
bersyukur kepada Allah SWT dan menyempumakan pujian yang 
pantas untuk-Nya. Karena itu, beliau mengatakan, “Tak seorang 
pun dapat membalas nikmat-nikmat-Mu. ” Artinya, tak ada seorang 
pun yang dapat membalas nikmat-nikmat-Mu, "dan tak satu 
perkataan pun yang sampai kepada ungkapan puji syukur yang 
sebenarnya untuk-Mu” eirtinya, bagaimana pim takkan ada yang 
dapat mengungkapkan pujian yang pantas dan layak untuk-Mu, 
sekalipun pujian tersebut panjang dan bagus. "Dan jika kamu 
menghitung nikmat Allah. tidaklah dapat kamu 
menghinggakannya.” (Qs. Ibraahiim [14]: 34) Rasulullah SAW 
pemah berkata ketika memuji Tuhannya, "Aku tidak dapat 


956 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



menghitung banyaknya pujian atas-Mu sebagaimana Engkau 
memuji diri-Mu. ” 


iL Op iuu j\ -IN N 

^ \ y ^ ^ ^ '' 




•(-^) 


611. "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu ilmu yang 
bermanfaat dan aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 

•' nM 

bermanfaat. ” (HR. Ibnu Hibban) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Jabir bin 
Abdullah RA, ia berkata, 

ijb Ijpfj iiiiu cJp ajjU : j>: ^ ^ oi 


“Rasulullah SAW pemah bersabda: Ta Allah, aku meminta 
kepada-Mu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada-Mu 
dari ilmu yang tidak bermanfaat'." Setelah meriwayatkan hadits ini, 
Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini shahih. Ath-Thabrani 
juga meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab Al Ausath 

dari Jabir dengan redaksi, iUU-i Ya 


Allah, aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat dan amal 
yang diterima. ” Ketika mengomentari hadits ini, Al Haitsami di 
dalam Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Para perawinya tsiqah.'' 
Selain itu, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang sama dari 
jabir dengan redaksi, t*ivJ wLp 4“Pintalah kepada Allah SWT 


ilmu yang bermanfaat.” 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memohon kepada Allah 
SWT agar diberi ilmu yang bermanfaat, karena yang demikian itu 
adalah buah ilmu. Kemudian beliau berlindung dari ilmu yang tidak 


Shahih Ibnu Hibban (2426) dan Mawaarid Azh-Zham'aan. 


I 957 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



bermanfaat, karena ilmu yang tidak bermanfaat cenderung 
membawa bencana dan bakal mcnjadi bumerang bagi pemiliknya. 


^ oIp ^ ^ Y 


612. Ya Allah, jadikanlah rezeki-Mu yang paling lapang 
untukku ketika usiaku telah senja dan umurku telah hahis. ” (HR. A1 
Hakim dan Ath-Thabrani)’“^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mustadrak dan Ath-Thabrani di dalam kitab Al Ausath dari Aisyah 
RA, ia berkata, 


^ iip ilijj ^jf :jpi; oir jjbj Jb» it joi 


“Rasulullah SAW pemah berdoa: ‘Ya Allah, jadikanlah rezeki- 
Mu yang paling lapang untukku ketika usiaku telah senja dan 
umurku telah habis . Al Hakim berkata setelah meriwayatkan 
hadits ini, “Sanad dan matannya hasan.” Namun pemyataannya ini 
dibantah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang dianggap 
cacat, yaitu Isa bin Maimun. Bahkan Ibnu Al Jauzi memasukkan 
hadits ini ke dalam kategori hadits palsu. Namun penulis kitab 
Majma'Az-Zawaa'id sependapat dengan Al Hakim mengenai status 
hadits ini sebagai hadits hasan. Karena Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini dari Aisyah RA dengan redaksi seperti di atas di dalam 
kitab Al Ausath. Sedangkan Al Haitsami di dalam kitab Majma'Az- 
Zawaa'id “Sanadnya hasan.” 


Mustadrak Al Hakim (1/542) dan Majma’ Az-Zawaa'id {\0I\%2). 


958 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Makna hadits 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memohon kepada Allah 
SWT agar diberi rezeki yang paling lapang sewaktu beliau telah tua. 
Karena ketuaan menyebabkan orang cenderung kurang man 
berusaha dan malas mencari rezeki. Adapun kata beliau, "dan 
sewaktu telah habis umurku” maksudnya bukanlah habisnya umur 
dalam makna yang sesungguhnya, yaitu mati, karena tatkala 
seseorang telah meninggal dunia, rezeki ikut terputus. Bahkan yang 
dimaksud dengan usia tua di sini adalah masa menunggu kematian. 


^‘ly CiJLitl-l ^J\ aIssJI dJJCfj 

'jA 

^ ^ 

^1 ;y jai ‘ ^ ^ 

' iU* i' I " •?£' I- ^ 'i- I; 

d-UL-l_j J yixj_j jyj 

^ of dJUC-l ^ 

Ls^ (/j v*^ <y'-^ 

•(cT^) dr* l5^' 


Tvhfah Adz-Dzakirin 


959 



613. "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu 
sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik 
keberuntungan, sebaik-baik amal. sebaik-baik pahala, sebaik-baik 
kehidupan dan sebaik-baik kematian. Teguhkanlah aku, beratkanlah 
timbangan (kebaikan)ku, kxiatkanlah imanku, tinggikanlah 
derajatku, terimalah shalatku, dan ampunilah kesalahan- 
kesalahanku. Aku meminta kepada-Mu derajat tertinggi dari surga- 
Mu, aamiin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu 
pembuka, penutup, kumpulan, awal, akhir, zhahir, bathin kebaikan 
dan derajat tertinggi dari surga-Mu, aamiin. Ya Allah, 
sesungguhnya aku meminta kepada-Mu sebaik-baik yang aku 
kerjakan, sebaik-baik yang aku perbuat, sebaik-baik yang aku 
amalkan, sebaik-baik yang aku tampakkan, sebaik-baik yang aku 
sembunyikan dan derajat tertinggi dari surga-Mu, aamiin. Ya Allah, 
sesungguhnya aku meminta kepada-Mu tinggikanlah sebutanku, 
hapuslah dosa-dosaku, perbaikilah urusanku, sucikanlah hatiku, 
peliharalah kemaluanku, sinarilah hatiku, dan ampunilah dosa- 
dosaku. Dan aku meminta kepada-Mu derajat tertinggi dari surga- 
Mu, aamiin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, agar 
Engkau memberkati pendengaranku, penglihatanku, ruhku, 
akhlakku, bentuk tubuhku, keluargaku, hidupku, matiku, dan 
pekerjaanku, serta terimalah kebaikan-kebaikanku. Dan aku 
meminta kepada-Mu derajat tertinggi dari surga-Mu, aamiin. ” (HR 
A1 Hakim)’®' 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab yl/ 
Mustadrak dari Ummu Salamah RA, dari Nabi SAW, ia berkata. 


•i.!... atJi > autf lii 


“Inilah yang dipinta Muhammad SAW kepada Tuhannya: ‘Ya 
Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu sebaik-baik 
permintaan... ’. ” Seperti itulah A1 Hakim meriwayatkan hadits 


Mustadrak At Hakim (1/520) dan Majma' Az-Zawaa'id{\0l\15). 


960 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



tersebut di dalam kitab Al Mustadrak persis seperti redaksi yang 
disebutkan penulis di sini dari Ummu Salamah RA. Sementara Ath- 
Thabrani meriwayatkan hadits yang semakna dari Ummu Salamah 
dengan sebagian redaksi yang mirip dengan redaksi di atas dan 
ditambah dengan redaksi lain. Ummu Salamah RA berkata, dari 
Rasulullah SAW, ia berkata. 


cJfj ciiii cJi bvT ifs 

itpu: 'jA ^ 

iUlljl :ajj ju^ Jll< <3^ 

.jQt a^» 01^3^' 


“Nabi SAW pemah berdoa dengan kalimat-kalimat berikut: 
'Ya Allah, Engkau-lah yang awal. tak ada apapun sebelum-Mu. Dan 
Engkau-lah yang akhir, tak ada apa pun sesudah-Mu. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan setiap makhluk melata yang 
ubun-ubunya berada di tangan-Mu (dalam penguasan-Mu). Aku 
berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang. Ya Allah, 
bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana halnya kotoran 
yang dibersihkan dari kain putih. Ya Allah, jauhkanlah antara aku 
dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana halnya Engkau 
menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, 
sebaik-baik keberuntungan, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, 
sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Teguhkanlah aku, 
beratkanlah timbangan (kebaikan)ku, tinggikanlah derajatku, 
terimalah shalatku, dan ampunilah kesalahan-kesalahanku. Aku 
meminta kepada-Mu derajat tertinggi dari surga-Mu, aamiin. Ya 
Allah, sesungguhnya aku, meminta kepada-Mu, tinggikanlah 
sebutanku, hapuslah dosa-dosaku, perbaikilah urusanku, sucikanlah 
hatiku, ampunilah dosaku, peliharalah kemaluanku, dan sinarilah 
hatiku. Dan aku meminta kepada-Mu derajat tertinggi dari surga- 


I 961 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Mu, aamiin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. ” A1 
Haitsami berkata dalam Majma' Az-Zawaa'id, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath. Sedangkan 
perawinya adalah perawi-perawi shahih, kecuali Muhammad bin 
Zanbur dan Ashim bin Ubaid yang dinilai tsiqah.” 


Ath-Thabrani mencantumkan hadits ini dalam kitab Mu'jam Al 
Kabiir dari jalur lain dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW 
pemah berdoa dengan kalimat-kalimat berikut: 



“Ya Allah, Engkau-lah yang awal, maka tak ada apapun 
sebelum-Mu. Dan Engkau-lah yang akhir, maka tak ada apa pun 
sesudah-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan setiap makhluk melata yang ubun-ubunya berada di 
tangan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari dosa, sifat malas, 
adzab neraka, siksa kubur, fitnah kekayaan, dan fitnah kefakiran. 
Dan aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang. Ya Allah, 
bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana halnya kain putih 
yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan 
kesalahan-kesalahanku sebagaimana halnya Engkau menjauhkan 


962 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



antara timur dan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik 
keberuntungan, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik 
kehidupan dan sebaik-baik kematian. Teguhkanlah aku, beratkanlah 
timbangan (kebaikan) ku, kuatkanlah imanku, tinggikanlah 
derajatku, terimalah shalatku, dan ampunilah kesalahan- 
kesalahanku. Aku meminta kepada-Mu derajat tertinggi dari surga, 
aammiin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka, dan berilah 
ampunan siang dan malam, dan kedudukan yang baik, aamiin. Ya 
Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kebebasan dari 
neraka dengan selamat, dan masukkanlah aku ke dalam surga 
dengan sentosa. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu agar Engkau 
berkati aku pada pendengaranku, penglihatanku, ruhku, bentuk 
tubuhku, akhlakku, keluargaku, hidup dan matiku. Ya Allah, 
terimalah kebaikan-kebaikanku. Dan aku meminta kepada-Mu 
derajat tertinggi dari surga, aamiin. ” Mengomentari hadits ini, A1 
Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaa id berkata, Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Mu'jam Al Kabiir dan 
Al Ausath. Sedangkan status perawinya di dalam kitab Al Ausath 
adalah perawi-perawi shahih.’^ 


Makna hadits 

Dalam doa ini Rasulullah SAW membukanya dengan 
memohon sebaik-baik permintaan kepada Allah SWT Sebaik-baik 
permintaan adalah permintaan yang paling kuat kemungkinannya 
untuk dikabulkan dan menghimpun semua jenis permohonan yang 
sangat dibutuhkan hamba. Demikian pula halnya sebaik-baik doa. 
Artinya, melalui doa ini beliau memohon kepada Allah SWT agar 
ditunjuki permintaan dan doa terbaik yang beliau mohonkan 
kepada-Nya. 

Kemudian beliau meminta sebaik-baik keberuntungan, yakni 
keberuntungan yang sempuma. Kemudian beliau meminta sebaik- 
baik amal, yakni amalan yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. 
Kemudian beliau meminta sebaik-baik pahala, yakni pahala yang 
diberikan Allah kepada hamba karena amal-amal mereka. Kemudian 


I 963 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



beliau meminta sebaik-baik kehidupan, artinya kehidupan yang 
berada dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jauh dari 
kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian beliau memohon sebaik-baik 
kematian, yaitu kematian yang diridhai Allah, diampuni dosa-dosa, 
diberi ganjaran pahala, ditutup dengan akhir yang baik (husnul 
khatimah) dan dengan mengucapkan kalimat tauhid, laa ilaaha 
illallaah. 

Selanjutnya Rasulullah SAW meminta keteguhan. 
Pembuangan maful (objek) di sini menyiratkan makna umum. 
Maksudnya, ungkapan tersebut mencakup keteguhan baik dalam 
perbuatan dan perkataan. Kemudian beliau memohon diberatkan 
timbangan kebaikannya sehingga kebaikannya lebih berat dari 
keburukannya, karena yang demikian itu merupakan keberuntungan 
dan kebahagiaan. 

Berikutnya beliau meminta kekuatan iman. Karena iman yang 
kuat menyebabkan seseorang ridha dengan keputusan Tuhan Han 
menerima dengan senang hati segala ketentuan taqdir. Dan ini 
merupakan modal besar dalam meraih keba hagiaan hidup. Lalu 
beliau meminta agar derajatnya ditinggikan di akhirat. Namun boleh 
jadi maksudnya adalah derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. 
Sebab, ketinggian derajat di dunia —seperti yang diberikan kepada 
para nabi dan orang-orang shalih— merupakan penyebab ucapan 
dan ajaran mereka diterima dan diikuti. 

Kemudian Rasulullah SAW meminta agar shalatnya diterima, 
karena shalat adalah pokok dan pondasi iman. Selain itu, shalat yang 
diterima merupakan tolok ukur amal lain diterima. Selanjutnya 
beliau meminta ageir kesalahan-kesalahannya diampuni. Karena 
orang yang dosa-dosanya telah diampimi Allah, berarti ia telah 
memperoleh keberuntungan yang besar dan kedudukan yang tinggi. 

Setelah itu beliau meminta derajat tertinggi di surga, dan 
kemudian melengkapinya dengan kata “aamiin” (perkenankanlah). 
Ini merupakan penguat dari permintaan-permintaan sebelumnya. 
Sebelum ini telah disebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan 
pengucapan kata aamiin dalam berdoa. 


964 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Setelah itu beliau meminta pembuka kebaikan dan penutupnya. 
Berarti di sini beliau menghimpun di antara dua sisi kebaikan. 
Kemudian beliau memohon kumpulan kebaikan. Karena sesuatu 
yang menghimpun hal-hal yang tercerai berai lebih gampang diatur, 
lebih mudah dijalankan, dan lebih dekat diraih. Kemudian beliau 
mempertegas permohonan ini dengan mengatakan, Awalnya, 
akhirnya, zhahirnya, dan bathinnya. ” 

Kemudian beliau meminta agar sebutannya ditinggikan. 
Karena hal ini menyebabkan dakwahnya diterima dengan benar dan 
pengajaran terlaksana yang baik. Inilah yang dimohonkan Nabi 
Ibrahim AS seperti yang diceritakan Allah SWT dalam flrman-Nya, 
"Dan jadikanlah aku buah tutur yang bagi bagi orang-orang yang 
datang kemudian." (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 84) Dan Allah SWT 
telah memberikan karunia ini kepada Rasul-Nya SAW seperti dalam 
firman-Nya, "Dan sungguh telah Kami tinggikan sebutanmu. ” (Qs. 
A1 Insyiraah [94]: 4) 

Selanjutnya beliau meminta agar dosa-dosanya diampuni dan 
dimaafkan. Setelah itu beliau meminta diperbaiki urusannya, yaitu 
mencakup seluruh urusannya, seperti yang ditunjukkan oleh makna 
penambahan kata benda pada kata ganti orang. Dan beliau 
memohon agar hatinya disucikan. Karena apabila hati telah bersih, 
maka semua yang benar akan nampak sehingga mudah diikuti dan 
kebatilan dengan mudah dijauhi. 

Berikutnya Rasulullah SAW meminta agar kemaluannya 
dipelihara. Karena dengan demikian beliau menjadi terhindar dari 
dosa-dosa yang timbul karena syahwat dalam bentuk pandangan 
yang diharamkan dan lain sebagainya. 

Selanjutnya beliau meminta agar hatinya disinari. Karena hati 
yang bersinar menyebabkan seseorang terbimbing sampai kepada 
kebenaran dan kemudian mengikutinya, serta menjauhi kebatilan 
dan membencinya. Kemudian beliau memohon agar dosa-dosanya 
diampuni. Karena dengan ampunan, hamba akan memperoleh 
keberuntungan di akhirat. Berikutnya beliau meminta agar 
pendengaran dan penglihatannya diberkahi. Karena dengan 
pendengaran beliau menerima seluruh yang didengar dan dengan 


I 965 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


penglihatan beliau dapat melihat semua yang dilihat. Apabila beliau 
pendengaran dan penglihatannya diberkahi, maka beliau dengan 
mudah menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Demikian juga 
halnya dengan keberkahan pada ruh. Karena jika rub telah 
diberkahi, meika segala perbuatan yang timbul akan diberkahi dan 
berjalan di atas jalan yang lurus. Boleh jadi maksud ruh di sini 
adalah jiwa sehingga ia termasuk pola kalimat penyambungan kata 
yang sifatnya umum pada kata yang sifatnya khusus. Namun boleh 
jadi pula maksudnya adalah nyawa. Banyak ulama yang telah 
membahas dan menjelaskan masalah ruh ini, dan cukup banyak pula 
pendapat yang bermunculan dalam hal ini sehingga sangat tidak 
mungkin untuk dikemukakan di tempat ini. Namun yang jelas hanya 
Allah SWT yeing mengetahui hzikikatnya sesuai dengan firman-Nya, 
"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawablah: ‘Ruh itu 
termasuk perkara Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
kecuali sedikit'. ” (Qs. A1 Israa' [17]: 85) 

Setelah itu Rasulullah SAW meminta agar bentuk tubuhnya 
dan akhlaknya diberkahi. Karena jika keduanya telah diberkati, 
maka ia dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan 
keburukan. Sebenamya banyak hadits yang menjelaskan mengenai 
akhlak terpuji. Hal tersebut cukup terlihat melalui sifat Rasulullah 
SAW seperti yang dilukiskan Allah SWT dalam firman-Nya, "Dan 
sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. ” (A1 
Qalam [68]: 4) Apabila Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang 
agung dan Allah SWT telah memuji beliau karena hal itu, maka 
setiap orang yang meneladani beliau semestinya juga memiliki budi 
pekerti yang agimg. 

Beliau meminta agar keluarganya diberkati. Karena jika Allah 
SWT telah memberkahi keluarganya, maka mereka akan menjadi 
penenang hati dan penyejuk perasaannya, dan keadaannya pun akan 
berjalan di atas kebaikan dan kesuksesan serta berpegang teguh 
dengan petunjuk hamba-hamba yang shalih. 

Kemudian beliau meminta agar hidup dan matinya diberkahi. 
Karena orang yang hidup dan matinya diberkahi, berarti ia telah 
memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. 


966 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Selanjutnya beliau memohon agar amal perbuatannya 
diberkahi. Karena apabila amal telah diberkahi, maka pahala yang 
diperoleh akan semakin banyak dan berlipat ganda. Setelah itu 
beliau meminta agar semua perbuatan baiknya diterima. Karena jika 
semua perbuatan baik telah diteruna, maka itu akan menjadi 
tabungan bagi pemiliknya. 

Terakhir beliau menutup doa ini dengan memohon deraj at 
yang tinggi di surga, karena itulah tujuan akhir yang ingin diraih 
para nabi Allah dan hamba-hamba-Nya yang shalih. 


i; b: 1^1 b; b: 

jlllb of ill Ij Ijj b'o-I- C_j 

•(er^) 


614. “Wahai Dzat yang menampakkan keindahan dan 
menutupi kejelekan, wahai Dzat yang tidak menyiksa dengan dosa 
dan tidak menyingkapkan rahasia, wahai yang baik kemaafann-Nya, 
wahai yang luas ampunan-Nya, wahai yang membentangkan kedua 
tangan-Nya dengan rahmat, wahai yang memiliki setiap munajat, 
wahai yang menjadi tempat akhir setiap pengaduan, wahai yang 
mulia kemaafan-Nya, wahai yang besar karunia-Nya. wahai yang 
lebih dahulu memberi nikmat sebelum layak menerimanya. Wahai 
Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai pelindung kami, tujuan 
tertinggi kami, aku meminta kepada-Mu agar tidak Engkau 
panggang diriku dengan api neraka duhai Tuhanku. (HR. A1 
Hakim)’®^ 


Mustadrak Al Hakim (1544). 


II »«’ 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab A1 
Mustadrak dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia 
berkata, “Jibril turun dari langit membawa doa ini kepada Nabi 
Muhammad SAW, dan waktu itu Jibril datang kepada beliau dalam 
rupa yang paling indah di mana sebelumnya ia tidak pemah turun 
dengan rupa seperti itu, sambil tertawa memberi kabar gembira 
sembari berkata. 


(iGl ill 01 : ji dllipj : Jlii cOlUbi \j ^*501 

ijfi jjiST 'jA oUii' :Jl5 i; iiij Uj ;Jl5 


‘Semoga kesejahteraan atasmu wahai Muhammad. ’ Nabi 
SAW kemudian menjawab, ‘Dan semoga kesejahteraan ter cur ah 
kepadamu wahai Jibril. ’ Jibril berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah 
mengutusku kepadamu dengan membawa sebuah hadiah. ’ Beliau 
bertanya, ‘Apa hadiah itu, wahai Jibril?’ Jibril menjawab, ‘Yaitu 
beberapa kalimat dari perbendaharaan Arsy di mana Allah 
memuliakanmu dengannya. ’ Beliau berkata, ‘Apa kalimat-kalimat 
tersebut wahai Jibril? ’ Jibril berkata, ‘Wahai dzat yang 
menampakkan keindahan...’.” A1 Hakim berkata setelah 
meriwayatkan hadits ini, “Sanadnya shahih, karena seluruh 
perawinya adalah orang-orang Madinah yang dinilai tsiqah.” 


Makna hadits 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memulai doanya agar 
selamat dari neraka dengan puji-pujian yang mulia ini sebagai 
wasilah supaya doanya dikabulkan dan permohonaimya diterima. 
Maka beliau mengatakan, “Wahai Dzat yang menampakkan 
keindahan. " Artinya, memperlihatkan ucapan dan perbuatan- 
perbuatan baik hamba-hamba-Nya dan menutupi keburukan ucapan- 
ucapan dan perbuatan mereka. Hal ini tentu merupakan sebuah 
karunia yang teramat besar dan kebaikan yang melimpah dari Allah 
SWT. Maka seorang hamba sudah sewajamya meneladani Tuhan 


968 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mereka, dengan menutupi ucapan dan perbuatan buruk orang lain 
serta menceritakan yang baik-baik. Janganlah bersikap seperti 
penyair Arab dalam bait syaimya; 

Jika mereka mendengar aib diriku 
Mereka terbang kegirangan karenanya 
Tetapi apa sajayang baik dariku 
Mereka kubur sedalam-dalamnya 
Atau penyair lain dalam bait-bait syair: 

Jika mereka mendengar kebaikan. mereka menyembunyikannya 
Tapi jika mereka mendengar keburukan, mereka menyebarkannya 
Dan jika mereka tidak mendengar apa-apa, mereka mengada-ada 


Lafazh 5>!d\ 'i “Wahai Dzat yang tidak menyiksa 

f ^ ^ > 

dengan dosa” kata sendiri berarti dosa yang ditimbulkan oleh 
salah satu penyebab yang menimbulkan dosa-dosa lain. 

Lafazh “Dan tidak membuka rahasia” artinya, 

tidak mempermalukan hamba dengan membuka dosa-dosanya, 
bahkan dosa-dosanya ditutupi hingga apabila ia terus menerus 
berbuat dosa, dan angkuh secara terang-terangan, maka Allah SWT 
pun menyingkap aibnya dan mempermalukannya di hadapan 
makhluk. Apabila Allah SWT tidak melakukannya di dunia, maka 
Allah SWT akan melakukaimya di akhirat tatkala seluruh makhluk 
berkumpul. 

Kemudian beliau melukiskan Tuhannya sebagai Dzat Yang 
Maha Baik pemberian maaf-Nya, Maha Luas ampunan-Nya, dan 
kedua sifat ini adalah sifat Allah yang paling indah dan paling tinggi 
tingkatannya. Karena siapa yang dapat memaafkan orang yang 
berbuat jahat kepadanya dan membukakan pintu ampunan, berarti ia 
sangat mulia dan dermawan. 


I 969 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Lafazh U “Wahai yang membentangkan 

kedua tangan-Nya dengan rahmat” artinya, Allah SWT 
membentangkan tangan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan 
tidak menghalanginya kecuali dari orang yang melampaui batas dan 
menentang Rasul-Nya. Hal ini tergambar jelas lewat firman-Nya, 
"(Tidak begitu), tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. ” (Qs. A1 
Maa'idah [5]: 64) 

Lafazh JS" U “wahai yang memiliki setiap 

munajat" artinya, Wahai Dzat yang kepada-Nya setiap munajat 
hamba dan permohonannya kembali. Tak ada kebaikan kecuali dari- 
Nya dan tak ada mimajat yang bermanfaat kecuali kepada-Nya. Dan 
inilah makna dari sabda beliau, JS* U “Wahai yang 

menjadi tempat akhir setiap pengaduan” artinya, wahai Dzat yang 
menjadi tempat akhir pengaduan para hamba-Nya manakala ada 
bencana menimpa mereka. Karena pengaduan mereka tidak berakhir 
kepada yang lain. Apabila mereka mengadu satu sama lain, maka 
hal itu hanya sebab, dan pada hakikatnya tak ada yang menerima 
pengaduan mereka dan tak ada yang menolak kesulitan mereka 
kecuali Allah SWT. 

Lafazh ^ “Wahai Yang Maha Mulia 

ampunan-Nya, wahai Yang Maha Besar karunia-Nya " Beliau 
melukiskan sifat Allah SWT bahwa betapa besamya ampiman dan 
pemberian maaf Allah SWT kepada orang-orang yang berdosa 
dengan sifat mulia tersebut tidak bercampur dengan dendam dan 
kemarahan. Selain itu, beliau melukiskan sifat-Nya bahwa karunia- 
Nya sangat besar. Artinya, pemberian dan anugerah-Nya kepada 
para hamba sangat besar. Karena gudang kerajaan-Nya tidak pemah 
habis dan kedermawanem-Nya tidak pemah berkurang. 

Selanjutnya Rasulullah SAW melukiskan sifat-Nya bahwa Dia 
lebih dahulu memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya sebelum 
mereka layak menerimanya. Dia memberikan nikmat kepada 
mereka, meskipun Dia tidak ditaati. Bahkan Dia memberi mereka 
nikmat, sementara mereka berbuat maksiat kepada-Nya. Dan Dia 
memberi mereka nikmat sebelum mereka sampai ke tingkat orang 


970 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


yang merenungi ibadah dan melakukannya dengan baik. Bahkan Dia 
memberi mereka nikmat ketika mereka masih berada di dalam perut 
ibu mereka. Maka Maha Suci Dzat yang memberi tanpa 
menghitung, memberi nikmat dan kanmia tanpa meminta imbalan. 

Lafazh ""Wahai Tuhan kami, wahai Tuan kami" 

menganggapi lafazh in para ulama sepakat bahwa menggunakan 
kata sayyid (tuan atau penghulu) dan maulaa (tuan atau pelindung) 
sebagai predikat kepada Allah SWT adalah boleh. Adapun 
perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah ketika menggimakan 
kedua kata tersebut kepada makhluk. Karena di dalam hadits 
disebutkan, “Sayyid itu adalah Allah SWT. 

Selain itu, diriwayatkan pula bahwa beliau menggunakan kata 
tersebut kepada manusia seperti dalam sabdanya, 

» 

“Pergilah menemui sayyid (tuan) kalian. ” Atau sabdanya, '•t* OJ 
“Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid” atau sabdanya, ti* 
iC- ‘Tni adalah sayyid orang-orang Badui” dan lain 
sebagainya. Kemudian ada juga hadits-hadits yang menggun^an 
kata maulaa sebagai predikat orang. Seperti hadits, 

y “Barangsiapa yang aku adalah maulaa-nya, maka Ali adalah 
maulaa-nya. ” Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang sejenis. 

Lafazh “Tujuan tertinggi kami” mengandung makna 

yang dapat membangkitkan minat hamba yang shalih imtuk 
meneladani beliau dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan dan 
tempat akhir permohonan. 

Kemudian setelah menyebutkan puji-pujian yang menjadi 
pembuka doa ini, beliau menyebutkan maksud dari munajat dan 

permohonan ini. Maka beliau berdoa, "aku 

meminta kepada-Mu agar Engkau tidak memanggang tubuh dengan 

api neraka duhai Tuhanku. ” Kata 4 ^ sendiri berasal dari kata 

» • 

4 p^. yang artinya memanggang. Kata sengaja digvmakan 


I 971 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



di sini secara khusus karena kata tersebut mencakup seluruh bagian 
tubuh manusia. Karena itu, maksudnya adalah jangan Engkau 
memanggang tubuhku dengan api neraka. 


Renungkanlah! Bagaimana Rasulullah SAW dengan kondisi 
dosa yang telah lain dan yang akan datang telah diampuni, memberi 
petunj^ melalui permohonannya kepada Allah SWT agar tidak 
diadzab dengan api neraka sambil berwasilah supaya diijabah 
dengan menggunakan puji-pujian yang mana orang yang 
menpcapk^ya tidak akan rugi dan doa orang yang menggunakan 
media tersebut tidak akan ditolak. Lalu bagaimana dengan orang 
yang tidak terpelihara dari dosa-dosa dan tak ada yang 
membentahunya bahwa dosa dan kesalahannya telah diampuni!*? Ya 
Allah, kami memohon ampunan-Mu. Ya Allah, kami memohon 
pemberian maaf-Mu. Ya Allah, kami memohon kebaikan-Mu. 


^ ^ U} 141. 

615. “^ami berlindung kepada Allah dari adzab neraka, kami 
berlmdung kepada Allah dari segala fitnah. yang nyata maupun 

^nn" berlindung kepada Allah dari fitnah 

Dajjal. (HR. Abu Awanah)^®^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam 
MusnadAsh-Shahih dari Zaid bin Tsabit RA, ia berkata. 


kitab 


cjOJl oljp ^ :JUi J?? jJL-j 4^ iit 0 , 

.jW Uj u ja'i 3. iji^ jia ,,13, ^ 

. iSi ji ii, : jii Uj u ^ y ii, iyj :uii 


Sbahi/i Muslim (2867). 


972 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Nabi SAW pemah menghadapkan wajahnya kepada kami lalu 
berkata, 'Berlindunglah kepada Allah dari adzab neraka!' Kami 
kemudian berkata, 'Kami berlindvmg kepada Allah dari adzab 
neraka.' Beliau lalu bersabda, 'Berlindunglah kepada Allah dari 
segala fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi!' Kami 
berkata, “Kami berlindung kepada Allah dari segala fitnah, baik 
yang nyata di antaranya maupun yang tersembunyi.' Beliau lantas 
berkata lagi, ‘Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah 
DajjaU’ Maka kami berkata, ‘Kami berlindung kepada Allah dari 
fitnah Dajjal’.” 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar 
berlindung kepada Allah SWT dari adzab neraka karena neraka 
merupakan tempat yang penuh dengan kesengsaran di akhirat. 
Orang yang dapat selamat dari siksa neraka berarti ia telah selamat 
seceira keseluruhan dan mendapat petunjuk yang nyata. 

Kemudian beliau menyuruh mereka berlindvmg dari segala 
fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembimyi, karena fitnah itu 
biasanya menjadi penyebab utama pelanggaran hukum Allah, 
pertvimpahan darah dan perampasan harta benda. Di samping itu, 
fitnah juga merupakan penyebab terbesar mimculnya dosa. Oleh 
karena itu, Rasulullah SAW dalam sebuah doanya memohon kepada 
Allah SAW agar diwafatkan dalam keadaan tidak terfitnah apabila 
Allah SWT hendak membuat fitnah terhadap suatu kaum, dan beliau 
menganjurkan kita agar mengucapkan doa ini. Ini memmjukkan 
bahwa bahaya fitnah itu sangat besar, dosanya sangat parah dan 
siksanya sangat pedih. Lebih dari itu, hadits ini menjelaskan bahwa 
fitnah itu lebih besar daripada kematian, seperti yang difirmankan 
Allah SWT dalam A1 Qur'an bahwa fitnah itu lebih besar dosanya 
daripada pembunuhan. (Qs. A1 Baqarah [2]: 191). 

Kemudian beliau menambahkan lafazh fitnah A1 Masih Dajjal 
pada lafazh fitnah yang bersifat umum, yakni penggabungan kata 
yang sifatnya khusus pada kata yang sifatnya umum. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa fitnah A1 Masih Dajjal itu merupakan fitnah 
terbesar yang akan dihadapi umat Islam. 


I 973 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



j c*U-iJl iJ jij ^ viiJL-.l jJl (*^1 — *\ ^ *l 


.(^) f.lJit"S/l ijLLiij /fi .'^b\\ 


616. “Ya Allah, sesungguhr^a kami berlindung kepada-Mu 
dari dahsyatnya bencana, beratnya penderitaan, buruknya takdir, 
dan dari ejekan musuh. “ (HR. A1 Bukhari)^®* 


Takbrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dari Abu Hiuairah 
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 




“Berlindunglah kalian kepada Allah SWT dari dahsyatnya 
bencana, beratnya penderitaan, buruknya takdir dan ejekan 
musuh. ” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. 


Makna hadits 
^ • 

Lafazh "buruknya bencana” artinya, buruknya segala 

sesuatu yang menimpa seseorang. Ada juga yang meriwayatkan 
lafa 2 h ini dengan t'jUt artinya, bencana atau malapetaka yang 

tidak mampu dipikul manusia. Di sini Rasulullah SAW memohon 
perlindungan dari dahsyatnya bencana. Karena di samping 
membawa penderitaan bagi orang yang ditimpanya, terkadang juga 
dapat membuatnya lalai dalam urusan agama, bahkan terkadang 
membuatnya kesal sehingga tidak bisa bersabar menghadapinya. 
Akibatnya, hal itu menjadi penyebab dosa. 

Lafazh frliiJt iJja "beratnyapenderitaan" kata Bjilt berfungsi 
sebagai mashdar dan ada juga yang meriwayatkannnya dengan ^jiJi 
berfungsi sebagai isim. Artinya, segala bentuk himpitan berat dan 

Shahih Al Bukhari (6347) dan Shahih Muslim (2707). 

974 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



penderitaan urusan dunia sehinggga menimbulkan dampak negatif 
pada diri, keluarga, dan harta benda. Terkadang hal itu dipandang 
dari kaca mata akhirat, yakni kesulitan dan kesusahan yang dialami 
cenderung disebabkan oleh dosa dan kesalahan yang dilakukan. 
Rasulullah SAW memohon perlindungan dari hal tersebut karena ia 
merupakan bala dan ujian yang sangat berat. Terkadang orang yang 
diuji Allah SWT tidak bisa bersabar sehingga segala bentuk 
kesusahan dan penderitaaan di dunia dan hukuman di akhirat 
dialaminya. 

Lafazh tCsaiJi “buruknya takdir” artinya, takdir yang 

buruk yang dialami seseorang hingga membuatnya sedih dan 
menderita. Takdir buruk ini lebih umum sifatnya karena mencakup 
segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, dunia, fisik, mental, 
diri sendiri, keluarga, dan harta benda. Selain itu, di dalam doa 
Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa isi dari doa tersebut 
tidak bertentangan dengan sikap menerima takdir. Karena 
berlindimg dari keburukan takdir termasuk ketentuan dan takdir 
Allah SWT, bahkan hal itu sangat dianjurkan. Di antaranya doa 
qunut yang telah disinggung sebelumnya, ^ "Dan 

peliharalah aku dari keburukan yang Engkau taqdirkan. ” 

Jadi, dari keterangan hadits-hadits shahih bisa disimpulkan 
bahwa takdir yang telah ditentukan terhadap manusia terbagi dua; 
baik dan buruk. Doa yang isinya meminta perlindungan kepada 
Allah SWT dari dampak negatif yang bakal ditimbulkan takdir 
merupakan bagian dari anjuran Nabi SAW dan tidak bertentangan 
dengan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW mengenai 
makna iman yang disebutkan di dalam sabdanya, “Bahwa engkau 
beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 
rasul-rasul-Nya dan taqdir baik serta buruknya” seperti yang 
diriwayatkan di dalam kitab Shahih AI Bukhari, Shahih Muslim, dan 
kitab-kitab hadits rujukan lainnya. Karena seseorang dapat beriman 
kepada takdir baik dan buruk sembari memohon perlindungan 
kepada Allah SWT dari takdir buruk, sebagai bentuk pengamalan 
sabda Nabi SAW. Hadits yang menjelaskan tentang iman kepada 
takdir menunjukkan bahwa takdir itu ada yang baik dan ada pula 


I 975 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





yang bunik berdasarkan sabda Nabi SAW, “Dan 

takdir baik serta buruknya. ” Kemudian beliau menjelaskan melalui 
doanya peraiohonan perlindungan dari dampak negatif yang 
ditimbulkan takdir boleh dilakukan oleh seorang hamba, bahkan ia 
merupakan bagian dari Sunah. 

Ya Allah, sesungguhnya kami beriman dengan takdir-Mu yang 
baik maupun yang buruk. Dan kami berlindung kepada-Mu dari 
keburukan yang Engkau takdirkan. Oleh karena itu, peliharalahlah 
kami dari takdir buruk, dan berilah tambahan anugerah bagi kami 
dari takdir yang baik wahai Dzat yang di tangan-Nya segala 
kebaikan dan keburukan, Yang Maha Memberi dan Maha 
Menghalangi, Maha menggenggam dan Maha membentangkan 
rezeki. 


Lafazh 4jU2»j “ejekan musuh” kata SiUiJi berarti 

kegembiraan musuh atas musibah dan kemalangan yang menimpa 
kita. Di dalam kitab Ash-Shihaah disebutkan, “Kata iiUiJt artinya 
adalah kegembiraan atas musibah yang menimpa musuh. Misalnya, 
0*5^4 23\^ **. artinya, si fulan tidur atau 

bermalam dengan malam yang penuh kegembiraan. Di dalam Al 
Qaamuus disebutkan bahwa kata seperti pola kata 

Contohnya: Jjviij artinya, kegembiraan atas musibah yang 

menimpa musuh. Sedangkan di dalam kitab An-Nihayah disebutkan 
bahwa kata iJUi artinya, adalah perasaan gembira atas 

bencana yang menimpa orang yang dimusuhi. 


Rasulullah SAW berlindung dari celaan atau cacian musuh 
karena dampak dan pengaruhnya sangat besar terhadap kondisi 
kejiwaan manusia. Selain itu, celaan atau cacian musuh dapat juga 
menimbulkan karakter manusia hanciir. Bahkan terkadang hal itu 
menyebabkan semakin besamya permusuhan sehingga larangan 
Allah SWT diterjang. 


976 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





. H ^ * i f 


(4J^i -'wy 


617. “Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati, palingkanlah 
hati kami untuk menaati-Mu. ” (HR. Muslim)’®^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amru 
bin A1 'Ash RA, ia mengatakan bahwa ia telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda. 


^ ijjd c>l 

ji uTjd ;j\i iLj 4;iP At ai oi :jtf 

.;iJLAvb 


“Sesungguhnya hati anak Adam berada di antara dua jari Ar- 
Rahman dari sekian jari-jari-Nya bagaiJum satu hati saja, yang 
dapat Dia palingkan sekehendak-Nya/' Abdullah lanjut berkata: 
Rasulullah SAW kemudian berdoa, “Ya Allah, Dzat Yang 
Memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu menaati- 
Mu." 


Dalam hadits ini Rasulullah SAW memohon kepada Allah 
SWT —setelah beliau menjelaskan bahwa hati seluruh manusia 
berada dalam kekuasaan Allah SWT laksana satu hati yang dapat 
Allah SWT palingkan sekehendak-Nya— bertujuan agar hati beliau 
dipalingkan imtuk selalu berbuat taat kepada-Nya. Karena orang 
yang hatinya telah dipalingkan Allah SWT dari perbuatan taat, maka 
ia tidak akan mempimyai perhatian kepada Allah SWT dan tidak 
lagi melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya. 
Sebab hatinya tak lagi memiliki keinginan kecuali imtuk menaati- 
Nya dan tidak tergerak sedikitpun kepada kemaksiatan. Doa ini 
senada dengan doa lainnya yang berbunyi. 


Shahih Muslim (2654). 


I 977 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Wahai Dzat Yang Maha Memalingkan hati, teguhkanlah 
hatiku di atas agama-Mu. ” 

Alhasil, keteguhan hati di atas agama dan semangat vintuk 
melakukan kebenaran termasuk faktor utama untuk memperoleh 
keselamatan, keberuntungan, dan terhindar dari dosa-dosa yang 
seringkali ditinggalkan oleh hamba. 


^ (j^J J LD ^ gill —T ^ A 

XX X ’ 

.((3 tjLJl L>«Jj 


618. ‘T<3 ampunilah kami, rahmatilah kami, ridhailah 

kami, terimalah amalan-amalan kami, masukkanlah kami ke dalam 
surga, dan selamatkanlah kami dari neraka, serta baikkanlah 
keadaan kami seluruhnya ." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)’*° 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari 
Abu Umamah A1 Bahili RA, ia berkata. 


iUlJ idj CUi .UflP Jip ^ dp 

:Jl3 (UI (^1 ^ Jlkf Jiiii US' IjAao! Si 

cJUir Id j? :Jd ctlAlj; of :Jd ... d 


“Suatu ketika Rasulullah SAW datang menemui kami sambil 
bertelekan pada sebuah tongkat Tatkala kami melihatnya, kami pun 
berdiri. Lalu beliau berkata, “Janganlah kalian berlaku 
sebagaimana perlakuan orang-orang Persi terhadap para pembesar 
mereka. ” Kami berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya engkau 
berdoa untuk kami.” Maka beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah 


Sunan Abu Daud (5230) dan Sunan Ibnu Majah (3836). 


978 1 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kami, rahmatilah kami, ...” Abu Umamah berkata, Setelah itu 
nampak seolah-olah kami ingin seandainya beliau menambah lagi 
doanya untuk kami. Akan tetap beliau bersabda, Bukankah sudah 
aku himpunkan seluruh kebaikan untuk kalian? 

Selain itu, Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi 
yang sama. Sementara Abu Baud meriwayatkan hadits yang 
semakna dengan redaksi yang singkat, akan tetapi di dalam sanad 
Ibnu Majah dan Abu Baud ini terdapat perawi bemama Abu A1 
'Adabbas, yang dinovis sebagai perawi dari Kufah yang tidak 
dikenal indentitasnya. Juga di dalam sanad keduanya terdapat Abu 
Marzuq yang divonis layyin al hadits serta namanya tidak diketahui. 

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang semakna dari 
As-Sa'ib bin Yazid, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pemah 
berdoa, aSj* J “Yo Allah, ampunilah aku. 

rahmatilah aku, dan masukkanlah aku ke dalam surga. ” Adapun 
status perawinya adalah perawi-perawi shahih, kecuali Ibnu Lahi ah 
yang dinilai hasan. 


Makna hadits 

Balam hadits ini Rasulullah SAW memohon ampxman atas 
segala dosa kepada Allah SWT. Setelah itu beliau memohon sesuatu 
yang lebih umum, yaitu rahmat. Lalu beliau memohon sesuatu yang 
lebih besar dari ampunan dan rahmat, yaitu ridha Allah SWT. Hal 
ini tentunya sejalan dengan firman Allah SWT, "Dan keridhaan 
Allah adalah jauh lebih besar....” (Qs. At-Taubah [9]; 72) 
Kemudian beliau memohon buah dari ampunan, rahmat dan 
keridhaan, yakni dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari 
neraka. Ban terakhir beliau memohon sesuatu yang lebih umum dari 
urusan dunia dan agama, beliau berkata, "Serta perbaikilah keadaan 
kami seluruhnya. ” Karena tak ada satupun urusan dunia dan akhirat 
kecuali ia termasuk ke dalam hal ini. 


I 979 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


S/j Uiaplj Vj Uij —*\ ^ ^ 

^ ^ ^ X 

^ •i'' I ‘^T'^ * ** ^ vi'^ I ^ ^•T'^ I * • 

tc-*) UP ^j'j Lubjij (U^ ^jj ’-’y'j j^ 


619. "Ya Allah, tambahlah karunia dan anugerahm-Mu untuk 
kami dan jangan Engkau kurangi, muliakanlah kami dan jangan 
Engkau hinakan kami, berilah kami dan jangan Engkau halangi, 
utamakanlah kami dan jangan Engkau utamakan (orang lain) atas 
kami, dan ridhailah kami sertai ridhailah amalan-amalan kami. ” 
(HR. At-Tirmidzi dan A1 Hakim)^" 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim di 
dalam kitab Al Mustadrak dari Umar bin Khattab RA, ia berkata, 
“Apabila Rasulullah SAW menerima wahyu, terdengarlah seperti 
suara lebah di depan wajahnya, lain tnrunlah wahyu kepadanya. 
Kemudian kami diam sesaat. Setelah selesai, beliau pun menghadap 
ke Kiblat seraya mengangkat tangan dan berdoa, 'Ya Allah, 
tambahkanlah karunia dan anugerahmu untuk kami dan janganlah 
Engkau kurangi AI Hakim menilai hadits ini shahih. Selain itu, 
An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang semakan dari Umar RA. 


Makna hadits 

Lafazh VJij eutinya, Ya Allah, tambahkanlah karunia dan 

anugerah-Mu untuk kami. Dalam kalimat ini terdapat makna yang 
menunjukkan bahwa seseorang boleh memohon tambahan nikmat 
kepada Allah SWT. 

Manakala tambahan nikmat dan karunia berkaitan dengan 
urusan agama dan dunia, maka bisa saja terjadi kekurangan pada sisi 
yang lain, karena itu beliau berdoa, CaiuJ Yj "Dan jangan Engkau 
kurangi nikmat tersebut” Demikian pula halnya dengan kemuliaan. 

Sunan At-Tirmidzi (3173) dan Mustadrak Al Hakim (535). 


980 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Manakala kemuliaan terkadang hanya dari satu sisi, sedangkan sisi 
yang lain maka beliau berdoa, ^“Muliakanlah kami dan 

jangan Engkau hinakan kami” Begitu pula dengan pemberian. 
Manakal a pemberian hanya dilakukan karena tujuan dunia dan tidak 

karena sebab yang lain, maka beliau berdoa, Uijkj Ulaptj 

“Berikanlah karunia-Mu kepada kami dan jangan Engkau halangi 
kami” 

Lafazh Slj maknanya, berikanlah kemenangan 

imtuk kami ketika berhadapan dengan mmuh dan bukan kekalahan, 
dan kehinaan. 

Ath-Thayyibi berkata, “Kalimat yang menggunakan pola 
penggabungan kalimat larangan dengan kalimat perintah 
memberikan kesan makna penegasan, hyperbola dan umum. 
Sed angkan pola kalimat yang tidak menyebutkan mqful (objek) 
kedua pada sebagian redaksi kalimat sama dengan contoh kalimat 
artinya, si fulan memberi dan menghalangi. Para ahli 

bahasa Arab menyatakan bahwa pola kalimat yang tidak 
menyebutkan kata yang menyertai memmjukkan bahwa kalimat 
tersebut telah dipahami secara umum. 

Kemudian Rasulullah SAW memohon agar bisa ridha terhadap 
takdir yang telah ditentukan Allah SWT baik maupun buruk. Hal ini 
tentunya tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menjelaskan 
bolehnya memohon perlindungan dari takdir buruk seperti yang 
baru saja dijelaskan sebelumnya. 

Selanjutnya beliau menutup doa yang termasuk jawaami’ Al 
kalim dengan memohon keridhaan Allah SWT. Karena siapa pun 
yang berhasil meraih keridhaan Allah SWT, maka ia telah 
beruntung meraih segala kebaikan, dan tak ada lagi kebaikan yang 
melebihinya. Ya Allah, ridhailah kami wahai Dzat Yang Maha 
Pengasih dari semua yang pengasih. 


.(^) iJb-sa a>i Jt ;4 Li -1K 


I 981 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


620. “Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, 
mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah dengan balk kepada-Mu. ” 
(HR. A1 Hakim)^'^ 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di dalam kitab Al 
Mnstadrak dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan bahwa suatu 
ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, 




"Apakah kalian ingin bisa bersungguh-sungguh dalam berdoa 
wahai sekalian manusia?" Mereka menjawab, “Ya, wahai 
Rasulullah.” Beliau berkata, “Ucapkanlah: ‘Ya Allah, tolonglah 
kami untuk selalu mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan 
beribadah dengan baik kepada-Mu. ” Setelah meriwayatkan hadits 
ini, Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih. Selain itu, 
Ahmad juga meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab 
Musnad-nya. djiri Abu Hurairah RA dengan redaksi seperti di atas. 
Adapun status perawinya adalah perawi-perwi shahih, kecuali Musa 
bin Thariq yang dinyatakan tsiqah. Ahmad juga meriwayatkan 
hadits yang semakna dari Ibnu Mas'ud RA secara mutlak tanpa 
dikaitkan dengan dzikir-dzikir sesudah shalat dengan status perawi 
yang dinilai shahih, kecuali Amru bin Abdullah Al Audi yang 
dinyatakan tsiqah. Sementara ketika hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan An-Nasa'i dari Mu'adz RA dikaitkan dengan dzikir- 
dzikir sesudah sheilat, dan hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Jadi, doa dengan lafazh ini 
diriwayatkan secara mutlak d^m juga diriwayatkan berkaitan dengan 
dzikir-dzikir sesudah shalat. Oleh karena itu, penulis 
menyebutkannya di dalam dua bab. 


Mustadrak Al Hakim (1/499), Sunan Abu Daud (1522) dan Sunan An-Nasa'i 
(3/53). 


982 II 


Tuhfah Adz~Dzakirin 



Makna hadits 

Hadits ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar diberi 
pertolongan untuk dapat melakukan tiga perkara di atas, yaitu 
berdzikir kepada Allah, mensyukuri segala nikmat-Nya, dan 
beribadah dengan baik kepada-Nya. Semua ini tentunya tidak dapat 
dilakukan dengan baik kecuali oleh orang-orang yang yakin dan 
mendapat pertolongan dari Allah SWT. Karena dzikir yang 
dilakukan dengan khusyu, tenang, dan penuh kerendahan hati tidak 
sama dengan dzikir yang dilakukan dengan hati yang lalai, alpa, 
serta tidak khusyu. Begtiu pula dengan mensyukuri nikmat. Tak ada 
yang dapat melakukannya kecuali orang-orang yang ingat akan 
nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada dirinya, 
mengetahui nilainya serta mensyukuri nikmat-nikmat tersebut 
dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan sesuai di antara syukur dengan 
lidahnya, hatinya dan anggota tubuhnya. 

Demikian juga halnya dengan ibadah. Tak ada yang sampai 
kepada tingkat ibadah yang baik kecuali orang-orang yang gemar 
melakukan kebaikan, sungguh-simgguh menghadapkan diri kepada 
Allah dan berharap pahala yang besar di sisi-Nya. 


• • »fi ^ ^ 1. • > ^ 


.(v^) l?i3l 

621. “Ya Allah, bagtiskanlah akhir dari semua urusan kami, 
dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia serta adzab akhirat. ” 
(HR. Ibnu Hibban)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Bisr bin Arthah 
RA, ia berkata; Aku telah mendengar Rasulullah SAW berdoa, ‘"Ya 
Allah, baguskanlah akhir dari semua urusan kami, dan 


Shahih Ibnu Hibban (2424) dan Mawaarid Azh-Zham'aan. 


I 983 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan adzab akhirat. ’’ 
Setelah meriwayatkan hadits ini, Ibnu Hibban mengatakan bahwa 
hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam 
kitab Musnad-nya. dari Bisr bin Artha'ah, A1 Hakim di dalam kitab 
Al Mustadrak dan ia menilainya shahih, serta Ath-Thabrani di 
dalam kitab Mu'jam Al Kabiir. 


Sementara itu Al Haitsami di dalam kitab Majma'Az-Zawaa'id 
berkata, “Sanad Ahmad dan salah satu sanad Ath-Thabrani tsiqah” 
Adapun redaksi yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani berbimyi, 


oiopj {/yf- jA ^ 


if 33 oU c 5 >-^) 


“Barangsiapa yang doanya: ‘Ya Allah, baguskanlah akhir 
dari semua urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan 
dunia dan adzab akhirat, maka ia akan meniggal dunia sebelum 
ditimpa bencana. ” Oleh karena itu, penulis menyebutkan hadits ini 
dengan menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dengan menggunakan 
redaksi ini pada bab kedua. Sebelumnya, kami juga telah 
menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan husnul khatimah. 


Makna hadits 

Doa ini termasuk jawaamV Al kalim, karena apabila Allah 
SWT telah membaguskan akhir dari semua urusan hamba, maka 
selain ia memperoleh keberuntungan dalam selimih urusannya, 
amal-amalnya pun diterima dan diridhai. Kemudian Allah SWT 
akan menjauhkaimya dari segala hal yang tidak disukainya, dan Dia 
akan memberikan tauflk serta keteguhan kepadanya sehingga akhir 
dari semua imisan hidupnya baik. 

Kemudian Nabi berdoa, Clili 1 ^'^ ja “dan selamatkanlah 
kami dari kehinaan dunia” maksudnya, selamatkanlah kami dari 
setiap hal yang memalukem. Selanjutnya beliau berdoa, oiJIp 

53 ^^t “dan adzab akhirat” Doa ini cukup mencakup seluruh jenis 
adzab atau siksa akhirat seperti yang ditunjukkan oleh 


984 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



penggabungan kata adzab pada kata akhirat. Karena orang yang 
selamat dari kehinaan dvinia dan adzab akhirat, berarti ia telah 
meraih kebaikan dunia dan akhirat serta terhindar dari 
kebvirukannya. 


\s^: A, ^lU -ITT 

^ ^ ^ ^ ^ 

\'Ac . (3C* aj UtLj iiiJLvsL*^ 

XX X XX XXX 

aIj^Ij C» IJl^ ^LfjCojlj IIp-Lw<L Ljoj (IJjJI 

X X X X X 

iLjISIp "y* iT^lj tUlik ^ IjjIj ^ j*^' 

X X 

tU-JLp IjjJl 

X X ^ ^ o' 

cC^) Lu^ji V ^2;-* uJLp S/_J 


622. "Ya Allah, timbulkanlah rasa takut kepada-Mu dalam diri 
kami yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat, ketaatan 
terhadap-Mu yang mengantarkan kami berlabuh di surga-Mu, dan 
keyakinan yang dapat meringankan segala musibah dunia yang 
dialami oleh kami. (Ya Allah) anugerahkanlah kenikmatan pada 
pendengaran, penglihatan, dan kekuatan yang ada pada kami 
selama Engkau masih menghidupkan kami. Jadikanlah semua itu 
sebagai warisan dari kami, jadikanlah ia sebagai balasan terhadap 
orang-orang yang menzhalimi kami, dan berilah kemenangan bagi 
kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. 
Janganlah Engkau menimpakan musibah pada agama kami, dan 
janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai perhatian terbesar 
kami dan puncak ilmu kami, dan janganlah Engkau memberikan 
kekuasaan kepada orang-orang yang tidak sqyang kepada kami. ” 
(HR. At-Tirmidzi dan A1 Hakim)^’^ 


Shahih Al Bukhari (6368), Shahih Muslim (49) dan Adz-Dzikr. 


I 985 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Hakim di 
dalam kitab Al Mustadrak dari Ibnu Umar RA, ia berkata, 


.^1 ... ^ J ^ 


“Rasulullah SAW tidak pemah bangkit dari suatu majelis 
kecuali beliau berdoa dengan doa berikut ini: Tor Allah, berikanlah 
rasa takut kepada-Mu dalam diri kami yang dapat mencegah kami 
melakukan perbuatan maksiat, At-Tirmidzi setelah 

meriwayatkan hadits ini berkata, “Hadits ini hasan.” Sedangkan Al 
Hakim berkata, “Hadits ini shahih berdasarkan syarat Al Bukhari.” 
Akan tetapi di dalam sanad hadits tersebut terdapat perawi bemama 
Abdullah bin Zahar yang dinilai dha'if sehingga haditsnya tidak 
sampai kepada derajat shahih, bahkan paling tinggi hasan, seperti 
yang dikatakan oleh At-Tirmidzi. Namun Abu Zur’ah berkata, “Dia 
adalah perawi shadug” An-Nasa'i berkata, “Dia adalah perawi laa 
ba'sa bihi." Selain itu, An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang 
semakna dari Ibnu Umar RA. 


Makna hadits 

^ • 

Lafazh U) artinya, berikanlah untuk kami bagian. 

Sedangkan kata artinya, takut yang dibarengi dengan rasa 

hormat. 

Lafazh U maksudnya, sesuatu yang 

dapat menghalangi atau mencegah kami melakukan kemaksiatan. 
Hadits ini yang mulia ini berisikan permohonan yang sudah 
seyogianya diamalkan oleh setiap hamba terus-menerus. Sebab 
permohon pertama yang diminta Nabi SAW kepada Tuhannya 
adalah agar dianugerahi rasa takut kepada Allah SWT sehingga 
hamba mencintai perbuatan taat dan membenci perbuatan maksiat. 
Kemudian beliau memohon kepada-Nya agar dihalangi dari 
kemaksiatan, dan orang yang telah memperoleh karunia rasa takut 


986 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



kepada Allah SWT dan dijauhkan dari berbagia jenis kemaksiatan, 
berarti ia telah meraih seluruh kebaikan. 


Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT agar 
dianugerahi ketaatan yang dapat mengantarkan dirinya berlabuh di 
surga-Nya. Dan sudah bairang tentu tak ada yang lebih bermanfaat 
daripada perkara yang dapat menghantarkan seseorang masuk ke 
dalam surga. Karena surga merupakan tujuan dan cita-cita tertinggi 
setiap hamba, dan hal tersebut hanya bisa diraih dengan karunia dan 
anugerah Allah SWT. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, 


cdl Slj iAIUaj 

fi! ^ rj : 


“Berbuat baiklah dan dekatkanlah diri kepada Allah. 
Ketahuilah. tak ada seorang pun yang dapat masuk surga karena 
amalnya. ’’ Para sahabat bertanya, “Termasuk juga engkau wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ya. termasuk juga aku. Hanya saja 
Allah telah melimpahiku dengan rahmat-Nya. ” 

Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT agar 
dianugerahi keyakinan yang dapat meringankan setiap cobaan dunia 
yang dialami. Karena jika seseorang telah memperoleh keyakinan 
yang teguh dan keimanan yang sempuma, maka ia akan menyadari 
sepenuhnya b 2 ihwa segala sesuatu teijadi berdasarkan takdir dan 
ketentuan Allah SWT, dan bahwa Dia-lah yang Maha Memberi, 
Maha Menghalangi, Maha mendatangkan manfaat dan Maha 
Menolak mudharat dan tidak ada siapa pun yang ikut mengatur 
bersama-Nya sehingga ujian dan cobaan terasa ringan dan tidak 
lepas dari hikmah serta maslahat. Andaikan hikmah dan maslahat 
dapat ditangkap seorang hamba, tentulah ia akan menyadari bahwa 
ujian-ujian tersebut lebih bermanfaat baginya. Kendatipun 
demikian, hal itu tidak sampai membuatnya lalai untuk memohon 
perlindvmgan kepada Allah SWT dari takdir buruk. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya, Rasulullah SAW mengategorikan iman 
kepada takdir baik dan buruk merupakan bagian dari makna iman 
itu sendiri. Jadi, apabila hamba telah meraih keimanan yang 
sempuma, maka itulah keyakinan sempuma yang membuatnya 


I 987 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



mampu menghadapi segala kesulitan dunia. Singkatnya, orang yang 
berusaha dengan sungguh-sunggnh untuk dapat beriman kepada 
takdir Allah SWT, maka ia hidup bahagia dan segala bentuk 
kecemasan serta kekhawatiran yang muncul karena lemahnya iman 
dan ketidaksempumaannya bisa ditepis. Ya Allah, kuatkanlah iman 
kami dan anugerahilah keyakinan yang tidak bercampur dengan 
keragu-raguan sedikitpun. 


Setelah itu Rasulullah SAW memohon agar senantiasa dapat 
memanfaatkan anugerah yang diberikan Allah SWT dalam ran^a 
melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan kepada dirinya. 


Karena itu, beliau berdoa, U 


“Berikanlah kepada kami nikmat pendengaran, penglihatan, dart 
kekuatan yang kami miliki selama Engkau masih menghidupkan 
kami.’’ Artinya, jadikanlah kami senantiasa dapat memanfaatkan 
anugerah tersebut selama kami masih hidup di dunia ini. Karena 
hidup tidak ada gunanya jika panca indera dan kekuatan fisik yang 
diberikan tidak berfungsi atau tidak dapat dinikmati. kemudian 
makna ini diperkuat lagi dengan ucapan beliau selanjutnya, 


lu Ojtjlt “Jadikan itu semua sebagai warisan dari kami. ” Artinya, 

jadikanlah anugerah penglihatan, pendengaran, dan kekuatan fisik 
tetap bermanfaat bagi kami sampai Engkau mewafatkan kami. 
Meikna warisem di sini adalah panca indera ynag dianugerahkan 
tetap dapat dimanfaatkan hingga ajal datang menjemput. Makna ini 
sebenamya telah ditunjukkan oleh lafazh, U “Selama Engkau 


masih menghidupkan kami’’ sebagai bentuk penegasan dan 
pemyataan. Kata ganti dalam kalimat menunjukan kepada 


makna yang disebutkan sebelumnya, yaitu pendengaran, penglihatan 
dan kekuatan, atau kembali kepada mashdar dari kata artinya, 
jadikanlah ketiga nikmat tersbut sebagai warisan dari kami. Atau 
kembali kepada mashdar dari kata artinya, jadikanlah hal ini 


sebagai warisan dari kami, atau kata ganti tersebut bermakna isim 
isyarat (kata tunjuk). Penggunaan kalimat semacam ini seringkali di 


988 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



gunakan di dalam A1 Qur'an sebagaimana yang telah dijelaskan di 
dalam kitab Path Al Qadiir. 

Selanjutnya beliau meminta kepada Allah SWT agar memberi 
balasan kepada orang yang menzhaliminya. Kata aslinya 
bermakna darah yang diambil oleh suatu kaum dari kaum yang lain. 
Contohnya, LJvt artinya, orang yang menuntut balasan darah. 

Misalnya kalimat OjS artinya, aku menuntut balas atas 

darah yang ditumpahkannya dan menuntut hak tersebut dari orang 
yang telah membimuhnya. Hanya saja di sini dikhususkan memmtut 
balas terhadap orang yang menzhalimi, karena membela diri 
terhadap tindakan orang yang zhalim adalah yang dimaksud dalam 
syariat, seperti firman Allah SWT, "Mereka sesungguhnya orang- 
orang yang membela diri sesudah teraniaya, maka tidak ada satu 
pun dosa bagi mereka" (Qs. Asy-Syu'araa' [42]: 41) dan firman- 
Nya, "Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, maka seranglah 
dia, seimbang dengan serangannya kepadamu. ” (Qs. Al Baqarah 
[2]: 194) "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang 
serupa. ” (Qs. Asy-Syu'araa' [42]; 40), dan ayat-ayat lainnya. 

Adapun permohonan agar diberikan kemenangan atas orang- 
orang yang tidak berlaku zhalim, maka permohoan seperti ini 
termasuk perbuatan zhalim yang baru. Jika hal itu dilakukan 
terhadap kategori orang yang boleh diberikan balasan hukuman 
terlebih dahulu, seperti orang-orang kafir dan pemberontak maka hal 
itu sah-sah saja. Karena ia termasuk dalam makna kalimat, 

\j\i\i- jA Ji- "Berilah kemenangan untuk kami atas orang-orang 

yang memusuhi kami. ” Sebab semua jenis orang kafir adalah musuh 
kaum muslimin. Demikian pula dengan kelompok pemberontak. 
Bahkan mereka termasuk orang-orang zhalim apabila mereka telah 
melakukan penyerangan atau agresi. Dan ketika itu mereka masuk 
dalam makna doa, Js- “Jadikanlah balasan kami 

terhadap orang-orang yang menzhalimi kami. " 



Tuhfah Adz-Dzakirin 


989 



Kemudian Rasulullah SAW masuk pada doa lain; Jisjd Slj 

Us2^ “Janganlah Engkau menimpakan musibah pada 

agama kami” artinya, janganlah Engkau uji kami dengan musibah- 
musibah yang mendera agama kami, karena musibah tersebut 
merupakan musibah yang dampaknya akan kembali kepada 
kehidupan yang abadi (akhirat). Sedangkan musibah yang hanya 
berkaitan dengan masalah dunia akan hilang seiring dengan 
berakhimya kehidupan dunia. Tentunya, kedua jenis musibah ini 
sangat jauh perbedaannya layaknya jarak antara timur dan barat. 

Kemudian manakala dunia dipandang hina, tak kekal, dan 
fana, maka beliau pun berdoa, ijiji JjJsJ *i'j “Dan jangan 

Engkau jadikan dunia sebagai perhatian terbesar kami” Karena 
dunia ini tid£ik pantas dijadikan sebagai tempat persinggahan abadi. 
Lafa 2 h sengaja digunakan Nabi SAW karena perhatian 

kepada dvmia ini juga penting, tetapi perhatian tersebut diberikan 
hanya sebatas memenuhi kebutuhan dan menunjang hidup. 

Selanjutnya manakala pengetahuan tentang hal ihwal dunia, 
sifat-sifatnya dan perubahan-perubahannya dengan penduduknya 
bukan termasuk ilmu yang bermanfaat dan tidak termasuk ilmu yang 
menghasilkan pahala serta ganjaran, maka beliau pun berdoa, ^ Si j 

“Dan puncak ilmu kami” maknanya, diuiia tidak pantas 

dijadikan sebagai tujuan utama pengetahuan seseorang dan puncak 
ambisinya. Karena ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya aHalah 
ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Tujuan Nabi SAW 
sendiri menggunakan lafazh ini adalah agar kita tidak dunia tidak 
dijadikan sebagai tujuan pengetahuan yang utama tetapi ia 
seharusnya dijadikan sebagai pemmjang atau penopang hidup demi 
mencapai tujuan akhir. 

Setelah itu Rasulullah SAW menutup doanya dengan lafazh 
yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat, ^ Vj 

Si “Dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan kepada 
orang-orang yang tidak sayang atas kami. ” Karena memberikan 


990 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



wewenang kekuasaan kepada orang yang tidak penyayang untuk 
menindas orang yang tidak mampu membela dirinya termasuk 
bencana yang paling besar dan paling parah. Misalnya, memberikan 
wewenang kekuasaan kepada orang-orang kafir, para pemberont^, 
Han orang-orang yang fasik untuk mengendalikan kaum mukminin. 
Karena jika mereka berhasil menguasai kaum muslimin, maka 
mereka akan dengan mudah menyiksa kaum mukminin tanpa ada 
batasan, sebab pada dasamya permusuhan antara ahli kebaikan dan 
ahli kejahatan, serta pertentangan antara ahli ketaatan dan ahli 
kemaksiatan akan terns berlangsung. Kesimpulannya, doa yang 
mulia ini pantas dijelaskan lebih panjang dan perlu digali lebih 

dalam. 



623. “Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu apa 
saja yang dapat mengundang rahmat-Mu, keteguhan hati yang 
dapat mendatangkan ampunan-Mu, terhindar dari segala dosa, 
meraih setiap kebaikan, berhasil memasuki surga dan selamat dari 
api neraka. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan dosa bagi kami 
melainkan Engkau ampuni, Kecemasan yang mendera kami 
melainkan Engkau berikan jalan keluarnya, hutang yang melilit 
kami melainkan Engkau bayarkan, dan tidak pula satu hajat pun 
dari hajat hidup di dunia dan di akhirat yang Engkau ridhai 
melainkan Engkau penuhi, ya Tuhan Yang Maha Pengasih dari 
sekalian pengasih. ” (HR. A1 Hakim dan Ath-Thabrani) 


MustadrakAl Hakim (1/525) dan Majma' Az-Zawaa'id (10/157). 


1 991 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Takhrij hadits 

Redaksi pertama dari hadits ini diriwayatkan oleh A1 Hakim di 
dalam kitab Al Mustadrak dan Ath-Thabrani di dalam kitab Mu'jam 
Al Kabiir. Sedangkan bagian kedua redaksi hadits ini diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Ad-Du ’a dari Anas bin Malik RA. 


Ath-Thabrani menghimpun kedua redaksi hadits ini di dalam 
kitab Al Ausath dan Al Mu'jam AshShaghiir dari Anas RA dengan 
redaksi. 



“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu apa saja 
yang dapat mengundang rahmat-Mu, keteguhan hati yang dapat 
mendatangkan ampunan-Mu, meraih setiap kebaikan dan terhindar 
dari segala dosa. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan dosa bagi 
kami melainkan Engkau ampuni, kecemasan yang menimpa kami 
melainkan Engkau berikan Jalan keluarnya, hutang yang melilit 
kami melainkan Engkau bayarkan, dan tidak pula satu hajat pun 
dari hajat hidup di dunia dan di akhirat melainkan Engkau penuhi, 
dengan rahmat-Mu duhai Tuhan Yang Maha Pengasih dari sekalian 
pengasih." 

Setelah meriwayatkan hadits ini Al Haitsami di dalam kitab 
Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam kitab AshShaghiir dan Al Ausath, namim di 
dalam sanadnya terdapat perawi bemama 'Ibad bin Abdul 'Azhim 
yang divonis dha'ifP Sedangkan Al Hakim di dalam Al Mustadrak 
meriwayatkan redaksi pertama hadits ini dengan lafazh yang 
disebutkan penulis di atas dari Ibnu Mas'ud RA, dan ia mengatakan 
bahwa hadits tersebut shahih menurut syarat Muslim. 


992 II 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Lafazh oUsrj* “opo saja ycing dapctt Tnengundong 

rahmat-Mu” kata oGrji adalah bentuk jamak dari kata 

artinya, amalan apaptm yang mewajibkan orang yang 
mengucapkannya mendapatkan rahmat. Maksudnya, kami memohon 
kepada-Mu segala sesuatu apa yang dapat membuat kami 
memperoleh rahmat-Mu sesuai janji-Mu yang telah disebutkan di 
dalam firman-Mu, “Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya 
rahmat." (Qs. A1 An'aam [6]; 54) dan sabda Rasul-Mu yang mulia 
dalam hadits qudsi, “Rahmat-Ku lebih mendahului 

murka~Ku. ” 

Lafazh adalah bentuk jamak dari artinya, keteguhan 

hati iin t iik melakukan sesuatu. Maksudnya, kami memohon kepada 
Allah SWT agar diberi keteguhan hati untuk melakukan ketaatan 
yang menyebabkan kami memperoleh ampiinan. 

Doa ini termasuk jawaamV Al kalim yang pemah diungkapkan 
Rasulullah SAW. Pertama beliau meminta agar dianugerahi amal 
yang menghantarkan beliau memperoleh rahmat Allah SWT. 
Karena dengan demikian beliau masuk dalam naimgan rahmat-Nya 
yang meliputi segala sesuatu dan menjadi bagian dari kelompok 
orang-orang yang ptmtas mendapatkannya. 

Kemudian beliau meminta kepada Allah SWT agar diberikan 
tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan sehingga memperoleh 
ampunan dari Allah SWT. Karena orang yang dosa-dosanya telah 
diampuni Allah SWT, maka ia telah mendapatkan keberuntungan 
yang sangat besar di duma dan di akhirat, serta berhak mendapatkan 
pertolongan Allah semasa hidup maupun setelah mati. Karena ia 
telah disucikan dari kotoran-kotoran dosa serta maksiat, dan diliputi 
oleh rahmat yang menghantarkan dirinya kepada kebahagiaan dunia 
akhirat dan memalingkannya dari kesengsaraan dunia akhirat. 

Kemudian manakala seseorang tidak bisa menjamin dirinya 
tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan tenggelam dalam dosa 
baru, beliau mengajarkan untuk memohon kepada Allah SWT agar 


I 993 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



diberi keselamatan dari semua jenis dosa, seperti yang ditnnjukkan 
oleh cakupan makna doa tersebut secara umum. Memang Allah 
SWT menganugerahi sebagian hamba-hamba-Nya keselamatan dari 
setiap dosa. Sekalipun sifat terpelihara dari dosa tidak terdapat pada 
selain nabi, namun bagi para nabi sifat ini adalah wajib, dan bagi 
orang lain adalah boleh. Dan memohon kepada Allah SWT akan 
sesuatu yang hukumnya boleh adalah boleh, sekalipun tak ada orang 
yang bisa lepas dari dosa dan selamat dari maksiat bagi orang yang 
tidak terpelihara dari dosa, seperti yang telah disebutkan di dalam 
sebuah hadits. 




"Sekiranya kalian tidak berbuat dosa lain meminta ampun, 
Allah SWTpasti akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa 
lalu mereka meminta ampun, kemudian mereka diampuni ." 


Kemudian manakala ampunan dosa dan keselamatan darinya 
tidak membuat hamba melakukan ketaatan, beliau pim berdoa, 
ji “Dan meraih setiap kebajikan. ” Artinya, 

memperoleh setiap jenis kebaikan, seperti yang ditunjukkan oleh 
makna umum yang tersirat dari doa tersebut. Kata artinya, 

ketaatan. Jadi, nampak seolah-olah beliau berkata, “Dan meraih 
setiap ketaatan.” Orang yang telah dibukakan pintu untuk meraih 
seluruh jenis ketaatan, akan dimudahkan imtuk meraih kebaikan. 
Oleh karena itu, beliau menyempumakan doa ini dengan redaksi 
doa, ^ oV^ij “Berhasil memasuki surga dan 

selamat dari api neraka. ’’ Hal ini sebenamya termasuk ajaran 
Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena Allah SWT telah 
memberitahu beliau bahwa beliau meraih surga, selamat dari neraka 
dan tidak memperoleh kemudharatan oleh satu dosa pim, karena 
beliau telah diampimi, tidak akan melakukan satu kemaksiatan pim, 
dan selalu terpelihara dari dosa. 


Selanjutnya beliau menyebutkan hal yang mencakup urusan 
agama dan dunia, serta meliputi kondisi-kondisi kehidupan dan hari 
berbangkit. Beliau berkata dalam doanya, ijyp Si “Ya 


994 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Allah, janganlah Engkau tinggalkan dosa bagi kami melainkan 
Ertgkau ampuni. ’’ Dalam doa ini kata 'Ji "dosa" disebutkan dalam 

bentuk nakirah (indefinit) yang menunjukkan makna tahqiir 
(menghinakan/ merendahkan). Artinya, Ya Allah, janganlah sampai 
ada dosa-dosa ringan yang pemah kami lakukan melainkan Engkau 
am puni, apalagi dosa-dosa berat. 

Kemudian beliau berdoa, iSr'J '^1 vli Si j “Kecemascm menimpa 

kami melainkan Engkau berikan jalan keluarnya.” Karena jiwa 
yang seringkali dirundung kecemasan cenderung menimbulkan 
dampak negatif, seperti patah semangat imtuk mengerjakan 
perbuatan baik, dan upaya imtuk meraih keridhaan All^ SWT 
menurun. Namun jika kecemasan telah dan kekhawatiran tidak lagi 
merundungi jiwa, maka semangat menjadi membara dan tekad pun 
kembali menguat. 

Selain itu ketika hutang merupakan merupakan hal terbesar 
yang seringkali menyita perhatian dan membuat malas untuk 
melakukan kebaikan atau tindakan positif, maka Nabi SAW pun 
berdoa, fil % "Hutang yang melilit kami melainkan Engkau 

bayarkan. " Pola kalimat seperti ini adalah pola kalimat 
penggabungan kata yang sifatnya khusus pada kata yang sifatnya 
iimum karena besamya perhatian dan kebutuhan pada yang 
dimaksud. Sebab perhatian terhadap utang termasuk bagian d^i 
kecemasan-kecemasan duniawi yang ditunjukkan oleh kalimat, '!lj 

v!U "Kecemasan yang menimpa kami melainkan Engkau 
berikan jalan keluarnya. ” 

Begitu pula ketika urusan dan kebutuhan dunia menjadi 
perkara yang hams dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup, 
maka Rasulullah SAW pun berkata dalam doanya, 'i'i 

ir-vi ill Vjil' "dan tidak pula satu kebutuhan pun 

dari hajat hidup di dunia dan di akhirat yang Engkau ridhai 
melainkan Engkau penuhi” dalam doa ini Nabi SAW sengaja 
mengaitkan kebutuhan dunia dan akhirat dengan ridha Allah SWT 


I 995 


Tuhfdh Adz-Dzakirin 


karena ada sebagian kebutuhan yang diinginkan hamba di dunia dan 
didambakan oleh dirinya yang tidak diridhai Allah SWT. Oleh 
karena itu, berupaya untnk mencari kebutuhan yang tidak diridhahi 
Allah SWT termasuk perbuatan maksiat. 

Kemudian Rasulullah SAW menutup doa ini dengan doa, ^ 
"Duhai Tuhan Yang Maha Pengasih dari sekalianyang 

mengasihi. ” Doa ini sebenamya memberikan motivasi kepada 
hamba agar senantiasa mengingat rahmat Allah SWT. Karena 
doanya tak akan dikabulkan tanpa kasih sayang-Nya, dan rahmat 
tersebut termasuk karunia Allah SWT. Jadi, apabila Allah SWT 
telah mengaruniakan rahmat, maka Allah SWT akan mengabulkan 
doa dan memenuhi permohonan hamba-Nya. 


u«« 


s>^i iJjdi j liT ^4ui -iTt 

•(r ‘c) 


624. "Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat bagi kami, serta peliharalah kami dari siksa api 
neraka. ” (HR. A1 Bukhari dan Muslim)^'* 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bukhari dan Muslim dari Anas 
bin Malik RA, ia berkata, 

UjT (>4^* 

.jl3» U5j 


“Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah: 
‘Allahumma rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah, wafil aakhirati 
hasanah, wa qinaa 'adzaabannaar (Ya Allah, anugerahkanlah 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kepada kami, serta 


Shahih Al Bukhari (6389) dan Shahih Muslim (2690). 


996 II 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


pelikaralah kamt dan siksa api aeraka)-. " Sedan^ dalam riwa^t 
Muslim ditambahkan redaksi, i>') U! > 

^ % l»i .1*0. ->Oi y 01-; 1% .1^. *0 “Adalah Anas bin Malik 

aWila hendak berdoa meminta sesuatu, ia berdoa dengan doa mi, 
dan apabUa ia hendak berdoa dengan doa-doa lainnya, la 
menyeLkan doa ini di dalamnya.” Selain im. Abu Daud dan An- 
Nasa i juga meriwayatkan hadits yang semakna dari Anas RA. 


Makna hadits 

Doa ini termasuk bagian daiijawaami' Al kalim dan Rasulullah 
SAW memang menyukai doa-doa yang ringkas tapi ismya pa a 
halnya infinnasi yang dipemleh da^ todits y^g 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dan Aisyah RA. 

Ada perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan uiama 
mengenai penafsiian lafazh aiJ- "kebaikan" baik di dunia maupun 
di akhirat yang disebutkan dalam doa ini. Diriwayatkan dari Ah bin 
Abr-malft Lhwa ia berkam, “Kebaikan di duma maks^”y“ 
adalah istri shalihah, sedangkan kebaikan di akhuat adalah bl&dm 
surga, adapun siksa neraka adalah istn yang dur^a. Haaa" A1 
Bashri berkata, “Kebaikan di dunia adalah ilmu dan amal ibadah, 
sementara kebaikan di akhirat adalah surga.” 

Lafazh V3j “dan peliharalah kami dari siksa neraka 

maknanya, terpelihara dari segala bentuk sy^wat dan do^a. Ada 
yang berpendapat bahwa maksud dari ‘kebaikan di dunia adal^ 
Lsehatan, kecukupan, kesucian, dan kemudah^ meraih sega a 
yang baik. Sedangkan maksud dari ‘kebaikan di akhirat adalah 
pahala dan rahmat. Dan sebenamya masih banyak pendapat lainnya 
seputar makna kalimat tersebut dan jika dikemukakan di sini akan 
memerlukan penjabaran yang cukup panjang. 

Kesimpulannya, kata 12.0- “kebaikan” dalam doa ini tidak 

bermakna umum. Karena sekalipun pola kata 

pola mkirah (indefinit), namun karena terletak dalam 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


kalimat positif, maka maknanya tidak bersifat lunum. Hanya saja 
hamba akan diberikan satu kebaikan di dunia dan satu kebaikan di 
akhirat. Seperti yang diketahui, seandainya yang diminta hanya satu 
kebaikan saja, tentu doa ini tidak dikategorikan jawaamV Al kalim 
dan tentu Rasulullah SAW tidak akan terns membacanya, bahkan 
doa ini menjadi doa yang paling sering beliau panjatkan. Namun 
yang jelas, maksud iLS- adalah setiap bentuk kebaikan dunia dan 

akhirat. Atau kebaikan di dunia tersebut ditafsirkan dengan salah 
satu kebaikan yang mewakili seluruh kebaikan yang lain di dunia 
dan kebaikan di akhirat ditafsirkan dengan salah satu kebaikan yang 
mewakili semua kebaikan di akahirat. Maksudnya, kebaikan ketika 
dibangkitkan, kebaikan atau kesejahteraan hidup, kebaikan hidup, 
dan kebaikan ketika mati. Karena semua itu mewakili setiap urusan 
dunia dan akhirat. 

An-Nawawi berkata, “Pendapat yang paling kuat 
argumentasinya mengenai penafsiran kata kebaikan di dunia adalah 
kesehatan dan keselamatan, sedangkan kebaikan di akhirat adalah 
tauflk imtuk mendapatkan kebaikan dan ampunan.” Namim jelas 
bahwa kesehatan termasuk ke dalam keselamatan dan tauflk untuk 
mendapatkan kebaikan mewakili makna tidak adanya unsur 
keburukan. Maka tak ada dosa supaya diampuni. Sekiranya 
kebaikan dunia tersebut ditafsirkan hanya sebatas keselamatan dan 
kebaikan akhirat juga ditafsirkan sama, maka penafsiran tersebut 
tentu lebih cocok dan tepat karena hadits yang akan disebutkan 
berikut ini menguatkan pendapat tersebut. 


(iULw ^ U1 ^ Y ® 

XX XX X 

,|XX* CiA. ^ ^ ^ ^ x.ix^# ^ \ ' \ ^ ^ \ ^ * ‘^1 \ ^ ^ 

XX XX 

.(Cj) aS) 1; 'yi Oji 


625. “Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu 
kebaikan yang telah diminta Nabi-Mu, Muhammad SAW kepada- 
Mu, dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan yang telah 


998 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


dimintai oleh Nabi-Mu. Muhammad SAW kepada-Mu. Engkaudah 
yang dimintai pertolongan dan Engkaudah yang menyampaikannya. 
Tak ada daya dan tak ada upaya melainkan dengan Allah. (HR. 
At-Tirmidzi)^*’ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Umamah 
RA, ia bericata. 



“Nabi SAW telah banyak memanjatkan doa, namun kami tidak 
mengingat satu pun darinya. Lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah, 
engkau telah banyak memanjatkan doa, namun kami tidak 
mengingat satu pun darinya.' Mendengar itu, beliau bersabda, 
'Maukah kalian aku ajarkan doa yang mencakup semua itu? 
Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu 
kebaikan terbaik yang telah diminta oleh Nabi-Mu, Nabi 
Muhammad SAW kepada-Mu At-Tirmidzi berkata setelah 

meriwayatkan hadits ini, “Hadits ini hasan gharib." At-Tirmidzi 
tidak menilainya sebagai hadits shahih karena di dalam sanadnya 
terdapat perawi bemama Laits bin Abu Sulaim, dan sekalipun dia 
adalah perawi yang dipermasalahkan, namun Muslim meriwayatk^ 
haditsnya, dan haditsnya tidak kurang dari derajat hasan. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Mu'jam Al 
Kabiir dari Abu Umamah dengan redaksi yang sama, namun di 
dalam sanadnya juga terdapat Laits bin Abu Sulaim. Ath-Thabrani 
juga meriwayatkan hadits yang semakna di dalam kitab Al Mu’jam 
Ash-Shaghiir dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW 
berdiri lalu berdoa dengan sebuah doa yang sebelumnya tidak 


Sunan At-Tirmidzi (3521). 


- I 999 


Tuhfah Adz-Dzakirin 




pemah didengar orang-orang dan memohon perlindungan dengan 
doa perlindungan yang sebelumnya tidak pemah didengar orang- 
orang. Lantas beberapa orang sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
bagaimana kami bisa berdoa seperti doa yang engkau panjatkan dan 
meminta perlindungan seperti doa perlindungan yang engkau 
panjatkan?' Beliau kemudian menjawab, 


aL. Uj illt, Ui \!\ ullt Mjjjs 


‘‘Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada- 
Mu apa yang telah diminta oleh Nabi-Mu Muhammad SA W kepada- 
Mu dan kami meminta perlindungan dari apa yang berlindung 
darinya Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu\” Akan tetapi di 
dalam sanad hadits ini terdapat perawi bemama Muhammad bin 
Abdurrahman bin A1 Mujbir yang divonis sebagai perawi matruk. 

Tak ada doa yang lebih lengkap dan lebih bermanfaat dari doa 
ini. Karena banyak doa bagus yang diriwayatkan secara shahih dari 
Rasulullah SAW dan banyak doa yang isinya memohon 
perlindungan yang diriwayatkan secara shahih dari beliau sehingga 
tak ada tersisa satu kebaikan pun di dunia dan akhirat kecuali beliau 
telsih memintanya kepada Allah SWT serta tak ada satu keburukan 
pun di dunia dan akhirat kecuali beliau telah meminta perlindungan 
kepada Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang berdoa kepada 
Allah SWT dengan memohon kebaikan yang telah dipinta Nabi-Nya 
dan memohon perlindimgan dari keburukan yang teleih dipinta oleh 
beliau, berarti ia telah berdoa dengan doa yang paling sempuma, 
memohon semua jenis kebaikan, dan berlindung dari semau jenis 
keburukan serta memperoleh keberuntungan dengan mengamalkan 
tuntiman Rasulullah SAW lewat doa yang lengkap dan bermanfaat 
ini. 


Ob aMI \j}u>t Jbj — “ITI 

A’ y 

co) ^ 1 


1000 II 


Ttihfah Adz-Dzakirin 


626. Rasulullah SAW bersabda, 

keselamatan kepada Allah, karena seseorang tidak f>l>er^ 
sesaalu yang lebih balk selelah keyakinm d^'^ keselamalan. 
(HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oieh At-Tiimidzi, Ibnu Majah, dan 

Ibnu Hibban dan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, la berkata,^ 

41 ijL Ji ^ ^ f. 

'.ssiai > !•> ,^1 iii 'fi 'ii-* 

“Suatu ketika Rasulullah SAW berkhulbah di a^ mtato 
pada tahun pertama Kemudian beliau menmgis lalu l^a^ 
'Mimalah ampunar, dan keselamatan kepada Allah. Karena 
seseorang tidak diberikan sesuatu yang lebih baik 
daripath keselamatan-. " At-Tinnidzi settlah 
ini berkata, “Hadits ini hasan dari jalur nu. Sedmgkm 

Hibban menyatakannya hadits steWA. Selam i^ ’'^“AlHakto 
diriwayatkan oieh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan A1 Haki 
_dan ia menilainya shahih — dan Abu Dakar RA. 

At-Tirmidzi tidak menilai hadits ini sebagai 
karena di dalam sanadnya terdapat perawi bemama Abdullah bm 
Muhammad bin Uqail yang dinilai sebagai perawi yMg 
dir- ^nsalahk an. Akan tempi At-Tirmidzi menga^an bah™ dia 
tSah perawi shaduq. <lnn ia menceritakan dan A1 
Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dm Humaidi 
hadits Abdullah bin Muhammad bm Uqail sebagai 

hujjah. 


’•* Sunan At-Tirmidzi (3558) dan Shahih Ibnu Hibban (952). 


1001 


Tuhfah Adz-Dzakirin 





Makna hadits 


Lafazh ji«)t “ampunan” artinya, memaafkan hamba dengan 

cara mengampuni dosa-dosanya dan tidak menyiksa segala yang 
telah diperbuatnya. 


Lafazh “keselamatan” di dalam kitab Ash-Shihaah 

disebutkan: oUpIj aUiP maknanya sama yakni Allah 


menyelamatkannya. Maksudnya, Allah SWT melindungi atau 
membela hamba, dan bisa juga diletakkan pada tempat mashdar 
(kata dasar), seperti 


Perkataan penulis Ash-Shihaah, ‘Perlindungan atau pembelaan 
Allah SWT terhadap hamba’ menunjukkan bahwa makna 

adalah selunih bencana yang dijauhkan Allah SWT dari hamba, 
apapun bentuknya. 

Di dalam kitab An-Nihaayah disebutkan bahwa adalah 

keselamatan dari segala macam penyakit dan bala bencana. Dan ini 
menunjukkan makna umum seperti yang ditunjukkan oleh 
pemyataan penulis Ash-Shihaah di atas. 

Di dalam kitab Al Qaamuus disebutkan, “Kata adalah 

perlindungan Allah SWT terhadap hamba dari segala perkara yang 
dibenci dan dari penyakit.” Dan pendapat yang sama Juga 
diungkapkan oleh seluruh ahli bahasa. 

Dengan demikian diketahui bahwa makna kata adalah 

perlindimgan Allah terhadap hamba, dan perlindungan ini mencakup 
segala jenis perlindungan dari bala bencana. Maka setiap bala 
bencana yang dijauhkan Allah SWT dari hamba berarti itu adalah 
salah satu bentuk dari keselamatan. Oleh karena itu, Rasulullah 
SAW bersabda dalam hadits ini, “Sesungguhnya seseorang tidak 
diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan daripada 
keselamatan. ” 


1002 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Rasulullah SAW telah memohon kepada Allah agar diberi 
ampunan yang mempakan pilar utama dan keberuntungan di Han 
berbangkit kelak. Kemudian beliau memohon kepada Allah agar 
diberi keselamatan yang merupakan pilar kebahagiaan hidup di 
dunia keselamatan dari segala macam bentuk kejahatan dan 
bahayanya. Berarti doa ini termasuk jawaami' Al kalim yang pemah 
diungkapkan Nabi SAW. Maka sudah seyogianya setiap hamba 
lebih sering memohon keselamatan. Apa yang telah disebutkan 
Rasulullah SAW dalam hadits ini sudah cukup untuk menjelaskan 
buah dan manfaatnya sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Karena 
apabila seseorang tidak diberikan yang lebih baik darinya, berarti 
keutamaannya tentu melebihi setiap apapxm dan kedudukannya jelas 
melebihi setiap kebaikan. 

Berikut ini akan disebutkan hadits Ibnu Abbas RA yang 
menjelaskan bahwa atau keselamatan itu mencakup urusan 
dunia dan akhirat. Dan hal itu dapat dipahami jelas dari ungkapan 
para ahli bahasa. Karena pendapat mereka bahwa makna kata 

itu adalah ‘perlindungan Allah SWT terhadap hamba’ tidak hanya 
sebatas perlindungan yang diberikan dalam urusan dunia saja, 
bahkan mencakup setiap perlindungan dunia dan akhirat. 

Di dalam kitab An-Nihayah, penulis berkata, kata 

artinya, Allah SWT menyelamatkanmu dari manusia dan 
menyelamatkan mereka darimu. Maksudnya, engkau tidak lagi 
membutuhkan mereka, dan mereka tidak membutuhkanmu, 
memalingkan gangguan mereka darimu dan memalingkan 
gangguanmu dari mereka.” 

Di dalam kitab Al Qaamutts penulis mengimgkapkan, “SViUJi 

maksudnya adalah Allah SWT menyelamatkan dari manusia dan 
mereka tidak mengganggu dirimu.” 


- I 1003 


Tiihfah Adz-Dzakirin 




e 

•O) 

627. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada sesuatu pun yang 
lebih baik yang diminta para hamba kepada Allah daripada 
meminta agar Dia mengampuni mereka dan memberi mereka 
keselamatan." (HR. A1 Bazzar)^*^ 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari Abu Ad-Darda' 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada sesuatu pun 
yang lebih baik yang diminat para hamba kepada Allah 
daripada..." A1 Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa'id 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar, dan perawinya 
adalah perawi-perawi shahih, kecuali Musa bin As-Sa'ib yang 
dinilai perawi tsiqah.” 

Melalui ungkapan yang umum ini, Rasulullah SAW ingin 
mengabarkan bahwa tak ada doa yang lebih utama yang dipanjatkan 
hamba kepada Tuhaimya dari semua masalah yang berkaitan dengan 
dunia maupun akhirat selain daripada meminta agar mengampuni 
mereka dan memberi keselamatan. Karena seperti yang telah kami 
katakan di atas, pilar utama dalam mencapai kebahagiaan di akhirat 
tak lain adalah mempeoleh ampunan dosa dan maaf Allah SWT. 
Dan pilar utama dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia adalah 
keselamatan dari segala macam bentuk bencana. 

Selain itu, lafazh tersebut memberikan motivasi bagi orang- 
orang yang berminat untuk senantiasa meminta ampiman dan 
keselamatan kepada Allah SWT. Karena orang yang sering berdoa 
dengan doa ini, itu berarti tanda kebahagiaan telah menjelma dalam 
dirinya, pintu keberuntungan telah terbuka lebar baginya, dan ia 
telah meraih separoh kesuksesan. 


Musnad Al Bazzar (3176) dan Sunan At-Tirmidzi (3515). 


1004 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


. (j) ^liJi <oil d ^L-«j 


628. Ketika Rasulullah SAW melewati suatu kaum yang 
sedang terkena musibah, beliau bersabda, “Mengapamereka tidak 
meminta keselamatan kepada Allah. ” (HR. A1 Bazzar) 


Takhrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh A1 Bazzar. Dalam sebagian 
naskah kode yang tercantum dalam kitab ini ditujukan untuk At- 
Tirmidzi sebagai ganti A1 Bazzar. Barangkali telah terjadi suatu 
kekeliruan di sini, karena hadits ini tidak disebutkan di dalam kitab 
hadits At-Tirmidzi setelah dicari berulangkali. Hadits ini hanya 
tercantum di dalam kitab Musnad Al Bazzar dari hadits Anas bin 
Malik RA, ia berkata. 


^ * 


“Suatu ketika Nabi SAW melewati suatu kaum yang sedang 
tertimpa musibah. Lalu beliau berkata, 'Tidakkah mereka itu 
meminta keselamatan kepada Allah'." Al Haitsami di dalam kitab 
Majma' Az-Zawaa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar, dan perawinya adalah perawi-perawi tsiqah.” 


Makna hadits 

Hadits ini menunjukkan bahwa meminta keselamatan kepada 
Allah SWT dapat berfungsi sebagai penolak setiap bencana dan 
mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, perkataan Rasulullah 
SAW ketika melewati kaum yang tertimpa bencana tersebut 
berbentuk istifham ingkari (bertanya tetapi membantah). Seolah- 
olah beliau berkata kepada mereka, “Mengapa kalian membiarkan 
diri kalian berada dalam bencana dan petaka ini. Padahal kalian 


™ Musnad Al Bazzar (3134) dan Majma’ Az-Zawaa'id (10/147). 


I 1005 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



memiliki obat yang ampuh untuk menghindarinya?! Yakni berdoa 
meminta keselamatan dan menolak bencana yang menimpa kalian 
ini dengan doa tersebut.” Hal ini tentunya lebih menambah 
semangat dan menerangi hati untuk menggunakan obat ini ketika 
ditimpa setiap penyakit dan bencana. 

Lafazh adalah bentuk jamak dari kata artinya, 

orang yang teitimpa bencana. Pola ini sama dengan contoh kata 
jamak dari kata 


^ f 


9 ^ ^ 


\j :cJi3 tUbl (.liCLi :Jli tOUdI ^ : JUi 

4^)1 Jl. ^ :JUi jp ^Jj Ijs^ 

.(i») 5 >V 13 cJisi 


629. Abbas bin Abdul Muththalib berkata, “Wahai Rasulullah, 
ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku gunakan ketika berdoa 
kepada Allah.” Beliau kemudian berkata, “Mintalah keselamatan 
kepada Tuhanmu. ” Abbas lanjut berkata, “Aku kemudian berdiam 
beberapa hari, lalu datang lagi dan berkata, 'Wahai Rasulullah, 
ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat berdoa 
kepada Tuhanku Azza wa Jalla\” Beliau lalu bersabda, "Wahai 
paman, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. ” 
(HR. Ath-Thabrani)^^* 


Takhrij hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abbas bin 
Abdul Muththalib RA, ia berkata. 


.^1... iiTj :juj .At jtf ^ u -/cji 


Majma' Az-Zawaa'id (10/175) dan Sunan At-Tirmidzi (3514). 


1006 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



“Aku pemah beikata, 'Wahai Rasulullah, ajaricanlah kepadaku 
sesuatu yang dengannya aku dapat berdoa kepada Allah’. Beliau 
lalu menjawab, “Mintalah keselamatan kepada Tuhanmu. ” 

A1 Haitsami di dalam kitab Majma’ Az-Zawaa'id berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad dan 
perawi yang sebagiannya adalah perawi shahih, kecuali Yazid bin 
Abu Ziyad yang dinilai sebagai perawi hasan." 


Selain itu, hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi di dalam kitab Sunan-nysi. la berkata, “Ahmad bin Mani’ 
menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan 
kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdullah bin A1 
Hants, dari Abbas bin Abdul Muththallib, ia berkata. 


slicj ^ ;Jd ^ 


“Aku berkata: ’Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu 
yang dapat aku gunakan untuk berdoa kepada Allah.’ Beliau 
berkata, “Mintalah keselamatan kepada Allah. ” Lalu aku berdiam 
beberapa hari. setelah itu aku datang lagi dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku gunakan 
untuk berdoa kepada Allah.” Beliau menjawab, “Wahai Abbas, 
wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan di 
dunia dan akhirat. ” Redaksi ini adalah redaksi yang diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi, dan setelah meriwayatkan hadits ini, ia berkata, 
“Hadits ini shahih. Abdullah adalah Ibnu A1 Hants bin Naufal dan 
dirinya telah mendengar hadits ini dari Abbas bin Abdul 
Muththallib.” 

Sebenamya lebih tepat jika penulis menisbatkan hadits ini 
kepada At-Tirmidzi, apalagi setelah ia menilai hadits tersebut 
sebagai hadits shahih. 


1 1007 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


Makna hadits 

Dalam anjiiran Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas agar 
berdoa meminta keselamatan setelah berulangkali bertanya kepada 
beliau, merupakan dalil yang jelas bahwa doa meminta keselamatan 
sedikitpun tidak sama dengan doa-doa lainnya dan tak ada satupun 
kalimat doa yang bisa menggantikan posisinya. Sebelumnya, kami 
juga telah menjelaskan makna “keselamatan” bahwa ia adalah 

perlindungan Allah SWT terhadap hamba. Jadi, orang yang berdoa 
dengan memohon keselamatan berarti telah meminta perlindvmgan 
kepada Tuhannya dalam setiap urusan. Posisi Rasulullah SAW dari 
pamannya Ibnu Abbas adalah posisi a nak dengan ayahnya, dan 
tentunya beliau menunjukkan yang benar kepadanya sebagaimana 
halnya sikap anak terhadap ayahnya. Ketika beliau mengkhususkan 
doa ini untuk pamannya dan mengajarkan kepadanya doa tersebut, 
tentunya hal ini menggerakkan orang-orang yang gemar berdoa 
imtuk senantiasa membacanya dan menjadikannya sebagai wasilah, 
serta terdorong menggunakannya sebagai doa yang dibaca Halam 
setiap urusan yang penting. 

Setelah itu Nabi SAW berkata kepada pamannya, %\ 

4 “Mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan 

akhirat. ” Doa ini dari satu sisi dapat menjadi senjata untuk menolak 
setiap kemudharatan dan meraih segala kebaikan. Ya Allah, kami 
meminta kepada-Mu keselamatan di dunia dan akhirat, wahai Yang 
Maha Pengasih dari semua yang mengasihi. 


(i?) :aJ Sy^. OlS'j -nr • 


630. Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, Abbas bin 
Abdul Muththallib, Wahai paman, perbanyakilah doa yang isinya 
meminta keselamatan." (HR. Ath-Thabrani)’“ 


Mu'jam Al Kabiir (11/331) dan Majma' Az-Zawaa'id{101175). 


1008 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



Tahrij hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab 
Miiam Al Kabiir dan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berkata 
kepda pamannya Abbas, 'i “Wahai paman, 

peranyaHah meminta keselamatan. ” Setalah meriwayatkan hadits 
ini,Al Haitsami di dalam kitab Majma' Az-Zawaa id berkata, 
“jjjjits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan di dalam sanadnya 
terapat perawi bemama Hilal bin Khubaib yang dinyatakan perawi 
tsiqh. Namun beberapa ulama hadits menilainya sebagai perawi 
dhiif. Sementara perawi laiimya adalah perawi tsiqahy 

Hadits lain yang semakna dengan hadits ini adalah hadits yang 
dirvayatkan oleh At-Tirmid 2 n dan Anas bin Malik RA, ia 
megatakan bahwa suatu ketika seorang pria datang menemui 
Railullah SAW lain berkata, “Wahai Rasulullah, doa apakah yang 
pahg utama?” Beliau menjawab, “Mintalah kepada Tuhanmu 
keslomotan don ompunon di dunia don . okhirot. Kemudian ia 
damg lagi menemui beliau pada hari berikutnya dan mengajukan 
pennyaan yang sama. Lalu beliau pun menjawabnya denga 
javiban yang sama pula. Sesudah itu ia datang lagi kepada beliau 
paa hari yang ketiga dan mengajukan pertanyaan yang sama. Maka 
Raulullah SAW menjawabnya dengan jawaban yang sama, lalu 
behu bersabda "Jiko engkou teloh diberi keselomoton di dunio don 
di khirot, berorti engkou beruntung. ” (HR. At-Tmnidzi) 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tmnidzi berkata, “Hadits 
rxd hoson dari jalur ini, dan kami hanya mengetahuinya dan 
Saimah bin Wardan.” 


Mkna hadits 

Orang yang berakal mestinya memperhatikan nilai kalimat 
yag dipilih Rasulullah SAW untuk pamannya ini jika dibanding 
kahiat-kalimat yang pemah diugkapkan oleh beliau di lain 
kesmpatan. Selain itu, ia sebaiknya percaya bahwa ia telah diberi 
jovjmi' Al kolim dan semua jenis hikmah telah diberikan kepada 
behu secara ringkas. Karena orang yang telah diberi keselamatan. 


I 1009 


Tti)fah Adz-Dzakirin 


pastilah akan beihasil mewujudkan segala harapannya dan suses 
meraih segala yang dicita-citakannya, baik dalam urusan dnia 
maupun akhirat. la takkan celaka di mana pun karena senanasa 
memperoleh perlindungan dari Allah yang Maha Besar. 

Ada sejumlah hadits mutawatir yang menyebutkan bawa 
Rasulullah SAW pemah berdoa meminta agar diberi keselamsan, 
baik secara tekstual maupun kontekstual dengan jalur periwaytan 
kurang lebih mencapai lima puluh. Padahal dosa-dosa beliau dah 
diampuni, baik yang terdahulu maupim yang akan datang, Ian 
beliau sendiri adalah seorang yang bersih dari dosa-dosa ian 
kesalahan secara mutlak. Jika demikian, bagaimana dengan Ita? 
Sementara kita adalah sasaran panah takdir dan selalu ^rad di 
antara belenggu hawa nafsu dan syetan! Oleh karena itu, loa 
Rasulullah SAW ini sebaiknya menjadi bekal terakhir dan sekal^us 
bekal paling berharga dari Rasulullah SAW bagi kita. 

Hadits yang disebutkan penulis di awal pembicaraan adi 
adalah hadits terakhir dari kitab ini. Seperti yang telah dikatahn, 
sesudahnya merupakan bagian terakhir dM penutup dari tulisan ii. 

Dalam hadits ini terdapat penjelasan yang menunjukkan bawa 
berdoa meminta keselamatan a^l^ doa yang paling utama. Apaagi 
setelah beliau mengulang-ulangnya kepada si penanya selama iga 
hari ketika ia datang kepada beliau imtuk bertanya tentang doa yng 
paling utama. Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa loa 
meminta keselamatan lebih utama dari doa-doa laiimya, di samjng 
isinya mengandung permohonan setiap yang bermanfaat Ian 
penolakan dari segala macam mudharat. 

Kemudian di bagian akhir sabda Rasulullah SAW ini "ika 
engkau telah diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. benrti 
engkau beruntung” merupakan dalil yang jelas menunjukkan bawa 
doa keselamatan itu meliputi segala urusan dunia dan aklrat. 
Karena beliau mengucapkan perkataan ini setelah beliau betata 
kepadanya, “Mintalah kepada Tuhanmu keselamatan”, sebayak 
tiga kali dalam jangka waktu tiga hari. Hal ini nampak seolah->lah 
sebagai penjelasan terhadap keberkahan doa keselamatan ini 
sifatnya umum untuk kemashlatan dunia dan akhirat. Kemdian 


1010 


Tuhfah Adz-Dzdirin 



beliau mengiringi hal tersebut dengan keberuntungan yang 
merupakan tujuan paling luhur, 

Hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Af"?"” ^ 
Kabiir dan Mu’adz bin Jabal RA, ia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, 

aulii iJit! Ji f 


“Tak ada doa yang paling disukai oleh Allah dari seseorang 
selain dari ucapannya: 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Para 
perawinya adalah perawi-perawi shahih. Jadi, hadits ini menjelaskan 
bahwa doa yang isinya meminta keselamatan lebih disukai Allah 
daripada doa manapun. Jadi, dari redaksi doa tersebut bisa ditarik 
tiga kesimpulan, yaitu: Pertama, Isi doa tersebut mencakup seluruh 
kebaikan dunia dan akhirat. Kedua. doa tersebut adalah doa palmg 
utama secara mutlak. Ketiga. doa tersebut adalah doa yang paling 
(li sulfai Allah dari setiap doa yang dipanjatkan hamba secara mutlak. 

Hadits lain yang menjelaskan tentang keutamaan doa ini 
adalah hadits yang juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam 
kitab Mu’jam Al Kabiir dari Muhammad bin Abdullah bin Ja'far 
ia berkata; “Ketika aku sedarig bersama Abdullah bin Ja’far, tiba- 
tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkate, “Ajarkanlah kepadaku 
doa-doa yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Ia 
(Abdullah bin Ja’far) berkata, “Ya, aku telah Rasulullah SAW 
ketika ditanya oleh seorang laki-laki tentang apa yang engkau 
tanyakan kepadaku, beliau berkata, ^'Mintalah kepada Allah 
keselamatan di dunia dan akhiratP (HR. Ath-Thabrani) Dalam 
sanadnya terdapat Sulaiman bin Daud Asy-Syazkuni, yang divonis 
dha’if. 

Hadits lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar 
dari Ibnu Abbas RA, ia berkata. 


I 1011 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


V? Ji (^‘ -Sji ^1 SjLj oir 

.^Uj ^fj 


Rasulullah SAW berdoa, 'Yia Allah, sesungguhnya aku 
memohon kepada-Mu agar diberikan keampunan dan keselamatan 
dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan harta bendaku'. ” Hadits 
ini menunjukkan bahwa doa dengan redaksi seperti di atas 
mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. 


Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia 
menilainya hasan, An-Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, 
dan keduanya (Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban) menilainya 
shahih, dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


\'^ : ji cibt i; JjSj liU ftlpjjt i'J, ^ 

gill ^ 


"Doa di antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak. ” Ada 
yang bertanya, “Apa doa yang kami ucapkan wahai Rasulullah?” 
Beliau berkata, "Mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan 
akhirat. ” 


Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan 
lainnya dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda, “Mintalah kepada Allah ampunan dan 

keselamatan. ’’ 

Alhasil, hadits-hadits yang semakna dengan hadits tentang 
berdoa meminta keselamatan ini cukup banyak. Di antaranya ada 
yang memang khusus berisi doa meminta keselamatan, dan di 
antaranya ada yang digabung dengan doa-doa lainnya. Sudah barang 
tentu hadits-hadits tersebut tidak bisa disebutkan di sini secara 
keseluruhan karena akan membutuhkan penjabaran yang cukup 
panjang. 

Drang yang memiliki pengetahuan tentang Sunah Nabi yang 
suci tentu menyadari kebenaran ucapan penulis di bagian akhir kitab 
ini bahwa hadits Rasulullah SAW tentang doa keselamatan 
diriwayatkan kurang lebih melalui lima puluh jalur periwayatan, 


1012 I 


Tuhfah Adz-Dzakirin 



padahal syarat hadits mutawatir tidak sampai sejumlah ini. Dengan 
demikian dapat diketahui validitas doa meminta keselamatan dari 
Rasulullah SAW, baik berupa ucapan maupun anjuran beliau kepada 
orang lain, tidak diragukan lagi kebenaran dan manfaatnya. 

Sampai di sini uraian kami dalam kitab ini. Semoga 
bermanfaat bagi setiap ahli takwa yang senantiasa menginginkan 
kebaikan bagi dirinya. 

Akhimya segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, 
dengan puja-pujian yang banyak, baik, lagi diberkati, —seperti yang 
dikehendaki dan diridhai Tuhan kita— pujian yang jumlah sebanyak 
bilangan makhluk-Nya, keridhaan diri-Nya, seberat Arsy-Nya, dan 
sebanyak jumlah kalimat-Nya. Semoga Allah SWT melimpahkan 
shalawat dan salam kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad 
SAW, sebanyak bilangan shalawat dan salam yang dibacakan oleh 
orang-orang yang ingat kepada beliau dan sebanyak bilangan orang- 
orang yang lalai mengucapkannya. 


I 1013 


Tuhfah Adz-Dzakirin 


